Penjelasan 
Kitab 
Shahih Al Bukhari 


Peneliti: 
Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz 





DAFTARISI 


Kata Pengantar ML o.»ooiooco.ccococ.KWoco.oomoooooooooooooooo0eoo.eo.. viii 
Kata Pengantar Penerbit ..........oecocooooooooooooooo.ooooo ix 





KITABUL ISTI DZAN 


195 KITAB MEMINTA IZIN serseooenewedninbnnnebe laka iba 2 
bs Permulaan Slank BSA 2 
2 MEI AA ea aan apa 19 
3. Salam adalah Salah satu Nama Allah ..............ooooooooo 39 
4. Salam Diucapkan dari Kelompok yang Sedikit kepada Kelompok 

yang Banyak: SA al AR kaan om an Dk aa 45 
5. Orang yang Berkendaraan Memberi Salam kepada Pejalan Kaki....... 47 
6. Pejalan Kaki Memberi Salam kepada Orang yang Duduk .................. 48 
7. Yang Kecil Memberi Salam kepada yang Besar ................................ 49 
8. Menyebarkan Salam ............oooooooooooooooooooooocccca 56 
9. Salam yang Dikenal danyangtidak Dikenal..................oooo. 67 
10:: Ayat tentang Hajabi 4s kt baba iban an Ra 72 
1. Minta Izimuntuk Melihat ..............ooooooooooooo. 79 
12. Zina Anggota Badan Selain Kemaluan ..............oooooooooo 85 
13. Mengucapkan Salam dan Minta Izin Tiga Kali ...................... 87 
14. Apabila Seseorang Dipanggil diundang, lalu Dia Datang, Apakah 

Dia harus Meminta An? aoi sorn menga enaaama aan Kaakaasa 105 
15. Mengucapkan Salam kepadaAnak Kecil................... io... 109 
16. Laki-laki Mengucapkan Salam kepada Perempuan dan Perempuan 

Mengucapkan Salam kepada Laki-laki .....................oooooo 112 
17. Apabila Ditanya “Siapa?” Lalu Dijawab, “Aku.” oo. 119 


18. Orang yang Menjawab dengan Mengucapkan, “Alaikassalaam.” ... 123 
19. Apabila Seseorang Mengatakan, “Fulan Mengucapkan Salam 

KE AOA Ket ea Ba ea naa 130 
20. Mengucapkan Salam dalam Perkumpulan yang Terdiri dari Orang-orang 


FATHUL BAARI — xi 


21. 


22. 
23: 


24. 
23: 
26. 
PAI 
28. 
29. 
30. 
31: 
3, 
33. 


34. 
35. 
36. 
2 
38. 
39. 
41. 


42. 
43. 


45. 


xii 





Muslim dan Orang-orang MUSYTik ............oooooooooooooooooooooo 131 
Orang yang Tidak Mengucapkan Salam kepada Orang yang 
Melakukan Dosa dan Orang yang tidak Menjawab Salamnya 

hingga Jelas Tobatnya dan Sampai Kapan Tobatnya Orang yang 


Bermaksiat Tampak Jelas? ...............oocoooooooooooooooo 138 
Bagaimana Menjawab Salamnya Ahlu Dzimmah!? ........................... 143 
Orang yang Melihat Surat Seseorang yang Dikhawatirkan 

Membahayakan Kaum Muslimin agar Meminta Penjelasan ............. 161 
Bagaimana Merulis Surat kepada Ahli Kitab? ................................. 165 
Siapa yang Ditulis Lebih Dulu di Dalam Surat? ................................ 166 
Sabda Nabi SAW, “Berdirilah untuk pemimpin kalian?” ................ 171 
Jabar Panai el aa Tb kt Beni NN 189 
Merregang TANBAN (553 Kagak me AAN Lahan 194 
Rangkulan dan Ucapan Seseorang, “Bagaimana Keadaanmu?” ....... 200 
Orang yang Menjawab dengan “Labbaik wa Sa'daik” .................. 212 
Tidak Membuat Orang Lain Berdiri dari Tempat Duduknya ............. 216 
Pa AAN ae nenen an aa dalah 218 


Orang yang Berdiri dari Tempat Duduknya atau (Keluar dari) 
Rumahnya, sementara Dia belum Meminta Izin Dari Para 

Sahabatnya (Para Tamunya) atau Dia Menunjukkan Bersiap-Siap 
Berdiri agar Orang-Orang Segera Berdiri ........................o.i.i..... 226 
Duduk dengan Menegakkan Kedua Betis dan Mendekapnya ke 

Dada dengan Kedua Tangan (Ihtibaa ) adalah Al Ourfushaa ' 


CA TONER) er BN na 228 
Duduk Bersandar di Hadapan Para Sahabat.................................... 233 
Orang yang Berjalan dengan Tergesa-Gesa karena Suatu 

Keperluan atau Suatu Maksud .................oooooooooooooo. 235 
Dipan/ Tempat TAJUK ce pen kono dansa asesmen ae 236 
Orang yang Disediakan Bantal ....................ooooooooooooooooo 238 
Tidur Siang setelah JuUM' at .........oooooocoooooooooo—m. 243 
Tidur Siang di Masjid ...............o.ooocooooooooooo mana. 244 
Orang yang Mengunjungi Suatu Kaum lalu Tidur Siang di Tempat 
as an AA An nan Pn Tan PAN En Sa 246 
Duduk SemaMpunYa.......ooooooooWoooco.Wco..Wooommnunaan 215 


Orang yang Berbisik-Bisik di Hadapan Orang Banyak dan Orang 
yang Tidak Memberitahukan Rahasia Temannya, Namun Baru 


Diberitahukan setelah Meninggal .................o..ooooooom 218 
Aa NN ana AA Pi SAN NA AN PE PAI 282 
Tidak Boleh Berbisik-Bisik antara Dua Orang tanpa Menyertakan 

Aa Nan an an NT Ri 283 


— FATHUL BAARI 





ARA 0. 


Menjaga Rahasia.............ooooo.oo.ooooooocoooo.oooooooooomooooo.oo 286 


46. 
47. Bila Lebih dari Tiga Orang, Maka Boleh Berbicara Secara Rahasia 

dan Berbisik Baik es en Bae aa aa 289 
48. Lamanya Berbisik-Bisik...................oocooco.ooooaaa 297 
49. Tidak Membiarkan Api Menyala di Dalam Rumah ketika Tidur ........ 298 
50. Menutup Pintu pada Malam Hari .............o.co.oro.o.oomom. 303 
S1. Khitan setelah Dewasa dan Mencabut Bulu Ketiak ......................... 305 
52. Setiap Permainan adalah Batil Jika Melalaikan untuk Taatan 

Kepada AA an ban Anne EN Aa 315 
53. Riwayat-Riwayat tentang Membangun Bangunan ........................... 319 
PS San An ia Aa Pn AA AN PA DA AP OA 325 

KITABUD-DA'AWAAT 

S0: KEFAB: DAYA nirinnisvnsions in ensaminenasenu sapaan sekam ea an an nela h an eng 327 
1. Setiap Nabi Mempunyai Doayang Dikabulkan ...................o.o... 335 
2. Istighfar yang Paling Utama ...........oocoooooooooWooooooo 340 
3. Nabi SAW Beristighfar dalam Sehari Semalam ...............oo. 351 
2 Mamat na ea SN Ba 355 
5.  Berbaring dengan Miring ke Kanan .............oooocooWooooooo 374 
6. Tidur dalam Keadaan Suci ...................o.oo.oooooWooo.Wooo 374 
7. Doa yang Diucapkan ketika Hendak Tidur .................ooooooWoo 389 
8. Menempatkan Tangan di Bawah Pipi Kanan ..................ooooooo 395 
9. Tidur pada Sisi Kanan Tubuh (Miringke Kanan)...................oo...... 397 
10. Doa ketika Terjaga di Malam Hari ..................ooooWoo 398 
11. Takbir dan Tasbih ketika Hendak Tidur .............ooo.Womomoo 410 
12. Memohon Perlindungan kepada Allah dan Bacaan ketika Hendak 

TAU 2 ekstasi em ena RE NUN 434 
Ia Babe Ka NA 437 
14. Doadi Tengah Malam wesel Baen an em 446 
15. Doa ketika Masuk Kamar Kecil (Kamar Mandi atau WC)............... 448 
16. Apa yang Diucapkan di Pagi Hari? ..................ooo.ooo 449 
TI: Doa di Dalam Shalat Da besebna h naA BA  kanana 453 
Tes: Dog setelah Shialak ho naa aa An 459 
3 matan Da Na Pan Na On Pen Na AA Aa DA NA AA 470 
20. Apa yang Dimakruhkan dari Bersajak dalam Berdoa........................ 481 
21. Memohon dengan Sungguh-sungguh karena Tidak Ada yang 

MerakSa AAN santan Mk enn Rem ena binasa 484 
22. Doa Hamba akan Dikabulkan selama Tidak Tergesa-Gesa .............. 487 
23. Mengangkat Tanganketika Berdoa.................ooooooooooooooo 491 


FATHUL BAARI — xiii 


24. 
25. 
26. 


27. 
28. 
29. 


30. 
31. 


32, 
38: 
34. 


35. 
36. 
37. 
38. 
29 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 


45. 
46. 
41. 
48. 
49. 
50. 
S1. 
22, 
33. 
54. 
33: 


56. 
SA 





Berdoa tanpa Menghadap ke Arah Kiblat ....................oo.oo.oo 498 
Berdoa dengan Menghadap ke Arah Kiblat ..................o.oo... 500 
Doa Nabi SAW untuk Pelayannya agar Panjang Umur dan 

Banyak Harta deitestatin ne aan tama ana Beren ba BINA 502 
Doa ketika Tertimpa Bencana atau Kesusahan.............................. 505 
Memohon Perlindungan dari Kesulitan yang Berat............................ 513 
Doa Nabi SAW, “Ya Allah, (Gabungkanlah aku) pada Teman 

yang berada di tempat yang tertinggi.” oo PANEN Ta 517 
Doa Memohon Mati dan Hidup...» 519 
Mendoakan Keberkahan untuk Anak-Anak dan Mengusap 

Kepala Merekaooooioo.o.oVdo den Baba em IE AS 521 
Bershalawat Untuk Nabi SAW ...............ooooo om 527 
Bolehkah Bershalawat untuk Selain Nabi SAW? ...............oooo.. 585 
Sabda Nabi SAW, “Barangsiapa yang aku sakiti, maka 
Jadikanlah itu sebagai penyuci dan rahmat baginya.” ........... 592 
Memohon Perlidungan dari Fitnah ...................ooooo. 597 
Memohon Perlindungan dari Penindasan Orang Lain ....................... 599 
Memohon Perlindungan dari Siksa Kubur ......................oooo 601 
Memohon Perlindungan dari Fitnah Hidup dan Mati ......................... 607 
Memohon Perlindungan dari Dosa dan Utang ...............o.o.... 609 
Memohon Perlindungan dari Sifat Pengecut dan Malas..................... 614 
Memohon Perlindungan dari Sifat Kikir ..................oo. 615 
Memohon Perlindungan dari Kepikunan di Masa Tua....................... 617 
Doa agar Wabah dan Penyakit Dihilangkan ....................o.oo 618 
Memohon Perlindungan dari Kepikunan di Masa Tua, Fitnah 

Dunia dan Fitnah Neraka.....................oooooo.oo oo. 623 
Memohon Perlindungan dari Fitnah Kekayaan ......................o..i... 625 
Memohon Perlindungan dari Fitnah Kemiskinan ...............oo.. 626 
Memohon Banyak Harta dan Anak Disertai Keberkahan................. 627 
Doa. Ketika Istikhatah 4... woman 630 
Dog Ketika WUdII Mana an aan adan Ba 642 
Doa Ketika Mendaki ne 2enhata ena ana naa massa eks aikad 643 
Doa Ketika Menuruni Lembah .................ooooooooooo 645 
Doa ketika hendak Bepergian atau ketika Kembali dari Bepergian ... 646 
Doa Untuk yang Menikah............... Woo omah 651 
Doa hendak Mengpauli IS ».oion senin binaan nana mkin analakehanana 654 
Doa Nabi SAW, “Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di 

PAN aa KENA PN AN AN PA PN EP PEN Na PS AP NA 655 
Memohon Perlindungan dari Fitnah Dunia ................ooo 659 
Mengulane- Ulang OA nesesen ne IE AAN 660 


xiv — FATHUL BAARI 





:. 
PI 
! 
4 
1 
Ih 
| 
| 





BN 





58. 
29: 


6l. 


KKKS 


68. 
69. 


Mendoakan Keburukan bagi Orang-Orang Musyrik........................ 662 
Mendoakan Orang-Orang Musyrik ...................oooo.o.o. 670 
Ucapan Nabi SAW, “Ya Allah, Ampunilah apa yang telah Aku 

Kerjakan dan Apa yang Aku Tangguhkan.” woo 672 
Berdoa di Waktu (yang Dikabulkan) yang Ada pada Hari Jum'at ..... 679 


Sabda Nabi SAW, “Doa kita terhadap orang-orang Yahudi 
dikabulkan, sedangkan doa mereka terhadap kita tidak 


PTN Ta BAN PRO SE MEN PEN DAN ERA ERA ANN PN ea nan 682 
Ucapan CAAMIIN” “rere seenvoneeenennnan PA AN AA ARA 684 
Keutamaan Tahlil (8 Y! Ad! I) Len ennen nenen nnnnnnennnnannananaanaa 686 
Keutamaan Tasbih....... An de ln enam NN Na sn nan 703 
Keutamaan Berdzikir Kepada Allah ....ooo.oooooooooooo 711: 


Ucapan dil—mmwi y 3 — y3 S—a y 
(Tidak Ada Daya dan Upaya Kecuali dengan (Kehendak) 


AN anna BNN Ba Baba 729 
Allah Mempunyai Seratus Nama Kurang Satu (99) .................... 7330 
Memberi Nasihat dari Waktu ke Waktu ...............o.ooooooo 7179 


Penutup @eoroeooreorosoo2oneconooococoocoreoonooroseresancosanaronnn0000 0000 LA NA NO 000 La aa Ona nann0on000a 782 $ 





FATHUL BAARI — xv 











FATHUL BAARI — 1 





Ig aa 


“0 “ 
. . fa e 3 “, 
79. KITAB MEMINTA IZIN 


1. Permulaan Salam 
#0. 8. 0. 0. 0 2103 4 o- Ka To A0 0. AG - 
co PlaA 0 pama op BU AS Ulas ino Gp (gong Ular 
& MN Nan Gnaan EN EDAN An A3 Oi TE Tea 
Ae GT AI GE IE el le Ke AA 
2 An an Teen an Ta an Tt AO AT Kena a 
2 AU IE as Lai SIG aa CB WA OF 3,b 


4 


- 2 ag ga. 35 z PT - ca 0 "9 2 8, K3 Ai 
In ig Lee pb (LG yna La pai Calon SINI 
- ps 





- Re eaN : 23 AA dasi C2 “Ig at Na) La 2 Ig AG PJ 
TEE PAPAN 3 De ad 2 


AG Tak BEN Jp db ST Tayo Je EN JAN TA JS li 
EN Tp 


6227. Yahya bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Abdurrazzag menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Hammam, 
dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Allah 
menciptakan Adam sebagaimana bentuknya, panjangnya enam puluh 
hasta. Ketika Allah menciptakannya maka Dia berfirman, “Pergilah 
dan berilah salam kepada kelompok malaikat yang sedang duduk- 


2  — FATHULBAARI 


duduk itu. Dengarkan apa salam yang mereka ucapkan kepadamu. 
Sesungguhnya ia adalah salammu dan salam keturunanmu'. Dia 
kemudian berkata, “Assalaamu Alaikum (semoga keselamatan 
untukmu). Maka mereka menjawab, “Assalaamu  alaika 
warahmatullaah (semoga keselamatan dan rahmat Allah untukmu) '. 
Mereka kemudian menambahkan, “Dan rahmat Allah'. Semua orang 
yang masuk surga memiliki bentuk seperti Adam. Lalu ciptaan itu 
terus berkurang hingga sekarang.” 


Keterangan Hadits: 

Kata isti dzaan berarti minta izin untuk masuk ke suatu tempat 
yang dimiliki oleh orang yang dimintai izin. Maksud permulaan salam 
adalah pertama kali terjadinya salam. Imam Bukhari menyebutkan 
“salam” bersama “permintaan izin” adalah sebagai isyarat bahwa izin 
masuk selayaknya tidak diberikan kepada orang yang tidak memberi 
salam. Abu Daud dan Ibnu Abi Syaibah menukil dengan sanad yang 

KA 1 aa LT 5 5. .- 
jayyid dari Rib'i bin Hirasy, 46 A1 (ke 1D Ie Oia AT jr il 
Me AW J3 SU Kalah Kid HPA sannad UU Tedi 2IB id 3g alah 
jas (Seorang laki-laki menceritakan kepadaku bahwa dia pernah 
meminta izin kepada Nabi SAW ketika berada di rumahnya. Dia 
berkata, “Apakah aku boleh masuk?” Beliau kemudian bersabda 
kepada pelayannya, “Keluarlah menemui orang ini dan ajarilah dia 
(minta izin).” Dia lalu berkata, “Ucapkan '“assalamu alaikum' apakah 
aku boleh masuk?”). Hadits ini dinilai shahih oleh Ad-Daraguthni. 

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur periwayatan Zaid 
bin Aslam dengan redaksi, dis WE :JW Sad LAB PS PI di gi ak 
Ibu Ula 3, Gp SEE 2 Wadi 5 555 (Bapakku pernah mengutusku 
menemui Ibnu Umar. Aku kemudian berkata, “Apakah aku boleh 
masuk?” Ibnu Umar lalu menjawab, “Jangan berkata seperti ini, 
tetapi katakanlah, “Assalaamu alaikum'. Apabila dia menjawab 


FATHUL BAARI — 3 


salammu, maka masuklah.”) Sedangkan redaksi yang diriawyatkan 
dari jalur periwayatan Ibnu Abi Buraidah adalah, W&3 JS Je3 OEM 
S3 MN IS SUN ai A5 Ah YES HUMAS ola DI ea La 
si Si ai p| -JB S Ri -JB sesi (Seorang laki-laki pernah 
meminta izin kepada salah seorang sahabat sebanyak tiga kali, dia 
berkata, “Apakah aku boleh masuk?” Sementara saat itu sahabat 
tersebut melihatnya tanpa memberikan izin masuk kepadanya. Lalu 
laki-laki itu meminta izin dengan berkata, “Assalaamu alaikum, 
apakah aku boleh masuk?” Sahabat itu menjawab, “Ya.” Kemudian 


dia berkata, “Meskipun engkau tetap berdiri di situ hingga malam...) 
Penjelasan selanjutnya akan dipaparkan dalam dalam bab berikutnya. 


jak Pu Bas (Yahya bin Ja'far menceritakan kepada 
kami). Yahya bin Ja'far yang dimaksud adalah Yahya bin Ja'far Al 
Bikandi. 

Wi) po Ie NI Si je (Allah menciptakan Adam sebagaimana 
bentuknya). Hal ini sudah dipaparkan pada pembahasan tentang awal 


mula penciptaan. Kemudian terjadi perbedaan pendapat tentang 
maksud kata ganti pada kalimat 4)'#». Menurut satu pendapat, maksud 


kata ganti tersebut adalah Adam, sehingga maknanya adalah, “Allah 
menciptakan Adam AS seperti bentuknya yang ada sampai diturunkan 
ke dunia hingga wafat.” Ini membantah anggapan bahwa ketika Adam 
AS berada di surga, dia memiliki bentuk yang lain. Atau maknanya 
adalah “Allah memulai penciptaan Adam dalam satu bentuk tanpa 
mengalami proses pertumbuhan dari satu keadaan kepada keadaan 
yang lain, seperti halnya keturunannya.” Pendapat lain mengatakan, 
ini adalah bantahan terhadap atheis dan matrealisme yang menyatakan 
bahwa asal manusia hanyalah dari nuthfah (setetes mani) lalu nuthfah 
itu juga berasal dari manusia. Oleh karena itu, tidak ada permulaan 
untuk itu. Hal ini bi:sa dijelaskan bahwa manusia diciptakan sejak 
pertama kali dalam bentuk seperti ini. Sebagian lagi mengatakan, ia 


4  — FATHUL BAARI 


adalah bantahan terhadap kelompok naturalist yang berpendapat 
bahwa manusia terjadi karena proses alamiah dan pengaruhnya. Ada 
Dula yang berpendapat bahwa ia merupakan bantahan terhadap 
kelompok Oadariyah yang mengatakan bagwa manusia menciptakan 
perbuatan dirinya sendiri. 

Selain itu, hadits ini memiliki latar belakang tersendiri, yang 
tidak dicantumkan dalam riwayat tersebut. Awalnya adalah kisah 
seseorang yang memukul budaknya, lalu Nabi SAW melarangnya dan 
bersabda, “Sesungguhnya Allah menciptakan Adam sebagaimana 
bentuknya.” Hal itu sudah dipaparkan pada pembahasan tentang 
pembebasan budak. 





Ud Pa An Las (Pergilah dan berilah salam kepada 
mereka itu). Di sini terdapat isyarat bahwa mereka berada di tempat 


yang jauh dari Adam AS. Hal ini dijadikan dalil yang menjelaskan 
kewajiban memulai salam karena ada perintah melakukannya. Namun, 


pandangan ini cukup jauh bahkan lemah, karena ini merupakan 
kejadian yang bersifat khusus dan tidak dapat diterapkan secara 
umum. Ibnu Abdul Barr menukil ijma' (konsensus) bahwa hukum 
memulai memberi salam adalah sunah. Namun, dalam perkataan Al 
Maziri terdapat indikasi yang menyelisihinya. Saya (Ibnu Hajar) 
kemudian memeriksa kembali pernyataan Al Maziri dan ternyata 
pernyataan seperti yang mereka katakan itu tidak ada, karena dia 
berkata, “Memulai mengucapkan salam adalah sunah dan 


FATHUL BAARI — 


Kd 


menjawabnya adalah wajib. Inilah pendapat yang masyhur di 
kalangan ulama madzhab kami, dan ia termasuk fardhu kifayah.” 


Perkataannya ini mengisyaratkan perbedaan yang masyhur, 
apakah menjawab salam termasuk fardhu 'ain (kewajiban individu) 
ataukah fardhu kifayah? Setelah itu dia menandaskan akan perbedaan 
dengan Abu Yusuf seperti akan kami sebutkan. Memang benar, dalam 
perkataan Al Gadhi Abdul Wahhab seperti yang dikutip oleh Iyadh, 
dia berkata, “Tidak ada perbedaan bahwa memulai salam adalah sunah 
atau fardhu kifayah. Jika salah satu di antara kelompok itu 
mengucapkan salam, maka telah mencukupi bagi semuanya.” 


Iyadh berkata, “Maksud perkataannya “fardhu kifayah' 
padahal dia juga menukil ijma' yang menyatakannya sunah, adalah 
bahwa menegakkan perkara-perkara sunah dan menghidupkannya 
adalah fardhu kifayah.” 

Sai Kn (Sekelompok malaikat). Saya belum menemukan 
keterangan tentang malaikat yang dimaksud. 

pala (Dengarkan dengan penuh perhatian). Dalam riwayat 
Al Kasymihani disebutkan, mama (Dengarkan). 


aj pe L (Penghormatan yang mereka ucapkan kepadamu). 


Kebanyakan periwayat mengutipnya demikian yang berasal dari 
kata X2! (penghormatan). Begitu pula disebutkan pada pembahasan 


penciptaan Adam dari jalur Abdullah bin Muhammad dari 
Abdurrazzag. Serupa dengannya diriwayatkan Ahmad dan Muslim 
dari Muhammad bin Rafi', keduanya dari Abdurrazzag. Dalam 


toy 020 AA 


riwayat Abu Dzarr disebutkan &'wwu yang berasal dari kata Adi 


(jawaban). Begitu pula dalam kitab Al Adab Al Mufrad, karya Imam 
Bukhari, diriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad melalui sanad di 
atas. 


6  — FATHUL BAARI 








wu (Sesungguhnya ia). Maksudnya, kata-kata yang mereka 


ucapkan sebagai salam kepadamu atau yang mereka berikan sebagai 
rawaban kepadamu. 


Led A8 ny 4 
bay A25) WE (Salammu dan salam keturunanmu). 


Maksudnya, dari segi syara”. Atau maksud keturunan di sini adalah 
sebagian mereka, yaitu kaum muslimin. Imam Bukhari meriwayatkan 
dalam kitab Al Adab Al Mufrad dan Ibnu Majah serta dinyatakan 
shahih oleh Ibnu Khuzaimah melalui Suhail bin Abi Shalih dari 
bapaknya, dari Aisyah, yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, Sian U 
H3 Madi Ie Sikap In 5 Pt 3 ali (Tidak ada yang paling 
didengki orang-orang Yahudi terhadap sesuatu melebihi kedengkian 
mereka terhadap salam dan ucapan amiin (yang diberikan kepada 
kalian)). Apakah riwayat ini menunjukkan bahwa ia adalah syariat 
bagi umat ini dan tidak untuk selain mereka. Dalam hadits Abu Dzarr 
yang panjang sehubungan dengan kisah dirinya masuk Islam, dia 
berkata, “Rasulullah SAW dating....” Dia kemudian menyebutkan 
hadits ini dan di dalamnya disebutkan, (MY! H4 W& Lp di 
“8 kara de, Ja A1 Ipa BTG AA "Jah (Akulah orang pertama 
yang memberinya penghormatan dengan penghormatan Islam, lalu 
aku berkata: “Semoga keselamatan untukmu wahai Rasulullah” 
Kemudian beliau berkata, “Dan untukmu salam serta rahmat Allah'.”) 
Hadits ini diriwayatkan Imam Muslim. 


Ath-Thabarani dan Al Baihagi meriwayatkan hadits ini dalam 
kitab Asy-Syu'ab dari hadits Abu Umamah yang dinisbatkan kepada 
Nabi SAW, G3 Ja Vu, GI pd SJ AN Jak (Allah menjadikan 
salam sebagai ucapan penghormatan bagi umat kita dan keamanan 
bagi orang-orang yang ada dalam perlindungan kita). Sedangkan 
Abu Daud meriwayatkan dari Imran bin Hushain, adlatadi & Oa & 


-. 
. 


Ig AMI Ba Ab cbare ai bh wait (Pada masa jahiliyah 


FATHUL BAARI — 7 








kami biasa mengucapkan, “Semoga engkau dapatkan kenikmatan dan 
selamat pagi. Ketika Islam datang kami dilarang mengucapkan itu.) 
Para periwayat hadits ini tergolong tsigah (terpercaya), tetapi riwayat 
tersebut mungathi' (terputus). Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari 
Mugatil bin Hayyan, dia berkata, Gea Tag 10 Ay pn 2datadi PI 


ir 23 FI "3 Ko Li (Pada masa jahiliyah mereka biasa 
mengucapkan, “Selamat sore dan selamat pagi”, maka Allah 
merubahnya dengan salam.) 


Se AMI JW (Beliau berkata, “Semoga keselamatan 
untukmu”). Ibnu Baththal berkata, “Mungkin Allah mengajarinya tata 
cara salam secara langsung dan mungkin juga Adam AS 


memahaminya dari firman Allah kepadanya, “Berilah salam kepada 
mereka”. 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan yang lain bahwa 
Allah mengilhamkan hal itu kepada mereka. Hal ini diperkuat dengan 
keterangan sebelumnya yaitu bab “Pujian bagi orang yang Bersin” 
dalam hadits yang diriwayatkan Ibnu Hibban melalui jalur lain dari 
Abu Hurairah secara marfu', J8 Of An arit (mah Ida Lal ASI of 


& Kadi (Sesungguhnya Adam ketika diciptakan Allah dia bersin, maka 


Allah mengilhamkan kepadanya untuk mengucapkan, 
“alhamdulillaah” (segala puji bagi Allah)). Kemungkinan Allah juga 
mengilhamkan tata cara salam kepadanya. 


Hadits ini dijadikan dalil bahwa redaksi seperti itulah yang 
disyariatkan untuk memulai salam berdasarkan kalimat, “Ja adalah 
salam penghormatanmu dan penghormatan keturunanmu.” Ini apabila 
memberi salam kepada sekelompok orang. Namun apabila memberi 
salam kepada satu orang maka hukumnya akan disebutkan setelah 
beberapa bab. Apabila hanya dikatakan, “salam alaikum” maka itu 
sudah mencukupi. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 23-24, 
Kar, BM wu KG na He yang KAI, (Para malaikat masuk ke 


8 — FATHUL BAARI 





tempat-tempat mereka dari semua pintu, (sambil mengucapkan) 
“Semoga keselamatan untukmu '), dan firman Allah dalam surah Al 
An'aam ayat 54, Rx! » kui & Kg Ls S3 3 ya (Katakanlah, 


“Semoga keselamatan Mn na Tuhanmu telah menetapkan atas 
dirinya kasih sayang), dan firman-Nya dalam surah Ash-Shaaffaat 
ayat 79, Gili d Ts SK Dn (Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh 
di seluruh alam), serta ayat-ayat lainnya. Namun, penyebutan kata 
tersebut dengan huruf alif dan lam (As-Salam) adalah lebih utama, 
karena mengandung makna pengagungan dan jumlah yang banyak. 
Dalam hadits tentang tasyahhud disebutkan, FP) Li Ore AN! 


(Keselamatan untukmu wahai Nabi). 


Iyadh berkata, “Mengucapkan alaika as-salaam ketika 
memulai salam adalah makruh.” 


Sementara An-Nawawi berkata dalam kitab Al! Adzkar, 
“Apabila seseorang memulai dengan mengucapkan, “Wa alaikum 
salaam', maka ia bukan salam sehingga tidak berhak untuk dijawab, 
sebab redaksi seperti ini bukan untuk memulai salam, seperti yang 
dikatakan oleh Al Mutawalli, tetapi bila diucapkan tanpa diawali huruf 
wawu, maka termasuk salam. Demikian yang ditegaskan oleh Al 
Wahidi.” 

An-Nawawi juga berkata, “Mungkin juga ia tidak mencukupi 
seperti yang dikatakan sehubungan dengan ucapan keluar dari shalat. 
Bisa saja tidak dianggap salam dan tidak berhak dijawab berdasarkan 
riwayat yang kami kutip dalam Sunan Abu Daud dan At-Tirmidzi —a 
menganggap riwayat ini shahih— serta selain keduanya melalui 
sanad-sanad yang shahih dari Abu Jurai Al Hujaimi, dia berkata, ai 


ud ya 9 -JB dl Iya) | YAI aa HB An ls Ko Ih 
IA Tp ii AS MAN Ula og GNI (Aku datang kepada Rasulullah SAW 
dan Mes “Alaika as-salaam wahai Rasulullah.” Beliau berkata, 


FATHUL BAARI — 9 





“Jangan ucapkan, “alaika as-salaam', karena ucapan alaika as- 
salaam adalah salam bagi orang-orang telah mati.”) 


Lebih jauh An-Nawawi berkata, “Mungkin hadits ini 
menjelaskan sifat salam yang lebih utama.” 


Al Ghazali berkata dalam kitab A! Ihya", “Makruh hukumnya 
seseorang memulai salam dengan mengucapkan, 'alaika as-salaam”.” 


Setelah itu An-Nawawi berkata, “Pendapat yang terpilih 
adalah bahwa ucapan tersebut tidak makruh dan wajib dijawab, karena 
termasuk salam.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, pernyataannya yang menyebutkan 
“melalui sanad yang shahih” menimbulkan asumsi bahwa ia memiliki 
beberapa jalur periwayatan hingga sahabat tersebut. Akan tetapi 
sebenarnya tidak demikian, sebab tidak ada yang meriwayatkannya 
dari Nabi SAW selain Abu Jurai. Disamping itu, jalur hadits ini dalam 
kutipan semua yang meriwayatkannya, terfokus pada Abu Tamimah 
Al Hujaimi (periwayat dari Abu Jurai). Hadits ini diriwayatkan pula 
oleh Ahmad dan An-Nasa'i serta dinyatakan shahih oleh Al Hakim. 
Dia menanggapi indikasi hadits ini dengan mengemukakan hadits 
Imam Muslim yang berasal dari Aisyah tentang keluarnya ' Nabi SAW 
ke Bagi', yang menyebutkan, Jai JP Pr) LJG trit US ia 
oa AI Ha yaa (Aku pernah bertanya, “Apa yang aku ucapkan?” 
Beliau menjawab, “Ucapkanlah, “Semoga keselamatan dan 


kesejahteraan untuk penghuni tempat ini dari kaum mukminin'.”) 


Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadits 
Abu Hurairah bahwa Nabi SAW mengatakan ketika datang ke Bagi', 
Gea pal! Uya JGA Jai Ie Adi (Semoga keselamatan dan kesejahteraan 
untuk penghuni tempat ini dari kalangan kaum mukminin). 

Al Khaththabi berkata, “Disini terdapat penjelasan bahwa 


salam terhadap orang-orang yang telah meninggal dan orang hidup 
adalah sama. Berbeda dengan kebiasaan masyarakat jahiliyah yang 


10 — FATHUL BAARI 


mengatakan, 'Alaika salamullaahi (semoga keselamatan dari Allah 
untukmu Oais bin Ashim?).” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini bukan sya'ir orang-orang 
jahiliyah, karena Gais bin Ashim adalah sahabat masyhur dan masih 
hidup sepeninggal Nabi SAW. Syair kenangan itu juga dibuat seorang 
muslim yang disenandungkannya saat Oais meninggal dunia. Serupa 
dengannya adalah apa yang diriwayatkan Ibnu Sa'ad dan yang lain 
bahwa jin melantunkan bait-bait kenangan untuk Umar bin Al 
Khaththab, di antaranya: 


Bian d3 BS BAN TIGA ant Ia PWI LE 


Semoga keselamatan dan keberkahan senantiasa tercurah kepadamu 
dari sang pemimpin 


Tangan Allah selalu menyertai kulit yang terkoyak itu 


Menenggapi salam terhadap penghuni Bagi”, Ibnu Al Arabi 
berkata, “Ini tidak bertentangan dengan larangan pada hadits Abu 
Jurai karena bisa saja Allah menghidupkan mereka untuk Nabi SAW 
sehingga beliau SAW memberi salam kepada mereka sebagaimana 
halnya salam kepada orang yang hidup.” 


Pernyataan ini terbantahkan oleh hadits Aisyah RA yang 
disebutkan sebelumnya. Dia berkata, “Mungkin larangan itu khusus 
bagi mereka yang beranggapan bahwa itu adalah salam kepada orang- 
orang yang telah meninggal dan dianggap sebagai pertanda buruk oleh 
orang-orang yang masih hidup. Sesungguhnya itu merupakan 
kebiasaan orang-orang jahiliyah. Setelah itu Islam datang membawa 
ajaran yang bertentangan dengannya.” 


Iyadh berkata —pendapat ini diikuti juga oleh Ibnu Al Gayyim 
dalam kitab Al Huda—, “Termasuk petunjuk Nabi SAW adalah 
mengucapkan ketika memulai salam, “As-salaamu alaikum” dan 
makruh hukumnya mengucapkan, “Alaikum as-salaam.” 


FATHUL BAARI — 11 





Selanjutnya, dia menyebutkan hadits Abu Jurai dan 
menyatakan hadits itu shahih. Dia berkata, “Perkara ini menjadi 
masalah bagi sebagian orang dan mereka mengira bertentangan 
dengan hadits Aisyah dan Abu Hurairah, padahal sebenarnya tidak 
demikian. Hanya saja makna perkataannya yang menyebutkan, “wa 
alaika as-saalam adalah penghormatan bagi orang-orang yang telah 
meninggal', adalah pemberitaan tentang kenyataan bukan penetapan 
hukum syariat. Maksudnya, para penyair dan yang lain memberi 
penghormatan terhadap orang-orang yang telah meninggal dengan 
ucapan seperti itu.” 


Selanjutnya, dia mendukung pandangannya dengan bait sya'ir 
tadi. Pandangan ini mendapat kritikan seperti terdahulu. Dia berkata, 
“Nabi SAW tidak menyukai memberi penghormatan seperti 
penghormatan terhadap orang-orang mati.” Iyadh berkata pula, 
“Kebiasaan orang-orang Arab dalam memberi penghormatan adalah 
menyebutkan nama di akhir, seperti kalimat celaan, “alaika 
la'natullahi wa ghadhabuhu (semoga laknat Allah dan kemurkaan- 
Nya dilimpahkan kepadamu). Begitu pula dengan firman Allah dalam 
surah Al Hijr ayat 35, aa) Pa d da Oh 3 (Sesungguhnya 


kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kemudian).” 


Namun ditanggapi bahwa nash mula'anah (saling melaknat 
itu) disebutkan dengan mendahulukan Jaknat dan kemarahan daripada 
nama. Al Ourthubi berkata, “Mungkin hadits Aisyah RA berkenaan 
dengan orang mengunjungi kuburan lalu memberi salam kepada 
semua yang ada padanya. Sedangkan hadits Abu Jurai menetapkan 
dan menafikan salam pada seseorang. Ibnu Dagig Al Id menyebutkan 
dari sebagian ulama madzhab Syafi'i bahwa yang memulai memberi 
salam jika mengucapkan, “Alaikum salaam', maka itu tidak 
mencukupi, karena itu adalah kalimat untuk menjawab salam.” 


Ia juga berkata, “Pendapat paling tepat bahwa itu dianggap 
mencukupi, karena sudah disebut salam. Disamping itu karena mereka 


12 — FATHUL BAARI 


mengatakan, “Orang yang shalat boleh meniatkan salah satu dari dua 
salam sebagai jawaban salam orang yang datang”. Sementara redaksi 
salamnya adalah untuk yang memulai.” 


Kemudian dia menyebutkan dari Abu Al Walid bin Rusyd 
tentang bolehnya memulai salam dengan redaksi yang dipakai untuk 
menjawab salam, dan sebaliknya. Hal ini akan disebutkan dalam bab 
orang membalas salam dengan mengucapkan, “alaikassalaam ”. 

1 Tar) we Adi nga (Mereka berkata, “As-salaamu 
alaika warahmatullaah”). Seperti inilah redaksi yang dinukil oleh 
mayoritas periwayat dalam kitab Shahih Bukhari. Redaksi yang sama 
pula dinukil dalam pembahasan tentang awal mula penciptaan, serta 
dikutip Imam Ahmad dan Muslim melalui jalur periwayatan ini dari 
Abdurrazzag. Sementara dalam riwayat Al Kasymihani di tempat ini 
disebutkan, “Mereka berkata, “wa alaika as-salaam 
warahmatullaah”” Versi inilah yang dijelaskan Al Khaththabi. 
Riwayat mayoritas dijadikan dalil oleh mereka yang mengatakan, 
bahwa sudah dianggap cukup membalas salam dengan mengucapkan 
kalimat yang digunakan untuk memulai salam seperti yang telah 
disebutkan. Selain itu, sudah dianggap cukup pula membalas salam 
dengan bentuk tunggal. Akan datang penjelasan tentang itu dalam bab 
orang membalas salam dengan mengatakan, “Alaikas salaam.” 


Bl Kx33 8531p (Mereka menambahkannya dengan kalimat 


“warahmatullaah"). Ini menunjukkan disyartiatkannya menambah 
jawaban ketika menjawab salam yang diucapkan pemberi salam. Ini 
mustahab (disukai) menurut kesepakatan ulama, karena adanya 
penghormatan seperti itu dalam firman Allah dalam surah An-Nisaa' 
ayat 87, W533 31 Wa om Iu (Balaslah salam dengan yang lebih 
baik darinya atau yang sepertinya). Jika orang yang memberi salam 
mengucapkan, “warahmatullaah”, maka sangat disukai menambahi 
jawaban dengan “wabarakaatuh”. 


FATHUL BAARI — 13 


Sekiranya orang yang memberi salam juga mengucapkan 
“wabarakaatuh”, maka apakah disyariatkan adanya tambahan ketika 
menjawab? Demikian pula apabila orang memberi salam melebihkan 
daripada lafazh “wabarakaatuh”, apakah hal itu disyariatkan baginya? 
Imam Malik menyebutkan dalam kitab Al Muwaththa' dari Ibnu 
Abbas, dia berkata, “Salam berakhir hingga kalimat “wabarakaatuh .” 


Sementara Al Baihagi menyebutkan dalam kitab Asy-Syu 'ab 
melalui Abdullah bin Babaih,' dia berkata, “Seorang laki-laki datang 
kepada Ibnu Umar dan berkata, “As-salaam alaikum warahmatullaah 
wabarakaatuh wa maghfiratuh”. Maka dia berkata, “Cukup bagimu 
hingga “wabarakatuh”.” 


Dinukil dari Zuhrah bin Ma”bad, dia berkata, Umar berkata, 
“Salam berakhir hingga kalimat “wabarakaatuh.” 


Para periwayat riwayat ini adalah tsigah (terpercaya). 
Disebutkan dari Ibnu Umar, pendapat yang membolehkan 
mengucapkan lebih dari kalimat itu. Imam Malik meriwayatkan dalam 
kitab Al Muwaththa" bahwa beliau menambahkan dalam jawaban 
salam “wal ghaadiyaat wa ar-ra 'ihaat”. 


Imam Bukhari menyebutkan dalam kitab Al Adab Al Mufrad 
melalui Amr bin Syu'aib, dari Salim mantan budak Ibnu Umar, dia 
berkata, “Ibnu Umar biasa menambahkan dalam jawaban salam. Suatu 
ketika aku datang menemuinya lalu berkata, “As-salaam alaikum”. Dia 
menjawab, “As-salaam alaikum warahmatullaah”. Kemudian ketika 
aku datang lagi dan menambahkan kalimat “wabarakaatuh', maka dia 
menjawab seraya menambahkan “wathiibi shalawatuh .” 


Ibnu Dagig Al Id menukil dari Abu Al Walid bin Rusyd bahwa 
dari firman Allah dalam surah An-Nisaa' ayat 87, Wb yel Id 


(Balaslah yang lebih baik darinya) dapat ditarik kesimpulan tentang 


! Peneliti cetakan Bulag berkata, “Barangkali kesalahan daripada penulisan kata 
“babah” seperti yang telah disebutkan berulang kali.” 


14 — FATHUL BAARI 


bolehnya melebihkan ucapan salam dari kalimat “wabarakatuh”, jika 
orang memberi salam mengucapkannya. 


Abu Daud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i meriwayatkan melalui 
sanad yang kuat dari Imran bin Hushain, dia berkata, pa) dl dea 


Pan Gn, nd mo, ae oi. s1 o Iso1 Aa. 9 GT AA Pa or A "3 

(AA er dat du, ws 3 (SAE AK Jd Hg de de 
S3 inn BB 3 boa HOiy ale SB dan) SAE Adu 
v Iu -J83 (Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu berkata, 


“As-salaamu alaikum.” Maka beliau membalasnya dan bersabda, 
“Sepuluh.” Kemudian datang yang lain dan berkata, “As-salaamu 
alaikum warahmatullaah”. Maka beliau membalasnya dan bersabda, 
“Dua puluh.” Lalu datang orang lain seraya menambahkan kalimat 
“Wabarakatuh”, maka belian menjawabnya dan bersabda, “Tiga 
puluh.”) 


Imam Bukhari menyebutkannya dalam kitab Al Adab Al 
Mufrad dari hadits Abu Hurairah dan dinyatakan shahih oleh Ibnu 
Hibban dengan tambahan redaksi, ka DO Fu (Tiga puluh kebaikan). 


Demikian juga dengan yang sebelumnya, yaitu disebutkan secara jelas 
kata pembilangnya. Dalam riwayat Abu Nu'aim dalam kitab Amal Al 
Yaum Wa Al-Lailah dari hadits Ali bahwa dialah yang mengalami 
kejadian itu bersama Nabi SAW. 


Ath-Thabarani meriwayatkan dari Sahal bin Hunaif melalui 
sanad yang lemah, yang dinisbatkan kepada Nabi SAW dengan 
redaksi, Ai ae & Peay 315 uan Dag aga — Kar 2 Kadi Ju uya 
Ora Sg Ai wu App DN Lag Ear Oyyas (Barangsiapa 
mengucapkan, “As-saalamu alaikum”, maka dituliskan untuknya 
sepuluh kebaikan, dan barangsiapa menambahkan 
“warahmatullaah”, maka dituliskan untuknya dua puluh kebaikan, 


dan barangsiapa menambahkan “wabarakaatuh”, maka dituliskan 
untuknya tiga puluh kebaikan.) 


FATHUL BAARI — 15 


Abu Daud meriwayatkan dari hadits Sahal bin Mu'adz bin 
Anas Al Juhani, dari bapaknya —melalui sanad yang lemah sama 
seperti hadits Imran—, lalu pada bagian akhirnya ditambahkan, s& & 
Jaa Oi diSa Hdby dad JB Aijihah SP "AT (Kemudian seseorang 
lagi datang dan menambahkan “wa maghfiratuhu”, maka beliau 


bersabda, “Empat puluh.” Kemudian beliau berkata, “Demikianlah 
keutamaan-keutamaan fitu dapat menambah pahala).”) 


Ibnu As-Sunni meriwayatkan dalam kitabnya dengan sanad 
lemah dari hadits Anas RA, dia berkata, “Seseorang lewat dan 
mengucapkan “As-salaamu alaika wahai Rasulullah”. Maka beliau 
menjawab, “wa alaika as-salaam warahmatullaah wa barakaatuh wa 
maghfiratuh wa ridhwaanuh 


Al Baihagi meriwayatkan dalam kitab Asy-Syu'ab melalui 
sanad yang lemah pula dari hadits Zaid bin Argam, pan aka BL US 
Baik BS ig At Kenyg BMN be, "G3 akug ade 4 Ko (Apabila Nabi 
SAW memberi salam kepada kami maka kami membalas, “wa alaika 
as-salaam wa rahmatullaah wa barakaatuh wa maghfiratuh).” 


Meskipun hadits-hadits ini lemah, namun jika digabungkan 
satu sama lain, maka menjadi kuat dan menunjukkan pensyariatan 
penambahan kalimat setelah “wa barakaatuh”. 


Para ulama sepakat bahwa hukum menjawab salam adalah 
Jardhu kifayah. Disebutkan dari Abu Yusuf, dia berkata, “Menjawab 
salam adalah wajib bagi setiap individu (fardhu ain). Dia mendukung 
pandangan ini dengan hadits bab di atas dimana di dalamnya 
disebutkan, “Mereka berkata, “as-salaam alaika'.” Hal ini ditanggapi, 
bahwa mungkin dinisbatkan kepada mereka, tetapi yang berbicara 
hanya sebagian mereka. Dia berdalil pula dengan kesepakatan bahwa 
apabila seseorang memberi salam kepada satu kelompok lalu dijawab 
oleh orang lain yang bukan dari kelompok itu, maka itu tidak 
mencukupi bagi mereka. Namun hal ini ditanggapi bahwa keduanya 


16 — FATHUL BAARI 





berbeda. Sedangkan jumhur berdalil dengan hadits Ali yang 


dinisbatkan kepada Nabi SAW, GA plis Oi Ty 151 Keteadl yp opa 
Aa 83 Of w sandi £$ u3 (Mencukupi bagi satu kelompok jika 
lewat lalu salah seorang mereka memberi salam. Mencukupi pula 
bagi yang duduk jika salah seorang mereka menjawab salam 
tersebut). (HR. Abu Daud dan Al Bazzar) Sanad-nya lemah, tetapi ia 
memiliki hadits pendukung lainnya dari hadits Al Hasan bin Ali yang 
dikutip Ath-Thabarani dan sanad-nya mendapat kritikan. Selain itu, 
ada hadits pendukung lainnya berupa hadits mursal dalam kitab Al 
Muwaththa' dari Zaid bin Aslam. Ibnu Baththal berdalil dengan 
kesepakatan bahwa orang yang memulai salam tidak disyaratkan 
mengulangi salam sesuai jumlah orang yang diberi salam, seperti yang 
disebutkan dalam hadits bab ini bahwa salam dari Adam dan juga 
hadits-hadits lainnya. Dia berkata, “Demikian pula, tidak wajib bagi 
setiap individu menjawab salam jika ada orang yang menjawabnya.” 


Adapun Al Mawardi berdalil dengan sahnya satu shalat untuk 
sejumlah jenazah. Al Hulaimi berkata, “Menjawab salam adalah wajib 
karena salam maknanya adalah aman. Apabila seorang muslim 
mengucapkannya kepada saudaranya dan tidak dijawab maka timbul 
dugaan orang itu memiliki niat buruk. Oleh karena itu, ia wajib 
menolak anggapan tersebut dari dirinya.” 


Mengenai penjelasan makna kalimat salam akan disebutkan 
dalam bab “Salam termasuk salah satu nama Allah.” Dari perkataan 
Al Hulaimi dapat disimpulkan adanya kesesuaian dengan Al Oadhi 
Husain ketika berkata, “Tidak wajib membalas salam orang yang 
memberi salam ketika berdiri dari majlis bila dia telah memberi salam 
saat masuk.” Pernyataan ini juga disetujui oleh Al Mutawalli. Namun 
dia dibantah oleh Al Mustazhhari dimana dia berkata, “Salam adalah 
sunah ketika berbalik (kembali), maka menjawabnya juga wajib.” An- 
Nawawi berkata, “Inilah yang benar.” Demikian yang ia katakan. 


FATHUL BAARI — 17 


Me 


ini Kat oa s (Maka semua yang masuk surga). Demikian 
dinukil mayoritas di tempat ini dan semua periwayat dalam 
pembahasan tentang awal mula penciptaan. Sedangkan dalam nya 
Abu Dzar di tempat ini disebutkan dengan redaksi, KEK ua s 


mi (Maka semua yang masuk -maksudnya-surga). Seakan-akan kata 


“surga” tidak tercantum dalam riwayatnya sehingga dia menambahkan 
kata tan 


22. ne3 


sudah Siaankan dalam pembahasan tentang awal mula penciptaan. 
Al Muhallab berkata, “Pada hadits ini disebutkan bahwa para malaikat 
berbicara dengan bahasa Arab dan memberi penghormatan dengan 
salam islami.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, bagian pertama pernyataannya 
perlu ditinjau kembali, karena bisa saja pada masa azali mereka tidak 
berbicara dengan bahasa Arab. Kemudian ketika diungkapkan untuk 
orang Arab diterjemahkan dengan bahasa mereka. Seperti yang telah 
diketahui, selain bangsa Arab yang kisahnya disebutkan dalam Al 
Our'an, maka perkataan mereka diungkapkan dengan bahasa Arab, 
dan tidak ada kepastian bahwa perkataan mereka adalah bahasa Arab. 
Bahkan, secara zhahir perkataan mereka telah diterjemahkan ke dalam 
bahasa Arab. 


Pelajaran yang dapat diambil: 

1. Mengambil ilmu dari ahlinya dan boleh mengambil ilmu dari 
yang lebih rendah meskipun bisa mengambilnya dari yang 
lebih tinggi. 

2: Diperkenankan mencukupkan dengan berita meskipun bisa 
dipastikan melalui jalur lain. 


18 — FATHUL BAARI 





3. Waktu antara Adam dan diutusnya Nabi SAW lebih lama dari 
apa yang disebutkan para ahli berita di kalangan ahli kitab dan 
yang lain. Penjelasan tentang hal ini dan sisi penetapan dalil 
darinya sudah dipaparkan dalam pembahasan tentang awal 
mula penciptaan. 


5 o-.9.5 201 20 33 ato. IA aan .E — 
2. Firman Allah, (& #st p2 Uga VJeI I Vpal yel lal U 
o. Pe AA Lo ago to Lt mon, 0 PAT 1 031 2 03 to 2 
Pata up DISS SB SP dala AS yang Ian 
SEA dn AR SI JS 9 ASI DP LH WjE YA Mat 
2. £ ba ana Eh -. NAN Se atera Terhangat Maan 0 ep. 
Ih PP Ep NJE Ol Ter SIP 0 AP Ulah Lag AN) cas 
Lo Itag ee 0303 2 3 Tor TAN Gi 20 Aa 
Op 5 lay Oya La pelau ) AAA 
“Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memasuki rumah 
yang bukan rumah kamu sebelum meminta izin dan memberi salam 
kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu agar 
kamu (selalu) ingat. Jika kamu tidak menemui seorang pun di 
dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat 
izin. Dan jika dikatakan kepada kamu, “Kembali (saja)lah', maka 
hendaklah kamu kembali. Itu lebih bersih bagi kamu dan Allah 
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. tidak ada dosa atas 
kamu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang 
di dalamnya ada keperluan kamu, dan Allah Mengetahui apa yang 


kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.” (Os. An-Nuur 
(241: 27-28) 


Tangan GAS mal lai Oh Su maa Uu sdh Oh Hana IU 
- oa Ita s-. A.A Na B X0. nye 90. 9 .z B4 an P 
Sen jak JB) Jang PI Jai Loe Tenar Aye 1JY tega san 


2x3 Pane ag. aa L - 03. 1 2 Lo 1... » 0£ 0 8 . 
“4 de Y las 2003 J8 (TIP Palatongg Buka F2) pe 


FATHUL BAARI — 19 





PI B5 (GA Gani) yana ya Katak Saga J3) 
Gp ASIN BEAN. wi dpta 
DA MEN Po bb hb IA dai 3 
aan AB aa 


KAN) 


(3 


- 


Sa'id bin Abi Al Hasan berkata kepada Al Hasan, 
“Sesungguhnya perempuan-perempuan ajam (non-Arab) biasa 
menyingkap dada-dada mereka.” Maka dia berkata, “Palingkan 
pandanganmu dari mereka. Karena Allah Azza Wajalla berfirman, 
“Katakanlah kepada orang-orang mukmin laki-laki hendaklah mereka 
menundukkan pandangan mereka dan memelihara kemaluan 
mereka'.” Oatadah berkata, “Dari apa yang tidak halal bagi mereka.” 
“Katakanlah kepada orang-orang mukmin yang perempuan 
hendaknya menundukkan pandangan mereka dan memelihara 
kemaluan mereka.” Maksudnya, khianat mata dari memandang 
sesuatu yang dilarang. 


Az-Zuhri berkata tentang melihat kepada perempuan yang 
belum mengalami haid, “Tidak boleh memandang sesuatu pada 
mereka di antara hal-hal yang disukai untuk dipandang. Meskipun dia 
masih kecil.” 


Atha' tidak menyukai memandang kepada perempuan- 
perempuan budak yang dijual di Makkah, kecuali ingin membelinya. 


HR get ds AN op La ul oa AI Ci 


3 
» 


W dp B3: Ie Aa Ae AS gan us 


AP ma Ji dat PA FI gate Gi Jia lg ale MI oake 


20 — FATHUL BAARI 


AV Ai AA JA Up ang S5 Jah 05 
SEA lo BI ai tag aa ia SA ASI ega 
II Ko BB ari Kat ag Ja Jia Gas pl 
PAN Taj Ol ca Jay GS GI BN 2 P3 


Jb BAN Io GAN SEA 3 B3 NS oke 
Ka gb tan IN 3 ai 
6228. Abu Al Yaman menceritakan kepada kami, Syu'aib 
mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dia berkata, Sulaiman bin 
Yasar mengabarkan kepadaku, Abdullah bin Abbas RA mengabarkan 
kepadaku, dia berkata, “Rasulullah SAW pernah membonceng Al 
Fadhl bin Abbas pada hari nahr (Idul Adha) di belakangnya di bagian 
akhir hewan tunggangannya. Al Fadhl adalah seorang laki-laki 
tampan. Lalu Nabi SAW berhenti karena memberi fatwa kepada 
orang-orang. Maka seorang perempuan dari suku Khats'am datang 
meminta fatwa kepada Rasulullah SAW. Al Fadh! kemudian melihat 
wanita tersebut dan merasa tertarik dengan kecantikannya. Melihat itu, 
Nabi SAW memalingkan pendangan saat Al Fadhl sedang 
memandangi perempuan itu. Nabi SAW kemudian mengarahkan 
tangannya ke belakangnya lantas memegang dagu Al Fadhl dan 
memalingkan wajahnya dari memandang perempuan tersebut. 
Perempuan itu berkata, “Wahai Rasulullah, sungguh Allah telah 
memfardhukan haji kepada hamba-hamba-Nya. Bapakku telah tua dan 
tidak mampu tegak di atas kendaraan. Apakah bisa menggantikannya 
jika aku mengerjakan haji atas namanya?” Beliau SAW bersabda, 
Ya.” 


FATHUL BAARI — 21 





AG - 


Aa R5 PS KS Ae NU Kah 3 Al KE SS 


nak 


Ba ga War Pe STA 


- 


PA "ag : JU & Ta Lu Ea P3 La, A6 & sja 
KE AA SAI AN AE 399 WN ES, 


6229. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Abu Amir mengabarkan kepada kami, Zuhair menceritakan kepada 
kami dari Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yasar, dari Abu Sa'id Al 
Khudri RA, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, “Jauhilah duduk- 
duduk di jalan.” Para sahabat bertanya, “Tidak ada pilihan bagi kami 
selain duduk-duduk di tempat itu untuk berbincang-bincang.” Beliau 
bersabda, “Jika kamu tidak mau, kecuali duduk-duduk, maka berilah 
hak jalan.” Mereka bertanya, “Apakah hak jalan itu wahai 
Rasulullah?” Beliau bersabda, “Menundukkan pandangan, menahan 
gangguan, menjawab salam, memerintahkan yang ma'ruf, dan 
melarang yang mungkar.” 


Keterangan Hadits: 


(Firman Allah, “Janganlah kamu memasuki rumah yang 
bukan rumah kamu ... apa yang kamu sembunyikan”). Dalam riwayat 
Abu Dzar disebutkan dengan redaksi, “Firman-Nya Ta'ala.” Dalam 
riwayat Karimah dan Al Ashaili disebutkan tiga ayat yang dimaksud 
secara lengkap. Maksud isti'naas dalam firman-Nya, pati £ 


(hingga kamu minta izin) adalah minta izin dengan berdehem atau 
sepertinya menurut jumhur. Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur 


AG, 2 9) 2 10 202 OA - 


Mujahid dengan redaksi, 145 9 Ip | patang “(Hingga kamu 


22 — FATHUL BAARI 





minta izin dengan berdehem atau seperti membuang dahak). 
Sementara dari Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud disebutkan 
dengan redaksi, ye #33 MSG mtsl yA YES BL d1 LE OS (Apabila 


Abdullah masuk rumah dia biasa meminta izin dengan berbicara dan 
mengeraskan suaranya). 


Ibnu Abi Hatim meriwayatkan melalui sanad yang lemah dari 
hadits Abu Ayyub, dia berkata, "ih! Kd Wi Ia A1 Jam € “la 
gadi Ja 033 ma HS Bunada JeP! MSG 1G (Aku berkata, 
“Wahai Rasulullah, ini salam, lalu apakah isti'naas?” Beliau 
bersabda, “Seseorang berbicara dengan mengucapkan tasbih atau 
takbir dan berdehem lalu memberitahu penghuni rumah”). Ath- 
Thabari meriwayatkan dari Oatadah, dia berkata, “Isti naas adalah 
minta izin sebanyak tiga kali. Pertama untuk didengar, kedua untuk 
bersiap-siap menyambutnya, dan ketiga jika penghuni rumah 
berkenan, maka mereka mengizinkannya, dan jika tidak berkenan, 
maka mereka menolaknya. 


Kata isti naas secara bahasa artinya mencari keramahan, yang 
berasal dari kata al uns (jinak) yang merupakan lawan dari kata 
wahsyah (buas, liar). Sudah disebutkan pada bagian akhir pembahasan 
tentang nikah ketika menyebutkan hadits Umar sehubungan dengan 
kisah Nabi SAW yang menjauhi istri-istrinya, dimana di dalamnya 
disebutkan, .-d :J8 aa SIB GAN Iga) 6 at “las (Boleh aku 
bercengkrama denganmu? Beliau menjawab, “Ya.” Maka beliau 
duduk). 


Al Baihagai berkata, “Makna tasta'nisuu adalah berusaha 
untuk dilihat, agar seseorang masuk setelah dilihat oleh penghuni 
rumah, dan dia tidak melihat kondisi yang tidak disukai penghuni 
rumah untuk dilihat oleh orang yang masuk ke rumahnya. Dia juga 
meriwayatkan dari jalur Al Farra', dia berkata, “Al Isti naas dalam 
bahasa Arab berarti lihatlah siapa di dalam rumah.” 


FATHUL BAARI — 23 





Diriwayatkan dari Al Hulaimi, dia berkata, “Makna hatta 
tasta 'nisuu adalah hingga kamu memberi salam.” Ath-Thahawi 
menyebutkan bahwa isti naas adalah bahasa Yaman, artinya minta 
izin. Namun, Ibnu Abbas mengingkari hal itu. 


Diriwayatkan Sa'id bin Manshur, Ath-Thabari, dan Al Baihagi 
dalam kitab Asy-Syu 'ab melalui sanad yang shahih bahwa Ibnu Abbas 
biasa membacanya “hatta tasta dzinuu' (bingga kamu minta izin). Dia 
berkata, “Orang yang menulis telah melakukan kekeliruan.” 


Sedangkan dia membaca menurut gira ah Ubai bin Ka'ab. 
Diriwayatkan dari Mughirah bin Migsam, dari Ibrahim An-Nakha'i, 
dia berkata, “Dalam mushhaf Ibnu Mas'ud disebutkan, “hatta 
tasta dzinuu'”” Kemudian Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari 
Mughirah, dari Ibrahim bahwa dalam mushhaf Abdullah disebutkan, 
“Hatta tusallimuu alaa ahliha wa tasta dzinuu.” 


Ismail bin Ishag meriwayatkannya dalam kitab Ahkam Al 
Our'an dari Ibnu Abbas, dan dia menganggapnya bermasalah. Begitu 
pula sejumlah ulama sesudahnya mempertanyakan keabsahan hadits 
itu. Namun dijawab bahwa Ibnu Abbas mendasarkan kepada gira 'ah 
yang diterimanya dari Ubai bin Ka'ab. Sedangkan menurut 
kesepakatan, yaitu membacanya tasta 'nisuu karena sesuai dengan khat 
(tulisan) mushhaf yang disepakati agar tidak keluar dari apa yang 
sesuai. Sedangkan gira'ah Ubai bin Ka'ab termasuk versi yang 
ditinggalkan seperti sudah dipaparkan dalam kitab Fadha 'il Al Our an 
(keutamaan-keutamaan Al Our'an). 


Al Baihagi berkata, “Kemungkinan hal itu terdapat pada 
gira 'ah yang awal kemudian dihapus.” Maksudnya, Ibnu Abbas tidak 
sempat mengetahui penghapusan ini. 

yel Gal Ep Kat JW (Sa'id bin Abi Al Hasan berkata). Dia 
adalah Al Hasan Al Bashri, saudaranya Al Hasan. 

Ga (Kepada Hasan). Maksudnya, kepada saudaranya. 


- 


24 — FATHUL BAARI 


2 Le Le  —————... 








JA (3 Arah Urjol 108 (ip AN GAS pad Hi O| 
Lg 2, 2 LN na IT al 0 5 «6 - 0 o Pb ra SB 
KEY S 2 G Aa Vii maya Sa Vpraki Gasa ali J3 J9 PA 
“ (Sesungguhnya perempuan-perempuan non-Arab membuka dada 


dan kepala mereka. Beliau berkata, “Palingkan pandanganmu dari 
mereka. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, “Katakanlah kepada 
orang-orang mukmin laki-laki agar menjaga pandangan mereka dan 
memelihara kemaluan mereka'.” Oatadah berkata, “Maksudnya, 
menjaga pandangan dari segala sesuatu yang tidak halal bagi 
mereka”.). Demikian redaksi yang disebutkan dalam riwayat Al 
Kasymihani. Sementara dalam riwayat yang lain sesudah kalimat, 
“Palingkan pandanganmu” disebutkan, “Dan firman Allah, “Katakan 
kepada orang-orang mukmin laki-laki agar menjaga pandangan 
mereka”. Berdasarkan riwayat Al Kasymihani ini, Al Hasan berdalil 
dengan ayat dan Imam Bukhari mengutip perkataan Oatadah sebagai 
penafsiran ayat tersebut. Sedangkan berdasarkan riwayat mayoritas 
berarti judul bab merupakan kalimat baru. Maksud penyebutannya di 
tempat ini —menurut kedua versi itu— adalah mengisyaratkan 
pensyariatan minta izin, untuk menjaga pandangan orang yang masuk 
agar tidak melihat apa yang tidak disukai penghuni rumah untuk 
dilihat, seandainya ada orang yang masuk tanpa izin. Adapun masalah 
yang paling besar di antaranya adalah melihat perempuan yang bukan 
mahramnya. Atsar @atadah dalam riwayat Ibnu Abi Hatim dikutip 
dengan sanad yang maushul dari Yazid bin Abi Zurai', dari Sa'id bin 
Abi Urubah, darinya sehubungan firman Allah, HP (asia (dan 


memelihara kemaluan mereka), dia berkata, “Maksudnya adalah 
memelihara kemaluan dari segala apa yang tidak halal bagi mereka.” 


HEYA ki) Gaya 5 Galak Sta Yi, (Katakan kepada 
orang-orang mukmin perempuan agar menjaga pandangan mereka 
dan memelihara kemaluan mereka). Demikian redaksi yang 
disebutkan oleh kebanyakan periwayat, dimana atsar Gatadah ini 
disisipkan di antara kedua ayat tersebut. Semua ini tidak terdapat 


FATHUL BAARI — 25 


dalam riwayat An-Nasafi, juga dua ayat sesudah kalimat, “hatta 
tasta 'nisuu” (hingga kamu minta izin), dan firman Allah, “Katakan 
kepada orang-orang mukmin laki-laki agar menjaga pandangan 
mereka” dan ayat “dan katakan kepada orang-orang mukmin 


, ” 


perempuan agar menjaga pandangan mereka?. 

2 9 Uu Sd BM Lp ra 1S& (Khianat mata dari melihat 
segala yang dilarang). Demikian redaksi yang dinukil oleh mayoritas 
dalam bentuk kata kerja pasif (43). Sementara dalam riwayat Karimah 


disebutkan dengan redaksi, 15 4 & VJ! (kepada apa yang Allah 
larang). Kata cp tidak disebutkan dalam riwayat Abu Dzar. 


Dalam riwayat Ibnu Abi Hatim yang berasal dari Ibnu Abbas 
—sehubungan dengan firman Allah, “Mengetahui khianat mata”—, 
dia berkata, “Yaitu laki-laki melihat kepada perempuan cantik yang 
melewatinya atau dia masuk ke rumah yang ada perempuan itu, dan 
apabila perbuatannya disadari, maka dia sebaiknya menundukkan 
pandangan. Sementara Allah mengetahui apabila dirinya berharap bisa 
melihat kemaluan wanita itu, bahkan sekiranya mampu dia ingin 
berbuat zina dengannya. Dari Mujahid dan Oatadah dinukil 
keterangan serupa. Seakan-akan mereka hendak mengatakan bahwa 
perkara seperti ini termasuk khianat mata. 


Al Karmani berkata, “Makna “mengetahui khianat mata', 
adalah Allah mengetahui curi pandang yang diarahkan kepada hal-hal 
yang tidak halal. Sedangkan khianat mata yang disebutkan berkenaan 
dengan ciri-ciri khusus kenabian, adalah isyarat dengan mata kepada 
hal-hal yang mubah. Akan tetapi hal ini bertentangan dengan apa yang 
tampak dari ucapan.” 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, demikian pula halnya diam yang 
memberi asumsi persetujuan, dimana ia dapat menggantikan posisi 
perkataan. Penjelasannya disebutkan dalam hadits Mush'ab bin Sa'ad 
bin Abi Waggash, dari bapaknya, dia berkata, “Rasulullah SAW 


26 — FATHUL BAARI 





memberi jaminan keamanan kepada semua orang kecuali empat orang 
laki-laki dan dua orang perempuan.” Setelah itu disebutkan bahwa di 
antara mereka adalah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh, sampai 
akhirnya disebutkan, Y :JW 4891 & 4 sid Ot Is C2 dh Ka UG 
BP JW tai Ab JAN 3 nj IN An AA 3 IS pb dat At Oya 
JB Cola Ma UB AL A6 KA LAI IN) LAB II Fpi JR SA 0G 
Kara 6 Dio Pepe Y &! (Adapun Abdullah, dia bersembunyi 
di sisi Utsman. Lalu Utsman datang membawanya hingga 
menghadapkannya dan berkata, “Wahai Rasulullah, baiatlah dia.” 
Nabi SAW kemudian berpaling darinya lalu membaiatnya setelah tiga 
kali. Kemudian beliau menghadap kepada sahabat-sahabatnya dan 
bersabda, “Mengapa tidak ada di antara kamu seseorang yang 
berdiri kepada orang ini —ketika melihatku menahan tangan 
darinya— lalu membunuhnya.” Mereka berkata, “Mengapa engkau 
tidak ' mengisyaratkan kepada kami.” Beliau bersabda, » 
“Sesungguhnya tidak patut bagi seorang nabi ada khianat mata”). 


Al Hakim meriwayatkannya melalui jalur ini. Ibnu Sa'ad 
mengutip dalam kitab Ath-Thabagat dari Mursal Sa'id bin Al 
Musayyab dengan redaksi yang lebih ringkas disertai tambahan, 
“Seorang laki-laki dari kaum Anshar bernadzar jika melihat Abdullah 
bin Abi Sarh, maka dia akan membunuhnya.” Lalu disebutkan 
selengkapnya sama seperti hadits Ibnu Abbas. Ad-Daraguthni 
meriwayatkannya dari jalur Sa'id bin Yarbu'”. Ia memiliki pula 
beberapa jalur periwayatan lain yang saling menguatkan. 

Kab SAN lai YAN Gp Lani SSI AA J5 
Ipa “IS oa ad) BN GE Uas Ce (Az-Zuhri berkata tentang 
melihat kepada perempuan yang belum haid, “Tidak patut 
memandang hal-hal yang disukai untuk dipandang dari mereka 
meskipun perempuan itu masih keci?”). Demikian redaksi yang dinukil 
oleh mayoritas periwayat. Sedangkan dalam riwayat Al Kasymihani 


FATHUL BAARI — 27 











disebutkan, “Berkenaan dengan melihat hal-hal yang tidak halal dari 
kaum perempuan, tidak patut....” Disebutkan juga “Memandang 
kepada mereka.” Atsar ini dan sesudahnya tidak tercantum dalam 
riwayat An-Nasafi. 

Gas of Kp af Y Kai LA S ob abs 8,55 (dtha" 
tidak menyukai memandang perempuan-perempuan budak yang dijual 
di Makkah kecuali apabila ia ingin membeli). Riwayat ini dikutip oleh 
Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang maushul dari jalur Al Auza'i, 
dia berkata, “Atha' bin Abi Rabah pernah ditanya tentang perempuan- 
perempuan budak yang dijual di Makkah. Dia kemudian menyatakan 


tidak menyukai memandang mereka kecuali bagi orang yang ingin 
membeli.” 


Al Fakihi menukilnya dengan sanad yang maushul dalam kitab 
Makkah melalui dua jalur yang berasal dari Al Auza'i dengan 
tambahan, “Perempuan-perempuan yang dibawa berkeliling dari 
rumah ke rumah.” 


Al Fakihi berkata, “Disebutkan bahwa mereka biasa memberi 
pakaian pada perempuan budak lalu membawanya berkeliling dari 
rumah ke rumah untuk diketahui keberadaannya dan agar mereka mau 
membelinya.” 


dadi ag Tata & Se BA B33! (Nabi SAW membonceng Al 
Fadhl). Dia adalah Al Fadhl bin Abbas. Penjelasannya sudah 
dipaparkan dalam pembahasan tentang haji. Ibnu Baththal berkata, 
“Dalam hadits ini terdapat perintah menundukkan pandangan karena 


dikhawatirkan akan timbul fitnah. Konsekuensinya, apabila tidak 
dikhawatirkan adanya fitnah, maka hal itu tidak dilarang.” 


Dia juga berkata, “Hal ini dikuatkan bahwa beliau SAW tidak 
memalingkan wajah Al Fadhl, kecuali setelah dia terus memandang 
perempuan itu karena takjub, maka beliau pun khawatir akan timbul 
fitnah. Selain itu, dalam hadits tersebut terdapat keterangan tentang 


28 — FATHUL BAARI 











usaha menguasai tabiat manusia dalam menghadapi dorongan jiwa 
yang cenderung kepada perempuan serta takjub dengan mereka. Di 
sini juga terdapat dalil yang menjelaskan bahwa perempuan- 
perempuan beriman tidak harus berhijab seperti halnya istri-istri Nabi 
SAW. Karena apabila hal itu menjadi keharusan bagi semua 
perempuan, tentu Nabi SAW memerintahkan perempuan dari suku 
Khats'am untuk menutup diri dan tidak perlu memalingkan wajah Al 
Fadhil.” 


Dia berkata, “Di sini terdapat dalil yang menyatakan bahwa 
menutup wajah bagi perempuan bukan fardhu karena mereka sepakat 
bahwa perempuan boleh menampakkan wajahnya dalam shalat 
meskipun dilihat laki-laki yang bukan mahramnya. Sedangkan firman- 
Nya, Kadi ya Veaki Gan jal) Ku (Katakanlah kepada orang-orang ' 
mukmin laki-laki agar menundukkan pandangan mereka), merupakan 
kewajiban menutup selain wajah.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, sikap beliau yang berdalil dengan 
kisah perempuan suku Khats'am perlu ditinjau kembali, karena 
perempuan tersebut saat itu sedang ihram. 


Peta Pa (Di bagian akhir hewan tunggangan beliau). Kata 
'ajuz artinya mu'khir (bagian belakang). 

t-p3 (Tampan). Hal itu karena wajahnya yang menawan dan 
penampilan yang bersih. 

sg ah (Mengarahkan tangannya ke belakang). Maksudnya, 
menggerakkannya dari arah belakang. 

Jadi Fi (Pada dagu Al Fadhl). Ibnu At-Tin berkata, 


“Sebagian ulama menyimpulkan bahwa Al Fadhl saat itu belum 
berjenggot. Namun, ini tidak benar, karena dalam riwayat lain 
disebutkan, “Al Fadhl adalah seorang laki-laki dewasa yang berwajah 
tampan”. Apabila disebutkan dengan “laki-laki dewasa” berdasarkan 


FATHUL BAARI — 29 





keadaannya di kemudian hari, maka kami katakan, bahkan secara 
zhahir yang disebutkan adalah keadaannya saat itu. Hal ini dikuatkan 
bahwa kejadian tersebut berlangsung pada haji Wada', dan Al Fadhl 
lebih besar daripada saudaranya (Abdullah bin Abbas), sementara 
Abdullah bin Abbas sendiri ketika itu mendekati usia baligh.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam Shahih Muslim disebutkan 
bahwa Nabi SAW memerintahkan pamannya (Al Abbas) agar 
menikahkan Al Fadhl ketika meminta kepadanya agar menjadikan Al 
Fadhl petugas penarik zakat untuk mendapatkan apa yang 
digunakannya menikah. Hal ini menunjukkan Al Fadhl telah baligh 
sebelum haji Wada”. Akan tetapi, keadaannya yang sudah baligh tidak 
berkonsekuensi telah tumbuh jenggotnya, sebagaimana halnya 
keadaannya yang tidak berjenggot tidak menunjukkan dirinya masih 
kecil. 


"5.3 30 1 
: 


Kaba Y A Lp Wis (Abdullah bin Muhammad menceritakan 
kepada kami) Abdullah bin Muhammad adalah Al Ju'fi. Abu Amir 
adalah Al Agadi. Zuhair adalah Ibnu Muhammad At-Taimi, dan Zaid 
bin Aslam adalah maula Ibnu Umar. Demikian yang diriwayatkan 
oleh Ishag bin Rahawaih dalam Musnad-nya dari Abu Amir. Riwayat 
yang sama pula diriwayatkan Al Ismaili melalui jalur lain yang berasal 
dari Abu Amir, kemudian diriwayatkan Ahmad dan Abd bin Humaid. 
Semuanya berasal dari Abu Amir Al Agadi, dari Hisyam bin Sa'ad, 
dari Zaid bin Aslam. Seakan-akan Abu Amir menerima riwayat ini 
dari dua orang guru. Hadits yang dimaksud dinukil Imam Ahmad dari 
Abdurrahman Al Mahdi, dari Zuhair. Al Ismaili meriwayatkannya 
melalui jalur lain dari Zuhair. Telah disebutkan pada pembahasan 
tentang perbuatan aniaya dari Hafsh bin Maisarah dari Zaid bin 
Aslam. 


SU (Jauhilah kamu). Ini adalah bentuk kalimat peringatan. 


30 — FATHUL BAARI 





serbu (Di jalan). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan 
3 .,3 
dengan redaksi, s8! (3 (Pada jalan), sementara dalam riwayat 
-,3 - 
Hafsh bin Maisarah disebutkan dengan redaksi, S8! ,4£ (di atas 


Jalan). Kata thurugaat adalah bentuk jamak dari kata ihurug, dan kata 
thurug merupakan bentuk jamak dari kata tharig (jalan). 


Dalam hadits Abu Thalhah yang diriwayatkan Imam Muslim 
disebutkan, 4814 153 US (Kami biasa duduk-duduk di pekarangan). 
Kata afniyah adalah bentuk jamak dari kata finaa' artinya halaman 
rumah. Dalam hadits ini disebutkan juga, plwg 42 M1 (eko Ai Iya) sad 
LUKA Minaj ASI L :JW (Rasulullah SAW kemudian datang dan 
mengucapkan salam seraya bersabda, “Ada apa dengan kamu duduk- 
duduk di pelataran”). Kata shu 'udaat adalah bentuk jamak dari kata 
sha'iid artinya tempat yang terhampar luas. Penjelasannya sudah 
dipaparkan dalam pembahasan tentang perbuatan aniaya. Serupa 
dengannya dalam riwayat Ibnu Hibban yang dari hadits Abu Hurairah. 
Sa'id bin Manshur menambahkan dari Mursal Yahya bin Ya'mur, (#8 
a39 P) oa an u Ja (Sesungguhnya ia adalah salah satu jalan 
syetan atau neraka). 

Kd OA NG Canda pa BA Iyo) 6 1 (Mereka berkata, 
“Wahai Rasulullah, tidak ada bagi kami pilihan selain duduk-duduk 
di tempat itu untuk berbincang-bincang”). Iyadh berkata, “Di sini 
terdapat dalil yang menjelaskan bahwa perintah beliau SAW 
mengenai hal itu bukan sebagai kewajiban, tetapi dalam konteks 
anjuran dan bimbingan kepada yang lebih utama. Sebab, apabila 
mereka memahaminya sebagai kewajiban, tentu mereka tidak akan 


menanggapinya. Ini dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat 
bahwa perintah itu tidak berkonotasi wajib.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, ada kemungkinan mereka berharap 
terjadi nasakh (penghapusan hukum) sebagai bentuk keringanan, 


FATHUL BAARI — 31 





karena mereka mengeluh perlu melakukan perbuatan itu. Hal ini 
dikuatkan bahwa dalam riwayat Mursal Yahya bin Ya'mur 
disebutkan, “Orang-orang pun mengira itu adalah kewajiban.” Dalam 
hadits Abu Thalhah disebutkan, “Mereka berkata, “Sungguh kami 
duduk-duduk untuk urusan yang tidak terlarang. Kami duduk-duduk 


, » 


untuk berbincang-bincang dan saling mengingatkan”. 
ri 158 (Maka jika kalian enggan). Dalam riwayat Al 
Kasymihani disebutkan tanpa huruf fa', #&1 15! (Jika kalian enggan). 


edi FI (Kecuali duduk-duduk). Demikian redaksi yang 
dinukil oleh semua periwayat di tempat ini dengan menggunakan Y 
Namun, pada akhir pembahasan tentang perbuatan aniaya disebutkan 
dengan redaksi, (Jt! Ss “ 58 (Jika kamu datang ke tempat- 
tempat duduk-duduk), yakni dengan menggunakan kata ti (kamu 
datang) sebagai ganti an (kamu enggan). Iyadh mengatakan bahwa 


semua periwayat mengutip seperti itu di tempat ini. Namun, saya 
sudah menjelaskan di tempat tersebut bahwa Al Kasymihani 
menyebutkan seperti redaksi tadi. Dalam hadits Abu Thalhah 
disebutkan dengan redaksi, Y &! (Adapun bila tidak). Maksudnya, jika 


kamu tidak meninggalkan hal itu, maka lakukanlah seperti ini. 


Ibnu Al Anbari berkata, “Maksudnya, lakukan demikian jika 
kamu tidak melakukan yang seperti itu.” 


Dalam hadits Aisyah RA yang dikutip oleh Ath-Thabrani 
dalam kitab Al Ausath disebutkan dengan redaksi, Uu! Y Pa og 
"hass(Jika kamu enggan melainkan tetap melakukannya). Sementara 
dalam riwayat Yahya bin Ya'mur disebutkan dengan redaksi, TE op 


- 


368 W Y (Jika kamu harus melakukannya). 


32 — FATHUL BAARI 











Ai 3 Ge ! jas (Berikan kepada jalan haknya). Dalam riwayat 
Hafsh bin Maisarah disebutkan dengan redaksi (gi yakni dengan 


menggunakan kata ganti yang menunjukkan jenis perempuan. Hal ini 
karena kata tharig bisa digolongkan jenis laki-laki dan bisa juga untuk 
jenis perempuan. Dalam hadits Abu Syuraih yang dikutip oleh Imam 
Ahmad disebutkan dengan redaksi, kis Kat) kara IK Kb Oper ad 


(Barangsiapa di antara kamu duduk di pelataran, maka hendaknya 
memberikan haknya kepadanya). 


& ja “5 G3 IJB (Mereka berkata, “Apakah hak jalan itu?”). 
Dalam hadits Abu Syuraih disebutkan dengan redaksi, &1 J'yo) 4 Us 
Fhis 3 (Kami berkata, “Wahai Rasulullah, apakah haknya?”). 

KEP R39 Seru PNG AIA 3 “333 US) oradi Lab 
(Menundukkan pandangan, enakak Senekuan menjawab salam, 
memerintahkan yang ma'ruf, dan melarang yang munkar). Dalam 


hadits Abu Thalhah disebutkan penggalan yang pertama dan kedua 
lalu ditambahkan, #XSI! 5-3 (Dan tutur kata yang baik). Sementara 
dalam hadits Abu Hurairah disebutkan penggalan yang pertama dan 
kedua disertai tambahan, 4x 13! (ebi Kanit) deal gl 3), 
(Memberi petunjuk kepada orang dalam perjalanan dan mendoakan 
orang bersin jika dia memuji Allah). Dalam hadits Umar yang dinukil 
Abu Daud dan begitu pula dalam riwayat Mursal Yahya bin Ya'mur 
disebutkan tambahan redaksi, JUS! Isigiy Uyalad! Ips (Kalian 


menolong orang yang membutuhkan bantuan dan menunjukkan orang 
yang tersesat). 


Selain itu, diriwayatkan oleh Al Bazzar dengan redaksi, 3455!) 
Jtai (Membimbing orang yang tersesat). Dalam hadits Al Barra" 
yang dikutip Imam Ahmad dan At-Tirmidzi disebutkan, Jd! 15461 


FATHUL BAARI — 33 


Madi yetig #abadi Igssi) (Tunjukkan jalan, tolong orang yang 


teraniaya, dan sebarkan salam). Dalam hadits Ibnu Abbas yang 
dikutip Al Bazzar disebutkan tambahan redaksi, Ayam! 6 1etei, 


(Bantulah orang membawa bawaan). Dalam hadits Sahal bin Hunaif 
yang diriwayatkan Ath-Thabarani disebutkan juga tambahan 
redaksi, "s5 dil S5 (Banyak berdzikir kepada Allah). Sedangkan 
dalam riwayat Wahsyi bin Harb yang diriwayatkan Ath-Thabarani 
disebutkan tambahan, #etaadi Ya SAI seal) (Beri petunjuk orang- 
orang bodoh dan tolonglah orang-orang yang teraniaya). 

Jumlah keseluruhan yang disebutkan dari hadits-hadits tersebut 
adalah empat belas etika, dan saya telah merangkumnya dalam tiga 
bait sya'ir, yaitu: 

Ve) gili 2 Jo La aa AN AE Kan 
VA 35 USG Cabe AA, emg PAI Ad 
Ve AN Mega OR ea Ll Bag Oya 
9 S3 Ep bath BU Kp ina 
Aku rangkum etika orang yang duduk di tepi jalan 
Dari perkataan sebaik-baik manusia: 

Sebarkan salam, bertutur kata yang baik, doakan orang yang bersin 
Jawablah salam, berbuat baik untuk yang membawa sesuatu 
Bantu orang dizhalimi dan tolong orang dalam membutuhkan bantuan 
Beritahukan arah jalan dan bimbing orang kebingungan 
Perintahkan yang makruf dan cegah yang mungkar 
Tahanlah gangguan dan tundukkanlah pandangan 
Lalu perbanyaklah dzikir kepada Tuhan kita 


34 — FATHUL BAARI 





Makna larangan duduk di jalan mencakup larangan 
menjerumuskan diri dalam fitnah perempuan serta kekhawatiran akan 
dampak buruk dari memandang mereka. Sebab, perempuan tidak 
dilarang lewat di jalan untuk memenuhi kepentingan mereka. Selain 
itu, mencakup larangan menjerumuskan diri untuk melanggar hak-hak 
Allah dan kaum muslimin. Dimana semua ini tidak akan terjadi pada 
seseorang apabila dia tetap dalam rumahnya, atau menyendiri, atau 
menyibukkan diri dengan urusan-urusan lain. Begitu juga melihat 
kemungkaran dan mengabaikan perkara-perkara makruf. Padahal, 
seorang muslim wajib memerintahkan yang makruf dan melarang 
yang mungkar. Jika dia meninggalkannya berarti telah 
menjerumuskan diri dalam kemaksiatan. Juga mencakup kerawanan 
menuai dosa lantaran orang yang lewat dan memberi salam 
kepadanya, karena bisa saja orang yang lewat cukup banyak sehingga 
dia tidak mampu membalas setiap orang yang lewat, padahal 
membalasnya adalah wajib, sehingga dia mendapat dosa. 


Seseorang diperintah untuk tidak menjerumuskan diri ke 
dalam fitnah dan membebani dirinya dengan hal-hal yang mungkin 
tak mampu ditanggung. Oleh karena itu, pembuat syariat 
menganjurkan agar meninggalkan kegiatan duduk di tepi jalan agar 
menutup semua pintu kerusakan tersebut. Ketika para sahabat 
menyebutkan kepada Nabi SAW kepentingan mereka ketika duduk di 
pinggir jalan, yakni karena ada mashlahat yang bias diraih berupa 
saling mengingatkan satu sama lain dalam hal agama, kepentingan 
dunia, merehatkan jiwa dengan berbincang-bincang dalam hal-hal 
yang mubah, maka Nabi SAW memberi petunjuk kepada mereka yang 
bisa menghilangkan dampak negative yang ditimbulkannya seperti 
vang telah disebutkan. 

Semua adab (etika) yang telah disebutkan memiliki hadits- 
hadits pendukung lainnya. Hadits tentang menyebarkan salam akan 
disebutkan dalam bab tersendiri. Sedangkan “bertutur kata yang baik” 
dikomentari oleh Iyadh bahwa di dalamnya terdapat anjuran 


FATHUL BAARI — 35 








berinteraksi dengan baik antara kaum muslimin. Orang yang duduk di 
jalan akan dilewati sejumlah orang. Terkadang orang-orang yang 
lewat bertanya sebagian urusan mereka dan arah jalan. Oleh karena 
itu, bagi orang yang duduk di jalan wajib menyambut mereka dengan 
kata-kata yang ramah. Tidak boleh menyambut mereka dengan kata- 
kata yang kasar. Ini termasuk dalam makna menahan gangguan. 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, ia memiliki beberapa hadits 
pendukung dari hadits Abu Syuraih Hani' secara marfu Pr Uya 
WI Lp Ka y Sei sg 1 piala abi Xl (Termasuk perkara yang 


mewajibkan masuk surga adalah memberi makan, menyebarkan 
salam, dan perkataan yang baik). Diriwayatkan dari hadits Abu Malik 
Al Asy'ari, secara marfu', Si SE F ind $ (Di surga 


terdapat kamar-kamar yang dipersiapkan bagi siapa saja yang baik 
tutur katanya). Dalam Ash-Shahihain diriwayatkan dari Adi bin Hatim 
secara marfu', Tab ISI Lai d Iyad Bi Ida P9 JD NE (Peliharalah 
dirimu dari api neraka meskipun dengan separoh kurma. Barangsiapa 
tidak mampu maka ditutur kata yang baik). 


Hadits tentang mendoakan orang bersin sudah disebutkan 
secara panjang lebar di akhir pembahasan tentang adab. Sedangkan 
menjawab salam akan disebutkan kemudian. Tentang menolong 
membawa bawaan memiliki pendukung dalam Ash-Shahihain dari 
hadits Abu Hurairah secara marfu ', Ha ale 3 uya P3 F (Semua 


ruas manusia dibebani sedekah), lalu di dalamnya disebutkan redaksi, 

Ino En GI Knp Gb Hand Hi HN m3 (Menolong 
seseorang naik hewan tunggangannya dan mengangkatkan barang 
bawaannya adalah sedekah). Mengenai hadits tentang membantu 
orang yang dizhalimi telah disebutkan dalam hadits Al Barra' 
sebelumnya. Selain itu, ada hadits lain yang disebutkan dalam 
pembahasan tentang perbuatan aniaya. Hadits tentang menolong orang 
yang membutuhkan bantuan memiliki hadits pendukung dalam Ash- 


36 — FATHUL BAARI 








Shahihain dari hadits Abu Musa, dimana di dalamnya disebutkan, 
Dgkali Ielodl 15 ceu3 (Menolong orang yang sangat membutuhkan 
bantuan). Dalam hadits Abu Dzar yang dikutip oleh Ibnu Hibban 
disebutkan redaksi, suituali Oligil & On Batu 3 (Bergerak 
dengan ketangguhan kedua betismu bersama orang dalam bahaya 
memohon pertolongan). 

Al Marhabi meriwayatkan pada pembahasan tentang ilmu dari 
Anas RA secara marfu', ketika menyebutkan hadits, Hu! Bei At 
otg (Allah menyukai menolong orang yang berada dalam keadaan 
bahaya), tetapi sanad-nya sangat dha'if. Hanya saja ia memiliki hadits 
pendukung lainnya dari hadits Ibnu Abbas yang lebih akurat, La An, 
otg Ta (Allah menyukai menolong orang yang berada dalam 
keadaan bahaya). 


Sedangkan hadits tentang memberi petunjuk arah jalan 
diriwayatkan oleh At-Tirmidzi —dan dinyatakan shahih oleh Ibnu 
Hibban— dari hadits Abu Dzar RA secara marfu', pd JJ! B3W3I) 
Hate IWAN (Bimbinganmu kepada orang yang berada di negeri yang 
tidak dikenal adalah sedekah). Imam Bukhari meriwayatkan dalam 
kitab Al Adab Al Mufrad dan At-Tirmidzi serta dinyatakan shahih oleh 
Ibnu Hibban, dari hadits Abu Dzar RA secara marfu', 9 Ia mia ya 
Kami GS Jis HB 06 BE) Lk (Barangsiapa memberikan suatu 
pemberian atau memberi petunjuk arah jalan, maka itu sama dengan 
membebaskan satu jiwa). Maksudnya, memberi petunjuk kepada 
orang yang tidak tahu arah jalan yang hendak dilewatinya. Dalam 


4 0 X 


hadits Abu Dzar yang dikutip Ibnu Hibban disebutkan, #1! ker) 
Pa ” 39 2 Aan — aa 
te IE Iiimadi IAI NI (sa (Memperdengarkan orang yang 


tuli, menuntun orang yang buta, dan memberi petunjuk orang yang 
minta petunjuk untuk keperluannya). 


FATHUL BAARI — 37 


Hadits tentang memberi petunjuk orang yang kebingungan 
telah disebutkan dalam hadits sebelumnya. Sedangkan hadits tentang 
memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar memiliki 
sejumlah hadits, di antaranya hadits Abu Dzar RA yang baru saja 
disebutkan, Bx peni 2 2) Lau 'at, (Memerintahkan yang 
ma'ruf dan mencegah yang mungkar adalah sedekah). 


Menahan gangguan adalah menahan diri agar tidak 
mengganggu orang yang lewat, seperti tidak duduk sehingga 
menyempitkan jalan bagi yang lewat, atau duduk di depan pintu orang 
sehingga merasa terganggu, atau duduk di tempat yang bisa membuka 
hal-hal yang disembunyikan orang lain. Demikian pendapat yang 
dikemukakan oleh Iyadh. Dia juga berkata, “Kemungkinan yang 
dimaksud adalah mencegah orang-orang untuk saling mengganggu 
satu sama lain.” 


Disebutkan dalam kitab Ash-Shahih dari Abu Dzar secara 
marfu', arah Oi wb “padi # LSG (Tahanlah dirimu dari berbuat 
kejahatan karena sesungguhnya itu adalah sedekah bagimu). Hadits 
ini mendukung pendapat pertama. Sedangkan menahan pandangan 
adalah inti dari bab ini. Masalah banyak berdzikir kepada Allah telah 
disebutkan dalam sejumlah hadits dan sebagiannya akan dikutip dalam 
pembahasan tentang doa. 


38 — FATHUL BAARI 


3. Salam adalah Salah satu Nama Allah 1224 174 aa 131 


P3 
3 0t 9 


. Hn 
pay 3 ga yee “Jika kamu diberi suatu penghormatan maka 


berilah penghormatan yang lebih baik darinya atau balaslah 
dengan yang sepertinya.” (Os. An-Nisaa' (41: 86) 


.. 0 3-4 Pa 


s KI pa “JG 2 SNI rata "| tan aa Yi AS Lido 
Sen adi In de KA Coy SIB ae 
SEN Jaa KE SEN jar Je DE eoole J3 Je 


Jab WN 3 Asasi Oale BB AAI PAI ol “JW un 


. 


23 ae .. 2 a .E. ot 43 » . Pad" - y PJ te P7 
DI AI Upah SA Ad ta lbaly gLa cd Dll 


- 


Ben en an AN Ae Io ES 21 


2 apa : TNI NO: Ado $$ Ea. o.E 


ea & SI aa Ih AS 3 Ayana ok KING of (ag 

6230. Umar bin Hafsh menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami, dia 
berakta: Syagig menceritakan kepadaku dari Abdullah, dia berkata, 
“Apabila kami shalat bersama Nabi SAW, maka kami mengucapkan, 
“Salam atas Allah sebelum hamba-hamba-Nya, salam atas Jibril, 
salam Mikail, salam atas fulan dan fulan”. Ketika Nabi SAW selesai 
shalat, maka beliau berbalik menghadap kami dengan wajahnya, lalu 
bersabda, “Sesungguhnya Allah adalah As-Salaam, apabila salah 
seorang di antara kamu duduk dalam shalat maka hendaknya 
mengucapkan, “Segala keagungan milik Allah, shalat-shalat, dan 
yang baik-baik adalah untuk Allah. Salam atasmu wahai Nabi dan 


FATHUL BAARI — 39 





rahmat Allah serta berkah-Nya. Salam atas kami dan atas hamba- 
hamba Allah yang shalih —sesungguhnya jika seseorang mengatakan 
demikian maka mengenai semua hamba shalih di langit dan di 
bumi—. Aku bersaksi tidak ada sesembahan kecuali Allah, dan aku 
bersaksi Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya”. Kemudian dia 


,..” 


memilih perkataan yang dia sukai sesudahnya ' 


Keterangan Hadits: 


(Salam adalah salah satu nama Allah). Judul bab ini 
merupakan redaksi sebagian hadits marfu' yang memiliki sejumlah 
jalur periwayatan. Namun, tidak ada satu pun dari jalur-jalur tersebut 
memenuhi kriteria hadits shahih yang disebutkan Imam Bukhari 
dalam Shahih-nya. Hadits yang dimaksud adalah hadits tentang 
tasyahhud, yang menyebutkan, Adi n ai op (Sesungguhnya Allah 


adalah As-Salaam). Begitu pula disebutkan dalam Al Our'an tentang 
nama-nama Allah, Saegall Sega! AXedi (As-Salam, Al Mukmin, Al 
Muhaimin). Makna as-salam adalah yang selamat segala kekurangan. 
Sebagian ulama berpendapat bahwa artinya adalah yang memberi 
keselamatan bagi hamba-hamba-Nya. Ada pula yang berpendapat 
bahwa artinya adalah yang memberi salam (keselamatan) terhadap 
para wali-Nya. 


Redaksi pada judul bab ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam 
kitab Al Adab Al Mufrad dari hadits Anas RA melalui sanad yang 
dinilai hasan disertai tambahan, (XX 348 LP! yh dl 1x23 (Allah 
meletakkannya di bumi, maka sebarkanlah di antara kalian). Al 
Bazzar dan Ath-Thabarani meriwayatkannya melalui hadits Ibnu 
Ma'sud dengan sanad yang mauguf maupun marfu'. Dalam hal ini 
jalur mauguf lebih akurat. Al Baihagi meriwayatkannya dalam kitab 
Asy-Syu 'ab dari hadits Abu Hurairah RA secara marfu' dengan sanad 
yang lemah dengan redaksi yang sama. 


40 — FATHUL BAARI 


Al Baihagi mengutip pula dalam kitab Asy-Syu 'ab dari Ibnu 
Abbas RA secara marfu', Si Ja kd ny A 0 Audi (As-Salaam 


adalah nama Allah, dan ia adalah PenGhsimatah bagi penghuni 
surga). Riwayat lain yang menguatkan adalah hadits Al Muhajir bin 
Ounfudz bahwa dia pernah mengucapkan salam kepada Nabi SAW, 
namun tidak Ku awab hingga beliau SAW berwudhu. Setelah itu beliau 
bersabda, AS PP y FI Ss St of —3 3 s! (Aku tidak suka menyebut 


Allah kecuali dalam keadaan suci). Diriwayatkan juga oleh Abu Daud 
serta An-Nasa'i dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah maupun 
ahli hadits lainnya. Mungkin maksudnya adalah menyebut nama Allah 
secara tegas A Pgga (Dan rahmat Allah) sebagaimana dalam salam.” 


Terjadi perbedaan pendapat tentang makna as-salaam. Iyadh 
menyebutkan bahwa maknanya adalah nama Allah. Maksudnya, 
penjagaan dan pemeliharaan Allah atasmu. Seperti kalimat, Allah 
bersamamu dan menyertaimu. Ada yang berpendapat, maknanya 
adalah sesungguhnya Allah mengetahui apa yang engkau lakukan. 
Ada pula yang berpendapat bahwa artinya adalah nama Allah disebut 
pada setiap amalan dengan harapan terkumpulnya semua makna 
kebaikan dan hilangnya semua kerusakan darinya. Sebagian lainnya 
berpendapat bahwa artinya adalah selamat, seperti firman Allah dalam 
surah Al Waagiah ayat 91, yzad! Dwel H2 WI 23 (Maka 
keselamatan bagimu karena kamu dari golongan kanan). Begitu pula 
seperti ungkapan seorang penyair: 


Ku- 0 05.9. 2 ra 0. 8.5 . - 
ha on ed da j3 UNA 
Ummu Amr mengucapkan salam 
Adakah bagiku salam sepeninggal kaumku? 


Seakan-akan orang memberi salam memberitahu kepada orang 
diberi salam bahwa dia akan selamat dari gangguannya dan tidak ada 
yang perlu ditakutkan. 


FATHUL BAARI — 41 


Ibnu Dagig Al Id berkata dalam kitab Syarh Al Ilmam, “As- 
Salaam diucapkan dengan berbagai makna, di antaranya, selamat, 
penghormatan, dan salah satu nama Allah.” 


Dia juga berkata, “Terkadang disebutkan dengan arti 
penghormatan, terkadang dengan arti keselamatan, dan terkadang 
antara kedua makna itu, seperti firman Allah dalam surah An-Nisaa' 
ayat 94, Gp CS MM SI HI ad P3 Y, (Wanganlah kamu 
mengatakan kepada orang yang mengucapkan “salam” kepadamu, 
“Engkau bukan orang mukmin”). Kata salaam di sini mengandung 
kemungkinan makna penghormatan dan juga keselamatan. Begitu pula 


firman Allah dalam surah Yaasiin ayat 57-58, 54 Y4 AM Ope La “3 
3 D5 (mereka memperoleh apa-apa yang mereka minta. (Kepada 


mereka dikatakan): “Salam” sebagai ucapan selamat dari Tuhan 
Yang Maha Penyayang). 


j3) IA Gaeh 33 Kpd hb 115 (Apabila kamu diberi 
suatu penghormatan maka balaslah dengan yang lebih bagus darinya 


atau balaslah yang sepertinya). Dalam riwayat Abu Dzar tidak 
disebutkan redaksi, W553 3! (atau balaslah yang sepertinya). 


Kesesuaian penyebutan ayat ini dalam judul bab adalah untuk 
menunjukkan bahwa cakupan umum perintah memberi penghormatan 
dikhususkan dengan ucapan “salam” seperti yang disebutkan hadits- 
hadits dalam bab pertama. 


Para ulama sepakat akan hal itu, kecuali yang disebutkan oleh 
Ibnu At-Tin dari Ibnu Khuwaizmandad, dari Malik bahwa maksud 
“penghormatan” dalam ayat tersebut adalah hadiah. Namun, Al 
Ourthubi menyebutkan dari Ibnu Khuwaizimandad bahwa dia 
menyebutkannya sebagai suatu kemungkinan. Dia mengklaim 
pendapat itu sebagai madzhab Hanafi, karena mereka beralasan bahwa 
“salam” tidak mungkin dibalas dengan “salam” juga. Berbeda halnya 
dengan hadiah, dimana orang diberi hadiah mungkin membalas yang 


42 — FATHUL BAARI 





lebih baik darinya atau minimal yang sepertinya. Hal ini ditanggapi 
bahwa maksud “membalas” adalah membalas yang serupa bukan 
membalas yang sama. Hal ini sangat lumrah dan banyak terjadi. Al 
Ourthubi menukil pula dari Ibnu Al Gasim dan Ibnu Wahab, dari 
Malik, bahwa maksud “penghormatan” dalam ayat itu adalah 
mendoakan orang yang bersin dan dia mendoakannya kembali. Al 
Ourthubi berkata, “Redaksi hadits tersebut tidak menunjukkan hal itu. 
Akan tetapi, hukum mendoakan orang yang bersin dan membalasnya 
diambil dari hukum “salam” dan menjawabnya menurut jumkur. 
Barangkali inilah yang ditempuh oleh Imam Malik. 


Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Mas'ud tentang 
tasyahhud (tahiyyat). Penjelasannya sudah dipaparkan secara detail 
dalam pembahasan tentang shalat. Maksudnya, adalah kalimat, FIRI 


2JI p (Sesungguhnya Allah adalah As-Salaam). Ini selaras dengan 


judul bab. Para ulama sepakat bila seseorang mengucapkan “salam? 
maka jawabannya tidak mencukupi kecuali kalimat “salam', sehingga 
dianggap tidak mencukupi dengan mengatakan, shubbihta bil khair 
(pagi ini kamu dalam keadaan baik) atau bi sa'adah (dalam keadaan 
bahagia) atau ucapan seperti itu. Namun, mereka berbeda pendapat 
apabila penghormatan itu tidak menggunakan kata “salam”. Apakah 
wajib dijawab atau tidak? Minimal suatu salam dianggap wajib untuk 
dijawab apabila didengar oleh yang memberi salam. Pada saat itulah, 
ia berhak mendapatkan jawaban. Tidak cukup juga menjawab dengan 
isyarat. Bahkan hal ini dilarang seperti hadits yang dinukil At- 
Tirmidzi dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya secara 
marfu", SKAN bay GLPYU SY pal op SAN PSU Tera Mega NI 
US, (Jangan kamu menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani. 


Sesungguhnya salam Yahudi adalah memberi isyarat dengan telunjuk 
dan salam Nasrani adalah memberi isyarat dengan telapak tangan). 


Setelah meriwayatkan hadits ini, At-Tirmidzi berkata, “Hadits 
ini adalah hadits gharib.” 


FATHUL BAARI — 43 





Saya (Ibnu Hajar) katakan, sanad hadits ini lemah. An-Nasa'i 
meriwayatkan dengan sanad yang jayyid dari Jabir secara marfu', 3 


BB US el kom OB sa seles Iyakd (Jangan kamu 
memberi salam seperti salam orang-orang Yahudi. Sesungguhnya 
salam mereka menggunakan kepala, telapak tangan, dan isyarat). 


An-Nawawi berkata, “Hal ini tidak bertentangan dengan hadits 
Asma' binti Yazid, sCI 9 rat tea A ekay Kab Ai eko Cal pa 
Pake IL Ong sit 33 (Nabi SAW lewat di masjid saat sekelompok 
perempuan sedang duduk-duduk. Maka beliau melambaikan 
tangannya memberi salam). Bisa saja dipahami bahwa beliau SAW 
mengumpulkan antara lafazh dan isyarat, sebab Abu Daud 
meriwayatkan hadits Asma' ini dengan redaksi, W£ ed (Beliau 
memberi salam kepada kami).” 


Larangan memberi salam menggunakan isyarat khusus bagi 
yang mampu mengucapkan baik secara indrawi maupun syar'i, karena 
salam menggunakan isyarat disyariatkan bagi yang berada dalam 
kesibukan yang mencegahnya melafazhkan jawaban salam, seperti 
orang sedang shalat, orang di tempat jauh, atau orang yang bisu. 
Demikian pula salam terhadap orang yang tuli. 


Apabila seseorang mengucapkan salam bukan dalam bahasa 
Arab, apakah berhak untuk dijawab? Di sini terdapat tiga pendapat di 
kalangan para ulama. Pendapat ketiga menyebutkan wajib bagi orang 
yang pandai berbahasa Arab. Ibnu Dagig Al Id berkata, “Tampaknya, 
penghormatan tanpa menggunakan kata “salam” termasuk 
meninggalkan perkara yang disukai, tetapi tidak makruh, kecuali bila 
maksudnya menggunakan sesuatu yang lebih bermakna dalam 
mengagungkan para pemuka dunia.” 


Salam wajib dijawab dengan segera. Sekiranya seseorang 
mengakhirkan menjawab salam hingga berlalu beberapa saat maka 
tidak dianggap sebagai jawaban. Demikian pendapat yang 


44 — FATHUL BAARI 


dikemukakan oleh Gadhi Husain dan sekelompok ulama. Seakan-akan 
ini berlaku apabila tidak ada udzur. Begitu pula wajib menjawab 
salam dalam tulisan dan bersama utusan. Apabila seorang anak kecil 
memberi salam kepada orang baligh, maka tetap wajib dijawab. 
Sekiranya seseorang memberi salam kepada sekelompok orang yang 
terdapat anak kecil, lalu anak kecil itu menjawab salam, maka ini 
dianggap telah mencukupi menurut salah satu pendapat. 


4. Salam Diucapkan dari Kelompok yang Sedikit kepada 
Kelompok yang Banyak 


£ 
B0 90. AL oo. Pe 


MAS 13 TA UAN X5 Up yu YA Jua 3 USA Gis 
sal pl IE ping AE EDP PIP AP gi 
K3 SE AN re IE IN, II 


6231. Muhammad bin Mugatil menceritakan kepada kami Abu 
Al Hasan, Abdullah mengabarkan kepada kami, Ma' mar mengabarkan 
kepada kami dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah, dari 
Nabi SAW, beliau bersabda, “Yang kecil memberi salam kepada yang 
besar, orang yang lewat memberi salam kepada orang yang duduk, 
dan yang sedikit memberi salam kepada yang banyak.” 


Keterangan Hadits: 


(Salam diucapkan dari kelompok yang sedikit kepada 
kelompok yang banyak). Ini adalah perkara yang relatif, mencakup 
satu orang yang dinisbatkan kepada dua orang, dua orang yang 
dinisbatkan kepada tiga orang dan seterusnya. 


Abdullah yang dimaksud di sini adalah Ibnu Al Mubarak. 


FATHUL BAARI — 45 








ola (Memberi salam). Demikian redaksi yang dinukil oleh 


semua periwayat, yaitu bentuk “berita” yang bermakna perintah. 
Bahkan, hal ini disebutkan secara tekstual dalam riwayat Abdurrazzag 
dari Ma'mar seperti yang dikutip oleh Imam Ahmad dengan redaksi, 
Ke) (Hendaklah memberi salam), sebagaimana yang akan 


disebutkan. 


Al Mawardi berkata, “Apabila seseorang masuk kesuatu majlis 
yang jumlahnya sedikit, maka salam satu orang sudah mencakup 
mereka semua. Jika jumlahnya lebih banyak, lalu orang yang masuk 
mengkhususkan salam untuk sebagian mereka, juga tidak mengapa. 
Dalam hal ini cukuplah salah seorang mereka menjawab salam itu. 
Apabila lebih dari satu orang, maka tidak dilarang. Adapun bila 
jumlah kumpulan tersebut banyak sehingga salam tidak merata pada 
mereka, maka hendaknya orang yang masuk memberi salam saat 
pertama masuk ketika melihat mereka. Kemudian sunnah salam 
berlaku pada semua yang mendengarnya, yaitu wajib bagi yang 
mendengar untuk membalasnya. Jika orang yang masuk itu telah 
duduk, maka gugurlah sunnah salam bagi yang belum mendengarnya. 
Lalu apakah disukai memberi salam kepada orang yang duduk di sisi 
mereka tidak mendengarnya? Dalam hal ini ada 2 pendapat, salah 
satunya mengatakan bahwa jika diulangi maka tidak mengapa. Bila 
tidak, maka telah gugur sunnah salam, karena mereka merupakan satu 
kesatuan. Atas dasar ini, maka gugurlah kewajiban menjawab dengan 
perbuatan sebagian mereka. Pandangan kedua, sunnah salam tetap ada 
pada mereka yang tidak sampai salamnya kepadanya, maka fardhu 
menjawab tidak gugur dari orang-orang di depan meski telah dijawab 
orang orang-orang di belakang.” 


46 — FATHUL BAARI 








5, Orang yang Berkendaraan Memberi Salam kepada Pejalan 


Kaki 
TI SA IE BA Ii Mba UI DU AA 


- Tee 


Ju Adaa RA Goa Tai gi GS Ah Jp GP go 
AI KB IN Ia ah ala IbM IA 
H3 de Co la, cne Je 


6232. Muhammad bin Sallam menceritakan kepadaku, 
Mukhalld bin Juraij mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ziyad 
mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Tsabit maula Ibnu 
Yazid, bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata, “Rasulullah SAW 
bersabda, “Orang berkendaraan memberi salam kepada pejalan kaki, 
orang berjalan memberi salam kepada orang duduk, dan yang sedikit 
memberi salam kepada yang banyak'.” 


Keterangan Hadits: 


(Orang yang berkendaraan memberi salam kepada pejalan 
kaki). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, 
“Pemberian salam.” Ini selaras dengan redaksi yang disebutkan pada 
judul bab sebelumnya. 


Makhlad yang dimaksud adalah Ibnu Yazid, sedangkan Ziyad 
adalah Ibnu Sa'ad Al Khurasani (pernah tinggal di Makkah). 
Disebutkan dalam riwayat Al Ismaili di tempat ini, “Ziyad bin Sa'ad.” 


A 5 ca dp &u ama xi (Sesungguhnya beliau mendengar Tsabit 


maula Ibnu Yazid). Dalam riwayat selain Abu Dzar disebutkan, 
“Abdurrahman bin Zaid.” Disebutkan pada riwayat Rauh, 32 &b of 


ai g PP K2 da Kp (Sesungguhnya Tsabit mengabarkan 


FATHUL BAARI — 47 





kepadanya dan dia adalah maula Abdurrahman bin Zaid). Zaid yang 
dimaksud adalah Ibnu Khaththab (saudara Umar bin Al Khaththab). 
Oleh karena itu, mereka menisbatkan Tsabit kepada suku Adawi. Abu 
Ali Al Jiyani menyebutkan dalam riwayat Al Ashili dari Al Jurjani, 
“Abdurrahman bin Yazid”, tetapi ini tidak benar. Tsabit yang 
dimaksud adalah Ibnu Al Ahnaf. Sebagian mengatakan Ibnu Iyad bin 
Al Ahnaf dan sebagian lagi mengatakan, Ahnaf adalah gelar bagi 
Iyadh. Tsabit tidak memiliki riwayat dalam Shahih Bukhari selain 
hadits ini dan satu lagi sudah disebutkan pada pembahasan tentang 
jual beli. 


tdi SK SI slah (Orang yang berkendaraan memberi 
salam kepada pejalan kaki). Demikian redaksi yang tercantum dalam 


riwayat ini dan ia tidak disebutkan dalam riwayat Hammam, 
sebagaimana redaksi yang disebutkan dalam riwayat Hammam, “sa! 


Pa & (Yang kecil kepada yang besar), dan ia tidak disebutkan di 


sini. Seakan-akan setiap salah satu dari keduanya menghafal apa yang 
tidak dihafal oleh yang lain. Riwayat Hammam ini disetujui oleh 
Atha' bin Yasar seperti yang akan disebutkan sesudahnya. Dari hal itu 
terkumpul empat perkara sedangkan yang terkumpul dalam riwayat Al 
Hasan dari Abu Hurairah yang dikutip At-Tirmidzi, dia berkata, 
“Diriwayatkan melalui sejumlah jalur dari Abu Hurairah.” Selanjutnya 
dia menyebutkan perkataan Ayyub dan lainnya bahwa Al Hasan tidak 
mendengar dari Abu Hurairah. 


6. Pejalan Kaki Memberi Salam kepada Orang yang Duduk 


“JG SA Aib 8 F1 Li SA . Seal Kis 
rs 


AP AN oi AH AS Jp Pi al € 


. - . - . 


48 — FATHUL BAARI 


Aan IE in Me Io Mp3 PA gp GIA 
K3 Ie Jai, KA Ie BU, pd Je SI 


6233. Ishag bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, Rauh bin 
Ubadah mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada 
kami, dia berkata: Ziyad mengabarkan kepadaku, bahwa Tsabit 
mengabarkan kepadanya —dan dia adalah maula Abdurrahman bin 
Zaid— dari Abu Hurairah RA, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau 
bersabda, “Orang yang berkendaraan memberi salam kepada yang 
berjalan, orang yang berjalan memberi salam kepada yang duduk, 
dan yang sedikit memberi salam kepada yang banyak.” 


Keterangan Hadits: 

(Pejalan kaki memberi salam kepada orang duduk). 
Disebutkan hadits sebelumnya melalui jalur lain dari Ibnu Juraij. Ia 
memiliki pendukung dari hadits Abdurrahman bin Syibl seperti 
diriwayatkan Abdurrazzag dan Ahmad melalui sanad yang shahih 
Tae redaksi, (4£ dia 9 Ali je Ja DG JP Ie aan 

d siga Un — TN) Apn BOS DE yah S Yi (Orang yang berkendaraan 
memberi salam kepada pejalan kaki, pejalan kaki memberi salam 
kepada yang duduk, dan yang sedikit memberi salam kepada yang 
banyak. Barangsiapa menjawab maka baginya pahala dan yang tidak 
menjawab tidak mendapatkan dosa). 


7. Yang Kecil Memberi Salam kepada yang Besar 


03 60 


gi gi Opa GA Tb oi sih GP OA Oi rah Jp 
Tea Io MIA IG JB SIA A3 Ai gi sll 


FATHUL BAARI — 49 





-.. Pn AN -. PT -.. P P Pi 
RI IE Jai, MEI IE NG 3S de Ian eks 
6234. Ibrahim bin Thahman berkata: Dari Musa bin Ugbah, 
dari Shafwan bin Sulaim, dari Atha' bin Yasar, dari Abu Hurairah, dia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Yang kecil memberi salam 
kepada yang besar, yang lewat memberi salam kepada yang duduk, 
dan yang sedikit memberi salam kepada yang banyak.” 


Keterangan Hadits: 


(Bab yang kecil memberi salam kepada yang besar). Ibrahim 
bin Thahman berkata: Demikian yang disebutkan dalam riwayat Abu 
Dzar. Imam Bukhari meriwayatkannya dengan sanad yang maushul 
dalam kitab Al Adab Al Mufrad, dia berkata, “Ahmad bin Abi Amr 
menceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepadaku, Ibrahim 
bin Thahman menceritakan kepadaku ...” sama seperti redaksi di atas. 


Abu Amr adalah Hafsh bin Abdullah bin Rasyid As-Sulami, 
gadhi Naisabur. Dinukil pula dengan sanad yang maushul oleh Abu 
Nu'aim dari Abdullah bin Al Abbas, dan Al Baihagi dari Abu Hamid 
bin Asy-Syarafi, keduanya meriwayatkan dari Ahmad bin Hafsh, 
dengan redaksi yang sama seperti di atas. Mengenai perkataan Al 
Karmani, “Imam Bukhari menyebutkan “Ibrahim berkata” karena dia 
mendengar dari Ibrahim dalam majlis mudzakarah”, adalah suatu 
kekeliruan, karena Imam Bukhari tidak pernah bertemu Ibrahim bin 
Thahman apalagi mendengar darinya. Ibrahim bin Thahman 
meninggal sekitar 26 H sebelum Imam Bukhari lahir. Pada riwayat 
Imam Bukhari dalam kitab Al Adab diketahui bahwa antara Imam 
Bukhari dan Ibrahim bin Thahman terdapat dua orang periwayat. 


yet SK ang (Orang yang lewat kepada orang yang duduk- 
duduk). Demikian redaksi yang disebutkan dalam riwayat Hammam. 


Ia lebih lengkap daripada riwayat Tsabit yang sebelumnya dengan 
redaksi, (s»d! (Orang yang berjalan), karena, ia lebih umum, yaitu 


50 — FATHUL BAARI 








mencakup orang yang lewat dengan berjalan kaki maupun 
berkendaraan. Keduanya terkumpul dalam hadits Fadhalah bin Ubaid 
yang dinukil oleh Imam Bukhari dalam kitab Al Adab Al Mufrad, At- 
Tirmidzi —dia menyatakan hadits ini shahih—, An-Nasa'i, dan Ibnu 
Hibban dengan redaksi, aa J3 er di ce adi Air (Orang 
yang mengendarai kuda memberi salam kepada pejalan kaki dan 
pejalan kaki kepada orang yang berdiri). Jika kata al gaa'im 
dipahami dengan arti menetap, maka ia lebih umum dan mencakup 
orang duduk, berdiri, bersandar, maupun berbaring. Dalam hal ini 
belum disebutkan secara tekstual, apabila dua orang sama-sama 
berkendaraan bertemu, atau sama-sama berjalan kaki. 


Masalah ini telah dibahas Al Maziri seraya berkata, “Orang 
yang paling rendah di antara keduanya memberi salam kepada yang 
lebih tinggi kedudukan dalam agama untuk memuliakan 
keutamaannya. Sebab, keutamaan agama sangatlah dianjurkan dalam 


, »” 


syara”. 


Atas dasar ini, jika dua orang berkendaraan dan kendaraan 
salah satunya lebih rendah tingkatannya daripada yang satunya, 
seperti antara unta dan kuda, maka penunggang kuda hendaknya lebih 
dahulu memberi salam, atau cukup memperhatikan siapa di antara 
keduanya yang lebih tinggi kedudukan dalam agama, maka orang 
lebih rendah kedudukannya lebih dahulu memberi salam. Pandangan 
kedua ini lebih kuat sebagaimana halnya tidak perlu memperhatikan 
orang yang paling tinggi kedudukannya diantara keduanya dalam 
masalah dunia, kecuali jika orang itu adalah penguasa yang 
dikhawatirkan mendatangkan mudharat. Jika dua orang yang bertemu 
itu sama dari segala sisi, maka masing-masing dari keduanya 
diperintah untuk memulai memberi salam. Sebaik-baik di antara 
keduanya adalah yang memulai memberi salam seperti disebutkan 
dalam hadits tentang dua orang saling memutuskan hubungan pada 
pembahasan tentang adab. 


FATHUL BAARI — 51 








Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab Al Adab Al Mufrad 
melalui sanad yang shahih dari hadits Jabir, dia berkata, “Jika dua 
orang berjalan kaki bertemu, maka siapa di antara keduanya yang 
memulai memberi salam, maka dia lebih utama.” 


— Dia kemudian menyebutkannya sesudah riwayat Ibnu Juraij 
dari Ziyad bin Sa'ad, dari Tsabit, dari Abu Hurairah melalui sanad- 
nya tersebut, dari Ibnu Juraij, dari Zaid Abu Az-Zubair, dari Jabir, dan 
ditegaskan bahwa dia mendengar langsung. 


Abu Awanah dan Ibnu Hibban dalam kitab Shahih masing- 
masing, serta Al Bazzar melalui jalur Jain dari Ibnu Juraij, 
meriwayatkan hadits ini secara lengkap secara marfu', disertai 
tambahan. Sedangkan Ath-Thabarani meriwayatkan dengan sanad 
yang shahih dari Al Aghar Al Muzani, “Abu Bakar berkata kepadaku, 


“Janganlah seseorang mendahuluimu memberi salam”.” Begitu pula 
At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Abu Umamah secara marfu', v! 


PU kg La du JI Ii (Sesungguhnya orang yang paling dekat 
kepada Allah adalah yang memulai memberi salam). Dia juga berkata, 
“Hadits ini adalah hadits hasan.” 

Selain itu, Ath-Thabarani meriwayatkan dari hadits Abu Ad- 
Darda' dengan redaksi, #X£ bi - Jt FU tas et EU Ai Jaa) G3 
& (Kami berkata, “Wahai Rasulullah, kami biasa bertemu, maka 
siapakah di antara kami yang memulai memberi salam?” Beliau 
bersabda, “Orang yang paling taat di antara kamu terhadap Allah”). 

:$ ji HH Kap (Yang sedikit memberi salam kepada yang 
banyak). Persoalan ini sudah dibahas sebelumnya. Akan tetapi, 
apabila keadaannya dibalik dimana kelompok yang banyak melewati 
kelompok yang sedikit, dan begitu pula yang muda melewati yang 
lebih tua, maka saya belum melihat keterangan secara tekstual tentang 
ini. An-Nawawi tetap berpegang kepada perbuatan “melewati”. Dia 


52 — FATHUL BAARI 





berkata, “Orang yang datang memberi salam, baik muda maupun tua 
dan sedikit maupun banyak.” 


Selaras dengannya Al Muhallab berkata, “Orang yang lewat 
sama hukumnya dengan orang yang masuk.” 


Al Mawardi menyebutkan bahwa orang yang berjalan di jalan 
yang ramai seperti pasar, maka dia tidak memberi salam kecuali 
kepada sebagian orang. Karena, jika dia memberi salam kepada setiap 
orang, maka hal itu cukup menyibukkannya dan melalaikannya dari 
urusan yang ingin diselesaikannya serta menyalahi kebiasaan yang 
berlaku. 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, pernyataan ini tidak bertentangan 
dengan riwayat Imam Bukhari di kitab 41 Adab Al Mufrad dari Ath- 
Thufail bin Ubai bin Ka'ab, dia berkata, “Aku biasa bersama Ibnu 
Umar pergi di pagi hari ke pasar. Setiap kali dia melewati penjual dan 
seseorang, ia pasti memberi salam kepadanya. Aku kemudian berkata, 
“Apa yang engkau lakukan di pasar sementara engkau tidak berhenti 
pada seorang penjual pun dan tidak pula menanyakan barang?” Dia 
menjawab, “Kita sebenarnya pergi ke pasar untuk memberi salam 
kepada siapa yang kita temui'.” Dalam hal ini, karena maksud Al 
Mawardi adalah orang yang keluar untuk suatu kebutuhan agar tidak 
disibukkan oleh salam sehingga melalaikan tujuan utamanya. 
Sedangkan atsar di atas sangat jelas menyatakan bahwa Ibnu Umar 
keluar untuk mendapatkan pahala salam. 


Para ulama telah membahas hikmah tentang orang-orang yang 
disyariatkan memulai memberi salam. Ibnu Baththal berkata mengutip 
dari Al Muhallab, “Salam diawali dari yang lebih muda karena hak 
orang yang lebih tua, sebab yang muda diperintahkan untuk 
memuliakan serta merendahkan diri di hadapan orang yang lebih tua. 
Selain itu, salam diawali dari kelompok yang jumlahnya sedikit, 
karena itu adalah hak kelompok yang lebih banyak jumlahnya. Salam 
juga diawali dari orang yang lewat, karena mirip dengan orang yang 


FATHUL BAARI — 53 





masuk ke penghuni suatu rumah. Terakhir, salam diawali dari orang 
yang berkendaraan agar dia tidak menjadi sombong dengan 
keadaannya yang menaiki kendaraan sehingga kembali kepada sikap 
tawadhu” (rendah hati).” 


Ibnu Al Arabi berkata, “Kesimpulan dari apa yang dikandung 
hadits ini adalah orang yang kurang utama dari sisi apa saja 
hendaknya lebih dahulu memberi salam kepada yang lebih utama.” 


Sementara Al Maziri berkata, “Perintah bagi orang yang 
berkendaraan memulai memberi salam, karena dia memiliki 
keistimewaan atas orang yang berjalan kaki. Oleh karena itu, sebagai 
gantinya orang yang berkendaraan diperintahkan memberi salam lebih 
dahulu kepada orang yang berjalan sebagai bentuk hati-hati terhadap 
orang yang berkendaraan dari sifat bangga apabila mendapatkan dua 
keutamaan sekaligus. Perintah memulai salam kepada orang yang 
berjalan muncul karena anggapan orang yang duduk akan adanya 
keburukan dari orang yang berjalan, terutama apabila orang yang 
lewat itu berkendaraan. Jika yang berjalan memulai memberi salam 
maka ada jaminan keamanan daripada hal-hal itu. Atau, karena dalam 
memenuhi kebutuhan-kebutuhan terdapat unsur kerendahan, maka 
orang yang duduk memiliki keistimewaan sehingga diperintah bagi 
yang berjalan lebih dahulu memberi salam. Atau, karena orang yang 
duduk terasa berat memperhatikan banyaknya orang yang lewat. Oleh 
karena itu, gugurlah kewajiban memulai salam darinya karena 
kesulitan. Berbeda dengan orang yang berjalan, dia cenderung tidak 
merasakan kesulitan seperti itu. 


Sedangkan perintah kepada kelompok yang sedikit untuk 
memulai memberi salam kepada yang lebih banyak karena jumlah 
yang banyak lebih utama. Atau jika orang yang jumlahnya banyak 
memulai memberi salam, maka dikhawatirkan yang jumlahnya sedikit 
akan merasa bangga. Oleh karena itu, hal ini dihindari sebagai bentuk 
kehati-hatian. Namun perintah memberi salam dari yang muda kepada 
yang tua tidak tercantum dalam Shahih Muslim. Seakan-akan hal ini 


54 — FATHUL BAARI : 


Ae 


terkesan ada perhatian terhadap faktor usia dimana ia dijadikan 
pedoman dalam sejumlah perkara syariat. Sekiranya terjadi 
pertentangan antara yang muda (kecil) dari segi makna dan hakikat 
—misalnya orang muda lebih berilmu—, maka perlu ditinjau lebih 
lanjut. 


Saya (Ibnu Hajar) belum menemukan nukilan dalam masalah 
ini. Yang lebih kuat adalah berpedoman dengan usia karena ini yang 
terlihat. 


Ibnu Dagig Al Id menukil dari Ibnu Rusyd bahwa letak 
perintah orang yang muda memberi salam kepada yang tua adalah 
ketika bertemu, jika salah satunya berkendaraan dan yang lain 
berjalan, maka orang yang berkendaraan lebih dahulu memberi salam. 
Apabila keduanya sama-sama berkendaraan atau sama-sama berjalan 
kaki, maka yang muda lebih dahulu memberi salam. 


Al Maziri dan lainnya berkata, “Kondisi-kondisi ini tidak 
boleh dipertentangkan dengan bagian-bagian yang bertentangan 
dengannya. Sebab, semuanya tidak dipaparkan dalam konteks illat 
yang wajib dijadikan pedoman sehingga tidak boleh berpaling 
darinya. Hingga apabila orang yang berjalan kaki lebih dahulu 
memberi salam kepada orang berkendaraan, maka hal itu tidak 
dilarang, karena dia tetap masuk dalam cakupan berpegang pada 
perintah menampakkan dan menyebarkan salam. Hanya saja menjaga 
apa yang disebutkan dalam hadits lebih utama dan ia adalah berita 
yang bermakna perintah dalam konteks mustahab (disukai), karena 
meninggalkan perkara mustahab tidak selamanya berkonsekuensi 
makruh (tidak disukai), bahkan ia masuk kategori meninggalkan yang 
lebih utama. Jika orang yang diperintah memulai salam tidak 
melakukannya tetapi malah yang satunya memulai lebih dahulu, maka 
dalam kondisi demikian orang yang diperintah itu dianggap 
meninggalkan perkara mustahab, sedangkan yang memberi salam 
telah melaksanakan Sunnah, kecuali apabila dia mendahului orang ini, 
maka dianggap meninggalkan perkara yang mustahab pula.” 


FATHUL BAARI — 55 





Al Mutawalli berkata, “Jika pengendara dan pejalan kaki 
menyalahi apa yang diperintahkan oleh hadits, maka hal itu makruh 
hukumnya. Dalam kondisi apa pun, orang yang datang dianjurkan 
memberi salam terlebih dahulu.” 


Al Karmani berkata, “Jika orang lebih tua memulai memberi 
salam kepada yang lebih muda dan kelompok yang banyak memberi 
salam kepada kelompok yang sedikit, maka ini dianggap telah sesuai, 
karena pada umumnya yang lebih muda merasa takut kepada yang 
lebih tua dan yang sedikit kepada yang lebih banyak. Jika orang yang 
lebih tua dan lebih banyak jumlahnya lebih dahulu memberi salam, 
maka orang yang lebih muda dan yang sedikit jumlahnya akan 
merasakan aman. Akan tetapi, telah menjadi urusan kaum muslimin 
untuk memberi keamanan satu sama lain, maka diperhatikanlah sisi 
tawadhu? (rendah hati) seperti yang disebutkan sebelumnya. Pada saat 
tidak tampak keunggulan salah satu dari dua pihak dalam tawadhu', 
maka yang menjadi pegangan adalah pemberitahuan akan keselamatan 
serta doa kebaikan. Seandainya orang-orang yang berjalan jumlahnya 
banyak dan yang duduk jumlahnya sedikit, maka terjadi pertentangan 
dalam pertimbangan siapa yang lebih dahulu memberi salam. Hukum 
di sini sama seperti dua orang yang bertemu dan siapa yang lebih 
dahulu memberi salam, maka dia yang lebih utama. Tetapi mungkin 
pula diunggulkan orang berjalan seperti yang disebutkan 
sebelumnya.” 


8. Menyebarkan Salam 


Pa Td o 


PATIN Pn pagi AA daa ta 
“si PA Up Bia ea ls si Si Jo Iran 


56 — FATHUL BAARI 








TN 2 cpolbaal 03 Cina m3 Ha ag 
Si Ss Ul, Gita & Ia nG Pr pia JA 
SANG CI ee YAI Pa JI L$ 3 


6235. Outaibah menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan 
kepada kami dari Asy-Syaibani, dari Asy'ats bin Abu Asy-Sya'tsa', 
dari Mu'awiyah bin Suwaid bin Mugarrin, dari Al Barra' bin Azib 
RA, dia berkata, “Rasulullah SAW memerintahkan kami tujuh 
perkara, menjenguk orang sakit, melayat jenazah, mendoakan orang 
bersin, menolong orang lemah, membantu orang dizhalimi, 
menyebarkan salam, dan menunaikan sumpah. Beliau (juga) melarang 
kami minum di bejana perak, melarang kami memakai cincin emas, 
menunggang miitsarah (pelana sutra), memakai sutra, diibaj, al gassi 
(kain katun dicampur sutra), dan istabrag.” 


Keterangan Hadits: 

(Bab menyebarkan salam). Demikian redaksi yang disebutkan 
dalam riwayat An-Nasafi dan Abu Al Wagt. Sementara dalam riwayat 
yang lain kata “bab' tidak dicantumkan. Makna ifsyaa' adalah 
menampakkan. Maksudnya adalah menyebarkan salam di antara 
manusia untuk menghidupkan Sunnah Nabi SAW. Imam Bukhari 
meriwayatkan dalam kitab Al Adab Al Mufrad melalui sanad yang 
shahih dari Ibnu Umar, Pa X3 ya Pes GP am maa Taka | (Jika engkau 


memberi salam aka. perdengarkan, Keiasuhia ia adalah 
penghormatan dari sisi Allah). 


An-Nawawi berkata, “Minimal seseorang mengeraskan 
suaranya sehingga terdengar oleh orang yang diberi salam. Jika tidak 
terdengar, maka belum dianggap melakukan sunnah.” 


Mengeraskan suara ketika memberi salam hingga diyakini 
didengar orang yang diberi salam lebih disukai. Jika masih ragu-ragu 


FATHUL BAARI — 57 





apakah didengar atau tidak, maka suara boleh lebih dikeraskan lagi. 
Mengeraskan suara ketika memberi salam tidak boleh dilakukan 
ketika masuk ke tempat yang sedang digunakan oleh orang-orang 
yang terjaga dan orang-orang yang tidur. Sunnah pada kondisi seperti 
ini adalah seperti yang disebutkan dalam Shahih Muslim dari Al 
Migdad, dia berkata, Works (lo JA Ga sign eka) IE AI ek Kai OS 
Oi Relay MU Ig Y (Biasanya Nabi SAW datang di malam hari 
lalu memberi salam yang tidak membangunkan orang yang tidur dan 
didengar orang yang terjaga). 


An-Nawawi menukil dari Al Mutawalli bahwa dia berkata, 
“Makruh hukumnya apabila seseorang bertemu sekelompok orang 
kemudian dia mengkhususkan salam kepada sebagian dari mereka, 
karena maksud pensyariatan salam adalah menciptakan rasa damai. 
Sementara pengkhususan salam kepada sebagian akan menimbulkan 
rasa tidak nyaman bagi yang lain.” 


Jarir yang dimaksud adalah Ibnu Abdul Hamid. Asy-Syaibani 
adalah Abu Ishag, dan Al Asy'ats adalah Ibnu Abi Asy-Sya'tsa' (dan 
nama bapaknya adalah Sulaim bin Al Aswad). 


re 
() 7.73 9. 


33 sg Tyw 6 (Dari Mu'awiyah bin Ourrah). Demikian 
redaksi yang dinukil mayoritas periwayat. Tetapi Ja far meriwayatkan 
redaksi yang berbeda dari mereka dimana dia menukil dari Asy- 
Syaibani, dari Al Asy'ats, dari Suwaid bin Ghaflah, dari Al Barra'. 
Namun ini adalah riwayat syadz (ganjil) seperti diriwayatkan oleh Al 
Ismaili. 


Jang 33 Hadang Kay Ale Ko $3I UR (Nabi SAW 
memerintahkan kami tujuh perkara, menjenguk orang sakit). Sudah 
disebutkan dalam pembahasan tentang pakaian bahwa disebutkan 
pada sejumlah tempat tanpa menukil redaksinya secara lengkap. 
Dalam tempat inilah termasuk redaksi yang menyebutkan tujuh 
perkara yang diperintahkan dan tujuh perkara yang dilarang. Maksud 


58 — FATHUL BAARI 





darinya dalam tempat ini adalah menyebarkan salam. Penjelasan 
menjenguk orang sakit sudah dipaparkan dalam pembahasan tentang 
kedokteran, melayat jenazah dalam pembahasan tentang jenazah, 
menolong orang dizhalimi dalam pembahasan tentang kezhaliman, 
dan mendoakan orang bersin disebutkan di akhir pembahasan tentang 
adab, dan akan disebutkan masalah menunaikan sumpah dalam 
pembahasan tentang sumpah dan nadzar. 


Adapun penjelasan tentang perkara-perkara yang dilarang telah 
dipaparkan pada pembahasan tentang minuman dan pakaian. 
Mengenai menolong orang yang lemah —seperti yang tercantum di 
tempat ini— telah disebutkan pada pembahasan tentang perbuatan 
aniaya. Masalah ini tidak disebutkan dalam kebanyakan riwayat Al 
Barra', tetapi ia diganti dengan “menyambut seruan”. Penjelasannya 
sudah diulas dalam bab Walimah dalam pembahasan tentang nikah. 


Al Karmani berkata, “Menolong orang yang lemah termasuk 
dalam makna “memenuhi panggilan”, karena terkadang seseorang itu 
lemah dan memenuhi panggilannya berarti menolongnya. Atau 
mungkin penyebutan jumlah itu (yaitu tujuh) tidak memiliki makna 
implisit. Dengan demikian perkara-perkara yang diperintahkan adalah 
delapan.” 


Sedangkan yang tampak bagiku dari ungkapan “menyambut 
seruan” tidak tercantum dalam riwayat ini, dan “menolong orang yang 
lemah”, maksudnya adalah menolong orang dizhalimi (sebagaimana 
disebutkan dalam jalur periwayatan yang lain). Untuk menguatkan 
kemungkinan ini Imam Bukhari tidak menyebutkan sebagian perkara- 
perkara yang diperintahkan dalam sebagian besar tempat yang 
dicantumkan dalam hadits ini untuk meringkas. 


SKJ SESI) (Menyebarkan salam). Sudah disebutkan pada 
pembahasan tentang jenazah dengan redaksi # Kuat 353 (menjawab 


salam). Namun, tidak ada perbedaan dari segi makna, karena memulai 
mengucapkan salam dan menjawabnya adalah saling berkaitan karena 


FATHUL BAARI — 59 








menyebarkan salam dalam arti memulai mengucapkan salam 
berkonsekuensi menyebarkannya dalam arti menjawab salam. 
Masalah menyebarkan salam telah disebutkan dalam hadits Al Barra 
dengan redaksi lain seperti dikutip Imam Bukhari dalam kitab A/ Adab 
Al Mufrad dan dinyatakan shahih oleh Ibnu HIbban melalui jalur 
Abdurrahman bin Ausajah, dari Al Barra' secara marjfu', (Madi | kat 


| elu (Sebarkanlah salam niscaya kalian akan selamat). Ia memiliki 
hadits pendukung dari hadits Abu Ad-Darda', dengan riwayat yang 


sama dalam riwayat Ath-Thabarani, dan Imam Muslim meriwayatkan 
dari hadits Abu Hurairah secara marfu', 1d ta O gb Gde si Yi 

Ii an (Maukah kalian aku tunjukkan apa yang membuat kalian 
saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian). 


Ibnu Al Arabi berkata, “Di dalamnya terdapat keterangan 
bahwa di antara faidah menyebarkan salam adalah terciptanya saling 
mencintai di antara orang-orang yang memberi salam dan yang 
menjawabnya. Hal itu dikarenakan di dalam salam terkandung 
penyatuan kalimat agar maslahat menjadi merata dengan adanya 
saling menolong untuk menegakkan syariat agama dan menghinakan 
orang-orang kafir. Ia adalah perkataan yang jika didengar maka hati 
yang paham akan ikhlas menerimanya dari orang yang 
mengucapkannya.” 


Diriwayatkan dari Abdullah bin Salam secara marfu', ' pabi 
#Kaadi | petis Btada (Berilah makan dan sebarkan salam). Lalu di 
dalamnya disebutkan, Ka AN jaw (Niscaya kalian masuk surga 


dengan selamat). Hadits ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab 
Al Adab Al Mufrad dan dinyatakan shahih oleh At-Tirmidzi dan Al 
Hakim. Begitu pula diriwayatkan oleh keduanya dan dinyatakan 
shahih oleh Ibnu Hibban dari hadits Abdullah bin Amr secara 
marfu', Ke Ueidty ar YKPN (Sembahlah Ar-Rahman dan 


60 — FATHUL BAARI 





4 








sebarkanlah salam). Di dalamnya juga disebutkan, Otadi Pra 
(Niscaya kalian akan masuk surga). 


Hadits-hadits tentang menyebarkan salam sangat banyak, 
seperti yang disebutkan dalam riwayat Al Bazzar dari hadits Az- 
Zubair, Ahmad dari hadits Abdullah bin Az-Zubair, Ath-Thabarani 
dari hadits Ibnu Mas'ud dan Abu Musa. Di antara hadits-hadits 
tentang menyebarkan salam adalah riwayat An-Nasa'i dari Abu 
Hurairah secara marfu', 3 P1 Ta Aan AU ur semati 1g Isi ai 5 
P3 tp Ge! (Apabila salah seorang kalian duduk maka hendaklah 


mengucapkan salam, dan jika akan berdiri maka hendaklah 
mengucapkan salam, karena orang yang pertama mengucapkan salam 
tidak lebih utama daripada yang terakhir). 


Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Mujahid, dari Ibnu Umar, 
dia berkata, “Sungguh aku biasa keluar ke pasar dan tidak ada 
kebutuhanku kecuali untuk mengucapkan salam dan diucapkan salam 
kepadaku.” 


Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab Al Adab Al Mufrad 
melalui jalur Ath-Thufail bin Ubai bin Ka'ab dari Ibnu Umar dengan 
redaksi yang sama, tetapi tidak ada satu pun yang sesuai kriteria Imam 
Bukhari. Oleh karena itu, dia hanya menyebutkan hadits Al Barra' 
dalam masalah ini. 


Perintah menyebarkan salam dijadikan sebagai dalil bahwa 
mengucapkan salam dengan suara pelan tidak cukup bahkan 
disyaratkan dengan suara keras, minimal bisa terdengar ketika 
mengucapkan dan menjawabnya. Selain itu, tidak cukup hanya dengan 
isyarat tangan atau sepertinya. An-Nasa'i meriwayatkan dengan sanad 
yang jayyid dari Jabir secara marfu', #owed op sad aa FAR | y 
SSI, ph (Jangan kamu memberi salam seperti salam orang- 


orang Yahudi, karena sesungguhnya salam mereka adalah dengan 
kepala dan telapak tangan), kecuali dalam kondisi shalat. Beberapa 


FATHUL BAARI — 61 





hadits dengan derajat jayyid telah dinukil bahwa beliau SAW 
menjawab salam dengan isyarat ketika sedang shalat. Di antaranya 


hadits Abu Sa'id RA, SP Gelang 3 ig AAN Ho SI IE ea 3 Oi 
8 2 Para (Sesungguhnya seorang laki-laki mengucapkan salam kepada 


Nabi SAW ketika beliau sedang shalat, maka beliau menjawabnya 
dengan isyarat). Diriwayatkan juga dari hadits Ibnu Mas'ud dengan 
redaksi yang sama. Begitu pula bagi orang yang jauh yang tidak 
mendengar salam, boleh diucapkan salam kepadanya sambil memberi 
isyarat. 


Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Atha', dia berkata, 
“Makruh hukumnya mengucapkan salam dengan isyarat tangan dan 
boleh dengan isyarat kepala.” 


Ibnu Dagig Al Id berkata, “Perintah menyebarkan salam 
dijadikan dalil tentang wajibnya memulai salam. Tetapi pernyataan ini 
perlu ditinjau kembali, karena tidak ada cara untuk mengatakan ia 
fardhu ain (kewajiban individu) secara umum bagi kedua belah pihak, 
yaitu wajib bagi setiap orang memberi salam kepada setiap orang yang 
ditemuinya, karena hal itu akan menimbulkan kesulitan.” 


Pembahasan ini sangat jelas bagi mereka yang berpendapat 
bahwa memulai salam adalah fardhu ain (kewajiban individu). 
Sedangkan mereka yang mengatakan fardhu kifayah (kewajiban 
kolektif), maka tidak memiliki kaitan dengannya selama kita 
mengatakan fardhu kifayah tidak wajib bagi setiap orang secara 
tertentu. Selanjutnya dia berkata, “Dikecualikan dari hukum mustahab 
(disukai) adalah mereka yang diperintah untuk tidak diucapkan salam 
kepadanya lebih dahulu, seperti orang kafir.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang menunjukkan hal ini adalah 
redaksi yang disebutkan dalam hadits sebelumnya, “Jika kalian 
melakukannya maka kalian saling mencintai.” Sementara orang 
muslim diperintah memusuhi orang kafir sehingga tidak disyariatkan 
melakukan hal-hal yang melahirkan kecintaan dan kasih sayang 


62 — FATHUL BAARI 





terhadap mereka. Permasalahan ini akan dibahas lebih lanjut dalam 
bab “Mengucapkan Salam dalam suatu Majlis yang terdapat Kaum 
Muslimin dan Kaum Musyrikin.” 


Terjadi pula perbedaan pendapat tentang pensyariatan 
mengucapkan salam kepada orang fasik dan anak kecil. Begitu pula 
salam dari laki-laki kepada perempuan dan sebaliknya. Jika dalam 
suatu majlis ada orang kafir dan muslim, apakah disyariatkan 
mengucapkan salam demi memperhatikan hak kaum muslimin? Atau 
ja gugur keharusan memberi salam itu gugur karena adanya orang 
kafir? Semua masalah ini telah disebutkan oleh Imam Bukhari dalam 
bab-bab tersendiri. 





1 Imam An-Nawawi berkata, “Dikecualikan dari cakupan umum 

| redaksi “memulai mengucapkan salam”, adalah orang yang sedang 

| sibuk karena makan, atau minum, atau berhubungan intim, atau dalam 
tempat buang air, atau di tempat pemandian, atau sedang tidur, atau 
mengantuk, atau shalat, atau mengumandangkan adzan, selama ia 
masih melakukan hal-hal yang disebutkan. Kalau suapan tidak ada di 
mulut orang yang sedang makan, maka ia disyariatkan mengucapkan 
salam. Begitu pula salam disyariatkan bagi orang yang melakukan 
transaksi jual-beli dan lainnya.” 


Ibnu Dagig berdalil bahwa manusia selamanya berada dalam 
kesibukan jika kesibukan dijadikan alasan, maka perintah 
menyebarkan salam tidak dapat dilaksanakan. Ibnu Dagig Al Id 
berkata, “Mereka yang tidak memperbolehkan salam bagi yang berada 
di tempat pemandian berdalil bahwa ia adalah rumah syetan dan 
bukan tempat mengucapkan salam penghormatan karena kesibukan 
orang yang di dalamnya untuk bersih-bersih. Makna ini tidak terlalu 
kuat untuk menunjukkan bahwa hal itu makruh. Bahkan, setidaknya 
hanya menunjukkan perbuatan tersebut bukan mustahab (disukai).” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, sudah disebutkan sebelumnya pada 
pembahasan tentang bersuci dari Shahih Bukhari, “Jika mereka 


FATHUL BAARI — 63 











memakai sarung, maka ucapkan salam kepada mereka, dan jika tidak 
maka jangan ucapkan salam.” Sementara dalam Shahih Muslim 
disebutkan hadits yang berasal dari Ummu Hani' dengan redaksi, &4! 


ale tahu an FARp Nmr KY Ang ade Ai Ie aj (Aku pernah 
datang kepada Nabi SAW saat beliau sedang mandi sementara 
Fathimah menutupinya. Aku lalu mengucapkan salam kepadanya). 


Imam An-Nawawi berkata, “Mengucapkan salam ketika khatib 
sedang khutbah Jum'at hukumnya makruh, karena adanya perintah 
untuk diam. Apabila seseorang mengucapkan salam pada saat ini, 
maka tidak wajib menjawabnya menurut mereka yang berpendapat 
bahwa diam saat khutbah adalah wajib. Namun, ia tetap wajib bagi 
mereka yang berpendapat bahwa diam saat khutbah hanya sunah. 
Kedua pandangan ini sama-sama mengatakan tidak wajib menjawab 
lebih dari satu orang.” 


Mengenai orang yang sedang membaca Al Our'an, maka Al 
Wahidi berkata, “Lebih utama tidak mengucapkan salam kepadanya, 
tetapi jika ada, maka orang yang membaca Al Our'an itu cukup 
menjawab dengan isyarat, jika dia menjawab dengan salam, maka 
hendaknya memulai lagi dari membaca ta'awwudz, setelah itu ia 
melanjutkan bacaannya.” 


An-Nawawi berkata, “Pernyataan ini perlu ditinjau lebih 
lanjut. Pendapat yang lebih kuat adalah disyariatkan mengucapkan 
salam kepada orang yang sedang membaca Al Our'an dan dia wajib 
menjawabnya.” 


Dia juga berkata, “Orang yang sibuk berdoa dengan khusyuk, 
maka ada kemungkinan dikatakan bahwa hukumnya seperti hukum 
menjawab salam bagi orang yang membaca Al Our'an. Namun yang 
lebih kuat menurutku, adalah makruh mengucapkan salam kepadanya, 
karena hal itu mengganggunya dan lebih menyulitkannya dibanding 
orang yang sedang makan. 


64 — FATHUL BAARI 











Adapun mengucapkan salam kepada orang yang bertalbiyah 
saat ihram adalah makruh, karena memutuskan bacaan talbiyah ketika 
bertalbiyah adalah makruh. Tetapi jika diucapkan salam kepadanya 
maka dia tetap wajib menjawabnya. Apabila seseorang dengan suka 
rela menjawab salam untuk orang-orang yang disebutkan jika sedang 
buang air atau yang sepertinya, maka hukumnya makruh. Namun, jika 
dalam kondisi makan atau yang sepertinya, maka lebih dianjurkan 
pada tempat-tempat yang tidak wajib. Apabila sedang shalat maka 
tidak diperbolehkan mengucapkan kalimat yang menunjukkan 
komunikasi langsung seperti “alaikas salaam' atau “alaika' saja. 


Apabila dia melakukannya, maka shalatnya batal selama dia 
mengetahui bahwa hukumnya haram, dan tidak batal jika dia tidak 
mengetahui hukumnya. Namun, apabila digunakan kata ganti untuk 
orang ketiga, maka shalatnya tidak batal. Adapun yang dianjurkan 
adalah menjawab dengan isyarat. Apabila dia menjawab setelah 
selesai shalat, maka lebih disukai. Kalau sedang adzan atau 
mengucapkan talbiyah, maka tidak makruh menjawab salam, karena 
itu hanya saat yang singkat sehingga tidak membatalkan 
kesinambungan.” 


Bapakku menanggapi satu poin dalam kitab Al Adzkar 
sehubungan dengan perkataan Syaikh tentang orang yang membaca Al 
Our'an, karena berlaku pada dirinya sama dengan yang dia (An- 
Nawawi) kemukakan tentang orang yang berdoa, dimana orang 
membaca bisa saja berkonsentrasi merenungkan apa yang dibaca. 
Kemudian dia memberikan legitimasi bagi An-Nawawi bahwa orang 
yang berdoa sangat serius dalam meminta kebutuhannya sehingga 
didominasi rasa pengharapan. Sedangkan orang yang membaca Al 
Our'an hanya disyariatkan untuk menghadapkan wajah, dan was-was 
bisa saja menguasainya. Kalaupun dikatakan bahwa dia diberi taufik 
kepada kebutuhan tingkat tinggi, maka ini sangat jarang terjadi. 


Tidak diragukan lagi bahwa alasan yang disebutkan syaikh 
tentang kesulitan orang yang berdoa, juga terjadi dari orang yang 


FATHUL BAARI — 65 








membaca Al Our'an. Apa yang disebutkan syaikh tentang batalnya 
shalat jika menjawab salam dengan ucapan, juga bukan perkara yang 
disepakati. 


Diriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwa perbuatan itu tidak 
batal, karena dia tidak memaksudkan berbicara, tetapi sekadar doa. 
Jika kita beri udzur bagi orang yang berdoa dan membaca untuk 
menjawab salam setelah selesai, maka itu disukai. Sebagian ulama 
madzhab Hanafi menyebutkan bahwa orang yang duduk di masjid 
untuk membaca, atau tasbih, atau menunggu shalat, maka tidak 
disyariatkan mengucapkan salam kepada mereka. Jika diucapkan 
salam kepada mereka maka mereka tidak wajib menjawabnya. 


Dia juga berkata, “Begitu pula halnya dengan orang yang 
berperkara, jika mengucapkan salam kepada gadhi (hakim) maka 
gadhi tidak wajib menjawabnya. Serupa dengan kasus ini, apabila 
seorang ustadz diberi salam oleh muridnya maka dia tidak wajib 
menjawabnya.” 


Namun yang terakhir ini tidak disepakati. Bahkan termasuk 
dalam cakupan umum menyebarkan salam terhadap diri sendiri bagi 
yang masuk ke suatu tempat yang tidak ada orang di dalamnya 
berdasarkan firman Allah Surah An-Nvur ayat 61, 1ysld 6» A23 "sp 


Sal P3 (Apabila kamu masuk ke suatu rumah, hendaklah kamu 


memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) 
kepada dirimu sendiri). Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab Al 
Adab Al Mufrad dan Ibnu Abi Syaibah melalui sanad yang hasan dari 
Ibnu Umar, “Apabila tidak ada seseorang di dalam rumah maka 
dianjurkan untuk mengucapkan, “Assalamu alaina wa ala ibadillahi 
Shalihin (salam atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang shalih)'.” 


Ath-Thabari meriwayatkan pula dari Ibnu Abbas RA melalui 
Algamah, Atha', dan Mujahid, dengan redaksi yang sama. Masuk 
dalam cakupan maknanya adalah orang yang lewat dihadapan 
seseorang yang diduga jika diberi salam maka tidak akan menjawab 


66 — FATHUL BAARI 











salam. Dalam kasus ini, disyariatkan memberi salam dan tidak boleh 
meninggalkannya hanya lantaran dugaan tersebut, karena bisa saja 
terjadi kekeliruan. 


An-Nawawi berkata, “Mengenai perkataan sebagian orang 
bahwa perbuatan itu menjadi sebab dosa bagi orang yang diberi salam 
tersebut sangat tidak benar, sebab perintah-perintah syar'i tidak boleh 
ditinggalkan untuk kasus yang seperti ini. Jika yang demikian kita 
praktekkan maka batallah pengingkaran terhadap, kebanyakan 
kemungkaran.” 


Dia juga berkata, “Selayaknya orang yang mengalami hal itu 
mengatakan kepadanya dengan ungkapan lembut bahwa 
membalas/menjawab salam adalah wajib. Namun bila orang itu tetap 
tidak mau menjawab salamnya, maka hendaknya dihalalkan karena ia 
merupakan hak sesama manusia.” 


Ibnu Dagig Al Id di kitab Syarh Al Ilmam justru menguatkan 
pandangan yang dianggap tidak benar oleh An-Nawawi. Alasannya, 
kerusakan menjerumuskan seorang muslim dalam kemaksiatan yang 
lebih keras daripada meninggalkan maslahat memberi salam. Terlebih 
lagi pelaksanaan perintah menyebarkan salam dapat dilakukan dengan 
orang lain. 


9. Salam yang Dikenal dan yang tidak Dikenal 


3x0 Do Lo ih 


(3 s 2.3 4 HP , 
NRP AS JB LD ES Ip PI AS Gas 
3 an ne n “. BE na Saba OK 2 “Tb Lian 2 , Ba BA 
Te 2 S0 0. Tt PS peng 24 5 - 8 Co 
333 LP ds Hal pg cela 5 "JB Kane MY 


FATHUL BAARI — 67 


6236. Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, al-Laits 
menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid menceritakan kepadaku 
dari Abu Al Khair, dari Abdullah bin Amr, bahwa seorang laki-laki 
pernah bertanya kepada Nabi SAW, “Apakah perkara-perkara Islam 
yang baik?” Beliau bersabda, “Memberi makan dan mengucapkan 
salam kepada orang engkau kenal maupun tidak engkau kenal.” 


si Sana ae aa KA Bra ea ta na “9 o- Jo. Ka. 
SI Dag op es LP SAI GP Oli KAS DI KS 0 de Kab 
« AN AA or to “. Pa . Soo BAG Pa & #£ 0. 
Aa Pn SN Dn SNN 2 Sar Aa MEN PA NN TELAK 
Ula Waah AR Ike DUA SU Bp obi Gang Ol laa Jas 
“8 - o- “ PL Lo. 
Adu Tag SAI Cam 
NN Ta Kala HT Oli S3, 
6237. Ali bini Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Atha' bin Yazid Al- 
Laitsi, dari Abu Ayyub RA, dari Nabi SAW beliau bersabda, “Tidak 
halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga 
hari, keduanya bertemu, lalu yang ini berpaling dan ini berpaling. 
Sebaik-baik orang di antara mereka berdua adalah yang lebih dahulu 
mengucapkan salam.” 


Sufyan menyebutkan bahwa dia mendengarnya dari Az-Zuhri 
sebanyak tiga kali. 


Keterangan Hadits: 


(Bab Salam untuk yang dikenal dan tidak dikenal). 
Maksudnya, orang yang dikenal oleh si muslim atau yang tidak 
dikenal. Artinya, salam tidak dikhususkan kepada orang yang dikenal 
saja dan tidak kepada yang tak dikenal. Bagian awal judul bab 


68 — FATHUL BAARI 








merupakan redaksi hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam 
kitab Al Adab Al Mufrad melalui sanad yang shahih dari Ibnu Mas'ud 
bahwa dia pernah melewati seorang laki-laki, lalu dia berkata, “Salam 
atasmu wahai Abu Abdurrahman.” Maka dia menjawabnya kemudian 
berkata, “Sungguh akan datang kepada manusia suatu zaman dimana 
salam hanya untuk yang dikenal.” 


Ath-Thahawi, Ath-Thabarani, dan Al Baihagi dalam kitab Asy- 
Syu 'ab meriwayatkannya melalui jalur lain dari Ibnu Mas'ud dengan 
sanad yang marfu', «3 ga Y kmmdh JAN Gas Ol BAN BIA Tp OI 
2 Pp Ie Y ai Y of, (Sesungguhnya di antara tanda-tanda Kiamat 
adalah seseorang melewati masjid dan tidak shalat padanya, dan 
tidak memberi salam kecuali kepada orang yang dia kenal). 
Sedangkan redaksi yang disebutkan oleh riwayat Ath-Thahawi, y U! 


3 aa) AMA IBL! bal (Sesungguhnya di antara tanda-tanda Kiamat 
adalah salam untuk orang yang dikenal). 

R3 Naa (Yazid menceritakan kepadaku) Yazid adalah Ibnu 
Abi Habib seperti disebutkan dalam riwayat Outaibah dari Al-Laits 
pada pembahasan tentang iman. 

SD gl (Dari Abu Al Khair). Dia adalah Martsad dan 


semua sanad-nya adalah ulama-ulama Bashrah. Penjelasan hadits ini 
telah disebutkan sebelumnya di bagian awal pembahasan tentang 
Iman. 


An-Nawawi berkata, “Makna redaksi “kepada orang yang 
engkau kenal dan engkau tidak kenal” adalah engkau memberi salam 
kepada orang yang engkau temui dan tidak mengkhususkan hanya 
kepada orang yang engkau kenal. Pada yang demikian itu terdapat 
keikhlasan amal untuk Allah, bersikap tawadhu, dan menyebarkan 
salam yang merupakan syi'ar umat ini.” 


FATHUL BAARI — 69 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam hal ini ada beberapa faidah 
yang dapat dipetik, yaitu apabila seseorang tidak mengucapkan salam 
kepada yang tidak dikenal, maka akan tampak dia tidak mengenalinya, 
sehingga bisa menjadikan orang itu kurang nyaman dengannya. Ini 
khususkan bagi orang muslim. Maksudnya, bagi muslim tidak boleh 
memulai salam kepada orang kafir. 


Hadits dalam bab ini dijadikan sebagai dalil oleh mereka yang 
membolehkan seorang muslim lebih dahulu mengucapkan salam 
kepada orang kafir. Akan tetapi tidak ada dalil yang mendukung 
pandangan tersebut, karena hukum dasar pensyariatan salam adalah 
untuk sesama muslim sehingga mencakup sabda beliau SAW, —3 up 
Pura (Kepada siapa yang engkau kenal). Sedangkan redaksi, “Dan 
orang yang tidak engkau kenal”, tidak bisa dijadikan dalil untuk 
membolehkan mengucapkan salam lebih dahulu kepada orang kafir. 
Bahkan maksudnya, berilah salam apabila diketahui orang itu adalah 
muslim, namun jika seseorang memberi salam kepada orang yang 
tidak dikenal sebagai sikap kehati-hatian, maka hal itu diperkenankan 
hingga benar-benar diketahui bahwa dia adalah kafir. 


Ibnu Baththal berkata, “Pensyariatan salam kepada orang yang 
tidak dikenal merupakan pembuka terjadinya komunikasi dan 
keakraban agar kaum mukminin semuanya bersaudara sehingga tidak 
satu pun merasa tak aman dari orang lain. Sementara pengkhususan 
salam kepada sebagian orang bisa menimbulkan rasa tidak aman. 
Bahkan lebih mirip dengan perilaku orang-orang saling memboikot 
satu sama lain. Ath-Thahawi menyebutkan di kitab 4! Musykil hadits 
Abu Dzar —sehubungan kisahnya masuk Islam— dan di dalamnya 
disebutkan, 159 —dlo H Se - Ang ala FTI Io 3 PI Tag 
ay kau 3 La Jgl (Aku sampai kepada Nabi SAW — sementara 


wa 
Pd 





beliau telah shalat bersama sahabatnya— maka akulah orang 
pertama yang memberi salam penghormatan kepadanya dengan 
salam penghormatan Islam). 


70 — FATHUL BAARI 








Ath-Thahawi berkata, “Hal ini tidak menafikan hadits Ibnu 
Mas'ud yang mencela mengucapkan salam kepada orang dikenal saja, 
xarena ada kemungkinan Abu Dzar telah mengucapkan salam kepada 
Abu Bakar sebelum itu. Atau kebutuhannya berkaitan dengan Nabi 
SAW dan bukan dengan Abu Bakar.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan kedua tidak cukup 
Zalam pengkhususan salam. Bahkan lebih tepat bila dikatakan ia 
terjadi sebelum syariat menetapkan keharusan mengucapkan salam 
secara umum. 


Adapun kisah Abu Dzar ketika masuk Islam telah disebutkan 
?leh Imam Muslim secara lengkap dengan redaksi &! exe Al ipa) s3 
SA Ha AI eka Ai kenteoy Ya BO Pai ah Haag ale 
d Tag Ulley JB DL Ka ab tj Off SSI 333 ff, (Rasulullah 
SAW datang hingga menyentuh hajar lalu thawaf di Ka'bah bersama 
rihabatnya, kemudian beliau shalat. Setelah beliau menyelesaikan 
snalat, maka Abu Dzar berkata, “Akulah orang pertama yang 
memberi penghormatan kepadanya dengan penghormatan salam'. 
Maka beliau bersabda, “Wa alaika wa rahmatullaah (salam dan 
rahmat Allah untukmu)?” AB SN Pb SU till WA AAS oke) 
an AW Uda - SAY! Apes 85 (Dan beliau shalat dua di 
Selakang wmagam fIbrahimJ,lalu aku  mendatanginya, maka 
sesungguhnya aku adalah orang pertama yang memberi 
Penghormatan kepada beliau dengan penghormatan Islam (salam), 
lu beliau bersabda, “Wa 'alaikassalaam” (semoga keselamatan 
Juga atasmu|, siapakah engkau?). 


Atas dasar ini, kemungkinan bahwa Abu Bakar setelah thawaf 
Pergi ke rumahnya dan Nabi SAW masuk ke rumah beliau. Lalu Abu 
Dzar masuk ke tempat beliau SAW saat sedang sendirian. Hal ini 
diperkuat dengan riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. 
Disebutkan pula oleh Imam Bukhari pada pembahasan tentang 


FATHUL BAARI — 71 











pengutusan beliau sebagai nabi jalur lain dari Abu Dzar tentang kisah 
dia masuk Islam, bahwa dia mencari Nabi SAW dan belum 
mengenalinya, sementara dia tidak suka bertanya tentangnya. Dia 
kemudian dilihat oleh Ali dan dikenalinya sebagai orang asing. Ali 
lalu menyuruhnya mengikutinya hingga masuk kepada Nabi SAW lalu 
dia masuk Islam. 


Hadits kedua adalah Hadits Abu Ayyub, xi Of akad Ji $ 
Jd Lg op 8st “Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan 


saudaranya lebih dari tiga malam.” Hadits ini sudah dijelaskan 
sebelumnya pada pembahasan tentang adab secara lengkap. Ia 
berkaitan dengan bagian pertama judul bab. 


10. Ayat tentang Hijab 


Ann PAS NOS SEAT MIA TR SE IG ola Ul yg 


25 Y sg . o-. -. dai PN Un or- A, e y Pt at 
ale Sen CAISA KAS Ky ale ato MI Sya) $ 
Pd 5 . 1 3» 3 #8 HP Pena 29 5 a or A 
bae Abal Oia Ga Set LI) HA Vas ang ale 


- 2 GE” 


“1. . 2g 7 g & - o- tt, 0 208 AL or ne 


A H 3 5 -a 08. mL Pap . or Aa 2 y, 3. 
Ako AI mei Cuyannan Kail Cebaja elang Sala Al el Al J ya) 
PN ed 05 s3: Pa - 03. Es 9. L. Ed 3. - MM or 
(9 VA 3 Ca oa Ipilob ca sll (2G lag Lap peka sale 
Pd Ne H Ea Pi. or ta “ & Ae 2.59. pp 0 20 
alas CSI JUL ey ale Al le MI Iya) Iis Jaa, Pa 

3 30 - 0” Ie. 3 0 1. Sa Aang ga ap s 2 Para 
Sar pu Ana Un pg OP ba play tao DI elo Al Oam) 


- 


. 
at 


4 - Xx s N 4 ud 

- wc Isa 3 00 20 2 og - - » 3. 2. 

LAS ekor GP Una Wnatny elang Sale AI elo Al Jgn gini 
Pa 2 GA. o1EL. s a53 


or AN Na Ali Tn 
PPA Ap paka ale lo Al Sy (3 ALE 9 pm 


72 — FATHUL BAARI 





cr be pan or 2, OS ia 2, Ti. Nana G Ica 2 0... 
SP Pd uga AH) SE IP PP Ana Lamanya 
“70 Ad apa aa Pa I3ee IN 0. A5 er 4 C hh 2. 3 
Bpmon LS Ah EP Lana Uanony aelwy dala AI ala Al dya) 
MEA AI Ah SP AN ol as age 


Ken Aa We Tab 
6238. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Anas bin Malik 
mengabarkan kepadaku, dia adalah anak berusia sepuluh tahun saat 
kedatangan Nabi SAW ke Madinah, dia berkata, “Aku melayani 
Rasulullah SAW sepuluh tahun kehidupan beliau. Aku adalah 
manusia paling tahu tentang urusan hijab ketika diturunkan. Ubai bin 
Ka'ab biasa bertanya kepadaku tentangnya. Awal kali diturunkan saat 
Nabi SAW berkumpul dengan Zainab binti Jahsy. Pagi harinya Nabi 
SAW sebagai pengantin. Beliau memanggil orang-orang dan mereka 
pun makan. Kemudian mereka keluar dan tersisa satu kelompok di sisi 
Rasulullah SAW. Mereka memperlama berdiam di tempat itu. 
Rasulullah SAW kemudian berdiri lalu keluar dan aku keluar 
bersamanya agar mereka keluar. Maka Rasulullah SAW berjalan dan 
aku berjalan bersamanya. Hingga beliau sampai di ambang pintu 
kamar Aisyah. Kemudian Rasulullah SAW mengira mereka telah 
xeluar, maka beliau kembali dan aku kembali bersamanya. Hingga 
beliau masuk kepada Zainab, namun ternyata mereka masih duduk 
dan belum bubar. Nabi SAW lalu berbalik lagi dan aku berbalik 
bersamanya hingga sampai ambang pintu kamar Aisyah. Beliau SAW 
mengira mereka telah keluar sehingga beliau kembali dan aku kembali 
bersamanya. Ternyata mereka benar telah keluar. Maka diturunkanlah 
ayat hijab dan beliau membuat penutup antara aku dengan beliau.” 


ne Pn. at 8, 3. £ Geg PA TA AN Ra So. 
— oh le Ke AI CS SER AN gnh a LP 
3 ka KA et aan apa Ga 


FATHUL BAARI — 73 


ap Pt 0202 


Lala OA Lp A8 La 8 A8 US 46 Op ta Ul darah 


Sasa Apa 6 Jang Aa Age ale Ai Io AS Ol, K 
Aa 333 ale Ke Pep TPA Has La 
HJ AN yh, 2 - Abad RU past batal ae 


Va Dg Ye 9 at add Ki 
2 AG bp NE Hamdi ya At ale ji JG 


0 20 PA Me Aa A0 out Eee 


Moagk Ola yag (ea lp 

6239. Dari Anas RA, dia berkata, “Ketika Nabi SAW 
menikahi Zainab, maka orang-orang masuk dan makan. Mereka 
kemudian duduk-duduk sambil berbincang-bincang. Beliau SAW lalu 
menunjukkan sikap seakan-akan hendak berdiri namun orang-orang 
itu tidak berdiri. Ketika beliau melihat hal itu maka beliau pun berdiri. 
Ketika Nabi SAW berdiri, sebagian orang-orang itu berdiri sedangkan 
sebagiannya tetap diam di tempat. Nabi SAW lalu datang hendak 
masuk tapi orang-orang tersebut masih duduk-duduk. Setelah itu 
mereka berdiri dan pergi. Aku kemudian mengabarkan kepada Nabi 
SAW, maka beliau datang dan masuk. Aku kemudian masuk, dan 
beliau membentangkan hijab antara aku dan beliau. Saat itu Allah 
menurunkan, Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu masuk 


,” 


rumah-rumah nabi...'. 


Abu Abdullah berkata, “Di dalamnya terdapat hukum fikih 
bahwa beliau SAW tidak meminta izin dari mereka ketika beliau 
berdiri dan keluar. Selain itu, beliau menunjukkan sikap bersiap-siap 
untuk berdiri dengan tujuan agar mereka berdiri.” 


74 — FATHUL BAARI 


. 
-. 


Ti 304 oto. 1. “ui. 0 

Pp ar AE Daan VA Ob ia 
8 0. se 1 PN naa Oa solo. Dak P3 Us 
A C0 ds al 2?) A3 ol AI Pa Da "ag Jb Aa 
men Hn An RA AN Na TT PELAN AN RAN SA PN aa 23 
Io Sya daih ASI Op as USB lag dala Al elo 
ga 2 ba PP og 0 POP, 0 A0 PE IA AN 
A Ah) OS «Jan H3 JB. Se ani el lag ale Ai 
Ne (- £ an Sena or AU APN 29 PEG ot A 05 
33 yaa Ur pi CA 3 Id NI Papua ala dala NI ek 
BB MSI 1 BGT ia HA sat Tn 
ena Jaa Ba CB HL tua 
KAM on Be Do eaata SN 

Ala Ig 3 dl Jpb ob 

6240. Ishak menceritakan kepada kami Ya'gub bin Ibrahim 
mengabarkan kepada kami ayahku menceritakan kepada kami dari 
Shalih, dari Ibnu Syihab, dia berkata: Urwah bin Az-Zubair 
mengabarkan kepadaku, bahwa Aisyah RA (istri Nabi SAW) berkata, 
“Umar bin Khaththab pernah berkata kepada Rasulullah SAW, 
“Hijablah istri-istrimu'.”” Aisyah berkata, “Nabi SAW tidak 
melakukannya. Adapun istri-istri Nabi SAW keluar dari satu malam 
xe malam berikutnya ke arah tempat-tempat jauh dari pemukiman. 
Keluarlah Saudah binti Zam'ah —dan dia seorang perempuan yang 
inggi— dan dilihat oleh Umar bin Khaththab yang saat itu berada di 
suatu majlis. Dia berkata, “Kami mengenalimu wahai Saudah 
—karena keinginan kuat agar diturunkan ketetapan hijab—'. Dia 

kemudian berkata, “Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat hijab.” 


Keterangan Hadits: 


(Bab ayat tentang hijab). Maksudnya, ayat yang turun 
berkenaan perintah terhadap istri-istri Nabi SAW agar berhijab 
(menutup diri) dari kaum laki-laki. 


FATHUL BAARI — 75 





Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas melalui dua jalur 
periwayatan. Penjelasannya sudah dipaparkan secara lengkap dalam 
tafsir surah Al Ahzaab. Sedangkan lafazh pada bagian akhirnya, 
“Maka Allah Ta'ala menurunkan, “Wahai orang-orang beriman, 
jangan kamu masuk rumah-rumah nabi...” Demikian disepakati oleh 
para periwayat dari Mu'tamir bin Sulaiman. Akan tetapi mereka 
diselisihi oleh Amr bin Ali Al Fallas, dari Mu'tamir, dia berkata, 
“Maka diturunkan ayat, “Jangan kamu masuk rumah selain rumah 
kamu hingga kamu minta izin.” Hadits ini diriwayatkan oleh Al 
Ismaili dan dia mengisyaratkan akan keganjilannya. Dia berkata, “Dia 
menyebutkan ayat lain seperti yang disebutkan oleh mayoritas 
periwayat.” 

Ae Nas Ing Se At lo At Spa) Cs (Aku melayani 
Rasulullah SAW sepuluh tahun dalam hidup beliau). Maksudnya, sisa 
kehidupan beliau hingga wafat. 

Aenodi Okaa cai “si IS, (Aku manusia yang paling tahu 
tentang urusan hijab). Maksudnya, penyebab turunnya ayat hijab. 
Membuat pernyataan seperti itu adalah boleh untuk pemberitahuan 
bukan untuk bangga diri. 

3 at AS P1 DS Li, (Ubai bin Ka'ab biasa bertanya 
kepadaku tentang itu). Di dalamnya terdapat isyarat tentang 
keistimewaan Ubai dalam mengetahui hal itu, karena, Ubai bin Ka'ab 
lebih senior darinya, baik dari segi ilmu, usia, maupun kedudukan. 


Adapun Mu'tamir yang disebutkan pada jalur lain adalah Ibnu 
Sulaiman At-Taimi. Sedangkan orang yang berkata, “Bapakku 
berkata”, adalah Mu'tamir. Pada riwayat sebelumnya dalam surah Al 
Ahzaab disebutkan, “Aku mendengar bapakku.” 

ca » ema Pj His (Abu Mijlaz menceritakan kepada kami 


dari Anas). Sudah disebutkan sebelumnya dalam bab “Pujian bagi 
yang Bersin” bagi Sulaiman At-Taimi, satu hadits dari Anas tanpa 


76 — FATHUL BAARI 








perantara. Dia telah meriwayatkan sejumlah hadits dari Anas. Begitu 
pula dia meriwayatkan sejumlah hadits melalui sahabat-sahabatnya 
dari Anas RA. Dengan demikian ada isyarat yang menunjukkan 
bahwa dia tidak melakukan tadlis (penyamaran riwayat). 

Al x2 fl JG (Abu Abdullah berkata). Dia adalah Imam 
Bukhari. 

43 (Di dalamnya). Maksudnya, di dalam hadits Anas RA ini. 


Ol Ah Gg Ab CAT aah ah 0 ye Abi da Sp 
pn (terdapat hukum fikih bahwa beliau tidak minta izin dari mereka 
terika berdiri dan keluar. Selain itu, beliau menunjukkan sikap 
Zersiap-siap berdiri dengan tujuan agar mereka berdiri). Semua ini 
sanya tercantum dalam riwayat Al Mustamli di tempat ini dan tidak 
rcantum dalam riwayat yang lain. Versi yang tidak 
mencantumkannya lebih tepat karena Imam Bukhari telah 


menyebutkannya dalam bab tersendiri seperti akan disebutkan setelah 
dua puluh dua bab. 


Juga 0 


Obuw! Pa (Ishag menceritakan kepadaku) Ishak yang 


dimaksud adalah Ibnu Rahawaih seperti ditegaskan Abu Nu'aim 
Jalam kitab Al Mustakhraj. 


Ba Lia UI (Ya 'gub bin Ibrahim mengabarkan kepada 
tami) dia adalah Ibnu Sa'ad Az-Zuhri. 

ke we (Dari Shalih) dia adalah Ibnu Kaisan. Ibrahim bin 
Sa'ad telah banyak mendengar riwayat dari Ibnu Syihab namun 
terkadang dia memasukkan perantara antara dirinya dengan Ibnu 
Svihab seperti di tempat ini. 

Uti AA Kay TEA lo II Iii ALAN Ijab DS 
Lmar bin Al Khaththab pernah berkata kepada Rasulullah SAW, 
“Hijablah istri-istrimu”). Penjelasannya sudah dipaparkan dengan 


FATHUL BAARI — 77 


lengkap dalam pembahasan tentang bersuci. Sedangkan kalimat pada 
bagian akhirnya, “Kami telah mengenalimu wahai Saudah. Sebagai 
keinginan kuat agar diturunkan ayat hijab.” Maka Allah menurunkan ' 
ayat hijab. Setelah itu dikumpulkan antara hadits ini dengan hadits 
Anas —tentang turunnya ayat hijab dengan sebab kisah Zainab— 
bahwa Umar sangat berkeinginan untuk hal itu hingga beliau 
mengatakan kepada Saudah apa yang dia katakan. Dengan demikian, 
ada kesesuaian kisah orang-orang yang duduk di rumah tersebut 
ketika pernikahan Zainab, lalu turunlah ayat. Masing-masing dari 
kedua hal itu berfungsi sebagai latar belakang turunnya ayat tersebut. 
Penegasan tentang itu dan keterangan tambahan sudah dikemukakan | 
dalam tafsir surah Al Ahzaab. | 


Sebelumnya, Al Ourthubi telah berusaha mengompromikan- 
nya, dia berkata, “Dapat dipahami bahwa Umar berulang kali 
mengucapkan perkataan ini sebelum turun ayat hijab dan sesudahnya. 
Mungkin pula sebagian periwayat mengumpulkan satu kisah kepada 
kisah lainnya. Kemungkinan pertama lebih tepat, karena Umar sangat 
perhatian akan harga diri, dimana dia tidak suka bila ada seseorang 
melihat kepada kehormatan Nabi SAW. Oleh karena itu, dia pun 
memohon agar mereka dihijab. Ketika turun ayat hijab maka Umar 
ingin agar istri-istri Nabi SAW tersebut tidak keluar sama sekali dari 
rumah. Namun hal ini mendatangkan kesulitan sehingga diizinkan | 
untuk keluar memenuhi keperluan mereka yang tidak mungkin | 
dihindari.” 

Iyadh berkata, “Menutup wajah dan kedua telapak tangan | 
hanya dikhususkan kepada istri-istri Nabi SAW. Lalu terjadi 
perbedaan pendapat tentang anjuran akan hal itu terhadap perempuan- 
perempuan yang lain. Para ulama berkata, “Mereka tidak boleh 
menyingkap hal itu baik dalam rangka kesaksian dan selainnya”, juga 
tidak boleh menampakkan badan mereka meskipun tertutup, kecuali 
karena kebutuhan mendesak, seperti keluar ke tempat buang hajat. 
Sedangkan jika mereka menceritakan hadits maka duduk di balik hijab 


78 — FATHUL BAARI 





dan jika keluar ke tempat buang hajat maka menggunakan hijab dan 
penutup diri.” 


Dalam satu pernyataaan disebutkan bahwa wajib menutupi 
xibuh mereka secara mutlak kecuali saat buang hajat perlu ditinjau 
'ebih lanjut, karena mereka biasa bepergian jauh untuk haji dan 
xeperluan lainnya, begitu pula ketika thawaf dan sa'i, dimana hal-hal 
tu mengharuskan mereka untuk keluar dan menampakkan diri. 
Bahkan pada saat sedang menunggang hewan dan ketika turun 
Sarinya. Begitu pula ketika mereka keluar ke masjid Nabawi maupun 
selainnya. 


Catatan: 


Ibnu At-Tin menyebutkan dari Ad-Dawudi bahwa kisah 
Saudah ini tidak masuk dalam bab tentang hijab, tetapi berkenaan 
dengan memakai jilbab. Namun ditanggapi bahwa memanjangkan 
aIbab adalah menutup pandangan orang lain kepadanya, maka ini 
rermasuk hijab. 


11. Minta Izin untuk Melihat 








& 0- 308. aa 


2 ena KA JB Obi SAS AA 5 


ap eno aje pa 
DA dab UR PE Aa Bh ia la 
Sy EN Ja US daa da Hb Jas UN del Y 


6241. Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, Az-Zuhri berkata: Aku menghafalnya 


FATHUL BAARI — 79 


sebagaimana engkau di tempat ini, dari Sahl bin Sa'ad, dia berkata, 
“Seorang laki-laki pernah melihat ke salah satu kamar di antara 
kamar-kamar Nabi SAW, dan bersama Nabi SAW terdapat midra (alat 
penggaruk) yang digunakannya untuk menggaruk kepalanya, maka 
beliau bersabda, '“Sekiranya aku tahu engkau melihat maka aku 
menusukkannya di matamu. Sesungguhnya minta izin ditetapkan untuk 
melihat.” 


AD AG Hg 


JP KI aoi Aa Dea oi AS Ea Slam Unikom 
OA di de JL Ab ca ba Sen Dgn 
ah at IK Hata Jkt Ig ala Ko AD 

dag YAN Yaa 


6242. Musaddad menceritakan kepada kami, Hammad bin 
Zaid menceritakan kepada kami dari Ubaidillah bin Abu Bakar, dari 
Anas bin Malik, bahwa seorang laki-laki pernah melihat ke beberapa 
kamar Nabi SAW, maka Nabi SAW berdiri menghampirinya dengan 
membawa misygash —atau masyagish— Aku seakan-akan melihat . 
beliau berjalan perlahan-lahan untuk menusuknya.” 


Keterangan Hadits: 

(Bab minta izin untuk melihat). Maksudnya, minta izin itu 
disyariatkan dengan sebab tersebut, karena orang minta izin jika 
masuk tanpa izin maka akan melihat sebagian yang tidak disukai 
untuk dilihat oleh orang yang masuk. Penegasan tentang itu telah 
disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dalam kitab Al Adab Al 
Mufrad dan Abu Daud serta At-Tirmidzi —lan dia angan 
hasan— dari hadits Tsauban secara marfu', S jas of ama w A1 Na 


da3 3 Ja og osteng & x S (Tidak halal bagi seorang muslim 


80 — FATHUL BAARI 











melihat ke bagian dalam rumah hingga dia minta izin. Jika dia 
melakukannya maka sungguh dia telah masuk), maksudnya adalah 
hukumnya sama seperti orang yang telah masuk rumah. 


Diriwayatkan pula oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi dari hadits 
Abu Hurairah melalui sanad yang hasan, yang dinisbatkan kepada 
Nabi SAW, Os! W jdi J23 5! (Apabila pandangan telah masuk 
maka tidak ada izin). Imam Bukhari meriwayatkan juga dari Umar 
tentang perkataannya, 3x4 M8 D Of ui Jd 4 C3 La Ke Na ya 
(Barangsiapa memenuhi matanya dengan bagian dalam rumah 
sebelum dia diizinkan, maka sungguh dia telah fasik). 


Ukkb (Sufpan). Az-Zuhri berkata, “Sudah menjadi kebiasaan 
Sufyan sering menghapus lafazh periwatan. Dia biasa mengatakan, 


“Fulan dari fulan, dan tidak mengatakan, “Fulan menceritakan kepada 
kami” atau “fulan mengabarkan kepada kami”.” 

Ww UI CS Eki (Aku menghafalnya sebagaimana bahwa 
engkau di tempat ini). Ini adalah perkataan Sufyan dan tidak ada 
penegasan yang didengarnya dari Az-Zuhri. Namun Imam Muslim 
dan At-Tirmidzi meriwayatkan hadits tersebut melalui beberapa jalur 
periwayatan dari Sufyan, mereka berkata, “Dari Az-Zuhri.” Al 
Humaidi dan Ibnu Abi Umar meriwayatkan dalam Musnad keduanya 
dari Sufyan, keduanya berkata, “Az-Zuhri menceritakan kepada 
kami.” Abu Nu'aim meriwayatkannya dari jalur Al Humaidi dan Al 
Ismaili melalui Ibnu Abi Umar. Sedangan kalimat, “Sebagaimana 
bahwa engkau ada di tempat ini', maksudnya adalah, aku 
menghafalnya seperti benda nyata yang tidak diragukan lagi. 


Ike US (Dari Sahal). Dalam riwayat Al Humaidi, “Aku 


mendengar Sahal bin Sa'ad.” Akan disebutkan dalam pembahasan 
tentang diyat (denda pembunuhan) dari riwayat Al-Laits, dari Az- 
Zuhri, bahwa Sahal mengabarkan kepadanya. Sebagian masalah ini 


FATHUL BAARI — 81 




















sudah dipaparkan dalam pembahasan tentang pakaian, dan saya akan 
menjelaskannya pada pembahasan tentang diyat. 

PP GP w (Dari lubang di kamar). Kata juhr artinya 
semua lubang berbentuk bundaran di tanah atau dinding. Makna 
dasarnya adalah tempat yang menyeramkan. Sedangkan kata hujar 
adalah bentuk dari kata hujrah yang bermakna bagian rumah. 
Sementara dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dalam bentuk 
tunggal hujrah. 

4 ata Sy (Alat penggaruk yang digunakan beliau untuk 
menggaruk). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan kata (4 
(yakni menggunakan kata ganti untuk jenis perempuan), karena kata 
Syke! terkadang digolongkan sebagai mudzakkar (jenis laki-laki) dan 
terkadang pula mu 'annats (jenis perempuan). 

"3 Oi si p| (Sekiranya aku mengetahui engkau menunggu). 


Demikian yang dinukil mayoritas. Sementara dalam riwayat Al 
Kasymihani disebutkan dengan kata j45 (melihat). 


KAI Jet Lp (Untuk melihat). Disebutkan dalam riwayat Abu 


Daud satu sebab lain dari hadits Sa'ad. Begitu pula dia mengutip tanpa 
menyebutkan subjek dengan jelas. Ia terdapat dalam riwayat Ath- 
Thabarani dari Sa'ad bin Ubadah, AE A1 oke (63! DU IE AW Jar) sr 
BB JET Ia OSN USB UU KK 3 JB eni Jaka Oil ea 
(Seorang laki-laki pernah berdiri di pintu Nabi SAW untuk minta izin 
sambil menghadap ke arah pintu. Maka beliau bersabda kepadanya, 
“Hendaklah engkau tidak seperti ini. Sesungguhnya minta izin itu 
digunakan untuk melihat”). 


Abu Daud meriwayatkan pula melalui sanad yang kuat dari 

2 Ih GL 0 AIA LLE 038 0 OA OT 

hadits Ibnu Abbas, Ss S Oka IU ai Bp | Fm Ha va ai OS 
Bay Hani At If “3 J5Ju (Dahulu orang-orang tidak memiliki penutup 


82 — FATHUL BAARI 








pada rumah-rumah mereka, maka Allah memerintahkan mereka 
meminta izin. Kemudian Allah mendatangkan kebaikan dan aku tidak 
melihat seseorang mengamalkan yang demikian). 


Ibnu Abdil Barr berkata, “Aku kira mereka mencukupkan 
dengan mengetuk pintu.” 


Dia mengutip pula dari hadits Abdullah bin Busr yang 

. .—. . . P3 P3 Pa LX . Yo So 21 

berbunyi, sik ya DI Jah Ob pp DU II AE di Ula di Jia OS 

Sa Ae GAP SAN ON 5 cok Jl at 3 La 5S 43 (Apabila 

Rasulullah SAW datang ke pintu suatu kaum, maka beliau tidak 

menghadapkan wajah beliau langsung ke arah pintu, tetapi beliau 

memalingkannya ke arah kanan atau kiri. Hal itu karena rumah- 
rumah belum memiliki sekat-sekat/tabir-tabir). 


Maksudnya, berjalan perlahan untuk menusuknya saat dia 
tidak menyadari. Hal ini akan dipaparkan pada pembahasan tentang 
diyat dan khusus siapa yang sengaja melihat. Sedangkan orang yang 
melihat tanpa sengaja tidak dilarang mengapa. Dalam Shahih Muslim 
disebutkan, &'za: Uye! sJkab Sendi gas Hj Atap ale Io Aa of 
(Sesungguhnya Nabi SAW pernah ditanya tentang memandang secara 
tiba-tiba, maka beliau bersabda, “Palingkan pandanganmu”). Beliau 
SAW juga pernah bersabda kepada Ali, (5431 2D 59 jd ati BI 


Se ui alah (Jangan ikutkan pandangan pertama dengan 


pandangan berikutnya, sesungguhnya yang pertama untukmu dan 
yang kedua bukan untukmu). 


Ungkapan “Untuk melihat” dijadikan dalil pensyariatan giyas 
dan illat. Sesungguhnya ia menunjukkan pengharaman dan 
penghalalan yang berkaitan dengan perkara-perkara bila ditemukan 
pada sesuatu, maka wajib ditetapkan hukum atasnya. Barangsiapa 
mewajibkan minta izin berdasarkan hadits ini dan berpaling dari 
makna yang karenanya ia disyariatkan, berarti orang ini tidak 
mengamalkan konsekuensi hadits itu. Hadits ini dijadikan pula 


FATHUL BAARI — 83 





sebagai dalil bahwa seseorang tidak butuh minta izin jika masuk ke 
rumahnya karena tidak adanya illat (sebab) yang karenanya 
disyariatkan minta izin. Benar, jika mungkin ada yang perlu 
dimintakan izin, maka permintaan izin tetap disyariatkan. 
Kesimpulannya, minta izin disyariatkan bagi setiap orang hingga 
mahram agar tidak terlihat dalam keadaan aurat terbuka. 


Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab Al Adab Al Mufrad 
dari Nafi', (dia berkata), “Biasanya Ibnu Umar apabila sebagian 
anaknya telah mencapai usia baligh, maka tidak ada yang masuk 
menemuinya kecuali dengan izin.” 


Dinukil dari jalur Algamah, (dia berkata), “Seorang laki-laki 
datang kepada Ibnu Mas'ud, lalu berkata, “Apakah aku minta izin 
(masuk) kepada ibuku?” Dia berkata, “Dia tidak ingin engkau melihat 


, » 


setiap keadaannya'. 


Diriwayatkan pula dari Muslim bin Nudzair, (dia berkata), 
“Seorang laki-laki pernah bertanya kepada Hudzaifah, “Apakah aku 
minta izin (masuk) kepada ibuku?” Dia menjawab, Jika engkau tidak 
minta izin masuk kepadanya maka engkau akan melihat apa yang dia 
tidak sukai.” 


Diriwayatkan dari jalur Musa bin Thalhah, (dia berkata), “Aku 
masuk bersama bapakku kepada ibuku. Dia masuk dan aku 
mengikutinya kemudian dia mendorong dadaku lalu berkata, “Engkau 
masuk tanpa izin?” 


Diriwayatkan dari Atha', dia berkata, “Aku pernah bertanya 
kepada Ibnu Abbas, “Apakah aku minta izin (masuk) kepada saudara 
perempuanku?” Dia menjawab, “Benar”. Aku kemudian berkata lagi, 
“Sungguh dia dalam pengasuhanku”. Dia berkata, “Apakah engkau 
ingin melihatnya dalam keadaan telanjang”?” 


Sanad semua atsar ini adalah shahih. Para ulama ushul 
menyebutkan hadits ini sebagai contoh pernyataan illat secara tekstual 
yang merupakan salah satu rukun giyas. 


84 — FATHUL BAARI 








12. Zina Anggota Badan Selain Kemaluan 


4 
AA ja -£ to. 


Ka wa LI SA Gp AA Pad boa oa 
KI BN XS Pa 2 PN 2 | Jp Ia Hall 


ag £ L wo. 


Gale La, L VIBE PG pp mal HP Pb Ol ge Yak 
SM sal, Te Ko SA JG Cp gal 
V3 GEA sai G3 ala Y Uh af CSI La 1g ST oa Ie 
AS IS Tha CNG ai HE IN ae OLI 
Kaceg 

6243. Dari Ibnu Thawus, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas RA, 

dia berkata, “Aku tidak melihat sesuatu yang lebih tepat tentang arti 
al-lamam dibanding perkataan Abu Hurairah...” Mahmud 
menceritakan kepadaku, Abdurrazzag mengabarkan kepada kami, 
Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Thawus, dari bapaknya, 
dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Aku tidak melihat sesuatu yang lebih 
tepat tentang al-Jlamam dibanding apa yang dikatakan Abu Hurairah, 
dari Nabi SAW, 'Sesungguhnya Allah menuliskan atas anak 
keturunan Adam bagiannya dari zina, dia akan mengalami hal itu 
ranpa bisa dihindari, zina mata adalah melihat, zina lisan adalah 


berbicara, jiwa mengangankan dan menginginkan, kemaluan 
membenarkan semua itu, dan mendustakannya'.” 


Keterangan Hadits: 


(Bab zina anggota badan selain kemaluan). Maksudnya, zina 
adak hanya terjadi dengan perbuatan kemaluan saja. Bahkan zina juga 
visa dilakukan dengan anggota tubuh selain kemaluan, baik berupa 


FATHUL BAARI — 85 





pandangan atau lainnya. Selain itu, terdapat penjelasan tentang 
hikmah larangan melihat apa yang ada dalam rumah tanpa izin agar 
terjadi kesesuaian dengan sebelumnya. 


wb &! «$ (Dari Ibnu Thawus) dia adalah Abdullah. Dalam 


Musnad Al Humaidi dari Sufyan disebutkan, “Abdullah bin Thawus 
menceritakan kepada kami.” Abu Nu'aim meriwayatkannya pula 
melalui jalurnya. 

Tap Pi J3 a Ma iga sa fi S (Aku tidak melihat sesuatu 
yang lebih tepat tentang arti al-lamam daripada perkataan Abu 
Hurairah). Demikian Imam Bukhari mengutip bagian ini saja melalui 
Sufyan. Kemudian dia menggabungkan kepadanya riwayat Ma'mar 
dari Ibnu Thawus dengan sanad marfu' dan lengkap. Begitu pula yang 
dilakukan Al Ismaili, dimana dia meriwayatkan dari Ibnu Abi Umar, 
dari Sufyan, lalu digabungkan kepadanya riwayat Ma'mar. Hal ini 
memberikan anggapan bahwa redaksi keduanya adalah sama, tetapi 
sebenarnya tidak demikian, Abu Nu'aim telah meriwayatkannya dari 
Bisyr bin Musa, dari Al Humaidi, dan redaksinya adalah, “Ibnu Abbas 
pernah ditanya tentang al-lamam maka dia menjawab, “Aku tidak 
pernah melihat yang lebih tepat tentang penafsirannya kecuali 
perkataan Abu Hurairah, dituliskan atas anak keturunan Adam 


, ” 


bagiannya daripada zina”. 


Setelah itu dia mengutip hadits ini secara mauguf. Dari sini 
diketahui bahwa riwayat Sufyan adalah mauguf dan riwayat Ma'mar 
marfu'. Mahmud, gurunya di sini adalah Ibnu Ghailan. Dia 
mengutipnya secara tersendiri darinya pada pembahasan tentang 
takdir dan dia menukilnya secara mu'allag dari Ibnu Thawus, tanpa 
menyebutkan Ibnu Abbas di antara Thawus dan Abu Hurairah. 
Seakan-akan Thawus mendengarnya dari Abu Hurairah setelah Ibnu 
Abbas menyebutkan hal itu padanya. Penjelasannya akan dipaparkan 
secara lengkap pada pembahasan tentang takdir. 


86 — FATHUL BAARI 








Ibnu Baththal berkata, “Pandangan dan ucapan dinamai zina 
karena bisa mengajak kepada zina yang sesungguhnya. Oleh karena 
itu, dikatakan, “Dan kemaluan membenarkan hal itu atau 
mendustakannya.” 


Ibnu Baththal berkata pula, “Asyhab berdalil dengan kalimat, 
“Dan kemaluan membenarkan hal itu atau mendustakannya”, bahwa 
jika orang yang menuduh berzina berkata, “tanganmu berzina? maka 
dia tidak diberi hukuman. Hal ini diselisihi oleh Ibnu Al Oasim, 
menurutnya, dia tetap dijatuhi hukuman. Ini juga pendapat Asy-Syafi'i 
namun ditentang oleh sebagian ulama madzhabnya. Pandangan Imam 
Syafi'i didukung oleh pendapat yang dikemukakan oleh Al Khaththabi 
bahwa perbuatan dinisbatkan kepada tangan, seperti firman Allah 
dalam surah Asy-Syuuraa ayat 30, Sal Senang Lag (Disebabkan oleh 
perbuatan tanganmu sendiri), dan firman-Nya dalam surah Al Hajj 


ne. 5 


ayat 10, la Saad Lag (disebabkan oleh prbuatan yang dikerjakan oleh 


kedua tanganmu). Maksud kedua ayat itu bukanlah kejahatan tangan 
saja, bahkan semua yang disepakati sebagai suatu kejahatan, sehingga 
seakan-akan jika dikatakan, “tanganmu berzina” maka maksudnya 
adalah dzatnya telah berzina.” 


Alasan yang terakhir perlu ditinjau lebih lanjut, dan pendapat 
yang masyhur dalam madzhab Syafi'i menyatakan bahwa ia tidak 
jelas menyatakan hal itu. 


13. Mengucapkan Salam dan Minta Izin Tiga Kali 


Tn EN XS Ara taat A5 Anta AS USA GL Tara 
alat Dati Ind pian ag 


Ak aa 


Lela HI AS Er din da Bj o& 


FATHUL BAARI — 87 


6244. Ishag menceritakan kepada kami, Abdushshamad 
mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Al Mutsanna menceritakan 
kepada kami, Tsumamah bin Abdullah menceritakan kepada kami dari 
Anas RA, sesungguhnya Rasulullah SAW apabila mengucapkan 
salam, maka beliau mengucapkan salam tiga kali, dan apabila 
mengucapkan suatu perkataan maka beliau mengulanginya tiga kali. 


- 
LG - Pa) 


8. 0 “Yo. 0 lo. 5 2 Ba x y o- 08 4 
Op IP Uas UNI WAS Olia GA Al AE 03 JP Uda 


Pe Me an Ken Rn AN An 
0 Too na Nana ordo Lan 1 Pra P 4 Et 
OS bb UNY AS Ie El "JUS Gagah MS Laga gl elon HI 


Sg: Tag an 3 ox. 4 02 Pa ur Pa « TS or Pa 

Sd Op eb UNU EM 2 KUA LB RP 
Se aa Pen CL ai en RP Ag ANA Er TA ngan PENA 
UE aa OSN II ALI MEA lo AI In IU) ea 
4 5 - s5. "N. badan 5 Ne led Se dna aa 
Kama SA SL ka ASP Aja DG LO goal dl OS bb 
Pn SP Y 22 08 aa PN AA Pa a: 8 Bg, 
Da pg Y DI, AS BN en le IA In 
9g 3. Pa para Ta 0 220 £ on Taat j8 & 
CI Ot 3 DG Aa AB WB KA LG al KEY 
er « 2 Pa on eta NX, 8 
a S3 Ju lag ats Pn) ve 

Ea. 0 0 Jo. A Lot A0 .- PA ST SPG ena 
dia Jani 
6245. Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, Yazid bin Khushaifah menceritakan 
kepada kami dari Busr bin Sa'id, dari Abu Sa'id Al Khudri, dia 
berkata: Aku berada dalam suatu majlis Anshar, tiba-tiba Abu Musa 


datang seakan-akan dia panik, dia berkata, “Aku telah meminta izin 
kepada Umar tiga kali dan tidak diizinkan, maka aku pun kembali.” 


88 — FATHUL BAARI 





Dia berkata, “Apa yang menghalangimu?” Aku berkata, “Aku minta 
izin tiga kali dan tidak diizinkan, lalu aku pulang. Sementara 
Rasulullah SAW bersabda, “Apabila salah seorang dari kalian telah 
meminta izin tiga kali dan tidak diizinkan, maka hendaknya pulang'. 
Dia berkata, “Demi Allah, engkau sebaiknya menunjukkan bukti 
kepadanya. Apakah ada di antara kalian yang mendengarnya dari Nabi 
SAW?” Ubai bin Ka'ab berkata, “Demi Allah, tidak ada orang yang 
berdiri bersamamu kecuali dia adalah orang yang paling kecil'. Ketika 
itu aku adalah orang yang paling kecil, lalu aku berdiri bersamanya 
dan mengabarkan kepada Umar bahwa Nabi SAW mengucapkan hal 
itu.” | 

Ibnu Al Mubarak berkata, “Ibnu Uyainah mengabarkan 
kepadaku, Yazid menceritakan kepadaku dari Busr, aku mendengar 
Abu Sa'id menceritakan seperti ini.” 


Keterangan Hadits: 

(Bab salam dan minta izin tiga kali). Maksudnya, baik salam 
dan izin itu dilakukan sekaligus atau secara tersendiri. Hadits Anas 
menguatkan bagian pertama (salam tiga kali) dan hadits Abu Musa 
menguatkan bagian kedua (izin tiga kali). Pada sebagian jalur hadits 
keduanya (salam dan izin) disebutkan secara sekaligus. Kemudian 
terjadi perbedaan pendapat tentang apakah salam menjadi syarat untuk 
minta izin masuk atau tidak? 


Al Maziri berkata, “Bentuk minta izin adalah mengucapkan, 
“Assalamu alaikum, apakah aku boleh masuk?” Kemudian dia boleh 
memilih menyebutkan namanya atau cukup dengan memberi salam.” 


Pada pembahasan mendatang —dalam bab apabila seseorang 
berkata, “Siapa ini?” lalu dia berkata, “Aku”,””— akan disebutkan 
keterangan yang melemahkan pandangan tersebut. 


FATHUL BAARI — 89 


Abah Ca (Ishag menceritkan kepada kami). Ishag adalah 


Ibnu Manshur. Sedangkan Abdushamad adalah Ibnu Abdul Warits, 
dan Abdullah bin Al Mutsanna adalah Ibnu Abdillah bin Anas. 
Pembahasan tentang hadits ini sudah dipaparkan dalam bab orang 
yang mengulang pembicaraan tiga kali pada pembahasan tentang 
ilmu. Di tempat ini, salam disebutkan sebelum berbicara, sementara di 
tempat tersebut adalah sebaliknya. 


Mengenai perkataan Al Ismaili, “Sesungguhnya salam 
disyariatkan untuk diulang-ulang apabila berbarengan dengan minta 
izin.” Bantahan terhadap pandangan ini bahwa salam saja disyariatkan 
agar dilakukan secara berulang-ulang bila yang diberi salam terdiri 
dari kelompok dalam jumlah cukup banyak dan sebagian mereka 
belum mendengarnya, sedangkan yang memberi salam menginginkan 
agar salamnya didengar oleh semuanya. Inilah yang ditegaskan An- 
Nawawi sehubungan dengan makna hadits Anas RA. Demikian pula 
apabila seseorang memberi salam dan mengira belum didengar, maka 
disunnahkan untuk mengulangi salam dua atau tiga kali dan tidak 
boleh lebih dari tiga kali. 


Ibnu Baththal berkata, “Redaksi hadits ini berkonsekuensi 
umum, tetapi maksudnya adalah khusus, yaitu keadaan yang umum.” 


Dalam pembahasan sebelumnya telah dikutip pula perkataan 
Al Karmani yang serupa dengannya. Namun, ini masih perlu ditinjau 
lebih lanjut. Kata kaana saja tidak berarti menunjukkan 
kesinambungan dan tidak pula perbuatan yang sering dilakukan. 
Hanya saja penyebutan kata kerja mudhari'” (kata kerja yang 
menunjukkan masa sekarang dan akan datang) menunjukkan 
pengulangan. 


Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang orang 
yang mengucapkan salam tiga kali, tetapi dia mengira salamnya belum 
didengar. Menurut Imam Malik, dia boleh melebihkan dari tiga kali 
hingga yakin telah didengar. Sedangkan jumhur ulama serta sebagian 


90 — FATHUL BAARI 





ulama madzhab Maliki berpendapat tidak boleh lebih dari tiga kali 
untuk mengikuti makna zhahir hadits. 


Al Maziri berkata, “Terjadi perbedaan tentang seseorang yang 
mengira salamnya belum didengar, apakah dilebihkan dari tiga kali? 
Ada pendapat yang tidak membolehkan, dan ada yang membolehkan. 
Ada juga berpendapat bahwa jika permintaan izin menggunakan 
lafazh “salam? maka tidak boleh lebih dari tiga kali, tetapi jika tidak 
menggunakan lafazh “salam? maka boleh lebih dari tiga kali.” 


Dalam sanad ini disebutkan 1x2 '5 3 83x (Yazid bin 
Khushaifah menceritakan kepada kami). Sedangkan redaksi yang 
terdapat pada Imam Muslim yang diriwayatkan dari Amr bin An- 
Nagid adalah, titas 25 H3 Al se Okiw Sie (Sufyan menceritakan 
kepada kami, demi Allah Yazid bin Khushaifah menceritakan 


kepadaku). Gurunya adalah Busr. Dia telah menegaskan mendengar 
langsung dari Abu Sa'id dalam riwayat kedua secara mu 'allag. 

MAAN yadtena ya onlen d SS (Aku pernah berada dalam suatu 
majlis Anshar). Dalam riwayat Muslim dari Amr An-Nagid dari 
Sufyan melalui sanad ini hingga Abu Sa'id, dia berkata, “Aku pernah 
duduk di Madinah.” Sementara dalam riwayat Al Humaidi dari Sufyan 
disebutkan, “Aku berada dalam suatu pertemuan yang ada Ubai bin 
Ka'ab”, sebagaimana yang diriwayatkan Al Ismaili. 

dabaa HS Saga yl sb 3 (Ketika Abu Musa datang seakan-akan 
dia panik). Dalam riwayat Amr An-Nagid disebutkan, “Abu Musa 
datang kepada kami dalam keadaan terkejut atau panik.” Dia 
menambahkan, “Kami berkata, “Apa urusanmu?” Dia berkata, 
“Sungguh Umar mengirim utusan kepadaku agar menghadap 
kepadanya. Lalu aku mendatangi pintu rumahnya ...”.” 

ar | KE “3 6 ye GI EM JW (Dia berkata, “Aku 


telah meminta izin kepada Umar tiga kali, dan dia tidak memberiku 


FATHUL BAARI — 91 





izin, lalu aku pulang”.). Dalam riwayat Muslim disebutkan, 3 AAwu 
Tar 5 Ie ' Pn “3 US 86 (lalu aku mengucapkan salam di pintunya 
dan dia tidak menjawab kepadaku, maka aku pulang). Pada 


pembahasan tentang jual-beli disebutkan melalui jalur pen yayatan 
Ubaid bin Umar, 3 v5 At Ab yi apa Tab Je OS Eat GAB gay ut af 


20 


e1 “1 Ie Do masal a 3 pa an ega ya ri F3 Aan og 2S, 
D3 NA AAS 4,-3 (bahwa Abu Musa Al Asy'ari pernah 


meminta izin kepada Umar bin Khaththab, dan dia belum diizinkan 
karena Umar sedang sibuk, lalu Abu Musa pulang. Kemudian Umar 
tersadar dan berkata, "Bukankah aku mendengar suara Abdullah bin 
Oais? Izinkan dia'. Dikatakan, “Dia sudah pulang"). 

Dalam riwayat Bukair bin Al Asyaj dari Busr seperti yang 
dikutip Imam Muslim, EP OB AG LI adi jab dp L asa 
RAT KT pa an aa 3 ae ia pp 
KS islan 2JB KA OP HSE UB AS IP jt Gl) Data 


aa HN 


Sam (kemarin aku rn meminta izin kepada Umar sebanyak tiga 


tali dan dia tidak memberi izin kepadaku sehingga aku pulang. 
Kemudian hari ini aku datang kepadanya dan mengabarkannya 
bahwa aku telah datang kemarin dan mengucapkan salam sebanyak 
tiga kali. Setelah itu aku pulang.” Umar berkata, “Kami telah 
mendengarmu, tetapi saat itu kami sedang sibuk. Sekiranya engkau 
minta izin hingga diizinkan?” Dia berkata, “Aku sudah meminta izin 
seperti yang engkau dengar.”). 

Dia meriwayatkan pula dari jalur Abu Nadhrah, dari Abu 
Sarid, 28 JG bila 3 Kur v2 Ja die ab La Snp 


09 3 d8 D mas! S PT pa Ja osn & v3 (Sesungguhnya Abu 


Musa pernah datang ke pintu Umar dan meminta izin. Umar berkata, 
“Satu kali”. Kemudian dia meminta izin dan Umar berkata, "Dua kali'. 


92 — FATHUL BAARI 


Lalu dia minta izin dan umar berkata, “Tiga kali'. Setelah itu dia 
kembali, maka dia dikuti dan disuruh kembali.”). 


Dia meriwayatkan pula dari jalur Thalhah bin Yahya, dari Abu 
Burdah, 284 #03 op AN AP AAA SAE AMAN 1 ab Jl gaga il el 


aah ar 2 -., £ KANAN Ra LT NN It DE an 0 Hoot AL Le PUT BN TA 
SIG Lal! AS WAN Ui (SAE AMAN agan ga JI YA SE AMA Ja dl 


$$ 833 (Abu Musa pernah datang kepada Umar dan berkata, “As- 


Salaam alaikum, ini Abdullah bin Oais'. Namun Umar tidak 
memberinya izin. Dia berkata, “As-Salaam 'alaikum, ini Abu Musa, 
as-salaam alaikum ini Al Asy 'ari'. Kemudian dia pulang. Dia (Umar| 
berkata, “Kembalikan dia kepadaku'”). 


Makna zhahir kedua redaksi ini menunjukkan adanya 
perbedaan. Yang pertama menunjukkan bahwa dia tidak kembali 
kepada Umar kecuali pada hari kedua. Sementara redaksi kedua 
menyebutkan Umar mengirim seseorang untuk mengikutinya dengan 
segera. Dalam riwayat Malik dalam kitab Al Muwaththa ' disebutkan, 
9 A d dah (maka dikirimlah utusan dengan segera). Mungkin 
keduanya bisa dikompromikan bahwa setelah Umar menyelesaikan 
kesibukannya, maka dia teringat sehingga dia menanyakannya. 
Diberitahukan kepadanya bahwa Abu Musa telah pulang. Akhirnya 
Umar mengirim seseorang untuk menemuinya, tetapi tidak sempat 
bertemu pada hari itu dan akhirnya Abu Musa datang sendiri kepada 
Umar pada keesokan harinya. 


SSP B6 ikut 13 suka U JG (Dia kemudian 
berkata, “Apa yang menghalangimu?” Aku berkata, “Aku minta izin 
tiga kali, dan tidak diberi izin”.). Dalam riwayat Ubaid bin Hunain 
dari Abu Musa yang dikutip Imam Bukhari dalam kitab Al Adab Al 
Mufrad disebutkan, “Dia berkata, Sg 4 es ol UE KM Al SY 
All Ea Jp la cang JB gabng Ol seba Key WNI AN OI let 
(Wahai Abdullah, apakah sangat berat bagimu untuk menunggu di 
depan pintuku? Ketahuilah, bahwa manusia juga seperti itu, terasa 


FATHUL BAARI — 93 





berat bagi mereka menunggu di depan pintumu'. Aku berkata, 
'Bahkan aku telah minta izin ...'.). Dalam keterangan tambahan ini 
terdapat keterangan yang menjelaskan bahwa Umar ketika itu hendak 
memberi pelajaran kepadanya ketika dia lamban keluar untuk 
menemui orang-orang pada masa pemerintahannya. Umar telah 
mengangkatnya menjadi pemimpin di Kufah. Di tambah lagi saat itu 
Umar sedang dalam keadaan sibuk. 

peni S 03 “3 Uu & 4st OSEM 15) (Apabila salah seorang 
kamu minta izin tiga kali dan belum diberi izin, maka hendaknya 
pulang). Dalam riwayat Ubaid bin Umair disebutkan, “Kami biasa 
diperintahkan seperti itu.” Sementara dalam riwayat Ubaid bin Hunain 
dari Abu Musa, “Umar berkata, “Dari mana engkau mendengar ini? 
Aku berkata, “Aku mendengarnya dari Rasulullah SAW”.” Sementara 
dalam riwayat Abu Nadhrah disebutkan, “Sesungguhnya ini adalah 
sesuatu Yang aku hapal dari Rasulullah SAW?.” 

EM UG | AT, 5 JW (Dia kemudian berkata, “Demi Allah, 
seba lain HesUalanekaa bukti atasnya”). Imam Muslim 
memberikan tambahan, &4x3 V5 (Jika tidak, maka aku akan 
mencambukmu). Dalam riwayat Bukair bin Al Asyaj disebutkan, Ntig 
ba IP WI 5 Ia IIS Udi, Spb pm) (demi Allah, sungguh 
aku akan mencambuk punggungmu dan perutmu atau engkau 


mendatangkan orang yang bersaksi untukmu atas hal ini). Dalam 
riwayat Ubaid bin Umair disebutkan, 2 23 Pr pe) (hendaknya 


engkau mendatangkan bukti atas hal itu). Dalam riwayat Abu 
Nadhrah disebutkan, is Ulas un Gika tidak aku akan menjadikanmu 
sebagai pelajaran). 

alay d ada Jp Ai La data II Sat (Apakah di antara kamu 
ada seseorang yang mendengarnya dari Nabi SAW). Dalam riwayat 
Ubaid bin Umair disebutkan, «#4 skali uu Sl Gbu (dia 


94 — FATHUL BAARI 








berangkat ke majlis Anshar, lalu bertanya kepada mereka). Dalam 

sa. X PP KE ATogok “ur 
riwayat Abu Nadhrah disebutkan, 46 Al (eko dl J gm) Ol Igadai dl JW 
PA ig SA SU oli Kemah Ul 1JG SUN Dikta 1G el 
R Ke (Dia berkata, “Tidakkah kalian mengetahui bahwa 


Rasulullah SAW bersabda, “Permintaan izin itu tiga kali”?' Dia 
berkata, “Mereka kemudian tertawa'. Melihat itu, aku berkata, 
Saudara kalian datang menemui kalian dalam keadaan panic, lalu 
kalian justru tertawa'). 


“AM JW (Ubai berkata). Ubai yang dimaksud adalah Ibnu 
Ka'ab. Dalam riwayat Muslim juga sama seperti itu. 
ai Patel MI RN, WI (Tidak ada yang berdiri bersamaku, 


kecuali orang yang paling muda di antara kaum). Dalam riwayat 


4 


Bukair bin Al Asyaj disebutkan, Uf 4 S Ca GA " Una d Pn Y ap 
sew (demi Allah, tidak akan berdiri bersamamu kecuali orang yang 
paling muda usianya dari kami. Berdirilah wahai Abu Sa'id). | 

Ws Ju Atap ale An Se AD af ab D0 (Aku kemdian 
mengabarkan kepada Umar bela Nabi SAW pernah bersabda 


hee 0 
s 


seperti itu). Dalam riwayat Muslim disebutkan, 72 Jl! Haid Ina AB 
aga (Aku kemudian berdiri bersamanya pergi menemui Umar lalu 
bersaksi). Dalam riwayat Abu Nadhrah disebutkan, “Abu Sa'id 
berkata, Aid! oa d OLega Hp KU) (Berangkatlah, aku adalah 
sekutumu dalam hukuman ini). Sedangkan dalam riwayat Bukair bin 
Al Asyaj disebutkan, 41 (jko Al J'po) Lahore M8 TAB Pb TA He ai 
Ia Jai Atap we (Aku berdiri hingga datang kepada Umar lalu 
berkata, “Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda demikian”). 


Para periwayat sepakat bahwa yang memberi kesaksian kepada 
Abu Musa di sisi Umar adalah Abu Sa'id, kecuali riwayat Imam 


FATHUL BAARI — 95 





Bukhari dalam Al Adab Al Mufrad melalui jalur Ubaid bin Hunain, 
yang menyebutkan, :2£ S Syam GA Lb kta ry ya SW (Maka 
berdirilah Abu Sa'id Al Khudri atau Abu Mas'ud bersamaku menuju 
Umar). Demikian disebutkan disertai keraguan. Sementara dalam 
riwayat Imam Muslim yang berasal dari Thalhah bin Yahya, dari Abu 


Pi PAN 


Burdah sehubungan dengan kisah ini disebutkan, 44 4) Oo ps Ju 
LI Bye) Had DD ding pb bgl Dl KS Aa We Iya 
Jaa UG :0d Kara JI Ag ai JG aa Bai: HI org Ui 
3 Ala An Ko Ai Iya) Lala 104 Sa Uh u —yabh Uu bi ga 
ala Ai da Ai dya) D Seet Ui HKI W basi AU Ih 
aa Sen WB aan Ll) “1 Obus :JG cela (Umar berkata, “Jika 


u 


dia mendapatkan bukti, aka kamu mendapatinya di sisi mimbar sore 
hari, tetapi jika tidak mendapatkan bukti, maka kamu tidak akan 
mendapatinya. Ketika sore hari Umar mendatanginya, dia berkata, 
Wahai Abu Musa, apa yang engkau katakan, apakah engkau telah 
mendapatkannya?" Dia berkata, “Benar, Ubai bin Ka'ab'. Umar 
berkata, "Seorang yang adil”. Lalu Umar berkata, “Wahai Abu Ath- 
Thufail —dalam riwayat lain disebutkan, “Wahai Abu Al Mundzir”—, 
apa yang dikatakan orang ini?” Dia berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah SAW bersabda demikian wahai Ibnu Khaththab. 
Janganlah engkau menjadi siksaan bagi sahabat-sahabat Rasulullah 
SAW'. Umar berkata, “Maha Suci Allah, aku mendengar sesuatu, 
maka aku ingin memastikan kebenarannya .). 

Demikianlah yang tercantum dalam jalur periwatan ini. 
Thalhah bin Yahya adalah periwayat yang lemah. Adapun riwayat 
mayoritas lebih tepat dianggap sebagai riwayat yang shahih. Namun, 
ada kemungkinan untuk dikompromikan bahwa Ubai bin Ka'ab 
datang setelah Abu Sa'id memberikan kesaksian. 


Dalam riwayat Ubaid bin Hunain yang telah saya sebutkan 
dalam kitab Al Adab Al Mufrad terdapat tambahan yang penting, yaitu 


96 — FATHUL BAARI 





bahwa Abu Sa'id atau Abu Mas'ud berkata kepada Umar, Para an Up 


AAN SA SI da Ho rn Haa da 
AD 3 ai Ibu ea Ia Soy IG lo GD og Ia 
(Pada suatu hari kami keluar bersama Nabi SAW, dan beliau hendak 
menuju Sa'ad bin Ubadah, sampai beliau mendatanginya dan 
mengucapkakn salam namun tidak diberi izin, kemudian beliau 
mengucapkan salam yang kedua dan belum diberi izin, lalu beliau 
mengucapkan salam yang ketiga dan tidak diberi izin. Beliau 
kemudian bersabda, 'Kita telah menunaikan tanggung jawab kita'. 


Setelah itu beliau pulang. Akhirnya Sa'ad memberi izin kepada 
beliau). 


Hal tersebut telah dinukil dari perbuatan Nabi SAW dan 
perkataan beliau. Kisah Sa'ad bin Ubadah ini diriwayatkan oleh Abu 
Daud dari hadits Gais bin Sa'ad bin Ubadah secara panjang lebar 
dengan makna yang sama. Begitu pula yang diriwayatkan oleh Imam 
Ahmad dari Tsabit, dari Oais atau lainnya, sama seperti redaksi tadi. 
Al Bazzar meriwayatkannya dari Anas tanpa keraguan. Ath-Thabarani 
meriwayatkan juga dari hadits Ummu Tharig maula Sa'ad. Para 
periwayat sepakat bahwa Abu Sa'ad menceritakan hadits ini dari Nabi 
SAW. Kisah Abu Musa diriwayatkan dari beliau sendiri kecuali yang 
diriwayatkan oleh Malik dalam kitab Al Muwaththa” dari para 
periwayat yang terpercaya dari Bukair bin Al Asyaj, dari Busr, dari 
Abu Sa'id, dari Abu Musa, secara ringkas tanpa mengutip kisahnya. 

Selain itu, Imam Muslim meriwayatkan dari Amr bin Al Harits 
dari Bukair dengan panjang lebar dan ditegaskan dalam riwayatnya 
bahwa Abu Sa'id telah mendengarnya langsung dari Nabi SAW. 
Demikian juga yang disebutkan dalam riwayat lain, 5) gaya ri Jua 


Aa AB Sana ANIS aga Kidh Ioi Sl4 IS kau DS (Abu Musa 


berkata, “Apabila ada seseorang di antara kamu yang mendengarnya, 


FATHUL BAARI — 97 





maka hendaknya berdiri bersamaku'. Mereka kemudian berkata 
kepada Abu Sa'id, “Berdirilah bersamanya '). 


Sementara itu Ad-Dawudi mengemukakan pendapat yang 
ganjil dengan berkata, “Abu Sa'id meriwayatkan hadits tentang 
meminta izin dari Abu Musa dan dia (Abu Sa'id) menjadi saksi bagi 
Abu Musa di sisi Umar ketika itu. Dia menunaikan apa yang 
dikatakan orang-orang di majlis itu kepada Umar.” Seakan-akan Ad- 
Dawudi lupa nama-nama mereka setelah itu. Oleh karena itu, dia 
hanya menceritakannya dari Abu Musa, karena dia sebagai pelaku 
kisah. Namun Ibnu At-Tin menanggapinya dengan alasan menyelisihi 
riwayat dalam kitab Ash-Shahih, karena dia berkata, “Aku 
mengabarkan kepada Umar bahwa Nabi SAW mengatakannya.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, tetapi ini tidak terlalu tegas 
menolak pendapat Ad-Dawudi. Hanya saja yang dijadikan pegangan 
dalam menegaskan tentang hal itu adalah riwayat Amr bin Al Harits 
melalui jalur yang diriwayatkan Imam Malik. 


Kesimpulannya, Abu Sa'id menyebutkan kisah Abu Musa 
beberapa lama setelah kejadian, karena orang-orang yang 
meriwayatkan darinya tidak menyebutkannya. Di antara bagian kisah 
Abu Abu Musa adalah hadits yang disebutkan. Seakan-akan periwayat 
ketika meringkasnya dan cukup menyebutkan hadits yang marfu', 
maka dia menyimpulkan darinya bahwa Abu Sa'id menyebutkan 
hadits itu dari Abu Musa, tetapi dia mengabaikan bagian akhir dari 
riwayat Abu Sa'id yang dinisbatkan kepada Nabi SAW tanpa 
perantara. Hal ini termasuk cacat dalam meringkas hadits. Oleh karena 
itu, siapa yang hanya menyebutkan sebagian hadits, hendaknya 
meneliti yang seperti ini. Jika tidak, maka dia akan mengalami 
kesalahan, seperti menghapus sebagian redaksi hadits yang memiliki 
kaitan kuat dengan kandungan hadits secara keseluruhan. 


Ibnu Abdil Barr mengingkari mereka yang berpendapat bahwa 
hadits ini hanya diriwayatkan Abu Sa'id dari Abu Musa. Dia berkata, 


98 — FATHUL BAARI 








“Sesungguhnya yang tercantum dalam kitab Al Muwaththa' dari 
keduanya — merupakan riwayat mereka yang banyak 
mencampuradukkan hadits.” 


Dia berkata di tempat lain, “Maksudnya, bukan berarti Abu 
Sa'id meriwayatkan hadits ini dari Abu Musa. Bahkan maksudnya 
dari Abu Sa'id tentang kisah Abu Musa.” 


Di antara mereka yang menyetujui Abu Musa dalam mengutip 
hadits marfu' itu adalah Jundub bin Abdullah, seperti dikutip Ath- 
Thabarani darinya dengan redaksi, 2-8 Ad OS ad UG SU Ost "| 
(Apabila salah seorang dari kalian minta izin tiga kali dan tidak diber 
izin, maka hendaknya dia pulang). 


AI 4 Jb, (Ibnu Al Mubarak berkata). Ibnu Al Mubarak 


yang dimaksud adalah Abdullah. Ibnu Uyainah adalah Sufyan yang 
disebutkan pada sanad pertama. Maksud Imam Bukhari mengutip 
riwayat mu'allag ini adalah untuk menjelaskan bahwa Busr telah 
mendengar langsung dari Abu Sa'id. Abu Nu'aim menyebutkannya 
dalam kitab Al Mustakhraj dari jalur Al Hasan bin Sufyan, Hibban bin 
Musa menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Mubarak 
menceritakan kepada kami.” Demikian disebutkan penegasan tentang 
itu dalam riwayat Muslim dari Amr An-Nagid. Al Humaidi 
meriwayatkannya dari Sufyan, Yazid bin Khushaifah menceritakan 
kepada kami, aku mendengar Busr bin Sa'id berkata, “Abu Sa'id 
menceritakan kepadaku.” 


Ibnu Al Arabi menganggap musykil atas pengingkaran Umar 
terhadap Abu Musa sehubungan dengan haditsnya tersebut, padahal 
telah terjadi hal serupa bersama Nabi SAW. Kejadian yang dimaksud 
terdapat dalam hadits Ibnu Abbas yang panjang tentang kisah Nabi 
SAW yang menjauhi istri-istrinya di bagian atas rumahnya. Dalam 
hadits ini disebutkan bahwa setelah Umar meminta izin beberapa kali 
dan baru diizinkan pada kali ketiga, maka ini sangat jelas ada dalam 
redaksi hadits Imam Bukhari. Dia berkata, “Jawabannya, dia tidak 


FATHUL BAARI — 99 





memberi keputusan tentangnya berdasarkan pengetahuannya, atau 
mungkin Umar lupa kejadian yang dialaminya. Yang menguatkan hal 
ini adalah perkataannya, “Aku telah disibukkan transaksi di pasar- 


, ” 


pasar”. 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, kejadian yang berlangsung pada 
diri Umar tidak sama persis dengan kasus Abu Musa. Bahkan Umar 
minta izin pada setiap kalinya dan tidak diizinkan, lalu dia pun pulang. 
Ketika kembali pada kali ketiga, maka dia dipanggil dan diizinkan. 
Redaksi riwayat Imam Bukhari yang dia sebutkan itu sangat jelas 
mendukung apa yang saya katakan. Saya telah merangkum jalur- 
jalurnya ketika menjelaskan hadits tersebut di bagian akhir 
pembahasan tentang nikah. Namun, tidak ada yang menyebutkan apa 
yang dia klaim. 


Kisah Umar telah dijadikan dasar oleh mereka yang tidak 
menerima khabar ahad (berita dari satu orang periwayat). Namun 
yang benar tidak ada dalil yang mendukung hal itu, karena Umar telah 
menerima berita dari Abu Sa'id yang sesuai dengan keterangan Abu 
Musa. Padahal kondisi ini belum mengeluarkannya dari cakupan 
khabar ahad. Hal ini juga dijadikan dalil bagi mereka yang 
mengatakan berita dari orang yang adil secara sendirian tidak diterima 
hingga digabung dengan yang lain, seperti halnya dalam kesaksian. 


Ibnu Baththal berkata, “Ini adalah kesalahan dari orang-orang 
yang mengatakannya dan ketidaktahuan terhadap madzhab Umar. 
Disebutkan pada sebagian jalurnya bahwa Umar berkata kepada Abu 
Musa, “Aku tidak menuduhmu (dusta), tetapi aku ingin agar manusia 
tidak berani menceritakan hadits dari Rasulullah SAW.” 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, keterangan tambahan ini terdapat 
dalam kitab A! Muwaththa' dari Rabi'ah, dari sejumlah orang, dari 
ulama-ulama mereka, bahwa Abu Musa ... lalu diceritakan kisah 
tersebut dan di bagian akhir disebutkan, “Umar berkata kepada Abu 
Musa, “Saya tidak menuduhmu (berdusta), tetapi saya khawatir orang- 


100 — FATHUL BAARI 








orang membuat-buat cerita atas nama Rasulullah SAW”.” Kemudian 
dalam riwayat Ubaid bin Hunain disebutkan, “Umar berkata kepada 
Abu Musa, “Demi Allah, sungguh engkau orang yang terpercaya 
dalam meriwayatkan hadits Rasulullah SAW, tetapi aku ingin meneliti 
kebenarannya.” 


Serupa dengannya dalam riwayat Abu Burdah ketika Ubai bin 
Ka'ab berkata kepada Umar, 4l£ sea & dn Heni Ie UUS SN 


“ik 


aa Of Tang Uta Lahat Ls) ca Ou IG cakaa 4 (“Janganlah engkau 


menjadi siksaan bagi Sahabat Sihabat Rasulullah SAW.” Dia berkata, 
“Maha Suci Allah, sesungguhnya aku mendengar sesuatu dan ingin 
meneliti kebenarannya). 


Ibnu Baththal berkata, “Kesimpulannya, meneliti kebenaran 
berita dari satu orang dilakukan karena bisa terjadi kealpaan atau 
lainnya. Umar telah menerima pula berita dari seorang pria adil 
sehubungan dengan warisan istri dari diyat (denda pembunuhan) 
suaminya, mengambil jizyah (upeti) dari orang-orang Yahudi, dan 
selain itu. Namun, dia terkadang meneliti kembali jika ada indikasi 
yang mengharuskannya.” 


Ibnu Abdil Barr berkata, “Mungkin juga orang-orang yang 
baru masuk Islam ikut hadir sehingga dia khawatir bila di antara 
mereka ada yang membuat-buat hadits atas nama Rasulullah SAW, 
baik dalam konteks positif maupun negatif. Oleh karena itu, Umar 
ingin mengajari mereka bahwa siapa yang melakukan hal-hal itu, 
maka dia diingkari.” 

Sebagian mengklaim bahwa Umar tidak mengenal Abu Musa. 
Oleh karena itu, Ibnu Abdil Barr berkata, “Ini adalah perkataan yang 
keluar tanpa pertimbangan dari orang yang mengucapkannya, karena 
kedudukan Abu Musa di sisi Umar sangat masyhur.” 


FATHUL BAARI — 101 





Ibnu Al Arabi berkata, “Terjadi perbedaan pendapat hingga 
mencapi sepuluh pendapat dalam memahami sikap Umar yang 
meminta bukti dari Abu Musa.” 


Dia menyebutkan pendapat-pendapat itu satu persatu, tetapi 
umumnya Saling berkaitan satu sama lain. Ia tidak lebih dari apa yang 
sudah saya paparkan sebelumnya. 


Hadits marfu' di tempat ini dijadikan sebagai dalil yang 
menjelaskan bahwa meminta izin itu tidak boleh lebih dari tiga kali. 
Ibnu Al Arabi berkata, “Kebanyakan ulama berpendapat seperti itu, 
dan sebagian mereka berkata, “Jika tidak didengar, maka boleh 
melakukannya lebih dari tiga kali.” 

Sahnun meriwayatkan dari Ibnu Wahab, dari Malik, dia 
berkata, “Saya tidak suka meminta izin lebih dari tiga kali, kecuali 
diketahui bahwa permintaan izinnya belum didengar.” 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, inilah pendapat paling shahih 
dalam madzhab Asy-Syaffi'i. 

Ibnu Abdil Barr berkata, “Diperbolehkan secara mutlak 
meminta izin lebih dari tiga kali. Hal itu berdasarkan perintah untuk 
kembali setelah melakukannya tiga kali adalah dalam konteks mubah 
dan keringanan bagi yang minta izin. Barangsiapa minta izin lebih 
dari tiga kali, maka tidak dilarang.” 

Dia juga berkata, “Permintaan izin adalah mengatakan, “As- 
salaam alaikum, apakah aku boleh masuk'?” Demikian yang dia 
katakan. Namun, tidak ada ketentuan menggunakan kalimat tersebut. 
Ibnu Al Arabi menyebutkan bahwa jika menggunakan kata “izin”, 
maka tidak diulangi, dan jika menggunakan kata yang lain maka boleh 
diulangi. Dia berkata, “Namun pendapat paling benar adalah tidak 
diulangi.” 

Pada pembahasan sebelumnya telah disebutkan nukilan Al 
Maziri tentang hal itu. Imam Bukhari menyebutkan dalam kitab A/ 


102 — FATHUL BAARI 


| 





Adab Al Mufrad dari Abu Al Aliyah, dia berkata, “Aku datang kepada 
Abu Sa'id seraya mengucapkan salam, tetapi tidak diizinkan. 
Kemudian aku memberi salam dan tidak diizinkan. Aku pun menjauh 
ke satu tempat, lalu seseorang keluar dan berkata, “Masuklah”. Aku 
kemudian masuk dan Abu Sa'id berkata kepadaku, “Ketahuilah, 
sekiranya engkau melebihkan —maksudnya, dari tiga kali— maka 
kamu tidak diizinkan.” 

Terjadi perbedaan tentang hikmah pembatasan salam tiga kali. 
Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari perkataan Ali bin Abi Thalib, 
“Pertama adalah untuk pemberitahuan, kedua adalah untuk negosiasi, 
dan ketiga adalah untuk memutuskan diberi izin atau tidak.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, disimpulkan dari perbuatan Abu 
Musa —dimana pertama dia menyebutkan nama, kedua menyebutkan 
nama panggilan, dan ketiga nasabnya— bahwa yang pertama adalah 
pokok, kedua jika mungkin terjadi kesamaran bagi yang dimintai izin, 
dan ketiga jika ada dugaan kuat orang itu telah mengetahuinya.” 


Ibnu Abdil Barr berkata, “Sebagian ulama berpendapat bahwa 
dasar tiga kali minta izin adalah firman Allah dalam surah An-Nuur 


ayat 58, gbi Al Gd Gia (ata LK Gia Kg Ya Saad 


Ie 5 Sa (Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak- 


budak flelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang 
belum baligh di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali 
(dalam satu hari)).” 


Dia juga berkata, “Tetapi ini tidak masyhur berkenaan dengan 
ayat tersebut. Hanya saja mayoritas ahli tafsir sepakat mengatakan 
yang dimaksud tiga kali pada ayat itu adalah tiga waktu.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari 
Mugatil bin Hibban, dia berkata, «4 state Sifat) JUS Ya Ver) of Gak 
HAL AI Oya U selalu LG ch Ha OjEN LAI Jand Mb Wo 
TB H3 PAP SPd Mah SIG Gerin Wi ole Jend dia 


FATHUL BAARI — 103 





(Telah sampai kepada kami bahwa seorang laki-laki Anshar dan 
istrinya Asma” binti Martsad membuat suatu jamuan makanan. 
Orang-orang pun masuk tanpa izin. Asma" lalu berkata, “Wahai 
Rasulullah, alangkah buruknya hal ini. Sungguh hamba sahaya 
seseorang masuk tanpa izin kepadanya saat dia bersama istrinya 
dalam satu kain', maka turunlah ayat tersebut). 


Abu Daud dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dengan sanad 
yang kuat dari hadits Ibnu Abbas, bahwa dia pernah ditanya tentang 
meminta izin dalam tiga aurat (waktu-waktu yang biasanya digunakan 
untuk menyendiri dan aurat banyak terbuka) tersebut, maka dia 
berkata, “Sesungguhnya Allah sangat tertutup dan menyukai 
perbuatan menutup diri. Manusia saat itu tidak memiliki penutup di 
pintu-pintu mereka. Terkadang seseorang didatangi secara tiba-tiba 
oleh pelayannya atau anaknya sementara dia bersama istrinya. Oleh 
karena itu, mereka diperintahkan untuk meminta izin pada tiga waktu 
yang dianggap aurat tersebut. Lalu Allah melapangkan rezeki dan 
mereka membuat penutup dan tirai, maka orang-orang pun 
menganggap Allah telah mencukupi mereka dengan hal itu dari apa 
yang diperintahkan-Nya.” 


Dinukil pula melalui jalur yang shahih dari Ibnu Abbas, dia 
berkata, “Kebanyakan manusia tidak mengamalkannya. Namun, aku 
memerintahkan pelayan perempuanku agar minta izin masuk 
kepadaku.” 


Pelajaran yang dapat diambil 

1, Apabila pemilik rumah mendengar ada orang yang meminta 
izin untuk masuk baik satu kali, dua kali, maupun tiga kali, 
maka dia boleh tidak memberinya izin, selama dia disibukkan 
oleh urusan agama atau dunia. 


2) Orang yang memiliki ilmu bisa saja tidak mengetahui beberapa 
ilmu yang diketahui orang yang lebih rendah darinya. 


104 — FATHUL BAARI 


Ibnu Baththal berkata, “Bila hal seperti itu terjadi pada diri 
Umar, lalu bagaimana lagi dengan orang-orang selainnya?” 


3. Barangsiapa yakin akan bebasnya seseorang dari hal-hal yang 
dikhawatirkannya dan dia tidak akan tertimpa perkara yang 
tidak disukai, maka boleh dipakai bercanda meski belum 
diberitahukan kepadanya tentang perkara yang 
menenangkannya. Namun, syaratnya tidak boleh terlalu lama 
dalam bercanda agar tidak menjadi sebab memperlama 
gangguan terhadap seorang muslim, seperti yang dilakukan 
kaum Anshar terhadap Abu Musa RA. Sedangkan 
pengingkaran Abu Sa'id terhadap mereka, dipahami bahwa dia 
memilih yang lebih utama, yaitu segera menghilangkan apa 
yang menimpanya. 


14. Apabila Seseorang Dipanggil diundang, lalu Dia Datang, 
Apakah Dia harus Meminta Izin? 


Ke Jo PA dan 16336 18 Laka JL, 
ASP 1G Ah 


Sa'id berkata dari Oatadah, dari Abu Rafi', dari Abu Hurairah, 
dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Itu adalah izinnya.” 


:JG un Ni Pang Maa aa 
U: Megan panen 


FATHUL BAARI — 105 








- 


GBB Gareu AB HE LI HE ala Jl GI Ca 
IS aa Ot EU 


6246. Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Umar bin Dzarr 
menceritakan kepada kami, Muhammad bini Mugatil menceritakan 
kepadaku, Abdullah mengabarkan kepada kami, Umar bin Dzarr 
mengabarkan kepada kami, Mujahid mengabarkan kepada kami dari 
Abu Hurairah RA, dia berkata, “Aku masuk bersama Rasulullah SAW 
dan beliau mendapati susu dalam gelas. Beliau lalu bersabda, “Wahai 
Abu Hirr, pergilah temui ahli shuffah dan panggillah mereka untuk 
menemuiku'”” Dia berkata, “Aku kemudian mendatangi mereka dan 
memanggil mereka. Mereka pun datang dan meminta izin, lalu 
diizinkan dan mereka pun masuk.” 


Keterangan Hadits: 


(Apabila seseorang dipanggil diundang lalu datang apakah 
dia harus minta izin?). Maksudnya, atau cukup undangan tersebut 
sebagai izinnya? 

Ae ra 2 Leosg” Kon 2 Kon Laka mo “ae 

ag Abe AI elo II PRA AP Aha PBB LP Lau IV) 
H3! H : JB (Dan Sa'id berkata dari Gatadah, dari Abu Rafi', dari Abu 
Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Ia adalah izinnya”). 
Demikian redaksi yang diriwayatkan mayoritas ulama. Sementara 
dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, “Syu'bah berkata.” Namun 
versi pertama lebih akurat. Imam Bukhari meriwayatkannya dalam 
kitab Al Adab Al Mufrad dan Abu Daud melalui jalur Abdul A'la bin 
Abdul Ala, dari Sa'id bin Abi Arubah. Al Baihagi juga meriwayatkan 
dari jalur Abdul Wahab bin Atha', dari Ibnu Abi Arubah. 

Adapun redaksi riwayat Imam Bukhari adalah, Sa t 1S 
23 ad dai FP) KE (Apabila salah seorang kamu dipanggil, lalu 


106 — FATHUL BAARI 








datang bersama utusan, maka itu adalah izinnya). Sedangkan redaksi 
Abu Daud sama sepertinya disertai tambahan, sbb (3! (kepada jamuan 


makanan). 


Abu Daud berkata, “Oatadah tidak pernah mendengar dari Abu 
Rafi.” 

Demikian dalam Al-Lu'lu'i dari Abu Daud. Adapun 
redaksinya dalam riwayat Abu Al Hasan bin Al Abd, “Disebutkan 
bahwa Oatadah tidak pernah mendengar sesuatu dari Abu Rafi.” 
Begitu yang dia katakan. Namun, terbukti dia pernah mendengar 
darinya dalam hadits yang akan disebutkan dalam Shahih Bukhari 
pada pembahasan tentang tauhid, dari riwayat Sulaiman At-Taimi, 
dari Oatadah, bahwa Abu Rafi” menceritakan kepadanya. Disamping 
itu, hadits ini memiliki hadits penguat yang diriwayatkan Imam 
Bukhari dalam kitab 4! Adab Al Mufrad dari Muhammad bin Sirin, 
dari Abu Hurairah dengan redaksi, #8 HJ! Sd EP d 3 (Utusan 
seseorang kepada seseorang merupakan izinnya). Dia meriwayatkan 
pula hadits penguat lainnya dengan sanad yang mauguf dari Ibnu 
Mas'ud, dia berkata, H5 8 S | (apabila seseorang 
diundang, maka itu adalah izinnya). Ibnu Abi Syaibah 
meriwayatkannya dengan sanad yang marjfu '. 


Al Mundziri berpegang dengan perkataan Abu Daud, maka dia 
berkata, “Imam Bukhari meriwayatkannya secara mu'allag karena 


2 3 »7 


statusnya mungathi '. 


Sekiranya hadits ini mungathi” dalam pandangannya, maka 
akan disebutkan dalam bentuk mu'allag dan menggunakan redaksi 
yang menunjukkan bahwa riwayat tersebut lemah seperti yang biasa 
dia lakukan. Dia biasa menggunakan redaksi tegas yang menunjukkan 
ke-shahih-an riwayat apabila sanad-nya shahih dari periwayat dalam 
nwayat mu'allag, seperti pada pembahasan tentang zakat, “Thawus 
berkata: Mu'adz berkata”, lalu dia menyebutkan atsar, padahal 


FATHUL BAARI — 107 


Thawus tidak pernah bertemu Mu'adz. Demikian pula jika periwayat 
setelah orang yang disebutkannya tidak masuk kriterianya, seperti 
pada pembahasan tentang bersuci, dia berkata, “Bahz bin Hakim 
berkata: Dari bapaknya, dari kakeknya.” Apabila riwayat disampaikan 
dari orang yang tidak sesuai kriterianya, maka digunakanlah kata yang 
menunjukkan kelemahan, seperti yang dia lakukan pada pembahasan 
tentang nikah, “Disebutkan dari Muawiyah bin Haidah”, lalu dikutip 
hadits secara lengkap. 


Muawiyah adalah kakeknya Bahz bin Hakim, seperti telah 
saya terangkan. 


Imam Bukhari menyebutkan penggalan hadits Mujahid dari 
Abu Hurairah, dia berkata, “Aku masuk bersama Rasulullah SAW dan 
beliau mendapati susu dalam gelas. Beliau lalu bersabda, “Wahai Abu 
Hirr, temuilah ahli shuffah dan ajaklah mereka untuk menemuiku'” 
Dia berkata, “Aku kemudian datang dan memanggil mereka hingga 
mereka pun datang lalu mereka meminta izin dan diizinkan. Setelah 
itu mereka masuk.” Imam Bukahri hanya menyebutkan bagian ini, 
karena itu yang dia butuhkan di tempat ini. Dia mengutipnya pada 
pembahasan tentang pembebasan budak dengan lengkap seperti yang 
akan disebutkan. Secara zhahir, ia bertentangan dengan hadits 
pertama, sehingga tidak bisa menyatakan hukumnya secara tegas. 


Al Muhallab dan yang lain telah berusaha mengompromikan 
hadits tersebut dengan cara memahaminya dalam keadaan yang 
berbeda. Apabila jarak waktu antara undangan dan kedatangannya itu 
lama, maka perlu meminta izin. Demikian pula jika waktunya tidak 
lama, tetapi orang yang dipanggil berada di tempat yang perlu 
meminta izin menurut kebiasaan. Jika tidak demikian, maka tidak 
perlu meminta izin. 


Ibnu At-Tin berkata, “Barangkali yang pertama adalah untuk 
orang yang tidak memiliki perkara yang perlu dimintai izin. 
Sedangkan yang kedua adalah untuk kondisi yang berbeda. Adapun 


108 — FATHUL BAARI 








minta izin untuk setiap keadaan merupakan sikap yang lebih hati- 
hati.” 


Ulama lain berkata, “Apabila orang yang dipanggil itu hadir 
bersama utusan, maka cukup dengan permintaan izin utusan itu, atau 
cukup dengan meminta izin untuk bertemu. Namun, jika dia datang 
lebih akhir daripada sang utusan, maka perlu meminta izin.” 

Inilah cara penggabungan yang dilakukan Ath-Thahawi. Dia 
berdalil dengan kalimat dalam hadits kedua, “Mereka datang dan 
meminta izin.” Hal ini menunjukkan bahwa Abu Hurairah tidak datang 
bersama mereka, karena jika dia datang bersama-sama, maka akan 
dikatakan, “Kami datang”. 


15. Mengucapkan Salam kepada Anak Kecil 


Bg 0. 


To G2 s0. A - - - o o- Par Co. 
BEE Cop) IL oi SP AE ab GP 
Le ea Td or- tan 3 5 a " £ : ae (3 an La .1 3 
Alah eka SAE AI Calo ai OS 1JE) (HeE peluh Vleg 
6247. Dari Sayyar, dari Tsabit Al Bunani, dari Anas bin Malik 


RA, bahwa dia pernah melewati anak-anak dan mengucapkan salam 
kepada mereka seraya berkata, “Nabi SAW biasa melakukannya.” 


Keterangan Hadits: 


Kata “bab” tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Hal ini 
menunjukkan bahwa Imam Bukhari seakan-akan membuat judul bab 
ini untuk membantah mereka yang berpendapat bahwa memberi salam 
kepada anak kecil itu tidak disyariatkan, karena menjawab salam 
adalah wajib dan anak kecil bukan termasuk orang yang terkena 
kewajiban. 


FATHUL BAARI — 109 


Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Asy'ats, dia berkata, “Al 
Hasan berpendapat untuk tidak mengucapkan salam kepada anak 
kecil.” Sementara dari Ibnu Sirin disebutkan bahwa dia mengucapkan 
salam kepada anak kecil, tetapi tidak memperdengarkannya kepada 
mereka. 


Je $ (Dari Sayyar) Sayyar yang dimaksud adalah Abu Al 
Hakam yang masyhur dengan namanya serta nama panggilannya. 
Pada umumnya disebutkan seperti ini dari Sayyar Abu Al Hakam. Dia 
adalah Anazi Wasithi yang termasuk tingkatan Al A'masy. Dia 
meninggal lebih dulu satu tahun atau lebih daripada gurunya Tsabit Al 


Bunani. Dalam kitab Shahihain hanya hadits ini yang diriwayatkan 
dari Tsabit. 


Al Bazzar berkata, “Sayyar tidak mengutip dengan sanad yang 
bersambung dari Tsabit dan selainnya.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat Syu'bah yang berasal 
darinya termasuk riwayat orang-orang yang setingkat. Syu'bah sendiri 
telah meriwayatkan langsung sejumlah hadits dari Tsabit. Namun 
terkesan seakan-akan Syu'bah tidak mendengar hadits ini langsung 
dari Tsabit sehingga butuh perantara antara keduanya. Syu'bah 
meriwayatkan pula dari periwayat lain yang bernama Sayyar —yaitu 
Ibnu Salamah Abu Al Minhal— tetapi bukan dia yang dimaksudkan di 
tempat ini. Namun, kami belum menemukan riwayatnya dari Tsabit. 


An-Nasa'i meriwayatkan hadits dalam bab dari Ja'far bin 
Sulaiman dari Tsabit dengan redaksi yang lebih lengkap, yaitu, vS 
. at TN PN MAN TPA - ON BR IOI semen ata AN Mn 9 Sian 
(ea) AP many ilang JP pekan SARI 33 ig Al ko Al dya) 
“& 463 (Rasulullah SAW biasa mengunjungi kaum Anshar dan 


mengucapkan salam kepada anak-anak mereka serta mengusap 
kepala-kepala mereka dan mendoakan mereka). Hal ini menunjukkan 
bahwa perbuatan tersebut berulang kali beliau lakukan. Berbeda 
dengan redaksi dalam bab di atas, ee An Ole 3 “p (Beliau SAW 


110 — FATHUL BAARI 








melewati anak-anak lalu mengucapkan salam kepada mereka). Ini 
menunjukkan bahwa beliau tidak melakukannya berulang kali. Selain 
itu, saya belum menemukan tentang nama anak-anak yang dimaksud. 


Imam Muslim, An-Nasa'i, dan Abu Daud meriwayatkannya 
dari Sulaiman bin Al Mughirah dari Tsabit dengan kata Ot sebagai 


ganti kata Use. Sementara Ibnu As-Sunni dan Abu Nu'aim dalam 
kitab Amal Yaum wa Al-Lailah menyebutkan dari Utsman bin Mathar, 
dari Tsabit dengan redaksi, Ox Y #SWE #XJl :JW (Beliau kemudian 
bersabda “As-salam alaikum, wahai anak-anak”), tetapi Utsman bin 
Mathar adalah periwayat yang lemah. 


Abu Daud meriwayatkan melalui jalur Humaid dari Anas 
dengan redaksi, bud Oli d PMS Up peka ae di at 3 II 
zu 2 Pagi “ule (Nabi SAW sampai kepada kami dan aku berada 
bersama beberapa orang anak, maka beliau mengucapkan salam 
kepada kami, lalu beliau mengutusku membawa surat). Dalam bab 
menjaga rahasia dan juga dikutip Imam Bukhari dalam kitab Al Adab 
41 Mufrad sama seperti di atas dengan redaksi, Hita Aa aa Kg 


 & ji ai d Aa db d sah (sementara kami 
adalah anak-anak, lalu beliau mengucapkan salam kepada kami, dan 
beliau mengutusku untuk suatu keperluan, lalu beliau duduk di jalan 
menungguku hingga aku kembali). 


Ibnu Baththal berkata, “Mengucapkan salam kepada anak-anak 
merupakan bentuk latihan bagi mereka agar terbiasa melakukan adab- 
adab syariat. Hal ini juga bisa menghilangkan sifat angkuh dari orang- 
orang yang lebih tua dan menjadikan mereka lebih tawadhu' serta 
zmah-lembut.” 


Abu Sa'id Al Mutawalli berkata dalam kitab At-Tatimmah, 
“Barangsiapa mengucapkan salam kepada anak kecil, maka dia tidak 
wajib menjawab, karena anak kecil tidak dibebani kewajiban. Namun, 


FATHUL BAARI — 111 


wajib bagi wali anak itu memerintahkan si anak untuk menjawab 
salam agar terbiasa melakukannya. Jika seseorang mengucapkan 
salam kepada sekelompok orang yang ada anak kecilnya, lalu yang 
menjawab salam hanya anak kecil tersebut, maka jawaban ini tidak 
menggugurkan kewajiban mereka untuk menjawab salam.” 

Pernyataan seperti ini dikemukakan juga oleh gurunya (Al 
Oadhi Husain) namun dibantah oleh Al Mustazhhari. 

An-Nawawi berkata, “Pendapat yang paling shahih adalah 
bahwa jawaban salam anak kecil itu tidak mencukupi. Sekiranya anak 


kecil lebih dahulu mengucapkan salam, maka bagi orang yang baligh 
wajib menjawab salamnya.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, dikecualikan dari salam kepada 
anak kecil, apabila anak itu sangat tampan sehingga dikhawatirkan 
memberikan salam kepadanya dapat menimbulkan fitnah. Dalam 
kondisi seperti itu, salam tidak disyariatkan terutama bila dia 
mendekati masa baligh.” 


16. Laki-laki Mengucapkan Salam kepada Perempuan dan 
Perempuan Mengucapkan Salam kepada Laki-laki 


Ju sal darat Nusa 
PA sa Ne el 
& 


3 & 2 Jas Ja dye | Ca 3216 “aa Si TAN 
ale Audy Wal Kd eh Is Lab 3 age 
TA AI SAY Jas GG ol up AS al TN 


6248. Abdullah bin Maslamah menceritakan kepada kami, 
Ibnu Abi Hazim menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Sahal, 


112 — FATHUL BAARI 





dia berkata, “Kami bergembira pada hari Jum'at. Aku berkata kepada 
Sahal, “Kenapa?” Dia berkata, “Ada orang tua di antara kami 
mengirim ke Budha'ah —kebun kurma di Madinah— lalu mengambil 
akar silg (sejenis ubi untuk sayuran) dan meletakkannya di periuk, lalu 
menghaluskan biji-bijian gandum. Apabila kami selesai shalat Jum'at, 
maka kami kembali dan mengucapkan salam kepadanya, maka dia 
menghidangkannya kepada kami dan kami bergembira dengannya. 
Tidaklah kami istirahat siang dan tidak pula makan siang, kecuali 
setelah shalat Jum'at.” 


ala AA ya OR X5 oa jan LI Eh 
WK Igh JEE HR AN ph C6 5 AL Aj 
Say ta 13 SU ge 3 Ju Kim cats G1 ala 
SEA So DI UP PL Ep S5, UI 


"ah 

Ia 8 08 2 Lada LA Sala Meh Ting 

SE 3 SAN 9g Ola, J3 J8 "ea du 

6249. Ibnu Mugatil menceritakan kepada kami, Abdullah 

mengabarkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami dari 

Az-Zuhri, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Aisyah RA, dia 

berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Wahai Aisyah, ini Jibril 

mengucapkan salam kepadamu'.” Dia berkata, “Aku berkata, “Wa 

alaihissalaam warahmatullaah (salam dan rahmat Allah atasnya), 

Engkau melihat apa yang kami tidak lihat”.” Maksudnya adalah 
Rasulullah SAW. 


Riwayat ini diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan oleh 
Sywu'aib. 


FATHUL BAARI — 113 





Yunus dan An-Nu'man berkata dari Az-Zukhri, “Wa 
barakaatuhu (dan keberkahan-Nya).” 


Keterangan Hadits: 

Dengan judul bab ini, Imam Bukhari mengisyaratkan bantahan 
terhadap riwayat Abdurrazzag dari Ma'mar, dari Yahya bin Abi 
Katsir, “Telah sampai berita kepadaku bahwa laki-laki tidak disukai 
mengucapkan salam kepada kaum perempuan dan perempuan tidak 
disukai mengucapkan salam kepada laki-laki.” Namun, hadits ini 
mungathi' (sanadnya terputus) atau mu'dhal (dua periwayat terputus 
secara berurut dalam sanadnya). Adapun maksud dibolehkannya 
mengucapkan salam di sini adalah ketika aman dari fitnah. 


Imam Bukhari juga menyebutkan dua hadits yang disimpulkan 
darinya tentang bolehnya laki-laki mengucapkan salam kepada 
perempuan, dan sebaliknya. Masalah ini telah disebutkan dalam satu 
hadits, tetapi tidak sesuai dengan kriteria Imam Bukhari. Oleh karena 
itu, dia hanya membatasi dengan riwayat yang sesuai dengan 
kriterianya. Namun, ia memiliki hadits penguat dari hadits Jabir yang 
diriwayatkan Imam Ahmad. 


Al Hulaimi berkata, “Nabi SAW terpelihara dari fitnah. 
Barangsiapa yakin dirinya selamat dari fitnah, maka boleh 
mengucapkan salam. Sedangkan yang tidak yakin, maka lebih baik 
diam.” 

Abu Nu'aim meriwayatkan dalam kitab Amal Yaum wa Al- 
Lailah dari hadits Watsilah secara marfu', Ab Yg 31 Je JJ! eka 
Je Pn Aa (Laki-laki mengucapkan salam kepada perempuan dan 
perempuan tidak mengucapkan salam kepada laki-laki). Sanad hadits 
ini lemah. Selain itu, diriwayatkan dari hadits Amr bin Huraits redaksi 
hadits yang sama, tetapi hanya sampai kepadanya dan sanad-nya 
jayyid. 


114 — FATHUL BAARI 








Diriwayatkan dalam Shahih Muslim dari hadits Ummu Hani', 
aa Ji p (IN Pata & cake AD Tel (Aku datang kepada 


Nabi SAW ketika sedang mandi, maka aku mengucapkan salam 
kepada beliau). 


Selanjutnya Imam Bukhari menyebutkan dua hadits. Hadits 
pertama adalah hadits Sahal tentang orang tua yang menyiapkan 
hidangan setelah shalat Jum'at. 

Uu s 0! (Ibnu Abi Hazim). Ibnu Hazim yang dimaksud 
adalah Abdul Aziz. Nama Abu Hazim adalah Salamah bin Dinar. 

Inand! ?2 ag & (Kami biasa bergembira pada hari Jum'at). 
Dalan riwayat Al Kasymihani disebutkan #4. Sudah disebutkan dalam 


pembahasan tentang : bg at dari jalur lain dari Abu Hazim dengan 
redaksi, Inamdl Ir 5 & (Kami mengharapkan hari Jum'at). Lalu 


disebutkan sebab hadits, kemudian dia berkata di bagian akhir, - sis & 
Wu (Kami bergembira karena hal itu). 


t3 Std 3 (Aku berkata kepada Sahal, “Kenapa?”). Orang 
yang berkata di sini adalah Abu Hazim, periwayat hadits ini. 
Sedangkan yang menjawab adalah Sahal. 

Tee U LIS (Ada seorang tua di antara kami). Pada 
pembahasan tentang Jum'at disebutkan dengan kata, sial (seorang 
perempuan). Namun, saya belum menemukan keterangan tentang 
zamanya. 

alang Kas dl isa "3 (Mengirim ke Budha'ah). Kata budhaa'ah ada 
yang Mn oren dengan huruf ba' yang diberi tanda kasrah 
'Iedhaa 'ah). Ada juga yang meriwayatkannya dengan huruf shad. 

TV N Jas saku Kari Je (Ibnu Maslamah berkata, “Pohon 
| Imrma di Madinah”). Orang yang berkata di sini adalah Abdullah bin 


FATHUL BAARI — 115 





Maslamah (guru Imam Bukhari pada riwayat ini, yaitu Al Oa”nabi). 
Kata budhaa 'ah ditafsirkan dengan pohon kurma di Madinah. Yang 
dimaksud dengan pohon kurma di sini adalah kebun. Oleh karena itu, 
dibawakan silg (sejenis ubi untuk sayuran) dari kebun itu. Pada 
pembahasan tentang Jum'at telah disebutkan bahwa ia adalah ladang 
pertanian milik perempuan tersebut. Sedangkan yang lain menafsirkan 
bahwa ia adalah tempat tinggal bani Sa'idah. Di sana terdapat sumur 
yang terkenal dan terdapat pula harta di antara harta-harta kota 
Madinah. Hal serupa dikatakan juga oleh Iyadh. Sedangkan maksud 
“harta” di sini adalah kebun. 


Al Ismaili berkata, “Pada hadits ini terdapat penjelasan bahwa 
sumur budha'ah adalah sumur di dalam kebun.” 


Ini menunjukkan perkataan Abu Sa'id dalam haditsnya - yang 
diriwayatkan para penulis kitab As-Sunan— bahwa kain—kain 
pembalut haid dan selainnya telah dilemparkan ke dalam sumur itu. 
Pada awalnya kain-kain tersebut dilemparkan dalam kebun, lalu 
dibawa air hujan ke dalam sumur. 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, Abu Daud menyebutkan dalam 
kitab As-Sunan bahwa dia melihat sumur budha'ah dan tanamannya 
serta melihat airnya. Dia memaparkan semua itu dalam pembahasan 
tentang bersuci dalam kitab Sunan-nya. Ath-Thahawi mengklaim 
bahwa air di tempat itu mengalir. Hal ini dia kutip dari Al Wagidi. 

»8 & (Dalam periuk). Dalam riwayat Al Kasymihani 
disebutkan, ai & 


'SSi, (Dan menghaluskan). Maksudnya, menumbuknya 
hingga halus seperti yang telah disebutkan pada pembahasan tentang 
Jum'at. 


Al Khaththabi berkata, “Kata karkarah artinya menumbuk dan 
menghaluskan. Asalnya adalah al karr. Harakat tasydid menunjukkan 
berulang-ulangnya aktivitas kayu penumbuk ketika menumbuk. 


116 — FATHUL BAARI 





Terkadang pula kata karkarah diartikan suara seperti gemerincing. 
Kata karkarah juga bermakna kerasnya suara tertawa hingga terkesan 
jelek. 


me Up DO (Biji-bijian dari gandum). Pada pembahasan 
tentang Jum'at dijelaskan bahwa ia adalah segenggam gandum. 

Jiwa 4 (Ibnu Mugatil) Ibnu Mugatil yang dimaksud adalah 
Muhammad dan Abdullah adalah Ibnu Al Mubarak. 

Att sala KA Jis Ula Lie G (Wahai Aisyah, ini Jibril 
membacakan salam kepadamu). Hal ini sudah dijelaskan pada 
pembahasan tentang Managib (keutamaan-keutamaan). Ibnu At-Tin 
menyebutkan bahwa Ad-Dawudi menanggapinya seraya berkata, 


“Para malaikat tidak disebutkan sebagai laki-laki. Hanya saja Allah 
menyebutkan mereka dalam bentuk mudzakkar (jenis laki-laki).” 


Untuk menjawab hal ini, sesungguhnya Jibril biasa datang 
kepada Nabi SAW dalam wujud laki-laki, seperti yang sudah 
dipaparkan pada pembahasan tentang awal mula turunnya wahyu. 


Ibnu Baththal berkata dari Al Muhallab, “Salam dari laki-laki 
terhadap perempuan dan perempuan terhadap laki-laki diperbolehkan 
jika aman dari fitnah.” 


Ulama madzhab Maliki membedakan antara perempuan yang 
masih muda dan perempuan yang sudah tua, sebagai upaya menutup 
pintu kerusakan. Namun Rabi'ah tidak memperbolehkan hal itu secara 
mutlak. Menurut ulama Kufah, perempuan tidak disyariatkan memulai 
salam kepada kaum laki-laki, karena perempuan tidak diizinkan 
adzan, gamat, dan mengeraskan bacaan shalat. 


Mereka juga berpendapat, bahwa mereka yang dianggap 
mahram dikecualikan dari larangan itu. Perempuan boleh 
mengucapkan salam kepada laki-laki yang menjadi mahramnya. 


FATHUL BAARI — 117 








Al Muhallab berkata, “Hujjah Imam Malik adalah hadits Sahal 
dalam bab ini. Sesungguhnya kaum laki-laki yang mengunjungi 
perempuan itu dan diberi makan olehnya, bukan termasuk 
mahramnya.” 


Al Mutawalli berkata, “Jika seorang laki-laki memiliki istri, 
atau perempuan mahram, atau perempuan budak, maka hukumnya 
sama seperti hukum salam laki-laki kepada laki-laki lain. Sedangkan 
jika perempuan itu bukan mahramnya, maka perlu diperhatikan, jika 
dia cantik dan dikhawatirkan menimbulkan fitnah, maka tidak 
disyariatkan memulai salam kepadanya dan tidak pula menjawabnya. 
Seandainya salah satunya memulai salam, maka yang lainnya tidak 
disukai menjawabnya. Jika perempuan itu sudah tua dan tidak 
menimbulkan fitnah, maka diperbolehkan.” 


Kesimpulan perbedaan pendapat ini dengan pendapat madzhab 
Maliki adalah penjelasan tentang perempuan yang masih muda apakah 
cantik atau tidak, karena kecantikan merupakan sumber fitnah. 
Apabila dalam suatu majlis ada laki-laki dan perempuan, maka 
diperbolehkan mengucapkan salam kepada mereka semua jika 
dianggap aman dan tidak menimbulkan fitnah. 

3S 33 Tn) » ORI “dy deh saka IG (Riwayat ini 
dinukil juga oleh Syu'aib. Yunus dan An-Nu'man berkata dari Az- 
Zuhri, “Dan keberkahan-Nya”). Mengenai riwayat Syu'aib telah 
diriwayatkan dengan sanad yang maushul oleh Imam Bukhari pada 
pembahasan tentang kelembutan hati. Sedangkan tambahan dari 
Yunus —yakni Ibnu Yazid— sudah dipaparkan sebelumnya dalam 
hadits secara maushul pada pembahasan tentang keutamaan. 
Sedangkan riwayat An-Nu'man —yakni Ibnu Rusyd— telah dinukil 
dengan sanad yang maushul oleh Ath-Thabarani dalam kitab Al 
Mu'jam Al Kabir dan kami menemukannya dengan sanad yang 
ringkas dalam Juz u Hilal Al Haffar. 


118 — FATHUL BAARI 





Al Ismaili berkata, “Kami meriwayatkan kepadanya dari hadits 
Ibnu Mubarak dengan redaksi, Fi “ya (dan keberkahan-Nya).” Dia 
menukilnya dari Abu Ibrahim Al Bunani dan dari Hibban bin Musa, 
keduanya meriwayatkannya dari Ibnu Al Mubarak. Demikian juga 
yang dikatakan Ugail dan Ubaidillah bin Abu Ziyad dari Az-Zuhri. 


17. Apabila Ditanya “Siapa?” Lalu Dijawab, “Aku.” 


tata "Ian as o- Z0 4 Ik ega e 
AE ai asa kab WAS MU X3 23 Alia IA Gas 


an ed Jo PA AP P2 (Ae taat Si 
JI. Hi Pe 213 Ha “IS ea 2. 3 gl Ie oa 13 
NG :g « Ani 

6250. Abu Al Walid Hisyam bin Abdul Malik menceritakan 
kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin 
Al Munkadir, dia berkata: Aku mendengar Jabir RA berkata, “Aku 
pernah datang menemui Nabi SAW untuk mengurusi utang ayahku. 
Lalu aku mengetuk pintu, maka beliau pun bertanya, “Siapa?” Aku 


jawab, “Aku”. Beliau berkata, “Aku, aku'. Seakan-akan beliau tidak 
menyukai jawaban itu.” 


Na 


”3 


Aa 


Keterangan Hadits: 

(Bab apabila ditanya “siapa?” lalu dijawab, “aku.”) 
Tampaknya, Imam Bukhari tidak memastikan hukumnya karena 
zadits ini tidak secara jelas menunjukkan bahwa ha itu makruh. 

“A HS 93 d alay 4 TEA Ie Pak. C3 (Aku datang 
| menemui Nabi SAW untuk mengurusi utang ayahku). Penjelasan 


FATHUL BAARI — 119 





tentang hal ini telah dipaparkan pada pembahasan tentang jual beli 
yang diriwayatkan dari jalur lainnya secara panjang lebar. 


Ie Ua5 


Tania (Lalu aku mengetuk). Demikian redaksi yang 


dicantumkan dalam riwayat mayoritas periwayat. Dalam riwayat Al 


3 01. 


Mustamli dan As-Sarkhasi disebutkan dengan redaksi, DAUN (Lalu 


aku mendorong). Dalam riwayat Al Isma'ili disebutkan dengan 


PAN dd 


redaksi, Dudi th pe (Lalu aku memukul pintu), ini menguatkan 
riwayat yang menggunakan redaksi, Kania (Lalu aku mengetuk). 
Dalam jalur periwayatan lainnya yang diriwayatkan Imam Muslim 
disebutkan, Aa Para Io ai Ie SISA (Aku meminta izin untuk 
menemui Nabi SAW). Dalam niwayat lainnya yang dinukil- - Imam 
Muslim disebutkan, Aj 4 ala an Io ik S5 (Aku memanggil Nabi 


SAW). 
Has 5 uya ui :2Ii3 (Aku kemudian menjawab, 
“Aku.” Beliau lalu berkata, “Aku, aku.” Seakan-akan beliau tidak 
menyukai Jawaban itu). Dalam riwayat Muslim disebutkan dengan 
redaksi, wf VI : Jk yah A “8 (Beliau pun keluar sambil mengatakan, 
“Aku, aku.”). sedangkan dalam riwayat lainnya disebutkan, 3 5 XS 
W$ (Tampaknya beliau tidak menyukai hal itu). Dalam riwayat Abu 
Daud Ath-Thayalisi di dalam Musnad-nya dari Syu'bah disebutkan 
dengan redaksi, W3 3 $ (Beliau tidak menyukai hal itu). 


Al Muhallab berkata, “Beliau tidak menyukai jawaban “aku”, 
karena jawaban ini tidak menerangkan, terkecuali bila orang yang 
minta izin itu sudah dikenali dari suaranya sehingga tidak sulit 
dibedakan dengan yang lainnya” 

Ada juga yang mengatakan, beliau tidak menyukai hal itu | 
karena Jabir tidak meminta izin dengan mengucapkan salam. 
Mengenai pendapat ini perlu ditinjau kembali mengingat redaksi ini 





120 — FATHUL BAARI 


tidak menyebutkan bahwa Jabir meminta izin masuk, tetapi dia hanya 
datang untuk menyelesai keperluannya, lalu dia mengetuk pintu agar 
Nabi SAW mengetahui kedatangannya. Karena itulah beliau keluar 
untuknya. 


Ad-Dawudi berkata, “Beliau tidak menyukai hal itu, karena 
Jabir tidak menjawab yang beliau tanyakan. Ketika dia mengetuk 
pintu, beliau sudah tahu bahwa di sana ada orang yang mengetuk, 
namun Jabir justru mengatakan, “Aku”. Hal itu seakan-akan 
memberitahukan beliau bahwa di sana ada seseorang yang mengetuk, 
sehingga jawabannya sama dengan mengetuk pintu.” 


Dia berkata, itu terjadi sebelum turunnya ayat tentang minta 
izin. 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, mengenai pendapat ini perlu 
ditinjau kembali, karena kisah ini tidak menafikan minta izin yang 
ditunjukkan oleh ayat. Kemungkinan Ad-Dawudi menganggap bahwa 
meminta izin dapat menggantikan mengetuk pintu, namun pendapat 
ini pun perlu diteliti, karena ada kalanya orang yang masuk tidak 
terdengar suaranya sehingga perlu mengetuk pintu agar suara ketukan 
itu terdengar (oleh penghuni rumah) sehingga ia mendekat atau keluar, 
setelah itu barulah dia bisa meminta izin (untuk masuk). Pendapat 
pertama sudah lebih dulu dikemukakan oleh Al Khaththabi, dia 
berkata, “Jawaban Jabir, “Aku”, tidak mengandung jawaban yang 
ditanyakan dan tidak memberikan informasi yang diperlukan. Padahal 
jawaban semestinya adalah, “Aku Jabir”, karena dalam jawaban ini 
ada pemberitahuan tentang nama yang beliau tanyakan.” 


Imam Bukhari menukil riwayat dalam kitab Al Adab Al 
Mufrad dan dinilai shahih oleh Al Hakim, dari hadits Buraidah, Pa) ot 


ap wi (Bahwa Nabi SAW pernah datang ke masjid saat Abu Musa 


1engah membaca. Lalu aku datang, maka beliau pun bertanya, “Siapa 


FATHUL BAARI — 121 








ini?” Aku menjawab, “Aku Buraidah.”). Telah dikemukakan juga 
z 03. . - A ” 5 s . 5 . 

hadits Ummu Hani', ggs Al Ui JA cakar ANE AI Ho TI II er (Aku 

mendatangi Nabi SAW, lalu aku berkata, “Aku Ummu Hani”) Hadits 


- ini telah disebutkan pada pembahasan tentang shalat Dhuha. 


An-Nawawi berkata, “Jika memang tidak ada sebutan 
pengenal kecuali dengan menyebutkan panggilannya, maka itu 
diperbolehkan. Diperbolehkan pula mengatakan, “Aku Syaikh Fulan', 
atau “Al Oari' Fulan”, atau “Al Oadhi Fulan”, jika tidak dapat 
dibedakan kecuali dengan mengatakan seperti itu.” 


Ibnu Al Jauzi menyebutkan, bahwa makruhnya mengatakan, 
“Aku” (dalam konteks ini), karena ungkapan ini mengandung 
kesombongan. Seakan-akan orang yang mengatakannya berkata, “Aku 
adalah orang yang tidak perlu menyebutkan nama dan nasabku.” 
Mughlathai menanggapi, bahwa hal ini tidak dialami oleh Jabir pada 
kasus seperti ini. Kemudian dijawab, bahwa jika memang demikian, 
maka tidak ada salahnya untuk memberitahunya agar tidak terbiasa. 


Ibnu Al Arabi berkata, “Hadits Jabir mengandung perintah 
mengetuk pintu. Namun, dalam hadits ini tidak ada keterangan apakah 
ketukan itu dengan menggunakan alat tertentu atau tidak.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, Imam Bukhari menukil riwayat 
dalam kitab Al Adab Al Mufrad dari hadits Anas RA, Ai dia) Largit of 
AL to cet Amber —Ie Ai Ie (Sesungguhnya pintu-pintu 
Rasulullah SAW biasa diketuk dengan kuku). Hadits ini diriwayatkan 
juga oleh Al Hakim di dalam kitab Ulum Al Hadits dari hadits Al 
Mughirah bin Syu'bah. Hadits ini dimaknai bahwa hal itu merupakan 
sikap santun mereka (para sahabat). Sikap ini adalah baik bagi yang 
tempatnya dekat dengan pintunya (yakni tempat diamnya penghuni 
rumah dekat dengan pintu rumahnya), sedangkan bagi yang jauh dari 
pintu sehingga kemungkinan suara ketukan dengan kuku tidak akan 


122 — FATHUL BAARI 





terdengar, maka sebaiknya mengetuk dengan yang lebih dari itu yang 
kira-kira dapat terdengar oleh penghuni rumah. 


Mereka melakukan itu untuk menghormati dan bersikap santun 
kepada beliau. 


18. Orang yang Menjawab dengan Mengucapkan, 
“Alaikassalaam.” 


II me y By. 2... 3 5 ore. Heni () yana” 
A9 R3 La 9 Xl dala Abe JB, 


Aisyah berkata, “Wa alaihissalaam wa rahmatullaahi wa 
barakaatuh.” (Yaitu ketika menjawab salam Jibril yang disampaikan 
oleh Nabi SAW). 


GE SI GT Je SA 35 slah alat Ie LA IU, 


Pd 





3 
IT NN 


.& nh) 







Nabi SAW bersabda, “Para malaikat menjawab (salam) Adam 
(dengan mengucapkan), 'Assalaamu alaika wa rahmatullaah'.” 


o eh oo o- 0 o- oi 0 o- 0 Bae 0 Pt 
CE IS UAS ai ep NE UAN ea 3 Ga 
2 P4 “ P3 Pj - 
Gan Tg sa Ta Pad Teo Ne Ld An 0 f e 0 
des Ea PEN BP MAPAN 0 Ot Jaga (ai oa aa 
9 20 - z . - Dana er Aa ra h7 2 3. - 2 “1 
eomma Ap 3 dl Mey le dl le AI Ja demi 
Pi 2... or hah “5 y an NP Tan GG ore Ha TB 3? "5 
3 


Pa Ba Ba NA 0 SNN Ba Be IE ia o at 9 2 roraa 
selad sler ai Uda sda Jb Jas er) (Hd Ela) 


FATHUL BAARI — 123 


sa”? 


U-33 au) Gd Ja 2 wb Jas Hu Lang SE » Jas 
Saka Sea Pk Br Bl JW “0 Is, Lb Pa "KI 3 S 
En ee Dar PN ea 
Ia PE GAS AP IG Ga S3 
ai 5 ea Saba PG oa Sab 
GS UG MN aki Tn door 

Be KT ata alas EL on BK 

NU Sya 2 NI Hata pl J8 

6251. Ishag bini Manshur menceritakan kepada kami, 
Ubaidullah bin Numair mengabarkan kepada kami, Ubaidullah 
menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Magburi, dari 
Abu Hurairah RA, bahwa seorang laki-laki masuk ke masjid, saat 
Rasulullah SAW sedang duduk di sudut masjid, lalu orang itu shalat, 
kemudian menghampiri (beliau) lalu mengucapkan salam kepada 
beliau, maka Rasulullah SAW menjawab, “Wa alaikassalaam. 
Kembalilah lalu shalatlah, karena sesungguhnya engkau belum 
shalat”. Lalu orang itu kembali kemudian shalat, lalu dia datang 
menghampiri (beliau lagi) lalu mengucapkan salam, maka beliau 
menjawab, “Wa alaikassalaam. Kembalilah lalu shalatlah, karena 
sesungguhnya engkau belum shalat'. Untuk kedua kali —atau 
setelahnya—, orang itu berkata, “Ajarilah aku wahai Rasulullah! 
Beliau pun bersabda, “Apabila engkau berdiri untuk shalat, maka 
sempurnakanlah wudhu, kemudian menghadaplah ke arah kiblat, lalu 
bertakbirlah. Kemudian bacalah apa yang terasa mudah olehmu dari 
Al Our'an, kemudian rukulah hingga engkau thuma 'ninah dalam 
ruku, lalu angkatlah (kepalamu) hingga engkau berdiri tegak. 
Kemudian sujudlah hingga engkau thuma 'ninah dalam sujud, lalu 


bangkitlah hingga engkau tegak thuma 'ninah dalam duduk. Kemudian 
sujudlah hingga engkau thuma 'ninah dalam sujud, lalu bangkitlah 


124 — FATHUL BAARI 














hingga engkau thuma'ninah duduk. Kemudian, lakukan itu pada 
semua shalatmu '.” 


Abu Usamah berkata di bagian akhirnya, “Hingga engkau 
berdiri tegak.” 


HN Gp Ain ya AN Yah GP og it HJB ji gl € sae 


ali mi aa Ie Io Je Na 
AG 


6252. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, dia berkata: 
Yahya menceritakan kepadaku dari Ubaidullah, Sa'id menceritakan 
kepadaku dari ayahnya dari Abu Hurairah, dia berkata, “Nabi SAW 
bersabda, “Kemudian bangkitlah hingga engkau thuma'ninah 
duduk'.” 


Keterangan Hadits: 


(Bab orang yang menjawab dengan mengucapkan, 
“Alaikassalaam.”) Mungkin Imam Bukhari mengisyaratkan kepada 
pendapat yang tidak membolehkan mengatakan sesuatu sebelum kata 
“salam”. Bahkan semestinya mengawali dan menjawab dengan 
kalimat, alaikassalaam. Atau mengisyaratkan kepada pendapat yang 
tidak membolehkan hanya mengatakan dalam bentuk tunggal (alaika), 
tetapi hendaknya dalam bentuk jamak (alaikum). Atau mengisyaratkan 
kepada pendapat yang tidak membolehkan membuang huruf wawu, 
(wa alaikassalaam). Atau mengisyaratkan kepada pendapat yang 
mengatakan bahwa dalam menjawab salam cukup dengan 
mengucapkan, “alaika”, tanpa harus disertai kata “as-salaam”. Atau 
mengisyaratkan kepada pendapat yang mengatakan, tidak boleh hanya 
dengan kalimat “alaikassalaam”, tapi harus disertai dengan “wa 
rahmatullaah”. Kelima pendapat ini berdasarkan oleh atsar-atsar 
yang menunjukkannya. 


FATHUL BAARI — 125 





Pendapat pertama disimpulkan dari hadits yang lalu yaitu: ol 
“ — Me (Sesungguhnya As-Salaam adalah nama Allah), maka 


tidak boleh ada sesuatu yang mendahului nama Allah. Demikian yang 
diperingatkan oleh Ibnu Dagig Al Id. Menurut pendapat yang dinukil 
dari sebagian ulama Asy-Syafi'i, bila orang yang mengawali berkata 
dengan mengucapkan, “alaikassalaam”, maka itu tidak mencukupi. 
An-Nawawi menyebutkan dari Al Mutawalli, bahwa orang yang 
mengawali dengan mengucapkan, “wa alaikumussalaam”, maka itu 
bukan sebagai ucapan salam dan tidak berhak dijawab. Kemudian ia 
mengomentarinya bahwa telah disyariatkan untuk mendahulukan kata 
“alaikum”. 


An-Nawawi berkata, “Kalaupun tidak menyertakan huruf 
wawu, dan hanya mengucapkan, alaikumussalaam, maka menurut Al 
Wahidi, itu adalah ucapan salam dan berhak dijawab, walaupun 
dengan membalik lafazh yang biasa diucapkan.” 


Demikian perbedaan yang ditetapkan oleh An-Nawawi 
mengenai membuang dan menyertakan huruf wawu. Namun yang 
lebih tepat bahwa perbedaan dalam mendahulukan kata “alaikum” 
daripada “as-salaam” adalah sebagaimana yang tersirat dari perkataan 
Al Wahidi. 

Atsar untuk pendapat kedua dinukilkan oleh Imam Bukhari 
dalam kitab Al Adab Al Mufrad dari jalur Muawiyah bin Ourrah, dia 
berkata, #9 JS YAI Sk 3 13) ata Pai Pi 33 al dd 


Ir 0 WI 250. 33 


Han “5 Sp SA Kan ES “sis jai HSE Wyahku, Ourrah 
bin Iyas Al Muzani Ash-Shahabi berkata, “Jika seseorang 
melewatimu lalu ia mengucapkan, “Assalaamu alaikum', maka 
janganlah engkau menjawab dengan, "Wa alaikassalaam', sehingga 
mengkhususkannya saja, karena sesungguhnya ia tidak sendirian.”) 
Sanad-nya shahih. 


126 — FATHUL BAARI 








Jika salam diucapkan dalam bentuk jamak (alaikum), maka 
tidak cukup hanya dijawab dengan bentuk tunggal (alaika), karena 
bentuk jamak mengisyaratkan pengagungan, maka jawabannya harus 
yang seperti itu atau lebih baik. Demikian yang diperingatkan oleh 
Ibnu Dagig Al Id. 


Tentang pendapat ketiga, An-Nawawi berkata, “Para sahabat 
kami telah sependapat, bahwa seandainya orang yang menjawab 
salam mengucapkan, “alaika”, tanpa disertai huruf wawu, maka itu 
tidak cukup, dan bila mengucapkan dengan huruf wawu, maka ada dua 
pendapat. 


Atsar yang melandasi pendapat keempat diriwayatkan oleh 
Imam Bukhari dalam kitab Al Adab Al Mufrad dengan Sanad yang 
Shahih dari Ibnu Abbas, bahwa bila ada yang mengucapkan salam 
kepadanya, maka dia berkata, “Wa alaika wa rahmatullaah.” Riwayat 
seperti ini terdapat juga dalam hadits-hadits marfu' yang akan saya 
sebutkan dalam bab bagaimana menjawab (salam) ahlu dzimmah. 

Mengenai pendapat kelima, penjelasannya telah dikemukakan 
dalam bab pertama. 


HA pp Al Tar Audi ale, inae Si, (Aisyah berkata, “Wa 
alaihissalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh.”) Ini adalah bagian 
hadits yang telah dikemukakan dalam bab “Ucapan Salam Kaum 
Laki-laki kepada Kaum Wanita”. Di sana juga telah dijelaskan tentang 
yang menambahkan redaksi, “Wa barakaatuh.” 

Aap WINE BULAN 1031 IE KANE 35 akag AAS AN lk 2 J3 
A1 (Nabi SAW bersabda, “Para malaikat menjawab (salam) Adam: 
Assalaamu alaika wa rahmatullaah.”) Ini adalah bagian dari hadits 
terakhir yang dikemukakan pada permulaan pembahasan tentang 
meminta izin. Imam Bukhari mencantumkan lafazh ini karena 
menguatkan riwayat mayoritas periwayat yang berbeda dengan 
riwayat Al Kasymihani. 


FATHUL BAARI — 127 


ip KANG (Dari Abu Hurairah), sebagian periwayat 
menyebutkan, 3' 5,2 si $$ (Dari ayahnya, dari Abu Hurairah), 
yaitu riwayat Yahya Al Oaththan yang disebutkan di akhir bab, dan 


pada pembahasan tentang shalat telah saya jelaskan riwayat mana dari 
kedua riwayat ini yang lebih kuat. 


Ae eBA) J3 S5 Uf (Bahwa seorang laki-laki masuk masjid). 
Hadits ini telah dikemukakan pada kisah tentang orang yang shalatnya 
buruk. Maksud pencantumannya di sini adalah karena pada hadits ini 
terdapat redaksi, W—163 :4 JW eka 4 ale Ke Pa & Aa Ar S 
HI Ka (kemudian menghampiri (beliau| lalu mengucapkan 


salam kepada Nabi SAW, lalu beliau mengucapkan kepadanya, 'Wa 
alaikassalaam. Kembalilah). Selain itu, pada penbenasan tentang 
shalat telah dikemukakan dengan redaksi, lea 1 aa AI de 3 ale 3 


(Maka Nabi SAW pun membalasnya). Dalam riwayat lainnya 
disebutkan redaksi, 4363 :JW (Maka beliau berkata, “Wa alaika.”) 


Redaksi ini tidak disebutkan dalam riwayat yang akan dikemukakan 
pada pembahasan tentang sumpah dan nadzar. Penjelasan tentang 
hadits ini telah dipaparkan secara detail pada bab perintah kepada 
orang yang tidak menyempurnakan ruku'nya agar mengulangi shalat, 
sebagaimana yang terdapat pada pembahasan tentang shalat. 

KB S Ai £ : Pe d Tai Pj J83 (Abu Usamah mengatakan 
di bagian akhirnya, “Hingga engkau berdiri tegak.”). Imam Bukhari 
menyebutkan riwayat Usamah ini dengan sanad yang maushul dalam 
pembahasan tentang sumpah dan nadzar. Pada pembahasan tentang 
sifat shalat telah saya jelaskan tentang kritik yang muncul, karena 
Imam Bukhari hanya mencantumkan lafazh ini. Ksumpulannya, 
bahwa di bagian akhir hadits ini disebutkan, LmJt- “alas & B ' 


(lalu bangkitlah hingga engkau thuma 'ninah duduk), lalu Imam 
Bukhari hendak menjelaskan bahwa periwayatnya diselisihi, lalu dia 


128 — FATHUL BAARI 





| 





menyebutkan riwayat Abu Usamah yang mengisyaratkan bahwa 
riwayat tersebut kuat. Ad-Dawudi menjawab tentang pangkal 
meusykilannya, karena jaalis (yang duduk) kadang disebut gaa 'im 
(secara harfiyah berarti berdiri, namun bisa juga berarti selalu, yakni 
tetap pada kondisi semula) berdasarkan firman Allah dalam surah Aali 
“Imraan ayat 75, M0 AJ 53 L (Jika kamu selalu menagihnya). 


Ibnu At-Tin mengomentari, bahwa pengajaran itu untuk 
menerangkan satu rakaat, dan yang berikutnya adalah berdiri. 
Maksudnya, redaksi —8 5 Ge (,— (hingga engkau berdiri tegak) 
adalah yang menjadi pedoman. Mengenai pendapat ini perlu ditinjau 
kembali, karena Ad-Dawudi telah mengetahui itu dan menetapkan 
giyaam (berdiri) dimaknai sebagai duduk (tetap duduk) dengan 
berdalil ayat tadi. Kemusykilan itu timbul, karena dalam riwayat lain 
disebutkan, Ket #—abi —& (Hingga engkau thuma 'ninah duduk). 
Sedangkan duduk istirahat, kalaupun diperkirakan demikian, maka itu 
tidak disyariatkan thuma'ninah, karena itulah Ad-Dawudi perlu 
menakwilkannya, namun bukti yang dikemukakan menunjukkan 
kebalikan maksud itu. Jadi, yang diperlukan di sini adalah membawa 
bukti yang menunjukkan bahwa giyaam (berdiri) terkadang disebut 
juluus (duduk). Secara umum, yang bisa dijadikan pedoman adalah 
sebagaimana yang diisyaratkan oleh Imam Bukhari dan dinyatakan 
oleh Al Baihagi. Sebagian lainnya menyatakan bahwa kemungkinan 
yang dimaksud adalah tasyahhud. 


Pada jalur periwayatan yang terakhir Imam Bukhari 
menyebutkan redaksi, Unmdlr abi EASY Ai Hear MAP AI GokP AA JB 
(Nabi SAW bersabda, “Kemudian bangkitlah hingga engkau 
thuma ninah duduk.” Demikian redaksi hadits yang dicantumkannya. 


Pada pembahasan tentang shalat, Imam Bukhari mengemukakan 
hadits ini secara lengkap. 


FATHUL BAARI — 129 





19. Apabila Seseorang Mengatakan, “Fulan Mengucapkan Salam 
kepadamu”. 


Pr na ar N E 8s Gg 8g Ion Da na 0. 

Hee Ie NN 2 
Ken 2. : sa ore . Oi Pra s of- PN . 

AN dl AE 1G AI Me Jaye 


Ts 


r— 


6253. Dari Aisyah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda 


kepadanya, “Sesungguhnya Jibril mengucapkan salam kepadamu. 
Aisyah menjawab, “Wa alaihissalaam wa rahmatullaah.” 


Keterangan Hadits: 
Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, #Mxomol! #l—sle aa 
(Mengucapkan salam kepadamu), yaitu sesuai dengan redaksi hadits 


bab ini sebagaimana telah dijelaskan pada pembasan tentang 
keutamaan Aisyah. Adapun penjelasan tentang kalimat #4-— hi 


(Ucapkanlah salam), juga telah dipaparkan pada pembahasan tentang 
iman. 

An-Nawawi berkata, “Hadits ini menunjukkan disyariatkannya 
menitip/mengirim salam, dan bagi yang disuruh wajib 
menyampaikannya karena itu adalah amanat.” 


Pendapat ini dikomentari, bahwa hal itu lebih mirip dengan 
barang titipan. Pelaksanaannya, bahwa bila orang yang diutus (dititipi) 
melaksanakannya maka lebih mirip dengan amanat, jika tidak maka 
itu adalah barang titipan, sedang titipan, apabila tidak diterima maka 
tidak ada kewajiban apa-apa. Lebih jauh ia berkata, “Hadits ini juga 
menunjukkan bahwa bila datang seseorang menyampaikan salam dari 
orang lain, atau dalam bentuk surat, maka wajib langsung dibalas dan 
dianjurkan untuk menyampaikan jawabannya kepada orang yang 
menyampaikan itu.” 


130 — FATHUL BAARI 








Demikian riwayat yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari 
seorang laki-laki dari kalangan bani Tamim, bahwa dia 
menyampaikan salam dari ayahnya kepada Nabi SAW, lalu beliau 
menjawab, atu Ui H3 sil, (semoga kesejahteraan juga 
dilimpahkan kepadamu dan kepada ayahmu). Telah dikemukakan 
dalam pembahasan tentang keutamaan, bahwa ketika Nabi SAW 
menyampaikan salam Jibril kepada Khadijah, maka dia menjawab, 0! 
AM eni cam ye 3E3 RE AK Lay RL! p di! (Sesungguhnya Allah 
adalah As-Salaam Yang Maha Sejahtera. Dari-Nya asal 
kesejahteraan. Semoga kesejahteraan dilimpahkan juga kepadamu 
dan kepada Jibril). Tidak satu pun dari jalur-jalur periwayatan hadits 
Aisyah yang menunjukkan bahwa Aisyah menjawab kepada Nabi 
SAW. Ini menunjukkan bahwa itu tidak wajib. 

Selain itu, ada hadits Nabi SAW yang sesuai dengan judul bab 
yang diriwayatkan Imam Muslim dari hadits Anas, € :J8 (kel cp DO 
di Dito ) P3) Apn (di Wi,5 (Bahwa seorang pemuda dari 
bani Aslam berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin 
berjihad.” Maka beliau bersabda, “Temuilah Fulan, lalu katakan, 
Sesungguhnya Rasulullah SAW mengucapkan salam kepadamu, lalu 


dia berkata, 'Serahkanlah kepadaku apa yang telah engkau 
persiapkan”. ”) 


20. Mengucapkan Salam dalam Perkumpulan yang Terdiri dari 
Orang-orang Muslim dan Orang-orang Musyrik 


Naa ot. - - Pa er ta 8. 8g o- o “. - 0 - 
SIS) ale Var pasal sak aka al 
. . Sole 3 o- - - 


2... 2g AAS 5 2. 
OH Ka ga P3 aj op La 1 ala 33nIa AA Kadas 


FATHUL BAARI — 131 





- 
0 m3 


SPL 23 Ja Dry MA 0 LI & Bls 
' EP oo 051 0 0 31. Aa ES “5 
99 ASN OLI 2S 2S BAN Sademadi ya DI A3 ala 


rd 
.. . N 


3 Ane 0 Y, 50. Saad .. La Ia , #0 Jo. 0 o,- 
bala 2 or AL IS Gmbenadl A9 Ia ai da 33 
erg Pd 1 TE3 Ao Y, Bar A2 Gbu Ne ee jai Pa 
:JB 5 dy BA AG ps BII 2orlon£ ( mload! (emak 
Te Papa s1 naa or Aa 8, 8.» 0 PR ad Po oa b3 
d3 3) 3 Kelar Male AI Gak Cal de elus “Uda Ig pi 
- BJ N Ga ET - 40 o Pan y Lg PENA 
Meng Ati Ae Ja OA ale 133 Cl II As 

oi” “3 8 LT AP na g 2 - e Ae 0 . 
SB SP MS eh SEL US OLS ya el Y tejadi Lal 
AA IG Lala Lara Ea Beer Ud LL) II AI Mama 
Taony,o Sa oi oat na Oh BT £.. PeN Ar al Tepian o 
Opalk AI EA NS 3 UP Unadlima d ERA A MG 3 


Pa 


ale Ie CI Ig bi ag oa & daa ah 


7 Te aa . aa Laga an Bie - - ad 22 SA 
1S 23LS yi Ana SE ISS LS 3 teks ala 


7 0. . 


T 2 PN Mp” o - Sa oo cor o- 

IS LAH MN Ab NE Il ai at 
A “ Te ory 2 san To . 7. hoc 2 Kapan me Tn 
AN BSE 3 B3 dak) AI j2 GR HS 2JG MAS NAS 
Ta Spa Ol de ia oAa Jai pellet Ai, Wlbasi el 
AAA Aang 23 CE An Fe Pr - ZA Ss. 9 2. 4 
Ja Wis Blu Bp Ust sal GBU WS AI 5 K3 Ajak 
| i 5 ore A 3 9 oo Let 2 ok : 

Hg ab Jip AN TU ih Uh 

6254. Dari Usamah bin Zaid bahwa Nabi SAW pernah 
menunggang keledai yang di atasnya ditelakkan alas duduk yang di 
bagian bawahnya dilapisi dengan kain tebal buatan Fadak. Beliau 
membonceng Usamah bin Zaid dan hendak menjenguk Sa'd bin 


Ubadah di pemukiman bani Al Harits Al Khazraj —itu terjadi 
sebelum perang Badar—, hingga beliau melewati suatu kumpulan 


132 — FATHUL BAARI 








orang yang terdiri dari kaum muslimin, kaum musyrikin penyembah 
berhala dan kaum Yahudi. Di antara mereka terdapat Abdullah bin 
Ubai bin Salul, dan Abdullah bin Rawahah. Ketika debu yang 
diterbangkan hewan tunggangan beliau menerpa perkumpulan itu, 
Abdullah bin Ubai menutup hidungnya dengan sorbannya, lalu 
berkata, “Janganlah kau menebarkan debu pada kami.” Lalu Nabi 
SAW mengucapkan salam kepada mereka, kemudian beliau berhenti 
lalu turun, lantas mengajak mereka ke jalan Allah serta membacakan 
Al Our'an kepada mereka. Maka Abdullah bin Ubai bin Salul berkata, 
“Hai, tidak ada yang lebih baik dari ini jika apa yang engkau katakan 
itu benar. Karena itu, janganlah engkau mengganggu perkumpulan 
kami dan kembalilah ke hewan tungganganmu. Siapa pun dari kami 
yang menghampirimu, maka ceritakanlah kepadanya.” Sementara itu 
Abdullah bin Rawahah berkata, “Bergabungkan dengan perkumpulan 
kami, karena sesungguhnya kami menyukai itu.” Maka kaum 
muslimin, kaum musyrikin dan kaum Yahudi saling mencela sampai- 
sampai mereka hampir berkelahi, sementara Nabi SAW terus berusaha 
menenangkan mereka. Nabi SAW kemudian menaiki kendaraannya 
hingga masuk ke tempat Sa'ad bin Ubadah, lalu beliau bersabda, 
“Wahai Sa'ad, apa engkau belum mendengar apa yang dikatakan oleh 
Abu Hubab —— maksudnya adalah Abdullah bin Ubai—, ia 
mengatakan demikian dan demikian?” Sa'ad berkata, “Wahai 
Rasulullah, maafkanlah dia dan berlapang dadalah. Demi Allah, 
sungguh Allah telah memberimu apa yang telah Allah berikan 
kepadamu, sementara para warga dataran rendah ini telah sepakat 
untuk mengikutinya dan fanatik terhadapnya. Namun ketika Allah 
mengembalikan itu dengan kebenaran yang diberikan-Nya kepadamu, 
dia iri terhadap hal itu, karena itulah dia melakukan apa yang engkau 
lihat.” Maka Nab SAW pun memaafkannya. 


FATHUL BAARI — 133 








Keterangan Hadits: 


(Bab mengucapkan salam dalam perkumpulan yang terdiri 
dari orang-orang Muslim dan orang-orang Musyrik). Pada bab ini 
Imam Bukhari mencantumkan hadits Usamah bin Zaid yang 
menceritakan kisah Abdullah bin Ubai. 


Ibnu At-Tin berkata, “Ibnu Salul adalah nama kabilah dari 
suku Hawazin, yaitu nama ibunya Abdullah.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, maksudnya, nama ibunya Abdullah 
bin Ubai sama dengan nama kabilah tersebut. 


Dalam hadits ini disebutkan, — PAS A3 aoi dp 
CS PMA AN DARA (hingga beliau melewati suatu kumpulan orang 
yang terdiri dari kaum muslimin, kaum musyrikin), dan disebutkan 
juga, hay A6 Ai lp Yi Hae aka (Lalu Nabi SAW mengucapkan 
salam kepada mereka). Pengisyaratan kepada poin ini telah 
dikemukakan dalam bab julukan orang musyrik pada pembahasan 
tentang adab. An-Nawawi berkata, “Sunnahnya, apabila melewati 
suatu perkumpulan yang di dalamnya terdapat orang Islam dan orang 


kafir adalah mengucapkan salam dengan lafazh umum namun yang 
dimaksud adalah orang Islam.” 


Ibnu Al Arabi berkata, “Demikian juga bila melewati suatu 
perkumpulan yang di dalamnya terdapat ahli sunnah dan ahli bid'ah, 
perkumpulan yang terdiri dari orang adil dan orang zhalim, dan 
perkumpulan yang terdiri dari orang yang mencintai kebaikan dan 
membenci kebaikan.” 


Untuk pendapatnya tadi An-Nawawi berdalih dengan hadits 
bab ini, dan ini merupakan cabang dari larangan mengucapkan salam 
lebih dulu kepada orang kafir. Memang ada larangan yang sangat jelas 
dari beliau sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim dan Bukhari 
di dalam kitab Al Adab Al Mufrad dari jalur Sahl bin Abi Shalih, dari 
ayahnya, dari Abu Hurairah secara marfu', Sea IN, 3 empal! | se y 


134 — FATHUL BAARI 











BB ge Rar (EU (Janganlah kalian memulai salam 
kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nashrani, dan 
pepetkanlah mereka ke jalanan yang paling sempit). Dalam riwayat 
Imam Bukhari dalam kitab Al Adab Al Mufrad dan An-Nasa'i dari 
hadits Abu Bashrah Al Ghifari, bahwa Nabi SAW bersabda, LS (5! 


Men Al AH 3443! Ji '& (Sesungguhnya besok aku akan 
berkendaraan kepada orang-orang Yahudi, maka janganlah kalian 
memulai salam kepada mereka). 


Segolongan ulama berpendapat tentang bolehnya memulai 
salam kepada mereka. Ath-Thabari menukil riwayat dari jalur Ibnu 
Uyainah, dia berkata, “Boleh memulai salam kepada orang kafir 
berdasarkan firman Allah dalam surah Al Mumtahanah ayat 8, S PT y 
ce — ay Ja — ajah £ 3 (Ullah tiada melarang kamu untuk 
berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada 
memerangimu karena agama). Juga perkataan Ibrahim kepada 
ayahnya (yang kafir) dalam surah Maryam ayat 47, UE 2Xw (Semoga 
keselamatan dilimpahkan kepadamu).” 


Ibnu Abi Syaibah menukil riwayat dari jalur Aun bin 
Abdullah, dari Muhammad bin Ka'ab bahwa dia menanyakan kepada 
Umar bin Abdul Aziz tentang memulai salam kepada ahli dzimmah, 
maka dia pun menjawab, “Kita boleh menjawab salam mereka tapi 
tidak boleh memulai salam kepada mereka.” 


Aun berkata: Lalu aku katakan kepadanya (kepada 
Muhammad bin Ka'ab), “Menurutmu sendiri bagaimana?” Ia 
menjawab, “Menurutku, tidak apa-apa memulai salam kepada 
mereka.” Aku beratanya lagi, “Mengapa?” Ia menjawab, “Karena 
firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 89 menyebutkan, guimmeU 
Sena 3 «#£ “Maka berpalinglah (hai Muhammad) dari mereka dan 
katakanlah, Salam (selamat tinggal)'.” 


FATHUL BAARI — 135 





Al Baihagi, setelah mengemukakan hadits Abu Umamah yang 
menyebutkan bahwa dia mengucapkan salam kepada setiap orang 
yang berjumpa dengannya, sampai dia pun ditanya, lalu menjawab, 6! 


3 JIN wu wa kd AMI da A1 (Sesungguhnya Allah telah 
menjadikan ucapan salam sebagai ucapan selamat bagi umat kita dan 
keamanan bagi ahli dzimmah kita). 


Al Baihagi berkata, “Ini adalah pendapat Abu Umamah, 
sedangkan hadits Abu Hurairah yang melarang memulai salam kepada 
mereka adalah lebih utama.” 


Iyadh memberikan jawaban tentang ayat tersebut dan juga 
tentang perkataan Ibrahim AS kepada ayahnya, bahwa maksudnya 
adalah ucapan selamat tinggal (ucapan perpisahan) dan menjauhkan 
diri, bukan sebagai doa keselamatan. Sebagian ulama salaf 
menyatakan bahwa firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 89, w 9 


O—alai Sign 2 (Dan katakanlah, "Salam (selamat tinggal) '. Kelak 


mereka akan mengetahui (nasib mereka yang buruk)). telah dihapus 
oleh ayat gital (yang memerintahkan memerangi). 


Ath-Thabari berkata, “Tidak ada kontradiksi antara hadits 
Usamah yang menyebutkan ucapan salam Nabi SAW kepada orang- 
orang kafir yang sedang bersama orang-orang Islam, dengan hadits 
Abu Hurairah yang melarang mengucapkan salam kepada orang-orang 
kafir, karena hadits Abu Hurairah bersifat umum sedangkan hadits 
Usamah besifat khusus. Oleh karena itu, hadits Abu Hurairah khusus 
dalam kondisi apabila memulai salam tanpa sebab dan tanpa 
keperluan yang terkait dengan hak persahabatan, atau bertetangga atau 
membalas kebaikan dan sepertinya. Maksudnya adalah melarang 
memulai salam kepada mereka dengan salam yang disyariatkan. 
Adapun memberi salam kepada mereka dengan lafazh yang tidak 
mencakup mereka. Misalnya dengan mengucapkan, “Assalaamu 
alainaa wa alaa ibaadillaahishshaalihiin (semoga kesejahteraan 


136 — FATHUL BAARI 





dilimpahkan kepada kami dan kepada para hamba Allah yang shalih), 
maka itu boleh, sebagaimana yang dituliskan Nabi SAW kepada 
Hiraklius dan raja lainnya, SA! — y— —£ M4 (Semoga 
kesejahteraan dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk). 


Abdurrazzag menukil riwayat dari Ma'mar, dari Oatadah, dia 
berkata, SAI AM ya IP AAA 10 mEAe AAS II SESI Jai AE Padi 
(Ucapan salam kepada ahli kitab ketika engkau masuk ke rumah 
mereka adalah, assalaamu alaa manittaba'al hudaa (Semoga 
kesejahteraan dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk!). 
Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan seperti itu dari Muhammad bin 
Sirin, dan dari jalur Abu Malik, 56 #X4I : Ja 35 pena! AE Taken 15) 
HE AKN Aro d3 Kede Ceiaka UT Ogan Cyerdlal AN Ie Je) (Jika 
engkau mengucapkan salam kepada orang-orang musyrik, maka 
ucapkanlah, “Assalaamu alainaa wa alaa ibaadilaahishshaalihiin 
(semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada kami dan kepada para 
hamba Allah yang shalih), sehingga mereka mengira bahwa engkau 
mengucapkan salam kepada mereka, padahal engkau telah 
memalingkan salam dari mereka.”). 

Al @urthubi mengatakan tentang sabda beliau SAW, 151 
aiept II Anjato E d aye (Dan jika kalian berjumpa dengan 
mereka di jalanan, maka pepetkanlah mereka ke bagian yang sempit) 
maknanya adalah, “Janganlah kalian mempersilahkan mereka di jalan 
sempit karena memuliakan dan menghormati mereka”. Dengan 
demikian, redaksi ini sesuai dengan makna redaksi yang pertama. Jadi, 
maknanya bukan jika kalian berjumpa dengan mereka di jalanan yang 
luas maka pepetkanlah mereka di sudutnya sehingga mereka 
kesempitan, karena sikap demikian berarti mengganggu mereka, 
padahal kita dilarang mengganggu mereka tanpa sebab. 


FATHUL BAARI — 137 








21. Orang yang Tidak Mengucapkan Salam kepada Orang yang 
Melakukan Dosa dan Orang yang tidak Menjawab Salamnya 
hingga Jelas Tobatnya dan Sampai Kapan Tobatnya Orang yang 
Bermaksiat Tampak Jelas? 


: A aa 1 o- J0 9, 30. “Ie 

PEN EA SEN ali Y 197 op Mn JB) 

Abdullah bin Amr berkata, “Janganlah kalian memberi salam 
kepada para peminum khamer.” 


..& - .. - 0.10 0. oh 15 - 03 Aan 
2 2 KS 53 » . " ..—.@ 
SIN BG EA SA MIN AT AP Ol CAS 
Dea NA KANE Ia s2. N 2 KW gan PENA an 2 ena 
MAN 3S peka Hae AI eka Sl Sya MI Iyo PH ep 
: . Dg n # Ta 1d or 35 4 Po - or 4, 25 y C9 - ate 
3 Bg me Au C3 0 0 T- “ “ii. “3 - Oo. eh 
PA DN AI Ops LS NN 3 atas Vi 
09 ai “5 7.9 pg, Y 3 IP rd 3 ta ai 
Pi Il Ao Se IG Ah Ai lag dala MI el 
6255. Abu Bukair menceritakan kepada kami, Al-Laits 
menceritakan kepada kami dari Ugail, dari Ibnu Syihab, dari 
Abdurrahman bin Abdullah bih Ka'ab bahwa Abdullah bin Ka'ab 
berkata, “Aku mendengar Ka'ab bin Malik menceritakan ketika tidak 
ikut perang Tabuk, dan Rasulullah SAW melarang berbicara dengan 
kami. Aku mendatangi Rasulullah SAW lalu mengucapkan salam 
kepadanya, maka aku bergumam dalam diriku, apakah beliau 
menggerakkan bibirnya untuk menjawab salam atau tidak? Hingga 
genaplah lima puluh malam, dan Nabi SAW mengumumkan bahwa 
Allah telah menerima taubat kami, yaitu ketika beliau shalat Subuh.” 


138 — FATHUL BAARI 


PNP PI TP TN aa BA AN EA PN ARE AN AN 





Keterangan Hadits: 


(Bab Orang yang tidak mengucapkan salam kepada orang 
yang melakukan dosa dan orang yang tidak menjawab salamnya 
hingga jelas tobatnya, dan sampai kapan tobatnya orang yang 
bermaksiat tampak jelas?). Imam Bukhari mengisyaratkan adanya 
perbedaan pendapat tentang hukum masalah pertama. Jumhur 
berpendapat tidak boleh mengucap salam kepada orang fasik dan tidak 
pula kepada pelaku bid'ah. 


An-Nawawi berkata, “Bila terpaksa harus mengucapkan salam, 
karena jika tidak mengucapkan dikhawatirkan dapat menimbulkan 
kerusakan pada agama atau duniawi, maka boleh mengucapkan 
salam.” 


Demikian juga yang dikatakan oleh Ibnu Al Arabi, dia 
menambahkan, “Dengan meniatkan bahwa As-Salaam adalah salah 
satu Asma' Allah, jadi dengan begitu seolah-olah dia mengucapkan, 
Allah mengawasi kalian.” 


Al Muhallab berkata, “Tidak mengucapkan salam kepada para 
pelaku maksiat adalah sunnah yang dilakukan ulama salaf.” 


Demikian juga yang dikatakan oleh banyak ulama mengenai 
para pelaku bid'ah. Sementara jama'ah menyelisihi pendapat ini 
sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. 

Ibnu Wahab berkata, “Boleh memulai salam kepada setiap 
orang, sekalipun kepada orang kafir.” 

Ia berdalil dengan firman Allah dalam surah Al Bagarah ayat 
83, Kamar P3 983 (Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada 
manusia). Pendapat ini dikomentari, bahwa dalil ini lebih umum 
daripada sekadar klaim. 

Sebagian ulama Hanafi memasukkan dalam kategori para 
pelaku kemaksiatan, (yaitu) orang-orang yang melakukan hal-hal yang 
merusak citra kepribadian, seperti banyak bercanda, bermain, berkata 


FATHUL BAARI — 139 





jorok, duduk-duduk di pasar untuk memperhatikan wanita-wanita 
yang lewat dan serupanya. 
Ibnu Rusyd berkata, “Malik berkata, “Tidak boleh memberi 


, »” 


salam kepada mereka yang menuruti hawa nafsunya”. 


Ibnu Dagig Al Id berkata, “Hal itu sebagai pelajaran bagi 
mereka dan berlepas diri dari mereka.” 


Tentang hukum masalah kedua, ini juga mengandung 
perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa si pelaku dibiarkan 
hingga setahun, yang lain berpendapat bahwa enam bulan, ada juga 
yang berpendapat bahwa lima puluh hari sebagaimana yang 
disebutkan dalam kisah Ka'ab, dan ada pula yang berpendapat tidak 
ada batasan tertentu, tapi standarnya adalah adanya indikasi yang 
menunjukkan kebenaran tobatnya. Tentunya ini tidak cukup hanya 
dalam sesaat atau sehari. Selain itu, kondisinya pun berbeda-beda 
tergantung kondisi si pelaku dan jenis kemaksiatan yang 
dilakukannya. TN 


Ad-Dawudi menyangkal pendapat yang membatasinya hingga 
lima puluh hari karena berpatokan kepada kisah Ka'ab. Dia pun 
berkata, “Nabi SAW tidak membatasinya dengan lima puluh hari, 
tetapi beliau menunda berbicara kepada mereka hingga Allah 
mengizinkannya.” Maksudnya, ini hanya salah satu peristiwa yang 
tidak bersifat umum. 


An-Nawawi berkata, “Adapun pelaku bid'ah dan orang yang 
melakukan dosa besar yang belum bertobat, maka tidak boleh 
mengucapkan salam kepada mereka sebagaimana pendapat sebagian 
ulama. Untuk itu, Imam Bukhari berdalil dengan kisah Ka'ab bin 
Malik.” 


Pembatasannya dengan kriteria “orang yang belum bertobat” 
adalah bagus, namun berdalil dengan kisah Ka'ab harus dicermati 
lebih jauh, karena Ka'ab sendiri telah menyesali apa yang 
dilakukannya dan telah bertobat, namun beliau tidak berbicara 


140 — FATHUL BAARI 





kepadanya sampai Allah menerima tobatnya. Jadi, ketetapannya 
adalah tidak diajak bicara sampai tobatnya diterima. 

Hal ini mungkin dijawab bahwa untuk melihat diterimanya 
tobat terkait dengan kisah Ka'ab memang memungkinkan (karena 
wahyu belum terhenti), sedangkan setelah itu cukup dengan 
menampak tanda-tanda penyelasan, bukti-bukti tidak lagi melakukan 
kemaksiatannya dan tanda-tanda kebenaran tobatnya. 


ap ae Kgakad y tyyab w & 32 J8, (Abdullah bin Amr 
berkata, “Janganlah kalian memberi sala kepada para peminum 
khamer.”) Sanad atsar ini diriwayatkan Imam Bukhari secara 
maushul dalam kitab Al Adab Al Mufrad dari jalur Hibban bin Abi 
Habalah, dari Abdullah bin Amr bin Al Ash dengan redaksi, "sak Y 


ad Sih Ie (Janganlah kalian mengucapkan salam kepada para 
peminum khamer). Dengan Sanad-nya juga disebutkan, 4 15 
Ce ya 1 jdi (Janganlah kalian menjenguk para peminum khamer 
apabila mereka sakit). Ath-Thabari meriwayatkan hadits yang serupa 
secara mauguf kepada Ali. 

Dalam sebagian naskah kitab Ash-Shahih disebutkan, &£ Jd 
—e em di! (Dan Abdullah bin Umar berkata). Demikian yang 
disebutkan oleh Al Isma'ili. Sa'id bin Manshur menukil riwayat 
dengan Sanad yang dha 'if dari Ibnu Umar, « Td | PA ca Pr | "akui Y 
VA 151 ae Wika Y3 S—p ja 1S Bi Y5 (Janganlah kalian 
mengucapkan salam kepada orang yang minum khamer, janganlah 
kalian menjenguk mereka apabila mereka sakit, dan janganlah kalian 
menyalatkan mereka apabila mereka mati). Ibnu Adi juga menukil 


dengan Sanad yang lebih lemah dari itu, yang bersumber dari Ibnu 
Umar secara marfu '. 


FATHUL BAARI — 141 


Pa HA Gi (Ibnu Bukair menceritakan kepada kami) Dia 
adalah Yahya bin Abdullah bin Bukair. Imam Bukhari menyebutkan 
sebagian hadits Ka'ab bin Malik yang menceritakan kisah tobatnya 
terkait dengan perang Tabuk, dan dia mengemukakannya secara 
panjang lebar dari Yahya bin Bukair dengan Sanad-nya. 


Antara redaksi, —HYS « (melarang berbicara dengan kami) 
dan redaksi, ,4—!3 (Aku mendatangi) terdapat banyak kalimat lainnya 
yang bagian akhirnya, (— 3, Sypademad ji & ALA Ag Ta 5 
Isi Pi Y3 ST ai (Aku keluar dan mengikuti shalat bersama kaum 


muslimin, dan aku pun berkeliling di pasar-pasar, namun tidak 
seorang pun mengajakku berbicara). 


Selain itu, dalam hadits ini terdapat kisahnya bersama Abu 
Oatadah, pembuatan dinding pagar kebun dan keengganan Abu 
Gatadah menjawab salamnya. Juga, keengganannya menjawab 
pertanyaan yang dilontarkan Ka'ab kepadanya. Di sini Imam Bukhari 
hanya menyebutkan bagian yang disebutkannya itu sesuai yang 
diperlukannya, yaitu menyoroti bagian yang dijadikan sebagai judul, 
yakni tidak mengucapkan salam dan tidak menjawab salam. Hadits ini 
termasuk yang mengkhususkan keumuman perintah untuk 
menyebarkan salam. Demikian pendapat Jumhur. Sementara itu Abu 
Umamah berbeda pandangan dalam hal ini, Ath-Thabari 
meriwayatkan dengan sanad yang jayyid darinya, Ma—y Yos ai 
PI ay Wol Ui JA ja al aka Ip 9 pa Yp Hai V) 
(Bahwa tidaklah dia melewati orang Islam, orang Nasrani, anak kecil 
dan tidak pula orang dewasa, kecuali mengucapkan salam kepadanya. 
Lalu ketika hal itu ditanyakan kepadanya, ia berkata, “Sesungguhnya 
kami diperintahkan untuk menyebarkan salam.”) Tampaknya dia 
tidak mengetahui dalil yang khusus. 


Ibnu Mas'ud memberikan pengecualian apabila seorang 
muslim memerlukan itu demi kemaslahatan agama atau duniawi, 


142 — FATHUL BAARI 


seperti untuk memenuhi hak pertemanan. Ath-Thabari menukil 
riwayat dengan $anad yang shahih dari Algamah, dia berkata, 5, cS 
Ba Al Ip ART cg IA 2 Jadi AI LAN UII Oia Korlad ga IN 
3 ai IU Sau Va Of 8533 Cai sdah Par, Audi Ja 


ud 


Aswad! (Aku pernah dibonceng oleh Ibnu Mas 'ud, lalu kami ditemani 


oleh seorang kepala dusun. Ketika jalannya berpisah, Abdullah 
mengikutinya dengan pandangannya, lalu dia berkata, “Assalaamu 
alaikum.” Maka aku berkata, “Bukankah engkau tidak menyukai 
memulai salam kepada mereka?” Ia menjawab, “Benar, tetapi Jini 
adalah) hak persahabatan.”). Demikian juga pendapat Ath-Thabari, 
dan ini juga dilandasi oleh riwayat yang menyebutkan salamnya Nabi 
SAW kepada sekumpulan orang yang terdiri dari kaum muslimin dan 
orang-orang kafir. Jawabannya telah dikemukakan dalam bab 
sebelumnya. 


22. Bagaimana Menjawab Salamnya Ahlu Dzimmah? 


$ o - ee eat Te 2 Pe 3 Tn EA 25 - PA, - 0. 
SI Sy SE 31 Ga bah) ES AE GE AN ap) TN 3 
3 6 sora 3 Hak PI 5 ore NB OOT or Aa na 
(udi SS sada Uap Uls eludi 2 las lag tele Al elo 
Aa. 3 sana ne apn Ia BA Na Seakan han, 
IN Ol AEI6 USG sa MEA Ito AI II JB AAN, 

an ena Pn “ - 2 3 ox. »3 »E. L , 
SLS Ca aa SI Sah GA AS AI 3 BN ea) 

en 2 7 


Land SIP Na a, , GA ANA 
: 9 BB HAL AS elo AI Spa) JB 


6256. Dari Aisyah RA, ia berkata, “Beberapa orang Yahudi 
datang kepada Rasulullah SAW, lalu mereka mengucapkan, “Assamu 
alaika (semoga kematian menimpamu)”. Maka aku pun mengerti itu, 
lalu aku menjawab, “Alaikumussaamu walla'nah (bahkan semoga 
kematian dan laknat menimpa kalian)”. Maka Rasulullah SAW 


FATHUL BAARI — 143 


www 





bersabda, “Tenanglah wahai Aisyah, sesungguhnya Allah menyukai 
kelembutan dalam segala perkara'. Aku berkata, Wahai Rasulullah, 
tidakkah engkau mendengar apa yang mereka ucapkan?” Beliau 
menjawab, “Sebenarnya aku sudah mengatakan, Wa alaikum (semoga 
pula menimpa kaliany.” 


.. £ sena Paa 3 0, Y aa SUK 230. 9 £ . 0.3 9 
aa Ih #JB lng ale SI elo DI Spa OCE MI pi PS 
aan Ja Dl PEN ea as Mp Sad Ke 
6257. Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Malik 
mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin 
Umar RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Apabila orang Yahudi 
mengucapkan salam kepada kalian, sebenarnya seseorang mereka 
mengucapkan, “Assaamu alaika (semoga kematian menimpamuy', 
maka ucapkanlah, “Wa alaika (semoga menimpamu).” 


Di Man or 1. «5 2 C si S 20 Aa - - - o s- 
belly le SI Ho (adl IE 1JE EA Top) MIL oa KAK 
Se NT ASI Jt SE 11 

6258. Anas bin Malik RA menceritakan kepada kami, dia 


berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Apabila ahli kitab memberi 
salam kepada kalian, maka ucapkanlah, “Wa alaikum (semoga juga 


, ” 


menimpa kaliany'. 


Keterangan Hadits: 


(Bab bagaimana menjawab salamnya ahlu dzimmah?). Judul 
ini mengisyaratkan bahwa tidak ada larangan untuk menjawab salam 
kepada ahlu dzimmah, karena itulah dicantumkan judulnya dengan 


144 — FATHUL BAARI 


redaksi “bagaimana”. Hal ini ditegaskan oleh firman Allah dalam 
surah An-Nisaa' ayat 86, 53) 4 Wei Gm Ye3 (Maka balasiah 
penghormatan itu dengan lebih baik, atau balaslah (dengan yang 
serupa)). Ini menunjukkan bahwa membalas ucapan sesuai dengan 
yang lebih dulu kalau tidak dapat dengan yang lebih baik darinya. 


Hadits pada bab ini menunjukkan perbedaan cara menjawab 
salam kepada orang Islam dan kepada orang kafir. Ibnu Baththal 
berkata, “Ada orang yang berpendapat bahwa membalas salam ahli 
dzimmah adalah wajib karena keumuman ayat tersebut. Selain itu, 
Mane secara pasti dari Ibnu Abbas, dia berkata, 59 UE elu 5 
kasa yana og 23 94 s6 (Barangsiapa mengucapkan salam kepadamu, maka 
Jawablah, walaupun dia itu orang Majusi). Demikian juga yang 
dikatakan oleh Asy-Sya'bi dan Oatadah, sementara Malik dan Jumhur 
melarangnya. 

Atha' berkata, “Ayat ini khusus di kalangan kaum muslimin. 
Oleh karena itu, menjawab salam kepada orang kafir mutlak tidak 
boleh.” 


Namun ada beberapa hadits bab ini yang menolaknya 
diantaranya: 

Pertama, 3 ca daa J3 (Beberapa orang Yahudi datang). 
Aku tidak tahu nama-nama mereka, namun Ath-Thabarani 
meriwayatkan dengan Sanad yang dha Y dari Zaid bin Argam, dua 
berkata, 1x 4 PI sd sa J3 Jail 5 Cabang Ab di ta GA eU 
KE, JI Aa YG Ula AA at w Jadi u (Ketika aku sedang 
berada di hadapan Nabi SAW, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki 
Yahudi yang bernama Tsa'labah bin Al Harits, lalu dia berkata, 
“Assaamu alaika yaa Muhammad (semoga kematian menimpamu, hai 
Muhammad).” Lalu beliau menjawab, “Wa alaikum (dan semoga 
menimpamu)). Jika riwayat ini akurat, maka kemungkinannya adalah 
salah seorang dari orang-orang Yahudi tersebut, yaitu dia yang 


FATHUL BAARI — 145 





mewakili mereka mengucapkan perkataan itu, sebagaimana halnya 
penisbatan ucapan orang banyak kepada salah seorang dari mereka 
yang mengucapkannya atas nama mereka. Karena kebersamaan dan 
kerelaan mereka terhadapnya sama kuatnya dengan orang yang turut 
serta mengucapkannya. 

On adi Api (Lalu mereka mengucapkan, “Assamu alaika 


(semoga kematian menimpamu)”). Penafsiran as-saam telah 
dipaparkan dalam pembahasan tentang pengobatan, yaitu kematian. 
Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah kematian yang segera. 


FeAlIpi Ai Sie ada ang (Maka aku pun mengerti itu, lalu 
aku katakan, “'Alaikumus saamu wal la'nah (bahkan semoga 
kematian dan laknat menimpa kalian).”) Disebutkan dalam riwayat 
Abu Mulaikah dari Aisyah, sebagaimana dikemukakan pada 
permulaan pembahasan tentang adab, #3 KN LAN 3 Sis AA) 


KAA (Maka Aisyah berkata, “Alaikum wa la'anakumullaah wa 


ghadhiba alaikum (semoga juga menimpa kalian, dan Allah melaknat 
kalian serta murka kepada kalian).”) 


Disebutkan dalam riwayat Muslim dari jalur lainnya, Kar Sg Kh 
Aang Oli (Bahkan semoga kematian dan kenistaan menimpa kalian) 


yakni dengan huruf dzal, yang merupakan salah satu dialek dalam 
menyebut adz-dzamm (celaan) yang merupakan lawan dari al madh 
(pujian), jadi bisa dikatakan, 23, 25, dan 3. 


Iyadh berkata, “Para periwayat tidak berbeda dalam 
meriwayatkan kata al4—Jl pada hadits ini. Jika disebutkan NA berarti 


dari ad-dawaam (senantiasa) dan mempunyai makna yang lain 
daripada 4, tapi perlu membuang huruf wawu sehingga menjadi 


sifat untuk kata aldi.” 


146 — FATHUL BAARI 


« @ aan SIN EA NE MANA NA SALAK SERAT AA SL 





ae 








Ibnu Al Arabi menceritakan, bahwa »'4—Ji adalah dialek dalam 


pengucapan Ja (selalu atau senantiasa). 


Ibnu Baththal berkata, “Abu Ubaid menafsirkan »t-J! dengan al 


maut (kematian). sementara Al Khaththabi menyebutkan bahwa 
penakwilan Oatadah menyelisihi itu. Disebutkan dalam riwayat Abdul 
Warits bin Wa'id dari Sa'id bin Abi Arubah, dia berkata, “Oatadah 
mengatakan tentang penafsiran Kar 2Ll, yaitu K3 Oa (semoga 
kalian bosan terhadap agama kalian)”. Yakni sebagai mashdar dari 
kata sa 'aamah dan sa 'aaman.” 


Ibnu Baththal berkata, “Aku dapati apa yang ditafsirkan oleh 
Oatadah ini diriwayatkan dari Nabi SAW yang dinukil Bagi bin 
Makhlad dalam tafsirnya dari jalur Sa'id, dari Gatadah, dari Anas, 6! 
AA ATA Gea Gi ANN ta Ga Le ag sb da 
DNA Agt (RSS Bt JB 2JB LAN Jian Gala JG KIS GOS Ja JW 
Ke (Bahwa ketika Nabi SAW sedang duduk bersama para 


sahabatnya, tiba-tiba seorang Yahudi datang lalu mengucapkan 
salam kepadanya, lalu para sahabat membalasnya, maka beliau 
bersabda, “Apakah kalian tahu apa yang diucapkannya?” Mereka 
menjawab, “Dia memberi salam, wahai Rasulullah.” Beliau 
bersabda, “Dia mengucapkan, “Assaamu alaikum, yakni tusaamuuna 
diinakum (semoga kalian bosan terhadap agama kalian).”) 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan redaksinya, Oak 
S3 (semoga kalian bosa terhadap agama kalian) adalah penafsiran 


Oatadah sebagaimana yang ditunjukkan oleh riwayat Abdul Warits 
yang disebutkan oleh Al Khaththabi. Al Bazzar dan Ibnu Hibban 
dalam Shahih-nya menukil riwayat dari jalur Sa'id bin Abi Arubah, 


dari Gatadah, dari Anas, J3 dtovoty pkiy ale AI iko eU Ceri 
ab NE SIB Oia Ja Im ng ala Je 3 bot le 3 see 


FATHUL BAARI — 147 





SI SP 8 83) Ap DAS al SS ALA LIGA 26 Aa ga 
— Sale NIA ss Yat Pa ar, Aa SI dua . Se IG audi LI KEB as 
ai (Seorang Yahudi melintas di dekat Nabi SAW dan para 


sahabatnya, lalu dia memberi salam kepada mereka, maka para 
sahabat Nabi SAW membalasnya, lalu beliau bersabda, “Tahukah 
kalian apa yang diucapkannya?” Mereka menjawab, “Ya, dia 
memberi salam kepada kita.” Beliau bersabda, “Sebenarnya dia 
mengucapkan, “Assamu alaikum, yakni tusaamuuna diinakum 
(semoga kalian bosa terhadap agama kalian|)'. Panggil kembali dia 
kepadaku. Maka para sahabat pun membawa kembali orang Yahudi 
tersebut, lalu beliau bertanya, “Apa yang telah engkau katakan?” Ia 
menjawab, “Assamu alaikum.” Maka beliau bersabda, “Apabila ahli 
kitab mengucapkan salam kepada kalian, maka ucapkanlah, “Alaikum 
maa gultum (semoga apa yang kalian katakan itu menimpa 
kalian) '.”) 

Ini adalah redaksi menurut versi Al Bazzar, sedangkan dalam 
riwayat Ibnu Hibban disebutkan, — 6 FT Pu Pa Ju Cak Ud aga si 


Daya Tg (Bahwa seorang Yahudi memberi salam, lalu Nabi SAW 


berkata, “Tahukah kalian.”y Sedangkan redaksi lainnya menyerupai 
redaksi Al Bazzar namun tanpa menyebutkan, 855) (Kembalikan dia), 


kemudian di bagian akhir disebutkan, ASI Jaf 52 J3 SOE elo 5 

Ourp Ng yi (Apabila seseorang dari ahli kitab memberi salam kepada 

kalian, maka katakanlah, Wa alaika (dan semoga pula atasmu|'.”) 
2, (Dan laknat) mengandung kemungkinan bahwa Aisyah 


memahami perkataan mereka dengan kecerdasannya, lalu dia 
mengingkari mereka dan memperkirakan bahwa Nabi SAW menduga 
bahwa mereka mengucapkan lafazh salam, maka Aisyah pun 
mengungkapan pengingkarannya terhadap mereka. Kemungkinan juga 
dia pernah mendengar itu sebelumnya dari Nabi SAW sebagaimana 


148 — FATHUL BAARI 








yang disebutkan dalam hadits Ibnu Umar dan hadits Anas pada bab 
ini. Aisyah melontarkan laknat kepada mereka, bisa jadi karena ia 
memandang bolehnya melaknat orang kafir tertentu, terlebih lagi 
ketika tampak darinya sesuatu yang memang perlu diluruskan. Bisa 
juga karena Aisyah telah mengetahui orang-orang tersebut mati dalam 
keadaan kafir, lalu dia melontarkan laknat. Secara zhahir, Nabi SAW 
menginginkan agar tidak membiasakan lisan beliau dengan tutur kata 
kasar, atau beliau mengingkari sikap Aisyah yang berlebihan. 
Mengenai hal ini telah dipaparkan di permulaan pembahasan tentang 
adab, yaitu pada bab sikap lemah lembut, dan pembahasan tentang 
bolehnya melaknat orang musyrik tertentu yang masih hidup akan 
dipaparkan pada bab mendoakan keburukan bagi orang-orang musyrik 
dalam pembahasan tentang doa. 


KEHI6 4 MH (Tenang, wahai Aisyah) Penjelasannya telah 


dipaparkan dalam bab sikap lemah lembut pada pembahasan tentang 
adab. 


ema Hedi nh (Sebenarnya aku sudah mengatakan, “Alaikum 
Isemoga itu menimpa kalian).”) Demikian redaksi yang disebutkan 
dalam riwayat Ma'mar dan Syu'aib dari Az-Zuhri yang diriwayatkan 
oleh Muslim, yaitu tanpa huruf wawu, dan juga dalam riwayat Sufyan 
yang diriwayatkannya. Sedangkan dalam yang diriwayatkan oleh An- 
Nasa'i dari riwayat lainnya dari Az-Zuhri disebutkan dengan huruf 
wawu (yakni wa alaikum). 

Al Muhallab berkata, “Hadits ini menunjukkan bolehnya 
pemimpin mengelabui tindakan tipu daya dan membalasnya dengan 
cara yang tidak disadari bila diharapkan rujuknya si pelaku.” 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tentang pensyaratan ini perlu 
ditinjau, karena orang-orang Yahudi saat itu adalah golongan yang 
terikat dengan perjanjian damai, jadi yang tampak bahwa itu adalah 
untuk kemaslahatan persatuan. 


FATHUL BAARI — 149 


Kedua, Ji Po Mi 3 Atadi US | Apn Lu 3 Sa aka 13 
Omg (Apabila orang Yahudi mengucapkan salam kepada kalian, 


sebenarnya seseorang mereka mengucapkan, “Assaamu alaika 
(semoga kematian menimpamu|, maka ucapkanlah, “Wa alaika 
(semoga menimpamu)|'”) Demikian yang disebutkan dalam semua 
naskah Imam Bukhari, dan demikian juga yang diriwayatkannya 
dalam kitab Al Adab Al Mufrad dari Isma'il bin Abi Uwais, dari 
Malik. Sedangkan yang disebutkan oleh semua perawi Al Muwaththa' 


2 2 3. 


menggunakan redaksi, Us J4 (maka ucapkanlah, “Alaika (semoga 
itu menimpamu|.”) tanpa huruf wau. Abu Nwu'aim juga 
menyebutkannya dalam kitab Al Mustakhraj dari jalur Yahya bin 
Bukair, dan dari jalur Abdullah bin Nafi', keduanya dari Malik, 
dengan menyebutkan huruf wawu. Mengenai hal ini perlu diteliti lebih 
seksama, mengingat di dalam kitab Al Muwaththa' yang berasal dari 
Yahya bin Bukair dicantumkan tanpa huruf wawu, sementara 
kesimpulan perkataan Ibnu Abdil Barr, bahwa riwayat Abdullah bin 
Nafi” adalah tanpa huruf wawu, karena dia berkata, “Tidak seorang 
pun periwayat Al Muwaththa" dari Malik yang memasukkan huruf 


” 


wawu. 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, bamun disebutkan oleh Ad- 
Daraguthni di dalam kitab Al Muwaththa ' dari jalur Rauh bin Ubadah 
dari Malik dengan redaksi, S3 J4 (maka ucapkanlah, “Wa alaika 
Isemoga pula menimpa kalian).”) dengan menyebutkan huruf wawu 
dan bentuk jamak. 


Ad-Daraguthni berkata, “Perkataan pertama lebih shahih.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, Al Isma'ili menukil dari jalur 
Rauh, Ma'an dan Outaibah, ketiganya dari Malik, tanpa huruf wawu 
dan dengan bentuk tunggal seperti riwayat jamaah. Imam Bukhari 
meriwayatkannya dalam pembahasan tentang perintah bertobat kepada 
orang-orang yang murtad, dari jalur Yahya Al Oaththan, dari Malik 


150 — FATHUL BAARI 








dan Ats-Tsauri, semunya berasal dari Abdullah bin Dinar, dengan 
redaksi, IE 5 (ucapkanlah, “Alaika (semoga itu menimpamu).”) 


tanpa menyebutkan huruf wawu. Namun, hanya dalam riwayat As- 
Sarakhsi dicantumkan dengan redaksi, «£ J8 (maka ucapkanlah, 


“Alaikum (semoga itu menimpa kalian).”) dengan bentuk jamak dan 
tanpa huruf wawu. 


Selain itu, Imam Muslim dan An-Nasa'i meriwayatkannya dari 
jalur Abdurrahman bin Mahdi dari Ats-Tsauri, dengan redaksi, 13 


Se) (maka ucapkanlah oleh kalian, “Wa alaikum (semoga menimpa 


kalian).”) dengan menyebutkan huruf wau dan bentuk jamak. Imam 
Muslim dan An-Nasa'i juga meriwayatkannya dari jalur Isma'il bin 
Ja'far, dari Abdullah bin Dinar tanpa huruf wawu. Dalam naskah yang 
benar dari Muslim disebutkan dengan huruf wawu. 


Sementara itu An-Nasa'i meriwayatkannya dari jalur Ibnu 
Uyainah, dari Ibnu Dinar dengan redaksi, BAG CI SIS aka | 


ea Ai Wee oladi th pn us (Wpabila orang Yahudi dan orang 


Nashrani memberi salam kepada kalian, maka sebenarnya ia 
mengucapkan, “Assamu alaikum (semoga kematian menimpa kalian), 
maka ucapkanlah, “Alaikum (semoga itu menimpa kalian).”) tanpa 
huruf wawu dan dengan bentuk jamak. 


Abu Daud meriwayatkannya dari riwayat Abdul Aziz bin 
Muslim dari Abdullah bin Dinar seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu 
Mahdi dari Ats-Tsauri, setelah mengemukakannya, dia berkata, 
“Demikian juga yang diriwayatkan oleh Malik dan Ats-Tsauri dari 
Abdullah bin Dinar, dia menyebutkan di dalamnya, S3 (semoga 


menimpa kalian). Al Mundziri mengatakan di dalam kitab AI 
Hasyiyah, “Hadits Malik diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sedang 
hadits Ats-Tsauri diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.” 


FATHUL BAARI — 151 


Ini menunjukkan bahwa riwayat Malik pada keduanya (pada 
riwayat Imam Bukhari dan Muslim) disebutkan dengan huruf wawu. 
Sedangkan Abu Daud, kemungkinan memahami riwayat Malik 
berdasarkan riwayat Ats-Tsauri atau berpegang pada riwayat Rauh bin 
Ubadah dari Malik. Tampaknya Al Mundziri berlebihan dalam 
menyandarkan kepada Imam Bukhari, karena riwayat yang dinukilnya 
menggunakan redaksi bentuk tunggal. Hadits Ibnu Umar ini 
mempunyai sebab yang akan saya sebutkan dalam bab setelahnya. 


Ketiga, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalur 
Ubaidullah bin Abi Bakar bin Anas dengan redaksi, Ala 5 ol Wax 
(Anas bin Malik menceritakan kepada kami), yakni kekaknya, dengan 
redaksi, See) Nemyid AI It (SAE eko 15) (Apabila ahli kitab 
memberi salam kepada kalian, maka ucapkanlah, “Wa alaikum 
Isemoga atas kalian).”) Demikian ia meriwayatkannya secara 
ringkas. Selain itu, Oatadah meriwayatkannya dari Anas dengan 
lafazh yang lebih lengkap, yang dinukil oleh Imam Muslim, Abu 
Daud dan An-Nasa'i dari jalur Syu'bah, darinya dengan redaksi, v! 


Ba aa Dika Ai Yak AJE Kah ada Ko Dee 
SE Ni :J tete (Sesungguhnya para sahabat Nabi SAW 
berkata, “Sesungguhnya para ahli kitab memberi salam kepada kami, 
lalu bagaimana kami menjawab mereka?” Beliau bersabda, 
“Ucapkanlah, Wa alaikum (dan semoga atas kalian) '.”) 


Sementara Imam Bukhari meriwayatkannya dalam kitab Al 
Adab Al Mufrad dari jalur Hammam, dari Gatadah dengan redaksi, 'p 


HIU ASN aa ag AE AN le AI Met IP ASUS BUSI UU Kan yi 
SEN JW IU Les ya ist Ie Sg aldi Ju (Seorang Yahudi lewat 
lalu berkata, “Assamu alaikum (semoga kematian menimpa kalian), 


lalu para sahabat Nabi SAW membalas salamnya, maka beliau 
berkata, “Dia mengucapkan, “Assaamu alaikum'. Maka orang Yahudi 


152 — FATHUL BAARI 








itu ditangkap, lalu dia pun mengaku, kemudian beliau bersabda, 
“Balaslah fucapan itu| kepadanya.”) 


Abu Awanah juga meriwayatkannya dalam kitab Shahih-nya 
dari jalur Syaiban menyerupai riwayat Hammam, di bagian akhirnya 
ta Na as JW. 3: -J8 Pr Ati “Ii JB B3 333) 


2g Ni AS Ji Hara aa | : 5 (Nabi SAW kemudian 
bersabda, “Kembalikan dia (ke sini.” Maka para sahabat pun 
mengembalikan orang tersebut, lalu beliau bertanya, “Apakah tadi 
engkau mengucapkan, “Assamu alaikum (semoga kematian menimpa 
kalian)”?” Dia menjawab, “Ya.” Saat itulah beliau bersabda, 
“Apabila ahli kitab memberi salam kepada kalian, maka ucapkanlah, 
“Wa alaikum (semoga juga atas kalian)” .”) 


Pembahasannya telah dikemukakan pada hadits Aisyah dari 
jalur lainnya dari @Gatadah dengan tambahan redaksi. Pada 
pembahasan tentang memerintahkan bertobat kepada orang-orang 
murtad, akan disebutkan dari jalur Hisyam bin Zaid bin Anas, Cahommaa 


Dn ps Aa Kena 2g SIA Gi Cp 
Kahe ReAh Ob tag Gu Dak sIa 3 Ll alan ala dn Ja - 
See NIA PI Jaf SAE ala 11 106 TAS Y dil Jigar) G Ka (Aku 
mendengar Anas bin Malik berkata, “Seorang Yahudi lewat di dekat 
Nabi SAW lalu mengucapkan, “Assaamu alaika (semoga kematian 
menimpamu) ', maka Rasulullah SAW berkata, Wa alaika (semoga 
menimpamu) '. Lalu beliau bersabda, “Tahukah kalian apa yang dia 
katakan? Dia tadi mengatakan, assaamu alaika (semoga kematian 
menimpamu)'. Para sahabat berkata, “Wahai Rasulullah, bolehkah 
kami membunuhnya?" Beliau bersabda, “Apabila ahli kitab memberi 


salam kepada kalian, maka ucapkanlah, “Wa alaikum (semoga atas 
kalian).”) 


Dalam riwayat Ath-Thayalisi disebutkan, bahwa yang 
mengatakan “Bolehkah kami membunuhnya?” adalah Umar. 


FATHUL BAARI — 153 





Dari riwayat-riwayat ini disimpulkan, bahwa sebagian 
periwayat hafal redaksi yang tidak dihafal oleh yang lain. Redaksi 
yang paling sempuma adalah riwayat Hisyam bin Zaid imi. 
Tampaknya, ketika Nabi SAW mengabarkan kepada para sahabat 
bahwa orang Yahudi itu mengucapkan demikian, maka saat itu 
sebagian sahabat menanyakan tentang bagaimana menjawab mereka, 
yaitu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Syu'bah bin Oatadah, 
namun pertanyaan ini tidak terdapat dalam riwayat Hisyam bin Zaid, 
dan para periwayat tidak berbeda dalam meriwayatkan lafazh 
jawabannya dari Anas, yaitu: See dengan huruf wawu dan bentuk 


jamak. 


Abu Daud mengatakan di dalam kitab As-Sunan, “Demikian 
juga riwayat Aisyah, Abu Abdurrahman Al Juhani dan Abu Bashrah.” 


Al Mundziri berkata, “Hadits Aisyah muttafag alaih.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, maksudnya adalah hadits pertama 
pada bab ini. Lebih jauh dia berkata, “Hadits Abu Abdurrahman 
dinukil oleh Ibnu Majah, sedangkan Abu Bashrah dinukil oleh An- 
Nasa'i. Keduanya adalah hadits yang sama, namun ada perbedaan 
pada Yazid bin Abu Habib dari Abu Al Khair, dimana Abdul Hamid 
bin Ja'far mengatakan, dari Abu Bashrah, yang diriwayatkan oleh An- 

| Nasa'i dan Ath-Thahawi, sementara Ibnu Ishag mengatakan, dari Abu 
| Abdirrahman, yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah dan juga 
Ath-Thahawi. Sebagian sahabat Abu Ishag mengatakan darinya 
| seperti apa yang dikatakan oleh Abdul Hamid, yaitu yang dinukil oleh 
Ath-Thahawi. Yang akurat adalah pernyataan jamaah, sementara 
redaksi riwayat An-Nasa'i adalah, See 13,3 Har Fak up (Maka 
Jika mereka memberi salam kepada kalian, maka ucapkanlah, “Wa 
alaikum (semoga pula atas kalian).”) para ulama bebeda pendapat 
tentang menyebutkan atau tidak menyebutkan huruf wawu dalam 
menjawab ucapan salam ahli kitab, karena perbedaan pandangan 
mereka mengenai riwayat yang lebih kuat di antara kedua riwayatnya. 


154 — FATHUL BAARI 


Ibnu Abdil Barr menyebutkan dari Ibnu Habib, bahwa 
pengucapannya tanpa huruf wawu adalah karena jika diucapkan 
dengan huruf wawu berarti menyertakan kita di dalamnya. Ia 
memaparkan, bahwa huruf wau dalam redaksi seperti ini mengandung 
arti mengakui redaksi pertama dan mengaitkan redaksi kedua dengan 
yang pertama, seperti ungkapan, Sg : d3 Ls 1 "83 (Zaid adalah 


penulis. Lalu aku mengatakan, dan juga penyair). Ini berarti 
menetapkan kedua sifat itu pada diri Zaid. 


Dia berkata, “Pendapat ini diselisihi oleh mayoritas ulama 
madzhab Maliki. Sebagian syaikh mereka berkata, “Yaitu mengatakan, 
Aim! #K—£, yakni dengan menggunakan harakat kasrah pada huruf 
sin, yang artinya semoga bebatuan menimpa kalian.” 

Ibnu Abdil Barr menyangsikannya karena tidak disyariatkan 
bagi kita mencela ahlu dzimmah. Ini dikuatkan oleh pengingkaran 


Nabi SAW terhadap Aisyah ketika mencela mereka. Ibnu Abdil Barr 
menceritakan dari Thawus, ia berkata, “Yaitu mengatakan, #X4! $$ ve 


(kesejahteraan jauh di atas kalian), dengan menggunakan huruf alif.” 


Sebagian salaf membolehkan menjawab mereka dengan 
ucapan, 3Mm! #SXe£ (semoga kesejahteraan dilimpahkan atas kalian) 
sebagaimana membalas ucapan salam orang Islam. Sebagian mereka 
berdalih dengan firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 89, aib 
ah yaa “ (Maka berpalinglah (hai Muhammad) dari mereka dan 
katakanlah, “Salam (selamat tinggal.” Al Mawardi menyebutkan 
bahwa ini juga merupakan pandangan sebagian ulama Syafi'i, namun 
tanpa menyertakan kalimat, wa rahmatullah. Ada juga yang 


membolehkan secara mutlak. 


Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Algamah tentang bolehnya 
hal itu dalam keadaan terpaksa. Diriwayatkan dari Al Auza'i, “Jika 
Anda memberi salam, maka sesungguhnya orang-orang shalih telah 
memberi salam, dan jika Anda meninggalkannya maka sesungguhnya 


FATHUL BAARI — 155 


Ae 





orang-orang shalih telah meninggalkannya.” Diriwayatkan dari 
sebagian ulama, “Tidak boleh menjawab salam kepada mereka.” 
Diriwayatkan dari sebagian mereka yang membedakan antara ahlu 
dzimmah dengan ahlul harb (yang boleh diperangi). Pendapat yang 
kuat adalah yang ditunjukkan oleh haditsnya, namun itu khusus bagi 
ahli kitab. Imam Ahmad meriwayatkan hadits dengan Sanad yang 
jayyid dari Humaid bin Zadawaih, bukan Humaid Ath-Thawil 
menurut pendapat yang paling shahih, dari Anas, Jai EN 5 Yati 
Aa Tg —$ AS (Kami diperintahkan untuk tidak menambahkan 
(jawaban salamj kepada ahli kitab melebihi “wa alaikum”). 


Ibnu Baththal menukil dari Al Khaththabi menyerupai apa 
yang dikatakan oleh Ibnu Habib, dia berkata, “Riwayat orang yang 
meriwayatkannya dengan redaksi, e&-—k£, tanpa huruf wawu adalah 


lebih baik daripada riwayat yang menyebutkan huruf wawu, karena 
maknanya adalah “Aku mengembalikan apa yang kalian katakan itu 
kepada diri kalian.” Sebab, dengan menyertakan huruf wau maka 
maknanya menjadi, See) & (atasku dan atas kalian), karena huruf 


wawu adalah partikel penggabung yang berfungsi menyertakan.” 


Tampaknya, ia menukilnya dari kitab Ma 'alim As-Sunan karya 
Al Khaththabi, karena di dalam kitab itu dia mengatakan demikian 
seperti yang diriwayatkan para ahli hadits (S3, sementara Ibnu 
Uyainah meriwayatkannya tanpa menyebutkan huruf wawu, dan itulah 
yang benar. Hal ini dikarenakan dengan tidak menyebutkannya berarti 
perkataan mereka dikembalikan kepada mereka sendiri, sedangkan 
bila disertai dengan huruf wawu berarti menyertakan orang yang 
menjawab ke dalam apa yang mereka ucapkan. Al Khaththabi telah 
meralat pendapatnya, dan dia mengatakan dalam kitab Al I'lam dari 
Syarh Imam Bukhari ketika membicarakan hadits Aisyah yang 
tercantum dalam pembahasan tentang Adab, dari jalur Ibnu Abi 
Mulaikah darinya, yang menyerupai hadits bab ini, dengan tambahan 


156 — FATHUL BAARI 


Ma VK Ling 3 ee 2533) KEB Gaara Si 
— AE Dri (Apakah engkau tidak mendengar apa yang telah aku 


katakan? Aku telah menjawabnya, “Alaihim (semoga itu menimpa 
mereka), lalu dikabulkan doaku terhadap mereka dan tidak 
dikabulkan doa mereka terhadapku). 


Al Khaththabi berkata yang intinya, “Apabila seseorang 
berdoa memohonkan sesuatu secara zhalim, maka Allah tidak 
mengabulkannya, dan doanya itu tidak akan menemukan jalan kepada 
orang yang didoakannya.” 


Hadits ini memiliki hadits lain yang meneuakannyas yaitu dari 
hadits Jabir, dia berkata, A3 le Ke ae Jera aa pu eka 
Lai HUB STA Wa ki hem, ine SA Sey 18 SAS padi pa 
3 Ol Y3 ae Ha le 33): tu (Beberapa orang Yahudi 
memberi salam kepada Nabi SAW, mereka mengucapkan, “Assamu 
alaikum (semoga kematian menimpa kalian). Beliau lalu menjawab, 
“Wa alaikum (semoga pula menimpa kalian).” Aisyah berkata sambil 
marah, “Tidakkah engkau mendengar apa yang mereka ucapkan?” 
Beliau menjawab, “Tentu. Aku telah menjawab mereka, lalu doa kita 


atas mereka dikabulkan sedangkan doa mereka atas kita tidak 
dikabulkan.”) 


Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Bukhari dalam kitab 4! 
Adab Al Mufrad dari jalur Ibnu Juraij: Ia mengabarkan kepadaku, 
bahwa ia mendengar Jabir. Orang yang mengingkari riwayat dengan 
huruf wawu telah melewatkan pengamatan terhadap riwayat Aisyah 
ini dan jawaban Nabi SAW kepadanya. Sebagian orang yang kami 
kenal mengatakan tentang hadits Anas pada bab ini, “Riwayat yang 
shahih dari Malik adalah tanpa huruf wawu. Demikian juga yang 
diriwayatkan oleh Ibnu Uyainah, dan itu lebih benar daripada riwayat 
dengan huruf wawu, karena dengan membuangnya berarti 


FATHUL BAARI — 157 





mengembalikan perkataan itu hanya pada mereka, sedangkan dengan 
mencantumkannya berarti menyertakan kita.” 


Yang aku pahami ketika dia menilai lemah riwayat dengan 
huruf wawu dan menyalahkan maknanya, tidak dapat diterima 
berdasarkan keterangan yang telah dipaparkan. 


An-Nawawi berkata, “Yang benar, mencantumkan dan huruf 
wawu atau tidak adalah benar dan boleh, namun mencantumkannya 
adalah lebih baik dan tidak mengandung kerusakan, dan mayoritas 
riwayat menyebutkan demikian. Tentang maknanya ada dua, yaitu: 
Pertama, mereka mengatakan, “Semoga kematian menimpa kalian'. 
Lalu beliau menjawab, “Dan semoga juga menimpa kalian'. 
Maksudnya, kami dan kalian adalah sama dalam hal itu, masing- 
masing kita memang akan mati. Kedua, huruf wawu sebagai 
permulaan redaksi, bukan sebagai kata sambung dan penyerta. 
Maksudnya, asli Ga Ai Fatin Kar (dan kalian berhak mendapatkan 
kenistaan).” 


Al Baidhawi berkata, “Dengan menganggap huruf wawu 
sebagai kata sambung berarti ada kalimat yang tidak disebutkan secara 
redaksional yaitu, U gipsirnmmd m2 ut — OF Le Se Th Fi 3 (dan aku 


katakan, “Semoga menimpa kalian apa yang kalian inginkan 
menimpa kami, atau apa yang kalian berhak mendapatkannya.”) Jadi, 
bukan kata sambung kepada kata «ae dalam ucapan mereka.” 


Al Ourthubi berkata, “Ada yang berpendapat bahwa huruf wau 
tersebut berfungsi sebagai permulaan redaksi, dan ada juga yang 
berpendapat bahwa hanya sebagai tambahan. Namun jawaban yang 
paling tepat adalah, doa kami atas mereka dikabulkan, sedangkan doa 
mereka atas kami tidak dikabulkan.” 


Ibnu Dagig Al Id menceritakan dari Ibnu Rusyd tentang 
penjelasan yang menggabungkan kedua riwayat itu, yaitu yang 
menggunakan huruf wawu dan yang tidak menggunakannya, dia 


158 — FATHUL BAARI 





berkata, “Bagi yang mengetahui secara pasti bahwa dia mengatakan 
Almodi (kematian) atau $Xx! (dengan harakat kasrah, yang berarti 


bebatuan), maka sebaiknya dijawab tanpa huruf wawu, sedangkan 
yang tidak mendengarnya secara jelas, maka sebaiknya menjawabnya 
dengan menyertakan huruf wawu, ini merupakan penggabungan 
keenam pendapat ulama dalam masalah ini.” 


An-Nawawi berkata mengikuti Iyadh, “Orang yang 
menafsirkan #Le—i dengan kematian, maka hendaknya menyertakan 


huruf wawu, sedangkan yang menafsirkannya dengan kebosanan, 
hendaknya tidak menyertakan huruf wawu.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, tetapi riwayat yang menetapkan 
huruf wawu adalah riwayat yang valid, dan itu menguatkan 
penafsirannya dengan “kematian”, itu lebih utama daripada 
menyalahkan yang tsigah. Dia menjadikan sabda Nabi SAW, #d—- 15! 
Ai Jt Se (Apabila ahli kita memberi salam kepada kalian) 
sebagai dalil yang menunjukkan tidak disyariatkannya seorang 
muslim untuk memulai salam kepada orang kafir. Demikian yang 
dikemukakan Al Baji dari Abdul Wahhab. 


Al Baji berkata, “Karena hadits ini menjelaskan tentang 
hukum menjawab salam dan tidak menyebutkan tentang hukum 
memulai salam.” 


Ibnu Al Arabi menukil dari Malik, “Bila memulai salam 
kepada seseorang yang diduganya sebagai muslim namun ternyata 
kafir, maka Ibnu Umar menarik kembali salamnya.” 


Menurut Malik, itu tidak perlu. Ibnu Al Arabi berkata, “Tidak 
ada gunanya menarik salam saat itu, karena orang kafir itu tidak 
mendapatkan sesuatu dari salam itu, sebab salam yang ditujukan untuk 
orang Islam.” 


FATHUL BAARI — 159 


1: 
ji 
! 








Yang lainnya berpendapat, bahwa itu berguna sebagai 
pemberitahuan kepada orang kafir tersebut bahwa dia tidak berhak 
mendapat salam lebih dulu. 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapat ini dikuatkan oleh 
kekhawatiran ada orang lain yang mengingkarinya atau mengikutinya, 
jika orang yang mengucapkan salam itu termasuk orang yang diikuti 
atau menjadi penutan. 


Dia menmenjadikannya sebagai dalil bahwa hadits jawaban 
tersebut khusus kepada orang kafir, sehingga tidak boleh digunakan 
untuk menjawab salam orang Islam. Ada juga yang berpendapat, 
bahwa bila menjawab salam orang Islam seperti itu dengan 
menyertakan huruf wawu, maka itu boleh, dan jika huruf wawu maka 
tidak boleh. 


Ibnu Dagig Al Id berkata, “Kesimpulannya, bahwa hal itu 
cukup untuk tercapainya makna “salam” walaupun tidak sampai pada 
tingkat pelaksaan perintah yang tersebut dalam firman Allah dalam 
surah An-Nisaa' ayat 86, 498) 1 Ws ab (5 (Maka balaslah 
penghormatan itu dengan lebih baik, atau balaslah (dengan yang 
serupa)).” 

Tampaknya, ia wmemaksudkan jawaban yang tanpa 
menyebutkan huruf wawu. Sedangkan yang disertai dengan huruf 
wawu, maka telah disebutkan dalam sejumlah hadits, di antaranya 
yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dari Ibnu Abbas, (—! de) str 
An 53 UE "JW AE Bk JW lg al AI ko 1 (Seorang 
laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu mengucapkan, “Salaamun 
alaikum (semoga kesejahtera, .an dilimpahkan kepadamu). Beliau 
kemudian menjawab, “Wa alaika wa rahmatullaah (semoga pula 
dilimpahkan kepadamu dan juga rahmat Allah).”) 


Riwayat Ath-Thabarani dalam kitab Al Ausath, dari Salman 
menyebutkan, “64 sJb Lah Jipa) 5 WE AI JW Je) Gl (Seorang 


160 — FATHUL BAARI 


laki-laki datang lalu berkata, “Assalaamu alaika yaa rasuluilaah 
(semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu, wahai Rasulullah).” 
Beliau kemudian menjawab, “Wa alaika (semoga juga dilimpahkan 
kepadamu|.”) 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, manakala redaksi ini (yakni wa 
alaika) sudah masyhur sebagai jawaban untuk non-muslim, maka 
selayaknya tidak menggunakannya sebagai jawaban salam bagi orang 
muslim, walaupun itu mencukupi sebagai jawaban salam. 


23. Orang yang Melihat Surat Seseorang yang Dikhawatirkan 
Membahayakan Kaum Muslimin agar Meminta Penjelasan 


co 


AN ag Ba an Ai San ya JR EA gan UPI 
MF Ayak :Ja Hip Ery SA BA Aa 
Hb ip Keneo : sapa ai 


rd 
PAN , 


IG jt Te ut JB GA SE 
Kel si LAS GA adi 10 el la Ai Io da 


Pa PU aa si "81.9 


KE AP CR LS UG 
Mp LIS Lha bs JUS SU Gta ds 
ASN SE md 0 ls li cal, ala AD ee 
GALA AG Wb di an SA Padi oU ju 
SI Ie Mp5 Jk LN SIB LI ea ah 
Ya IG menu ja Lam UAS CJ nata 


Gan KK o-£ Nia Tar 0, .. o 2. , 5. ta 2 
SS BI LI Yp DE Uh apn dn Up os ol 


FATHUL BAARI — 161 





ME Wa Lp Ud NA / GA AI ga As 
Ve WNA SG K0 1G LA) dat aa ap 
ku aa S2 osis dh: Kab Ip ab -JU 
kn : 2 Hani 5 SU JB A3 jp 


Kana 5 J6 Fa Apar Ta (ba tx Ba “J3 Ha Jai 
2 AP FTI LI AS ES 


6259. Dari Ali RA, dia berkata, “Rasulullah SAW pernah 
mengutusku bersama Az-Zubair bin Al Awwam dan Abu Martsad Al 
Ghanawi —masing-masing kami adalah penunggang kuda—, beliau 
besabda, “Berangkatlah kalian sampai kalian datang ke Raudhah 
Khakh. Sebab di sana ada seorang wanita dari kalangan kaum 
musyrikin yang membawa surat dari Hathib bin Abi Balta 'ah yang 
ditujukan kepada orang-orang musyrik'. Maka kami pun berhasil 
menyusul wanita tersebut yang telah berjalan dengan menunggang 
untanya di tempat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada kami. 
Kami kemudian berkata, “Mana surat yang bersamamu itu?' Wanita 
itu menjawab, “Aku tidak membawa surat”. Kami lalu menurunkannya 
lantas menggeledah hewan tunggangannya, namun kami tidak 
menemukan apa-apa. Kedua sahabatku berkata, “Kita tidak melihat 
surat”. Aku berkata, “Sungguh aku tahu, bahwa Rasulullah SAW tidak 
mungkin berdusta. Keluarkan surat itu atau aku telanjangi kamu”. 
Tatkala ia melihat keseriusanku, maka ia pun memasukkan tangannya 
ke pinggangnya —saat itu ia berbalutkan pakaian tebal—-, lalu 
mengeluarkan surat. Setelah itu kami membawakannya kepada 
Rasulullah SAW. Kemudian beliau bertanya (kepada Hathib), “Apa 
yang mendorongmu melakukan ini, wahai Hathib?' Ia menjawab, 
“Aku tidak punya maksud apa-apa selain ingin mejadi orang yang 
beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Aku tidak menukar dan tidak 
pula mengganti (keyakinanku). Aku hanya ingin pada kaum itu ada 


162 — FATHUL BAARI 


yang dengannya Allah melindungi keluarga dan hartaku. Tidak ada di 
antara para sahabatmu yang mempunyai kerabat di sana kecuali ada 
orang yang dengannya Allah melindungi keluarga dan hartanya'. 
Mendengar itu, beliau bersabda, “Engkau benar. Janganlah kalian 
mengatakan kepadanya kecuali yang baik'. Lalu Umar bin Khaththab 
berkata, “Sesungguhnya ia telah mengkhianati Allah, Rasul-Nya dan 
kaum mukminin. Biarkan aku memenggal lehernya”. Beliau bersabda, 
“Wahai Umar, tahukah engkau bahwa sesungguhnya Allah telah 
melihat isi hati orang-orang yang ikut dalam perang Badar, seraya 
berfirman, “Berbuatiah sekehendak kalian, karena telah dipastikan 
surga bagi kalian”. Maka. air mata Umar pun menetes, dan ia 
berkata, “Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui?.” 


Keterangan Hadits: 

Tampaknya Imam Bukhari ingin menjelaskan atsar yang 
menyebutkan tentang larangan melihat isi surat orang lain yang 
kemudian dikhususkan dengan mencegah kerusakan yang lebih 
banyak daripada kerusakan melihat (surat orang lain). Arsar tersebut 
diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadits Ibnu Abbas dengan redaksi, 
Pu S Aan usa 3) ah Peti el Re, A3 u (Barangsiapa melihat surat 
saudaranya tanpa seizinnya, maka seakan-akan ia melihat kepada 
neraka). Namun sanad-nya dha'if. 


Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Ali yang 
menceritakan kisah Hathib bin Abi Balta'ah. Penjelasannya telah 
dikemukakan dalam tafsir surah Al Mumtahanah. Yusuf bin Buhlul, 
gurunya Imam Bukhari dalam hadits ini, adalah seorang Syaikh Kufah 
yang asalnya dari Al Anbar. Di antara keenam imam hadits tidak ada 
yang meriwayatkannya darinya selain Imam Bukhari, dan hanya ini 
haditsnya yang disebutkan di dalam kitab Ash-Shahih. Imam Bukhari 
meriwayatkan hadits ini dari jalur-jalur lainnya dalam pembahasan 
tentang peperangan dan tafsir, di antaranya yang disebutkan dalam 


FATHUL BAARI — 163 





pembahasan tentang peperangan adalah: dari Ishag bin Ibrahim, dari 
Abdullah bin Idris, dengan ganad yang disebutkan di sini. Para 
periwayat lainnya yang disebutkan dalam Sanad ini semuanya orang 
Kufah. 


Al Muhallab berkata, “Hadits Ali ini menunjukkan bahwa 
bolehnya membongkar tabir dosa dan menyingkap wanita yang 
bermaksiat. Sedangkan riwayat yang menyebutkan tidak boleh melihat 
surat orang lain kecuali dengan seizinnya, adalah berkenaan dengan 
orang yang tidak tertuduh dari kalangan kaum muslimin. Orang yang 
sudah divonis tertuduh, tidak lagi mendapat penghormatan. Hadits ini 
juga menunjukkan bolehnya melihat aurat wanita dalam kondisi 
darurat.” 


Ibnu At-Tin berkata, “Perkataan Umar, 3D —ob —$ 
(Biarkan aku memenggal lehernya) dan sabda Nabi SAW, y Aj (9 y 
h—5 (Janganlah kalian mengatakan kepadanya kecuali yang baik), 
dipahami bahwa Umar tidak mendengarnya, atau mungkin perkataan 
Umar ini sebelum Nabi SAW mengatakan itu.” 


Kemungkinan juga, karena kerasnya sikap Umar dalam 
perkara yang berkaitan dengan hak Allah. Ia memahami larangan itu 
secara zhahir, yaitu larangan mengatakan perkataan buruk kepadanya, 
dan itu tidak menghalanginya untuk melaksanakan hukuman 
terhadapnya karena kesalahan yang diperbuatnya. Lalu Nabi SAW 
menjelaskan bahwa alasan Hathib benar, dan bahwa Allah telah 
memaafkannya. 


164 — FATHUL BAARI 


24. Bagaimana Menulis Surat kepada Ahli Kitab? 
On an ane MAP en 
# An 2 ae Tg o | La Fs . Ce 0 
On AS HP AS 


3 


X “ ni! e - - Pn SOE ANBA PAI 30 EL £ 
Il Ko Say SEK ES JB ena SIB Lap —eLilL 


. 
ea 
| 


IK PA 2 PD EN ea 1D d3 Oh dl 
BE AA IG ate Ep A5 
6260. Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah mengabarkan 
kepadaku bahwa Ibnu Abbas mengabarkan kepadanya, bahwa Abu 
Sufyan bin Harb mengabarkan kepadanya bahwa Hiraklius pernah 
mengirim utusan kepadanya bersama sejumlah orang Ouraisy lainnya 
—saat itu mereka tengah berdagang di Syam—, maka mereka pun 
menemuinya. Lalu dia menyebutkan haditsnya. Dia berkata, 
“Kemudian dia meminta untuk diambilkan surat Rasulullah SAW, lalu 
dibacakan, ternyata isinya: Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 
Pemurah lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad hamba Allah dan 
utusan-Nya, kepada Hiraklius pembesar Romawi. Semoga 
keselamatan dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. 
Kemudian setelah itu.” 


Keterangan Hadits: 


(Bab bagaimana menulis surat kepada Ahli Kitab?) Pada bab 
ini, Imam Bukhari menyebutkan bagian hadits Abu Sufyan yang 
menceritakan kisah Hiraklius, dan itu jelas sesuai dengan judul yang 
dicantumkannya. 


FATHUL BAARI — 165 





Ibnu Baththal berkata, “Hadits ini menunjukkan bolehnya 
Menulis el ya pd! Ai " kepada ahli kitab, dan mencantumkan 
lebih dulu nama pengirim daripada nama yang dikirimi.” 

Dia berkata, “Hadits ini juga berfungsi sebagai dalil bagi 


kalangan yang membolehkan berkirim surat kepada Ahli Kitab dengan 
memberi salam jika diperlukan.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan: Tentang bolehnya memberi salam 
secara mutlak perlu dicermati lebih jauh. Yang ditunjukkan oleh 
hadits ini adalah salam yang sifatnya terbatas, sebagaimana yang 
disebutkan dalam riwayat ini, s4! HB —E MI (Semoga 
keselamatan dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk), 
atau boleh juga dengan kalimat, Gl Te ay dp 2 Wadi (Semoga 


keselamatan dilimpahkan kepada orang yang berpegang teguh 
dengan kebenaran), atau kalimat lainnya yang serupa. Perbedaan 
pendapat mengenai hal ini telah dipaparkan pada permulaan 
pembahasan tentang meminta izin. 


25. Siapa yang Ditulis Lebih Dulu di Dalam Surat? 


£ 0. 


3 E Ha Pa ore x rp y 0.1. 0. or 3) - 20042 
Pair ANE AN Par apa AA 
. " 78, Ce Er 5 aga Hig Gi KE G 09 - 9. 
BG gb una ks Ae Jt 


E 10 3.3 0. 


Aeiat Yi Ra da Ni Ea ph 
HI Ya ta Ga ip ae SI yaa GAN JG AA 


- - . 


OP IL OS La Tim AI PA aa 


6261. Dari Abu Hurairah RA, dari Rasulullah SAW, bahwa 
beliau menyebutkan seorang laki-laki dari bani Israil yang mengambil 


166 — FATHUL BAARI 


sebuah kayu lalu melobanginya, kemudian mamasukkan seribu dinar 
ke dalamnya serta selembar surat darinya yang ditujukan kepada 
sahabatnya. Amr bin Abi Salamah berkata dari ayahnya, dari Abu 
Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, “Ia memahat (melobangi) 
sebuah kayu, lalu meletakkan harta di dalamnya dan menuliskan 
kepadanya selembar surat, “Dari Fulan kepada Fulan '.” 


Keterangan Hadits: 

(Bab siapa yang ditulis lebih dulu di dalam surat?) 
Maksudnya, apakah dirinya sendiri (pengirim) atau orang yang 
dikirimi surat? Pada bab ini, Imam Bukhari mencantumkan bagian 
hadits yang menceritakan seorang laki-laki dari bani Israil yang 
meminjam seribu dinar (dari sahabatnya). Tampaknya, Imam Bukhari 
tidak menemukan hadits marfu' yang sesuai dengan kriterianya 
sehingga hanya mencantumkan hadits tersebut pada pembahasan ini. 
Hadits ini sesuai dengan kaidahnya dalam berdalil dengan syariat 
umat sebelum kita bila ceritanya terdapat dalam syariat kita dan tidak 
diingkari, apalagi bila redaksinya diungkapkan dalam bentuk pujian 
terhadap pelakunya. Inti dalil dalam hadits ini adalah, orang yang 
mempunyai utang dianjurkan untuk menuliskan dalam suratnya: “Dari 
fulan kepada fulan”. Sebenarnya Imam Bukhari mungkin berdalil 
dengan surat Nabi SAW yang ditujukan kepada Hiraklius, yaitu hadits 
yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya. Namun, terkadang dia 
tidak melakukannya, karena asalnya adalah yang besar menulis 
dirinya lebih dulu jika menulis surat kepada yang lebih kecil, dan juga 
pembesar atau yang terhormat kepada yang lebih rendah darinya. 
Adapun jika yang terjadi adalah sebaliknya atau keduanya sederajat, 
maka terjadi keraguan dalam hal ini. 


Dalam kitab Al Adab Al Mufrad, Imam Bukhari meriwayatkan 
hadits dari jalur Kharijah bin Zaid bin Tsabit, H4 A1 ag BUJI sih 
ud Mt Ag SP sg yel (Surat ini dari hamba Allah, 


FATHUL BAARI — 167 








Muawiyah, Amirul Mukminin, kepada Zaid bin Tsabit. Semoga 
kesejahteraan dilimpahkan kepadamu). Dia juga menukil riwayat 
yang serupa dari Ibnu Umar. Selain itu, Abu Daud meriwayatkan 
hadits dari jalur Ibnu Sirin, dari Abu Al Ala' bin Al Hadhrami, dari Al 
Ala', bahwa dia pernah menulis surat kepada Nabi SAW, dan dia 
memulainya dengan menyebutkan dirinya sendiri. Abdurrazzag juga 
meriwayatkan hadits dari Ma'mar, dari Ayyub dengan redaksi, ori 


A iya Habua di Keraad Idi Ya YES (Aku pernah membaca sebuah 
surat: Dari Al Ala' bin Al Halhtami kepada Muhammad Rasulullah 
SAW). 

Diriwayatkan dari Nafi”, of — p— | SE AU ab Li 0S 
dh Wani (Ubnu Umar memerintahkan kepada para pembantunya, 


apabila mereka menulis surat kepadanya agar memulai dengan 
mencantumkan diri mereka sendiri). Diriwayatkan juga dari Nafi”, v& 


. Af Dana of 0 35 “ Pr Oi 4 . “ 
Mbl Uyedi AJI NS II Aa Jk (Apabila para bawahan Umar menulis 


surat kepadanya, mereka memulai dengan menuliskan diri mereka 
sendiri). 


Al Muhallab berkata, “Sunnahnya adalah si penulis (pengirim) 
memulai dengan namanya.” 


Diriwayatkan dari Ma'mar, dari Ayyub, bahwa dia memulai 
dengan nama orang yang hendak dituju oleh suratnya. Ketika Malik 
ditanya tentang ini, dia menjawab, “Itu tidak apa-apa.” Dia juga 
berkata, “Hal itu seperti memberikan kelapangan dalam majlis.” Ada 
yang mengatakan kepadanya, bahwa orang-orang Irak berkata, 
“Janganlah engkau memulai dengan menuliskan nama seseorang 
sebelum dirimu, walaupun itu ayahmu, ibumu atau siapa pun yang 
lebih besar darimu.” Mendengar itu, Malik mencelanya. 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat yang dinukil dari Ibnu 
Umar bahwa itu merupakan kondisi yang paling sering terjadi. 
Kalaupun tidak, Imam Bukhari telah menukil riwayat dalam kitab A/ 


168 — FATHUL BAARI 


Adab Al Mufrad dengan sanad yang shahih dari Nafi”, ”—e£ o3 us 
PE Pa Hi Ab and Tati UI SGP dya Jl Ta 
14 yaa Hi Cb (Ketika Toni Umar mempunyai keperluan kepada 
Muawiyah, dia hendak menulis surat dengan terlebih dahulu 
mencantumkan nama dirinya. Mereka masih tetap demikian hingga 


dia menuliskan: Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah 
lagi Maha Penyayang. Kepada Muawiyah). 


Dalam riwayat lainnya disebutkan tambahan redaksi, A—x 31, 


setelah basmalah. Imam Bukhari juga meriwayatkannya dalam kitab 
Al Adab Al Murfad, dari riwayat Abdullah bin Dinar, bahwa Abdullah 
bin Umar menulis surat kepada Abdul Malik untuk berbaiat 


kepadanya, . A8 gi AI AE La doain gadi yaal SMAN AB en pAR PIA pg 


- 


Aa Ora Ata (Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi 


Maha Penyayang. Kepada Abdul Malik, Amirul Mukminin. Dari 
Abdullah bin Umar. Semoga kesejahteraan dilimpahkan 
kepadamu....). Pada pembahasan tentang berpegang teguh dengan Al 
Our'an dan Sunnah, Imam Bukhari menyebutkan bagian riwayat ini. 


intan Ist dala TN 3x5 53 Af (Bahwa beliau menyebutkan 
seorang laki-laki dari bani Israil yang mengambil sebuah kayu). 
Demikian yang dikemukakan Imam Bukhari secara ringkas. Dia 


mencantumkannya pada pembahasan tentang kafalah (jaminan) dan 
yang lainnya secara panjang lebar. 

Kaka (gl O yak JB) (Umar bin Abi Salamah berkata). Umar bin 
Abu Salamah adalah Ibnu Abdirrahman bin Auf. Umar adalah orang 
Madinah, ia pindah ke Wasith. Ia dikenal jujur namun memiliki 
kelemahan. Imam Bukhari tidak mencantumkan riwayatnya selain 
riwayat ini secara mua 'allag. Imam Bukhari meriwayatkannya secara 
maushul dalam kitab AJ Adab Al Mufrad, dia menyebutkan, (gay Six 


II na - 0... 


ab UX NPM Ui das tata « (Musa bin Isma'il menceritakan 


FATHUL BAARI — 169 





kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami, Umar 
menceritakan kepada kami), lalu dia menyebutkan seperti lafazh 
mu 'allag tadi. 


Diriwayatkan kepada kami dalam juz ketiga dari hadits Abu 
Thahir Al Mukhlis secara panjang lebar, dia berkata, BI « AI Sila 


0J3-o 


—ap WI uyata 5 Sab! (Al Baghawi menceritakan kepada kami, 


Ahmad bin Manshur menceritakan kepada kami, Musa menceritakan 
kepada kami). 


Op HA —3 (Dari Abu Hurairah). Dalam riwayat Al 
Kusymihani disebutkan dengan redaksi, 34 VI zee (Abu Hurairah 
mendengar). Demikian juga dalam riwayat An-Nasafi, Al Ashili dan 
Karimah. 

'— (Memahat). Demikian yang disebutkan dalam riwayat 
mayoritas, sedangkan riwayat Al Kasymihani disebutkan —i 
(melubangi). 


Ibnu At-Tin berkata, “Mengenai kisah pemilik kayu tersebut, 
ada yang mengatakan adanya karomah para wali. Mayoritas kalangan 
Asy'ariyah menetapkan hal itu, sementara Imam Abu Ishag Asy- 
Syairazi dari kalangan ulama Asy-Syafi'i dan kedua syaikh, Abu 
Muhammad bin Abi Zaid dan Abu Al Hasan Al Oabisi dari kalangan 
ulama Maliki mengingkarinya.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak ada riwayat yang akurat dari 
Asy-Syairazi mengenai hal ini. Yang ada adalah riwayat yang dinukil 
dari Abu Ishag Al Isfaraiyini. Tentang kedua syaikh itu, mereka 
mengingkarinya sebagai mukjizat yang dikhususkan bagi para nabi, 
seperti adanya anak tanpa bapak, naik ke langit yang tujuh dengan 
jasad dalam keadaan terjaga. Tokoh Sufi, Abu Al Oasim Al Ousyairi 
telah menyatakan di dalam risalahnya. 


170 — FATHUL BAARI 





26. Sabda Nabi SAW, “Berdirilah untuk pemimpin kalian!” 


-, 
Aa 


ht aa aj Na 
J6 Pb INAP JB aa N banten Ja 
HI NP SIR ag ale KB 3 
JB ea maa ai PE dB an 

BI S5 Un LS 


AI 5 Sp ge Ui Pel ab Na 
DS ipa 


6262. Abu Al Walid menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami dari Sa'ad bin Abi Umamah bin Sahal bin 
Hunaif dari Abu Sa'id, bahwa penduduk Ouraizhah telah menerima 
keputusan Sa'ad, lalu Nabi SAW mengirim utusan kepadanya, maka 
dia pun datang, dan beliau bersabda, “Berdirilah kepada pempimpin 
kalian —atau beliau bersabda: Orang terbaik kalian—.” Lalu dia 
duduk di sisi Nabi SAW, kemudian beliau bersabda, “Mereka telah 
menerima keputusanmu.” Sa'ad berkata, “Sesungguhnya aku 
memutuskan, bahwa yang turut berperang dari mereka dibunuh, 
sementara kaum wanita dan anak-anak mereka ditawan.” Beliau 
bersabda, “Sungguh engkau telah memutuskan dengan apa yang 
diputuskan oleh Sang Raja.” 


s 0g 


Abu Abdillah berkata, “Sebagian sahabatku telah membuatku 
faham, dari Abu Al Walid, dari perkataan Sa'id: Kepada 
keputusanmu.” 


FATHUL BAARI — 171 











Keterangan Hadits: 


(Bab sabda Nabi SAW, “Bedirilah untuk pemimpin kalian.”). 
Judul ini menyoroti tentang hukum berdirinya orang yang sedang 
duduk untuk menghormati orang yang masuk (datang). Di sini Imam 
Bukhari tidak memastikan hukumnya karena adanya perbedaan 
pendapat. Bahkan, dia membatasi dengan kalimat berita sebagaimana 
biasanya. 


Se Taat gl IP SBI oi Iko 1 (Dari Sa'ad bin Ibrahim, 
dari Abu Umamah bin Sahal). Penjelasan tentang perbedaan dalam hal 
ini telah dikemukakan sebelumnya dalam perang bani OGuraizhah pada 
pembahasan tentang peperangan disertai dengan penjelasan hadits. 
Diantara hal yang belum disebutkan adalah bahwa Ad-Daraguthni 
menyebutkan dalam kitab AI Ilal bahwa Abu Muawiyah 
meriwayatkannya dari Iyadh bin Abdurrahman, dari Sa'ad bin 
Ibrahim, dari ayahnya, dari kakeknya. Riwayat yang bisa dipercaya 
adalah riwayat dari Sa'ad, dari Abu Umamah, dari Abu Sa'ad. 

Law & SE (Menerima keputusan Sa'ad). Maksudnya adalah 
Ibnu Mu'adz seperti dalam pembahasan sebelumnya. 

Di bagian akhir hadits ini disebutkan, 4! 4-2 yi Ju (Abu 
Abdillah berkata). Dia adalah Imam Bukhari. 

dm ji — Io aoi kang sagi (Sebagian sahabatku telah 
membuatku faham, dari Abu Al Walid). Maksudnya, gurunya dalam 
hadits ini dengan Sanad-nya ini. 

Owner S "eka & J3 Lp (Dari Abu Al Walid, dari perkataan 
Sa'id: Kepada keputusanmu.”). Maksudnya, dari awal hadits hingga 
redaksi, US SE. 


Kemungkinan sahabat Imam Bukhari dalam hadits ini adalah 
Muhammad bin Sa'ad, juru tulis Al Wagidi, karena dia menukilnya 
dalam kitab Ath-Thabagat dari Abu Al Walid dengan Sanad ini, atau 


172 — FATHUL BAARI 


MMA instan 


Ibnu Adh-Dharis, karena Al Baihagi menukilnya dalam kitab Asy- 
Syu 'ab dari jalur Muhammad bin Ayyub Ar-Razi dari Abu Al Walid. 
Sementara Al Karmani menjelaskannya dari jalur lainnya, dia berkata, 
“Perkataannya, UI EA maksudnya adalah Imam Bukhari berkata, 


“Aku mendengar dari Abu Al Walid dengan lafazh, U—SX& —&. 


Sebagian sahabat kami menukil darinya dengan kata Sd! sebagai ganti 
kata Pa 


Ibnu Baththal berkata, “Hadits ini menunjukkan perintah imam 
(pemimpin) untuk menghormati pembesar kaum muslimin, 
disyariatkannya menghormati orang yang mulia di majlis pemimpin 
dan berdiri untuk menyambutnya, serta mengharuskan semua orang 
untuk berdiri menyambut pembesar mereka.” 


Ada sebagian orang yang melarang hal ini. Mereka berdalil 
dengan hadits Abu Umamah, dia berkata, AE A! me te EP 
pk Mebilami KE AAS LS alga JB cl EA lab Ie US Fa eka 
(Nabi SAW keluar menuju Kami dengan bertelekan sebuah tongkat, 
maka kami pun berdiri untuknya, lalu beliau bersabda, “Janganlah 


kalian berdiri sebagaimana berdirinya sebagian orang-orang non- 
Arab untuk sebagian lainnya.”) 


Menanggapi hal ini, Ath-Thabari berkata, “Hadits ini dha'if 
karena Sanad-nya rancu. Selain itu, di dalam Sanad-nya terdapat 
periwayat yang tidak dikenal. Mereka juga berdalil dengan hadits 
Abdullah bin Buraidah, bahwa ayahnya masuk ke tempat Muawiyah, 
lalu dia mengabarkan kepadanya, bahwa Nabi SAW bersabda, LA va 
MA 1 u JI 4 Ja of (Barangsiapa yang menyukai agar 
orang-orang menghormatinya dengan cara berdiri untuknya, maka 
wajiblah neraka baginya). Ath-Thabari juga memberikan jawaban, 
bahwa riwayat ini menyebutkan larangan kepada orang yang senang 
dihormati dengan cara orang lain berdiri untuknya, bukan larangan 


FATHUL BAARI — 173 








kepada orang yang berdiri untuk menghormati orang lain. Selain itu, 
Ibnu Outaibah ikut memberikan jawaban, bahwa maknanya adalah 
orang yang menginginkan agar orang-orang berdiri di hadapannya 
sebagaimana berdirinya orang-orang non-Arab di hadapan para raja. 
Jadi, maksudnya bukan melarang orang berdiri untuk saudaranya 
ketika memberi salam kepadanya. 


Dalam membolehkan berdiri untuk menghormati orang lain, 
Ibnu Baththal berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh An- 
Nasa'i dari jalur Aisyah binti Thalhah, dari Aisyah, de d1 J'gay 0S 
Sana EL A3 AD AB aa Ig IBL Ih A4 Tab cl 1 el ala dn 
HK Sd Km (Rasulullah SAW, apabila melihat Fathimah, putrinya, 


datang, maka beliau menyambutnya, kemudian berdiri lalu 
menciumnya, lantas meraih tangannya dan mendudukkannya di 
tempat beliau). 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits Aisyah ini diriwayatkan oleh 
Abu Daud dan At-Tirmidzi dan dia menilai hadits ini hasan, dan 
dinilai shahih oleh Ibnu Hibban serta Al Hakim. Asal hadits ini 
terdapat dalam kitab Ash-Shahih sebagaimana yang telah 
dikemukakan pada pembahasan tentang keutamaan dan pembahasan 
tentang kematian nabi. Namun, di sana tidak disebutkan “berdiri”. 
Abu Daud memberinya judul bab “berdiri”. Selain hadits ini, Abu 
Daud juga menyebutkan hadits Abu Sa'id. Demikian juga yang 
dilakukan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al Adab Al Mufrad. Di 
samping kedua hadits itu (hadits Aisyah dan hadits Abu Sa'id), Imam 
Bukhari juga menambahkan hadits Ka'ab bin Malik yang 
menceritakan kisah tobatnya, di dalamnya disebutkan, 3 Zxib PI 2 


3 —g & ses (Lalu Thalhah bin Ubaidillah berdiri dan berlari kecil 


menuju kepadaku). Riwayat ini diisyaratkannya juga dalam bab 
berikutnya. 


174 — FATHUL BAARI 


apa ea aa 





Hadits Abu Umamah yang mengawalinya diriwayatkan oleh 
Abu Daud dan Ibnu Majah. Hadits Ibnu Buraidah diriwayatkan oleh 
Al Hakim dari riwayat Husain Al Mu'allim, dari Abdullah bin 
Buraidah, dari Muawiyah, lalu MeROukAn haditsnya. Di dalamnya 
disebutkan, 3x12 re of tu JI at, de aa Ra de vi Ja) up 


den Aa 


Ti Jang ? “abdi (Tidaklah seseorang yang berada di tengah-tengah 


orang, lalu ada beberapa orang pria berdiri di hadapannya. Dia 
menyukai banyaknya pertikaian di sisinya, lalu dia masuk surga). Ada 
jalur periwayatan lainnya, yaitu dari Muawiyah yang diriwayatkan 
oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi dan ia menilai hadits ini hasan, serta 
Imam Bukhari dalam kitab 4! Adab Al Mufrad, dari jalur Abu Mijlaz, 
dia berkata, «213! 5) yee AB GI PE Ab GA) Aj Oi JP TA PP 
Me aa Ae ia At Jia Taha 3 AE Aoi Hua Ji 
Pa Lp dana Ka UG “hg DIA Jas ol LS (Muawiyah keluar menuju 
Ibnu Az-Zubair dan Ibnu Amir, lalu Ibnu Amir berdiri sedangkan Ibnu 
Az-Zubair tetap duduk. Muawiyah berkata kepada Ibnu Amir, 
“Duduklah engkau, karena sesungguhnya aku telah mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang menyukai orang-orang 
menghormatinya dengan berdiri, maka hendaknya bersiap-siap 


menempati tempat duduknya di neraka”) Ini adalah redaksi riwayat 
Abu Daud. 


Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Hammad bin Salamah, 
dari Habib bin Asy-Syahid, dari Abu Mijlaz, dan Ahmad dari Isma'il 
bin Ulayyah, dari Habib, seperti itu, namun ia menyebutkan dengan 
redaksi, 3! (para hamba) sebagai ganti redaksi, JP 3! (orang- 


orang). Juga dari riwayat Syu'bah dari Habib seperti itu dengan 
tambahan, da :JW :JU Rein os 5 AD Kpn Kn i di 4 (Semetara Ibnu Az- 
Zubair tidak berdiri, ia memang lebih gemuk di antara mereka 
berdua. Lalu ia berkata, “Enyahalh.”) Setelah itu disebutkan 


haditsnya, yang di dalamnya disebutkan, UG d1 3s 4 (X5 Ul Lx aa 


FATHUL BAARI — 175 





(Barangsiapa yang menyukai para hamba menghormatinya dengan 
berdiri). Dia juga meriwayatkannya dari Marwan bin Muawiyah, dari 
Habib dengan redaksi, — Wp A5 yaa CP (Muawiyah keluar, lalu 
mereka berdiri untuknya). Sisa redaksi hadits sama dengan redaksi 
Hammad. 


At-Tirmidzi meriwayatkannya dari riwayat Sufyan Ats- Tsauri, 
dari Habib, dengan redaksi, ce Ogitp 21) Perih u & X5 Ar Lk ae 


Komar! An SIS 5 (Muawiyah keluar, lalu Abdullah bin Az-Zubair dan 


Ibnu Shafwan berdiri saat melihat, maka Muawiyah berkata, 
“Duduklah kalian berdua.”) Setelah itu dia menyebutkan redaksi 
seperti redaksi Hammad. Walaupun Sufyan termasuk ahli hadits, 
namun riwayat mayoritas termasuk Syu'bah, adalah lebih utama, 
karena riwayat mereka lebih terpelihara daripada riwayat satu orang. 
Selain itu, mereka (para periwayat selain Sufyan) sepakat 
menyebutkan bahwa Ibnu Az-Zubair tidak berdiri. Sedangkan 
penggantian Ibnu Amir dengan Ibnu Shafwan adalah perkara yang 
mudah, karena bisa dipadukan dengan adanya kemungkinan peristiwa 
itu memang dialami oleh Ibnu Az-Zubair bersama mereka berdua. Hal 
ini dikuatkan oleh adanya redaksi riwayat ini yang menggunakan 
bentuk jamak dan juga dalam riwayat Marwan bin Muawiyah tadi 
nj yan (maka mereka berdiri untuknya). 


Dalam kitab Al Adab Al Mufrad, Imam Bukhari 
mengisyaratkan bentuk jamak yang dinukil dari Ibnu Gutaibah. Dia 
lebih dulu mencantumkan judul bab “Seseorang Berdiri untuk 
Saudaranya” lalu menyebutkan ketiga hadits yang telah diisyaratkan 
itu, kemudian mencantumkan judul bab “Seseorang Berdiri untuk 
Orang yang Duduk” dan bab “Orang yang tidak Suka Orang-orang 
Duduk dan Berdiri untuknya Selanjutnya pada kedua bab ini dia 


menyebutkan hadits Jabir, 183 35175 tekad calea 4 ade Ai Se Pa KE 
d3 Kelak SAS ol du Aa AB ea jab ag Ip CN Cs 


176 — FATHUL BAARI 


Plai 153 33 ay Ha & Opi egg up 3 (Nabi SAW pernah 
sakit, lalu kami shalat di belakang beliau, sementara beliau duduk. 
Beliau kemudian menoleh ke arah kami, lalu beliau melihat kami 
berdiri. Maka, beliau lantas mengisyaratkan kepada kami funtuk 
duduk) dan kami pun duduk. Setelah salam beliau bersabda, “Kalian 
hampir melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Persia dan 
Romawi. Mereka berdiri kepada raja-raja mereka, sedangkan mereka 
Ipara raja) duduk. Maka janganlah kalian lakukan itu.”) Ini adalah 
hadits shahih yang diriwayatkan Imam Muslim. 


Imam Bukhari juga mencantumkan judul “Seseorang Berdiri 
untuk Orang Lain sebagai Penghormatan”, lalu dia menyebutkan 
hadits Muawiyah dari jalur Abu Mijlaz. 


Kesimpulan yang dinukil dari Malik adalah menolak berdiri 
bila berdirinya itu terus berlanjut selama orang yang dimaksudkan 
belum duduk, walaupun sedang ada kesibukan pada dirinya. Malik 
pernah ditanya tentang seorang istri yang mencoba menghormati 
suaminya dengan cara menyambutnya dalam kondisi menanggalkan 
pakaian luar suaminya dan dia tetap berdiri sampai suaminya duduk, 
Malik menjawab, “Penyambutan seperti itu tidak apa-apa, tapi tetap 
berdiri sampai sang suami duduk itu tidak boleh, karena ini adalah 
perbuatan orang-orang angkuh, dan Umar bin Abdul Aziz pun 
mengingkarinya.” 

Al Khaththabi mengatakan bahwa dalam hadits bab ini 
terdapat indikasi bolehnya memaknai as-sayyid (pemimpin) dengan 
orang baik yang utama. Disamping itu berdirinya orang yang dipimpin 
kepada pemimpinnya yang utama dan imam yang adil, atau murid 
kepada gurunya, adalah dianjurkan. Sedangkan yang dimakruhkan 
adalah yang tidak memiliki sifat-sifat itu. Makna hadits, aW: Oa ia 
5 (Barangsiapa yang menyukai orang lain berdiri untuknya) adalah, 
mengharuskan mereka berdiri dalam barisan dengan sigap dan siaga. 
Al Mundziri menguatkan pendapat yang memadukan pendapat dari 


FATHUL BAARI — 177 








Ibnu Outaibah dan Imam Bukhari, dan bahwa berdiri yang dilarang 
adalah berdirinya orang lain untuknya sedangkan dia sendiri duduk. 


Ibnu Al Oayyim telah menyanggah pendapat tersebut di dalam 
kitab Hasyiyah As-Sunan, bahwa redaksi hadits Muawiyah 
menunjukkan sebaliknya, karena hadits ini menunjukkan bahwa dia 
tidak suka orang lain berdiri untuknya sebagai penghormatan ketika 
dia datang. Lagi pula, ini tidak disebut sebagai “berdiri untuk 
seseorang”, tapi “berdiri di hadapan seseorang” atau “di sisi 
seseorang”. 


Dia berkata, “Berdiri terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu: (a) 
berdiri di hadapan seseorang sebagai perbuatan kaum yang angkuh, 
(b) berdiri kepada seseorang yang datang kepadanya, ini tidak apa- 
apa, dan (c) berdiri untuk seseorang saat melihatnya. Tindakan ini 
yang diperselisihkan.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan ada riwayat tentang berdiri di 
hadapan pembesar yang duduk, yaitu yang diriwayatkan oleh Ath- 
Thabarani di dalam kitab Al Ausath dari Anas, dia berkata, (2 uh Las) 
3 — Npal ok Pa Aa 1 padat Ph Si US (Sesungguhnya telah 
binasa umat-umat sebelum kalian karena mereka memuliakan raja- 
raja mereka, yaitu dengan berdiri sementara para raja itu duduk). Al 
Mundziri mengemukakan perkataan Ath-Thabari, bahwa ia membatasi 
larangan itu bagi orang yang senang orang lain berdiri untuknya, 
karena dalam hal ini terkandung kecintaan untuk diagungkan dan 
melihat kedudukan dirinya. Insya Allah, akan dikemukakan tarjih An- 
Nawawi mengenai pendapat ini. Selanjutnya Al Mundziri menukil 
dari seseorang yang melarang tindakan itu secara mutlak, bahwa dia 
menolak berdalil dengan kisah Sa'ad, karena Nabi SAW 
memerintahkan mereka berdiri untuk Sa'ad untuk menurunkannya 
dari keledai (yang ditumpanginya), sebab saat itu Sa'ad sedang sakit. 


Al Mundziri berkata, “Mengenai hal ini perlu diteliti lebih 
jauh.” 


178 — FATHUL BAARI 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, tampaknya dia tidak mencermati 
dasar orang yang mengemukakan pendapat ini. Dalam kitab Musnad 
Aisyah yang diriwayatkan oleh Ahmad dari jalur Algamah bin 
Waggash, disebutkan dari Aisyah mengenai kisah perang bani 
Ouraizhah serta kisah Sa'd bin Mu'adz dan kedatangannya secara 
panjang lebar, di dalamnya disebutkan, — JB eadb Wali kata yi JB 
seb AS Pl P3 sa Para & P1 (Abu Sa'id berkata, “Ketika dia 
muncul, Nabi SAW bersabda, “Berdirilah kalian kepada pemimpin 
kalian'.” Setelah itu mereka menurunkannya). Sanad-nya hasan. 
Tambahan ini membuat cacat berdalil dengan kisah Sa'd untuk 
mensyariatkan berdiri yang diperselisihkan itu. An-Nawawi berdalil 
dengan hadits ini dalan pembahasan tentang berdiri, dan dinukil dari 
Imam Bukhari, Muslim dan Abu Daud bahwa mereka berdalil dengan 
hadits ini. Di dalam lafazh Muslim disebutkan, “Aku tidak 
mengetahui hadits yang lebih shahih dari ini dalam kasus berdirinya 
seseorang untuk orang lain.” 


Abu Abdillah bin Al Haj menyangkalnya, dia berkata, “Jika 
berdiri yang diperintahkan untuk Sa'ad itu adalah berdiri yang 
diperselisihkan, tentunya dia tidak mengkhususkannya bagi golongan 
Anshar. Seandainya berdiri untuk Sa'ad itu sebagai kebaikan dan 
penghormatan, tentu Nabi SAW yang lebih dulu melakukannya, dan 
memerintahkan kepada para pemuka sahabat yang hadir saat itu. 
Namun, karena beliau sendiri tidak melakukannya, dan para sahabat 
juga tidak melakukannya, maka ini menunjukkan bahwa perintah 
berdiri itu bukan untuk sesuatu yang diperselisihkan, tetapi untuk 
tujuan agar mereka menurunkannya dari hewan tunggangannya, 
karena saat itu Sa'ad sedang sakit sebagaimana yang disebutkan pada 
sebagian riwayatnya. Lain dari itu, tradisi orang Arab, bahwa anggota 
kabilah biasa melayani pemimpinnya, karena itu beliau 
mengkhususkannya kepada kaum Anshar tanpa menyertakan kaum 
Muhajirin. Bahkan yang dimaksud dengan kaum Anshar ini juga tidak 
semuanya, tapi hanya kabilah Aus, karena Sa'ad bin Mu'adz adalah 


| FATHUL BAARI — 179 


NN 





pemimpin mereka, tidak termasuk kabilah Khazraj. Kalaupun berdiri 
yang diperintahkan saat itu tidak dimaksudkan untuk membantunya 
(turun dari hewan tunggangannya), maka itu pun bukan berdiri yang 
diperselisihkan, tapi karena Sa'ad sebelumnya tidak ada lalu dia 
datang, sedangkan berdiri untuk seseorang yang baru datang yang 
tadinya tidak ada memang disyariatkan.” 


Dia berkata, “Kemungkinan juga berdiri tersebut adalah untuk 
mengucapkan selamat kepadanya karena dia memperoleh kedudukan 
yang tinggi setelah memberikan keputusannya, dan keputusannya itu 
diridhai. Sedangkan berdiri untuk menyambut dan mengucapkan 
selamat memang disyariatkan juga.” 


Kemudian dia menukil dari Abu Al Walid bin Rusyd, bahwa 
berdiri itu ada empat macam, yaitu: 


3 Terlarang, yaitu berdiri untuk orang yang mengingikan orang 
lain berdiri untuknya karena kesombongan dan keangkuhannya 
terhadap orang-orang yang berdiri untuknya. 


2, Makruh, yaitu berdiri untuk orang yang tidak sombong dan 
tidak pula angkuh terhadap orang-orang yang berdiri untuknya, 
namun dikhawatirkan dirinya akan dirasuki oleh perasaan itu. 
Sikap ini menyerupai kaum yang angkuh. 


3. Boleh, yaitu berdiri sebagai sikap penghormatan kepada orang 
yang memang tidak menginginkan itu dan tidak menyerupai 
kaum yang angkuh. 

4. Dianjurkan, yaitu berdiri untuk orang yang baru datang dari 


perjalanan karena merasa senang dengan kedatangannya untuk 
mengucap salam kepadanya, atau kepada orang yang baru 
mendapat kenikmatan untuk menyampaikan ucapan selamat, 
atau yang terkena musibah untuk menghiburnya. 

At-Turabisyti berkata dalam kitab Syarh Al Mashabih, “Makna 


0 


sabda beliau, Ag tan Pe) ya s3 (Berdirilah kalian kepada pemimpin 


180 — FATHUL BAARI 





kalian) adalah, untuk membantunya dan menurunkannya dari 
tunggangannya. Seandainya yang dimaksud adalah untuk 
pengagungan, tentu beliau bersabda, SI 'y—3 (Berdirilah kalian 
untuk pemimpin kalian). 


Ath-Thaibi menanggapi, “Statusnya yang bukan untuk 
pengagungan itu tidak memastikannya bukan untuk penghormatan. 
Alasan yang dikemukakan tentang berbedaan (4! dan — juga lemah, 


karena Sd di sini justru lebih kuat daripada -, seakan-akan dikatakan, 
LA ws domain pama (Berdirilah kalian dan berjalanlah 
kepadanya untuk menyambut dan menghormatinya). Ini disimpulkan 


dari dampak penetapan kriteria yang sesuai dengan alasannya, karena 
kata #5 x—4 (Pemimpin kalian) adalah alasan untuk berdiri untuknya. 


Hal itu karena dia memang orang yang terhormat.” 


Al Baihagi berkata, “Berdiri sebagai bentuk penghormatan 
adalah diperbolehkan, seperti bedirinya kaum Anshar untuk Sa'd dan 
berdirinya Thalhah untuk Ka'ab. Bagi orang yang orang lain berdiri 
untuknya tidak boleh beranggapan bahwa dia berhak atas itu, sehingga 
ketika orang lain tidak berdiri untuknya dia memarahinya dan 
mencelanya.” 


Abu Abdillah berkata, “Tepatnya, setiap perkara yang 
dianjurkan oleh syariat untuk berjalan menyongsongnya, lalu 
terlambat sehingga yang disongsong itu keburu sampai, maka berdiri 
merupakan ganti dari berjalan yang terluputkan itu.” 


An-Nawawi juga berdalil dengan berdirinya Thalhah untuk 
Ka'ab bin Malik. Ibnu Al Haj menjawab, bahwa berdirinya Thalhah 
adalah untuk mengucapkan selamat dan menjabat tangannya, karena 
itulah Imam Bukhari tidak berdalil dengannya untuk masalah berdiri. 
Selain itu, dia meriwayatkan riwayat ini dalam bab menjabat tangan. 
Seandainya berdirinya Thalhah itu diperselisihkan, tentu ia tidak akan 
sendirian, karena memang tidak ada riwayat yang menyebutkan 


FATHUL BAARI — 181 





bahwa Nabi SAW berdiri untuknya, atau memerintahkannya, dan 
tidak pula dilakukan oleh orang-orang lain yang hadir bersama beliau. 
Thalhah melakukan itu sendirian karena kuatnya rasa cinta antara 
keduanya, dan sebagaimana yang biasa terjadi, bahwa pemberian 
ucapan selamat, penyampaian kabar gembira dan serupanya, 
dilakukan berdasarkan kadar kecintaan dan keakraban di antara 
mereka. Ini berbeda dengan salam, karena mengucapkan salam 
memang disyariatkan baik kepada orang yang dikenal maupun yang 
tidak dikenal. Perbedaan kadar kecintaan terjadi karena berbedaan 
hak, dan hal ini merupakan masalah yang sudah maklum. 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan selain Thalhah, ada 
juga orang lain yang menyayangi Ka'ab sebagaimana halnya Thalhah, 
namun dia tidak mengetahui kerelaan Ka'ab sedangkan Thalhah 
mengetahuinya. Hal ini karena peristiwa itu terjadi setelah dilarangnya 
orang-orang untuk berbicara dengannya secara mutlak. Perkataan 
Ka'ab, O— an AA ce S an Sd (Tidak ada dari golongan Muhajirin 
yang berdiri kepadaku selain dia) mengisyaratkan bahwa ada orang 
lain dari golongan Anshar yang berdiri kepadanya. Kemudian Ibnu Al 
Haj berkata, “Jika tindakan Thalhah itu merupakan pangkal yang 
diperselisihkan, berarti golongan Muhajirin yang ada saat itu telah 
meninggalkan perkara yang dianjurkan, padahal tidak ada dugaan itu 
terhadap mereka.” 


An-Nawawi berdalih dengan hadits Aisyah yang telah 
dikemukakan mengenai Fathimah, lalu Ibnu Al Haj menjawabnya, 
bahwa kemungkinan berdirinya Nabi SAW itu untuk mendudukkan 
Fathimah (menuntut agar dia duduk) di tempat beliau sebagai bentuk 
penghormatan terhadapnya, bukan berdiri yang diperselisihkan. 
Apalagi rumah mereka memang dikenal sempit dan sedikitnya alas 
untuk duduk. Maka keinginan beliau untuk mempersilahkan Fathimah 
duduk di tempat beliau menyebabkan beliau berdiri. 


182 — FATHUL BAARI 




















Selain itu, An-Nawawi berdalih dengan hadits yang 
diriwayatkan oleh Abu Daud, cp tdr os Ang ala A1 Ke ea oi 
SG Hp NB ae Lela Wp Yak DS SEC oa BN JO 
HE Ke aaG AS TU LN 5 AJ GA adi jp Mp 
(Sesungguhnya pada suatu hari Nabi SAW sedang duduk, lalu 
datanglah bapak persusuannya, maka beliau meletakkan sebagian 
kain beliau untuknya, lalu dia duduk di atasnya. Kemudian datang 
ibunya (ibu persusuannya), maka beliau pun meletakkan kain lain 
untuknya di sampingnya. Setelah itu datang saudara persusuannya, 
maka beliau berdiri lalu mendudukkannya di hadapannya). Ibnu Al 
Haj menanggapi, bahwa seandainya berdirinya beliau ini yang 
diperselisihkan, tentunya kedua orang tua lebih utama daripada 
saudara. Tapi beliau hanya berdiri untuk saudara untuk memberikan 
keluasan pada sorban (yang dijadikan alas duduk) atau tempat duduk. 


An-Nawawi juga berdalih dengan riwayat yang diiriwayatkan 
oleh Malik mengenai kisah Ikrimah bin Abi Jahal, bahwa ketika dia 
melarikan diri ke Yaman pada saat penaklukan Makkah, istrinya 
berangkat kepadanya hingga mengembalikannya ke Makkah sebagai 
seorang muslim. Tatkala Nabi SAW melihat, beliau melompat 
kepadanya karena gembira tanpa mengenakan sorban. 

Lebih jauh An-Nawawi berdalih dengan berdirinya Nabi SAW 
saat datangnya Ja'far dari Habsyah, dan beliau bersabda, Lagil Gl 
- Eu , Yak aya dpa ut (Aku tidak tahu karena apa aku gembira, 
apakah karena datangnya Ja'far atau karena ditaklukkannya 
Khaibar). Juga berdalih dengan hadits Aisyah, ia! B6 55 4) ai 
AA KAN SA SB ea dah aa Ko IN (Zaid bin 
Haritsah datang ke Madinah, saat itu Nabi SAW sedang di rumahku. 


Zaid kemudian mengetuk pintu, maka beliau berdiri kepadanya, lalu 
merangkulnya dan menciumnya). Menanggapi hal ini Ibnu Al Haj 


FATHUL BAARI — 183 


menjawab, bahwa ini bukan berdiri yang diperselisihkan sebagaimana 
yang lalu. 


An-Nawawi berdalil pula dengan hadits yang diriwayatkan 
LX . “1 
oleh Abu Daud dari Abu Hurairah, dia berkata, 4—d£ 1 eko Pa os 


Pom 00 


IBI SL ug ws s8 1s Bab cela 3 (Nabi SAW biasa bercerita 


kepada kami, bila beliau berdiri maka kami pun berdiri dan tetap 
berdiri sampai kami melihat beliau masuk (ke rumahnyal). 
Menanggapi hal ini Ibnu Al Haj menjawab, berdirinya mereka itu 
karena sudah selesai dari kegiatan tersebut untuk menyongsong 
kegiatan berikutnya. Lagi pula, pintu rumah beliau juga merupakan 
pintu untuk masuk ke masjid (yakni beliau keluar dari masjid melalui 
pintu yang langsung masuk ke rumahnya), sementara saat itu 
masjidnya juga tidak begitu luas, sehingga mereka perlu berdiri agar 
beliau bisa lewat untuk masuk. 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang tampak bagiku, bahwa 
jawaban yang tepat, bahwa barangkali sebab mereka tetap berdiri 
sampai beliau masuk adalah karena bila ada suatu hal yang terjadi 
pada beliau maka beliau tidak perlu menyuruh seseorang untuk 
memanggil mereka kembali. Kemudian saya merujuk kepada kitab 
Sunan Abi Daud, dan mendapatkan di akhir haditsnya redaksi yang 
menguatkan apa yang saya katakan ini, yaitu kisah seorang Arab 
badui yang menarik sorban Nabi SAW, lalu beliau memanggil seorang 
laki-laki dan menyuruhnya agar membawakan kurma dan gandum di 
atas untanya. Di bagan akhir hadits ini disebutkan, :J—# SD Ora 2 


di 3 ar yg 8 Lali (Kemudian beliau menoleh ke arah tas lalu 
bersabda, “Pulanglah kalian, semoga Allah merahmati kalian.”). 


An-Nawawi berdalih dengan keumuman menempatkan 
manusia sesuai dengan kedudukan mereka, menghormati orang yang 
sudah lanjut usia dan sopan terhadap yang lebih tua. Menanggapi hal 


184 — FATHUL BAARI 


ini, Ibnu Al Haj menjawab, bahwa berdiri untuk menghormati 
termasuk dalam keumuman tersebut. 


An-Nawawi juga berdalil dengan berdirinya Al Mughirah bin 
Syu'bah di hadapan Nabi SAW dengan membawa pedang. Ibnu Al 
Haj menjawab bahwa itu terjadi karena kekhawatiran terhadap beliau 
dalam kondisi tersebut, yaitu khawatir ada gangguan yang mendekati 
beliau dari kalangan kaum musyrikin. Jadi ini tidak termasuk yang 
diperselishkan. 


Kemudian An-Nawawi menyebutkan hadits Muawiyah dan 
hadits Abu Umamah yang telah dikemukakan tadi. Sebelumnya, ia 
juga menyebutkan hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari 

4 TN K 1 01. 0 at Bi Kan on 0 ALT 
Anas, dia berkata, cew 46 A1 ko A1 Jiya) oa ah AI YAA Kap 
DI SN Ia Ulas Al Kaya S 295 81 YSS (Tidak ada orang yang 
lebih mereka cintai daripada Rasulullah SAW, namun bila melihat 


beliau mereka tidak berdiri karena mereka tahu beliau tidak menyukai 

hal itu). At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan shahih gharib.” 

Dia memberinya judul bab “Makruhnya Seseorang Berdiri 
untuk Orang Lain”. Sedangkan untuk hadits Muawiyah dia 
memberinya judul bab “Makruhnya Berdiri untuk Orang-orang”. 

An-Nawawi berkata, “Hadits Anas lebih tepat untuk dijadikan 
dalil.” Jawabannya dapat dilihat dari dua segi, yaitu: 

1. Beliau khawatir mereka terfitnah bila berlebihan dalam 
memuliakan beliau. Oleh karena itu, beliau tidak menyukai 
mereka berdiri untuknya karena alasan ini, sebagaimana yang 
beliau sabdakan, siy Y (Janganlah kalian berlebihan 
terhadapku). Namun, beliau tidak memakruhkan berdirinya 
sebagian mereka untuk sebagian lainnya, karena sebagian 
mereka pernah berdiri untuk sebagian lainnya. Selain itu, 
mereka juga berdiri untuk orang lain karena kedatangannya, 


FATHUL BAARI — 185 





namun beliau tidak mengingkari itu, bahkan beliau 
mengakuinya (menyetujuinya) dan memerintahkannya. 


2. Antara beliau dan para sahabatnya terdapat keramahan serta 


kesempurnaan cinta dan ketulusan yang tidak mungkin 

bertambah hanya dengan penghormatan dengan berdiri. Jadi, 

dalam hal berdiri tidak ada maksud lain. Jika seseorang 
mempunyai sahabat dengan karakter ini, tentu tidak perlu 
berdiri. 

Ibnu Al Haj menjawab, bahwa jawaban pertama tidaklah 
sempurna kecuali bila para sahabat memang tidak pernah berdiri 
untuk seorang pun. Memang jika mereka mengkhususkan berdiri 
untuk beliau bisa termasuk kategori berlebihan dalam memuliakan 
beliau, namun ternyata mereka melakukan juga untuk selain beliau. 
Bagaiamana bisa mereka dibolehkan melakukan hal itu kepada selain 
beliau yang tidak terjamin adanya sikap berlebihan sedangkan 
terhadap beliau mereka tidak melakukannya? Jika berdirinya mereka 
itu untuk penghormatan, maka tentunya beliau lebih layak untuk 
dihormati, karena nash yang memerintahkan untuk menghormati 
beliau di atas selainnya. Secara zhahir, berdirinya mereka untuk selain 
beliau bertujuan untuk menyambut kedatangannya, atau memberi 
ucapan selamat, atau lainnya sebagaimana yang telah disebutkan. 
Selain itu, ketidaksukaan beliau akan hal itu adalah karena itu dalam 
bentuk yang diperselisihkan, atau yang mempunyai arti tercela 
sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Mu' awiyah. 


Dia berkata, “Untuk jawaban kedua, bila kondisinya dibalik, 
yaitu bila sahabat itu belum mantap persahabatannya dan belum kenal, 
maka tentunya dapat dimaklum bila dia tidak berdiri. Berbeda halnya 
bagi orang yang sudah mantap persahabatannya dan kedudukannya 
lebih tinggi daripadanya serta telah mengetahui kemuliaannya, 
tentunya kondisinya demikian lebih jelas sikapnya, karena ia mantap 
terhadap haknya dalam memberikan kelebihan sikap baik, 
penghormatan dan kesopanan melebihi yang lainnya.” 


186 — FATHUL BAARI 


Dia juga berkata, “Berdasarkan pendapatnya itu, orang yang 
lebih berhak terhadapnya dan lebih dekat kedudukannya akan lebih 
sedikit penghormatannya daripada orang yang jauh, karena adanya 
faktor keakraban dan kesempurnaan cinta. Namun yang terdapat 
dalam riwayat yang shahih tidak demikian, sebagaimana yang 
disebutkan dalam kisah sujud sahwi, dimana saat itu di antara para 
sahabat terdapat Abu Bakar dan Umar, namun keduanya merasa segan 
untuk berbicara kepada beliau. Sementara itu Dzul Yadain berani 
berbicara kepada beliau padahal kedudukannya jauh dari beliau 
dibanding Abu Bakar dan Umar. Berdasarkan pendapat itu juga berarti 
selayaknya orang alim, pembesar dan pemuka tidak turut memuliakan 
dan menghormati, tidak dengan berdiri dan tidak pula dengan lainnya. 
Namun, ini menyelisihi apa yang dilakukan para salaf dan khalaf.” 


An-Nawawi ketika menjawab hadits Muawiyah berkata, 
“Yang benar dan lebih utama, bahwa maksud riwayat tersebut adalah 
larangan bagi mukallaf untuk menyukai orang-orang lain berdiri 
untuknya. Ini tidak berupa dorongan berdiri untuk yang terlarang 
ataupun lainnya. Adapun yang terlarang adalah menyukai untuk 
berdiri. Seandainya tidak pernah terlintas dalam benaknya, mereka 
berdiri untuknya atau pun tidak, maka tidak tercela. Tapi jika 
menyukai berdiri, maka ia telah melakukan perbuatan haram, baik 
mereka berdiri untuknya atau pun tidak. Oleh karena itu, tidak benar 
berdalil dengannya untuk meninggalkan berdiri. Bila dikatakan, 
“Kalau begitu, berdiri itu merupakan sebab terjadinya hal yang 
dilarang itu”. Kami katakan: Ini kesimpulan yang tidak benar, karena 
telah kami kemukakan, bahwa terjadinya yang dilarang itu terkait 
dengan “Menyuka?” saja.” 


Namun Ibnu Al Haj membantah bahwa sahabat yang 
menerima itu dari Nabi SAW telah memahami larangan berdiri yang 
bisa menyebabkan orang yang dihormati dengan berdiri itu terperosok 
ke dalam kondisi yang diperingatkan, maka dia pun meluruskan sikap 
orang yang enggan berdiri, bukan orang yang berdiri. Demikian juga 


FATHUL BAARI — 187 


yang dikatakan oleh Ibnu Al Gayyim dalam kitab Hawasyi As-Sunan, 
“Redaksi hadits Muawiyah mengandung bantahan terhadap orang 
yang menyatakan bahwa larangan itu bagi orang yang orang lain 
berdiri karena kehadirannya. Sebab, dia meriwayatkan hadits ini 
ketika ia keluar lalu orang-orang berdiri untuknya.” 


Kemudian Ibnu Al Haj menyebutkan beberapa kerusakan yang 
timbul karena berdiri tersebut, bahwa seseorang bisa menjadi tidak 
dapat membedakan antara orang yang dianjurkan untuk dimuliakan 
dan dihormati, seperti ahli agama, ahli kebaikan dan ahli ilmu, dan 
orang yang boleh dihormati seperti orang yang statusnya samar, serta 
orang yang tidak boleh dihormati, seperti orang zhalim yang suka 
melaknat dengan kezhaliman, atau orang yang dibenci, seperti orang 
yang tidak mempunyai sikap adil namun berwibawa. Jika tidak ada 
kebiasaan berdiri, tentu orang tidak perlu berdiri untuk orang yang 
haram dihormati atau makruh dihormati, bahkan itu bisa menyeret 
kepada sikap yang terlarang karena meninggalkanya bisa 
menimbulkan keburukan. Secara umum, bila tidak berdiri dapat 
menimbulkan rasa hina atau menimbulkan kerusakan, maka tidak 
diperbolehkan. Demikian juga yang diisyaratkan oleh Ibnu 
Abdissalam. 


Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menukil dari sebagian ulama 
peneliti tentang penjelasannya, dia berkata, “Yang harus diwaspadai 
adalah menjadikannya tradisi sebagaimana halnya kebiasaan non- 
Arab, seperti yang ditunjukkan oleh hadits Anas. Sedangkan berdiri 
untuk orang yang baru datang dari perjalanan jauh, atau hakim di 
wilayah peradilannya, maka itu tidak apa-apa.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, bisa juga dimasukkan dalam 
kategori yang dibolehkan ini apa yang telah dikemukakan pada 
jawaban-jawaban Ibnu Al Haj, seperti memberikan ucapan selamat 
bagi orang yang baru mendapatkan suatu kenikmatan, atau untuk 
menolong orang yang lemah (memerlukan bantuan), atau untuk 
melapangkan majlis, dan sebagainya. 


188 — FATHUL BAARI 











Al Ghazali berkata, “Berdiri untuk mengagungkan hukumnya 
makruh, sedangkan sebagai penghormatan tidak makruh.” 


Ibnu At-Tin berkata, “Sabda beliau dalam riwayat ini, TKP 
LA A5 —& Lu (Engkau telah menetapkan dengan apa yang 
ditetapkan oleh Sang Raja), kami cocokkan dengan riwayat Al Oabisi, 
ternyata disebutkan dengan harakat fathah pada huruf lam (yakni sad! 


(malaikat), maksudnya adalah Jibril. Hal ini sesuai dengan yang 
diberitakannya dari Allah. Sedangkan dalam riwayat Al Ashili 
disebutkan dengan harakat kasrah pada huruf lam (&4!), yakni Su 


&, maksudnya adalah engkau sesuai dengan ketetapan Allah.” 


27. Jabat Tangan 


£0 . LP “8.5 nee ON 8, 3 8 Pe : 300 Iu, “gan 
SH SY BIN Gala Ale elo GAP 1 yna cal VE) 
A ai 1» Aoa Un tg. - 0 Sa LA a05 
IN Iko AI Sina Nb omi! AE HM Ep LAS JUGA 
dea TAN 1 NN au 0-3 s0. Ha NP SEA Pn or 
Ibnu Mas'ud berkata, “Nabi SAW mengajariku tasyahhud, 
sementara telapak tanganku berada di dalam kedua telapak tangan 
beliau.” 


Ka'ab bin Malik berkata, “Aku masuk ke masjid, ternyata ada 
Rasulullah SAW, lalu Thalhah bin Ubaidillah berdiri dan berlari kecil 
kepadaku lalu menjabat tanganku dan mengucapkan selamat 
kepadaku.” 


FATHUL BAARI — 189 





8 Tn 


A “ H7 - . CN AN Te PEREA 2 Aa S0 Lo. 
Al do at) Aaeai & “Selad CET 2 3 JB 2315 

M3 JB Sela ale 

6263. Dari Oatadah, dia berkata, “Aku berkata kepada Anas, 


“Apakah ada jabat tangan di kalangan sahabat Nabi SAW?” Ia 
menjawab, “Ya.” 


SIB Tp SPA SE Hg OA Ha 1G ORA 3 HE 
LS IE GA ji BN IA Ia pan AA CP Jaib yh aa 
g 8. aan 2 3 13 Pe ap aa “5 2 PN - 
6264. Yahya bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Ibnu Wahab menceritakan kepadaku, dia berkata: Haiwah 
mengabarkan kepadaku, dia berkata: Abu Ugail Zuhrah bin Ma'bad 
menceritakan kepadaku, kakeknya Abdullah bin Hisyam mendengar, 
dia berkata, “Kami pernah bersama Nabi SAW, saat itu beliau 
memegang tangan Umar bin Khaththab.” 


Keterangan Hadits: 
(Bab jabat tangan). At-Tirmidzi meriwayatkan hadits ini 


PITA 


dengan sanad yang lemah dari hadits Abu Umamah secara marfu , sWw 
Inda Si Seni (Kesempurnaan ucapan penghormatan (salam) di 
antara kalian adalah berjabat tangan). Imam Bukhari dalam kitab Al 
Adab Al Mufrad dan Abu Daud meriwayatkan dengan sanad yang 
shahih dari jalur Humaid, dari Anas secara marfu', &3 «dl Jai jai 8 
Indian, Ul uya dat (Telah datang orang-orang Yaman, mereka itulah 


yang pertama kali memberi penghormatan kepada kami dengan 
berjabat tangan). Disebutkan dalam Jami' Ibnu Wahab dari jalur ini, 


190 — FATHUL BAARI 


5 


Anita “i uya Ja 1553 (Mereka adalah orang-orang yang pertama 
kali menampakkan jabat yak 

HI II MRI Kh bt Io GI ae sala GA JB) 
(Ibnu Mas 'ud berkata, “Nabi SAW mengajariku tasyahhud, sementara 
telapak tanganku berada dalam kedua telapak tangan beliau.”) 
Riwayat mua'allag ini tidak disebutkan dalam riwayat Abu Dzar, 
sedangkan dalam riwayat lainnya disebutkan, dan akan disebutkan 
secara maushul dalam bab setelahnya. 

lay KE AN lan AN Jiya 108 dheindl! CAES MU Ip LAS UI 
st te & J Pein nas Ka inih 3 AT) (Ka'b bin Malik berkata, 
“Aku masuk ke masjid, ternyata ada Rasulullah SAW, lalu Thalhah 
bin Ubaidillah berdiri dan berlari kecil kepadaku lalu menjabat 
tanganku dan mengucapkan selamat kepadaku.”) Ini adalah 
penggalan dari kisah panjang Ka'ab bin Malik mengenai perang 
Tabuk yang menceritakan tentang tobatnya. Ini telah diisyaratkan 
dalam bab sebelumnya. Ada juga riwayat yang menyebutkan itu dari 
perbuatan Nabi SAW, yaitu yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu 
Dzar sebagaimana yang akan dikemukakan di pertengahan bab 
“berangkulan”. 

SEA Ke 3 Het $ Tabah IS no Li Lb H3 Lp 
“ - Ju Talia (Dari Oatadah, dia berkata, “Aku katakan kepada Anas, 
'Apakah ada jabat tangan di kalangan sahabat Nabi SAW?” Ia 
menjawab, “Ya?” Al Ismaili menambahkan dalam riwayatnya dari 
Hammam, Bam GS pemmail ai Gaal 03 1333 J8 (Oatadah berkata, 
“Sementara Al Hasan, yakni Al Bashri, berjabat tangan.”) 
Disebutkan dari jalur lainnya dari Anas, 381 dl Jeli cah) Ip Kdi 
—: J5 Tandlas 6 oa It "JB Ide SA (Dikatakan, “Wahai 


Rasulullah, ketika seseorang berjumpa dengan saudaranya, apa boleh 


FATHUL BAARI — 191 





PL 


memeluknya?” Beliau menjawab, “Tidak.” Lalu ia meraih tangannya 
dan menjabatnya, beliau pun berkata, “Ya.”) 

Hadits ini diriwayatkan juga oleh — At-Tirmidzi, dan dia 
berkata, “Hadits ini adalah hadits hasan.” 

Ibnu Baththal berkata, “Berjabat tangan dipandang baik oleh 


para ulama, dan Imam Malik menganjurkannya setelah sebelumnya 
telah memakruhkannya.” 


An-Nawawi berkata, “Berjabat tangan merupakan sunnah 
ketika berjumpa.” 


Imam Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari 
Al Barra' secara marfu”, Of J3 bg j3 VI Obedlkatd ORG urakan ya 
Ha (Tidaklah dua orang muslim berjumpa lalu keduanya saling 
berjabat tangan, kecuali keduanya diampuni sebelum mereka 
berpisah). Ibnu As-Sunni menambahkan, 121523 3 —4 (y51543 (Saling 
tertawa dengan penuh cinta dan nasehat). Dalam riwayat Abu Daud 
disebutkan, 9 yiki—!3 FT Il—sr3 (memuji Allah dan memohon ampun 
kepada-Nya). 

Diriwayatkan juga oleh Abu Bakar Ar-Ruyani dalam Musnad- 
nya dari jalur lainnya, dari Al Barra", A07 6 A1 Ceko Ai Spa) LB 
Ia Neni Jk ea 83 uya Ida Of on KO dia) Lu “adas aula 
Inda, (Aku berjumpa dengan Rasulullah SAW, lalu beliau menjabat 


tanganku, maka aku berkata, “Wahai Rasulullah, dulu aku mengira 
bahwa ini merupakan simbol orang non Arab.” Beliau bersabda, 
“Kita lebih berhak untuk berjabat tangan.”) Kemudian ia 
menyebutkan redaksi yang serupa dengan redaksi yang pertama. 


Dalam kitab Mursal Atha' Al Khurasani yang terdapat dalam 
kitab Al Muwaththa" disebutkan, J4! cehi—4 "Prikas (Saling berjabat 


192 — FATHUL BAARI 





tanganlah kalian, niscaya akan menghilangkan kedengkian). Kami 
tidak menemukannya diriwayatkan secara maushul. 


An-Nawawi berkata, “Pengkhususan jabat tangan setelah 
shalat Subuh dan Ashar, maka Ibnu Abdissalam di dalam kitab Al 
Oawa'id telah mencontohkan itu sebagai bid'ah yang dibolehkan.” 


An-Nawawi berkata, “Hukum asal jabat tangan adalah sunnah, 
dan kebiasaan mereka melakukannya dalam sebagian kondisi tidak 


- mengeluarkannya dari hukum asalnya.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini perlu dicermati, karena hukum 
shalat nafilah adalah dianjurkan, namun demikian para ulama peneliti 
memakruhkan pengkhususan suatu waktu tertentu untuk itu tanpa 
waktu lainnya. Bahkan di antara mereka ada yang menyatakannya 
haram, seperti shalat ragha 'ib yang tidak ada asalnya. Dari keumuman 
perkara ini dikecualikan jabat tangan dengan perempuan yang bukan 
mahram dan remaja yang tampan. 


3 HA (Haiwah mengabarkan kepadaku) Haiwah yang 
dimaksud adalah Ibnu Syuraij Al Mishri. 


2 00 36 - 


alba Al A2 ik ama (Dia mendengar kakeknya Abdullah bini 


Hisyam) maksudnya adalah Ibnu Zuhrah bin Utsman yang berasal dari 
bani Tamim bin Murrah. 

AHA cp Yak KIAT Pay play IE AN Je LN & (Kami 
pernah bersama Nabi SAW, saat itu beliau memegang tangan Umar 
bin Khaththab). Demikian Imam Bukhari menyebutkannya secara 
ringkas. Demikian juga yang diriwayatkan dalam pembahasan tentang 
keutamaan Umar bin Khaththab, sementara dalam pembahasan 
tentang sumpah dan nadzar, dia mengemukakannya secara lengkap. Di 
sini Al Mizzi tidak dicantumkan, dan juga tidak dicantumkan dalam 
riwayat An-Nasafi. Sementara Al Isma'ili menyebutkannya dari 
riwayat Risydin bin Sa'id dan Ibnu Lahi'ah. Semuanya dari Zuhrah 


FATHUL BAARI — 193 


FP. 13 


bin Ma'bad dengan lengkap, namun dalam pembahasan tentang 
sumpah dan nadzar tidak ia sebutkan. 


Ibnu Lahi'ah dan Risydin tidak memenuhi kriteria Ash-Shahih. 
Dalam riwayat Abu Nu'aim juga tidak ada yang berasal dari jalur Ibnu 
Wahab, dari Haiwah, lalu dia meriwayatkannya pada pembahasan 
tentang sumpah dan nadzar secara lengkap dari jalur Imam Bukhari. 
Kadar riwayat yang disebutkan di sini, dia nukil dari riwayat Abu 
Zur'ah Wahbullah bin Rasyid dari Zuhrah bin Ma'bad. Wahbullah ini 
masih diperselisihkan kredibilitasnya, dan dia tidak termasuk 
periwayat Ash-Shahih. 


Alasan dimasukkannya hadits ini dalam bab jabat tangan, 
karena memegang tangan biasanya memerlukan bersetuhan telapak 
tangan dengan telapak tangan, dan karena itu pula Imam Bukhari 
mencantumkan judul tersendiri setelah ini untuk menunjukkan 
bolehnya memegang tangan tanpa jabat tangan. 


Ibnu Abdil Barr berkata, “Ibnu Wahab meriwayatkan dari 
Malik, bahwa ia memakruhkan jabat tangan dan rangkulan.” 

Sahnun dan jamaah juga berpendapat demikian. Namun ada 
juga riwayat dari Malik yang membolehkan jabat tangan, yaitu yang 
ditunjukkannya dalam kitab Al Muwaththa'. Yang menunjukkan 


bolehnya berjabat tangan adalah sikap dan tindakan ulama salaf dan 
khalaf. 


28. Memegang Tangan 


ee N0 3 5. 


MG BEN A5 3 SES patah 


Hammad bin Zaid menjabat tangan Ibnu Al Mubarak dengan 
kedua tangannya. 


194 — FATHUL BAARI 





P1 ... Ai ea y, Be . Pe Na 39 — e () - 
— lg AG lol pa) Gale 1Op pond GA Tangua 
$ 5 3 aa Hat # CA 3 2 25 # 2 9, Aung £ 0. aa Lal 
AMA TAI Ga Boga Salah US MEN AS HI 
jas $ 2 2 0... G ea or CUT ed - pg - 
AS M3 SI GA ONE Mae, SAS, 


- 


an NIP kah Bg aennn A0 - 5 Y - Am ata AT 
EA PANAS IKATAN MISI CU NG UP NP NE PERAN MEN CA 


Cc 


ol 3G Ae P3 Pa Tara Ne Ap ID oo 2G. 3 


— Had A3 as Kngb 13 333 (Ad yan AE Itam 
Hap ea an ATB SO UE 
(ig HPA lo Al Ie 


6265. Aku mendengar Ibnu Mas'ud berkata, “Rasulullah SAW 
pernah mengajariku tasyahhud —sementara telapak tanganku berada 
di antara kedua telapak tangan beliau—, sebagaimana beliau 
mengajariku surah Al Our'an: “Attahiyaatu lillaah, washshalawaatu 
waththayyibaatu. Assalamu alaika ayyuhannabiyyu wa rahmatullaahi 


$ .- 


2 
. 
. 


wa barakaatuh. Assalaamu alainaa wa alaa ibaadillaahishshaalihiin. 
Asyhadu allaa ilaaha illallaah, wa asyhadu anna muhammadan 
abduhu wa rasuuluh (Segala pengagungan hanya milik Allah, juga 
shalat-shalat dan yang baik-baik. Semoga keselamatan dicurahkan 
kepadamu, wahai Nabi, begitu juga rahmat dan keberkahan-Nya. 
Semoga keselamatan dicurahkan kepada kami dan hamba-hamba 
Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan 
yang berhak disembah kecuali Allah dan aku pun bersaksi bahwa 
sesungguhnya Muhammad itu adalah hamba-Nya dan utusan-Nya). 
Demikian ketika beliau masih berada di antara kami. Setelah beliau 
meninggal, kami mengucapkan, “Assalaamu —yakni alannabiyyi 
SAW (Semoga keselamatan dilimpahkan kepada sang Nabi)—'.” 


Keterangan Hadits: 


(Bab memegang tangan). Demikian redaksi yang disebutkan 
dalam riwayat Abu Dzar dari Al Hamawi dan Al Mustamli, sedangkan . 
yang lainnya disebutkan, “kedua tangan”, dan disebutkan dalam salah 


FATHUL BAARI — 195 


NN. 


satu naskah, “tangan kanan”. Namun redaksi ini tidak benar. Judul, 
atsar dan hadits ini tidak tercantum dalam riwayat An-Nasafi. 


201 401 6. 


ala Syed Ga 3 op Sab Aiko (Tammad bin Zaid menjabat 
tangan Ibnu Al Mubarak dengan kedua tangannya) Ghunjar 
meriwayatkannya secara maushul dalam kitab Tarikh Imam Bukhari 
dari jalur Ishag bin Ahmad bin Khalaf, dia berkata, 1-4 Aebe2 Lao 
DAA GA bah Ah San el Gal Th Ga UI GIA Ye 
dm wig (Aku mendengar Muhammad bin Isma'il Imam Bukhari 


berkata: Ayahku mendengar dari Malik, dan dia melihat Hammad bin 
Zaid menjabat tangan Ibnu Al Mubarak dengan kedua tangannya itu). 
Di dalam kitab At-Tarikh, Imam Bukhari menyebutkan biografi 


. ayahnya yang menyerupai itu. Dalam biografi Abdullah bin Salamah 


Al Muradi, dia berkata, 215! 4 dent adi P3 P3 Bot Pane 
Ag ISA Hendra Ip BUANA 33 d3 Hj SUS Laik "JG (Para 
sahabatku, Yahya dan lainnya menceritakan kepadaku dari Abu 
Isma'il bin Ibrahim, dia berkata, “Aku melihat Hammad bin Zaid, 


ketika Ibnu Al Mubarak datang kepadanya di Makkah, dia 
menjabatinya dengan kedua tangannya.”) 


Yahya yang dimaksud adalah Ibnu Ja'far Al Baikandi. 

At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Ibnu Mas'ud secara 
marfu, 4 IS et ye (Termasuk kesempurnaan ucapan 
penghormatan (salam) adalah memegang tangan). Ada kelamahan 
pada Sanad-nya. At-Tirmidzi menceritakan dari Imam Bukhari, 
bahwa dia menyatakan riwayat itu secara mauguf pada Abdurrahman 
bin Yazid An-Nakha'i, salah seorang tabi'in. Ibnu Al Mubarak 
meriwayatkannya dalam pembahasan tentang kebaikan dan 
silaturrahim dari hadits Anas, Y JEFI 88! hg IE AI elo AN OS 
EU SMP Re Oral Y da LA SAN POS BA 
D pung si (Nabi SAW, apabila berjumpa dengan seseorang, beliau 


196 — FATHUL BAARI 


tidak melepaskan tangannya sampai orang itu sendiri yang 
melepaskan tangannya, dan beliau tidak memalingkan wajahnya dari 
wajah orang itu sampai dia sendiri yang memalingkannya). 


LE AA Gam SI Gmn kemal di Ggkp Ai Spa) ind 
(Rasulullah SAW mengajariku tasyahhud —sementara telapak 
tanganku berada di antara kedua telapak tangan beliau—). Demikian 
riwayat itu disebutkan, yaitu dengan mengakhirnya obyek kalimat. 
Dalam riwayat Abu Bakar bin Abi Syaibah yang akan disebutkan 
nanti objeknya didahulukan, yaitu khata 14531. 


akad Para FI Io Pa de Hi ALI Rat ad Ya) (Setelah beliau 
meninggal, kami mengucapkan, “Assalaamu —yakni alannabiyyi 
SAW (semoga keselamatan dilimpahkan kepada Nabi SAWJ).”) 
Demikian yang disebutkan dalam riwayat ini. Pembahasan tentang 
hadits tasyahhud ini telah dikemukakan di akhir pembahasan tentang 
sifat shalat, yaitu sebelum pembahasan tentang Jum'at dari riwayat 
Syagig bin Salamah dari Ibnu Mas'ud, namun di sana tidak disebutkan 
redaksi tambahan ini. Sedangkan tambahan ini, secara zhahir, ketika 
Nabi SAW masih hidup, mereka mengucapkan, — pi Uu AM 
(Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, wahai Nabi). 
Kemudian setelah Nabi SAW meninggal, mereka mengucapkannya, 
es Pr AKu (Semoga keselamatan dilimpahkan kepada sang Nabi). 


Redaksi di akhir hadits ini, Aa yang mengatakan es) adalah 


Imam Bukhari, karena hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Bakar 
bin Abi Syaibah di dalam kitab Musnad-nya dan Mushannaf-nya dari 
Abu Nu'aim, gurunya Imam Bukhari dalam hadits ini. Di bagian akhir 

LOL Ak AAA ari Pane NT gt 
hadits tersebut dia menyebutkan, #X-J! :W8 Kedai) del AU ean Gan Lala 
— Pr (Setelah beliau SAW meninggal, kami mengucapkan, 
“Assalaamu alannabiyyi (Semoga keselamatan dilimpahkan kepada 
sang NabiJ.”) seperti itu juga riwayat yang diriwayatkan oleh Al 


FATHUL BAARI — 197 








Isma'ili dan Abu Nu'aim dari jalur Abu Bakar. Saya telah 
memaparkan secara panjang lebar saat menjelaskan hadits tersebut. 


Ibnu Baththal berkata, “Memegang tangan adalah ungkapan 
tentang berjabat tangan, dan menurut para ulama bahwa itu 
dianjurkan. Sedangkan yang mereka perselisihkan adalah mengenai 
mencium tangan. Imam Malik dalam hal ini mengingkarinya dan 
mengingkari riwayat mengenai hal itu. Sedangkan yang lain 
membolehkannya. Mereka berdalil dengan hadits yang diriwayatkan 
dari Umar, (Ab Jb JB Doa Gas NE YP C5 JA Ga Gan Ud 
say kh Ju LA 19 Ul 0135 (Ketika mereka kembali dari medan 
perang yang mereka melarikan darinya, mereka berkata, “Kami ini 
orang-orang yang melarikan diri.” Namun beliau berkata, “Justru 
kalian ini adalah orang-orang yang mengacaukan musuh. Aku juga 
bagian dari kaum mukminin.”” Maka kami pun mencium tangan 
beliau). Umar juga berkata, 3! M4 strley sll cp Lay yh Ja? 
He At D5 Ku Ang Para ai Ie (Abu Lubabah dan Ka'ab beserta 
kedua sahabat mencium tangan Nabi SAW ketika Allah menerima 
tobat mereka). Seperti itulah redaksi yang disebutkan Al Abhari. Abu 
Ubaidah mencium tangan Umar ketika dia datang. Zaid bin Tsabit 
mencium tangan Ibnu Abbas ketika Ibnu Abbas menuntun hewan 
tunggangannya. 


Al Abhari berkata, “Malik memakruhkannya apabila dalam 
bentuk kesombongan dan pengagungan, tapi bila sebagai bentuk 
mendekatkan diri kepada Allah karena agamanya, atau karena 
ilmunya, atau karena kemuliaannya, maka itu diperbolehkan.” 


Ibnu Baththal berkata, “At-Tirmidzi menyebutkan dari hadits 


Let Aa Dina 2 la ta DN Le oi 0 21 
Shafwan bin Assal, LT ai 5 3NC pekay AE AN Geo GA Gi sapa Oi 


(Bahwa dua orang Yahudi pernah mendatangi Nabi SAW, lalu 
keduanya menanyakan tentang sembilan ayat). Di bagian akhirnya 


198 — FATHUL BAARI 


0. 3 


disebutkan, 1—L- oa MH (Lalu keduanya mencium tangan dan kaki 
beliau). 
At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan shahih.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits Ibnu Umar diriwayatkan 
oleh Imam Bukhari dalam kitab Al Adab Al Mufrad, hadits Abu 
Lubabah diriwayatkan oleh Al Baihagi di dalam kitab Ad-Dalail dan 
Ibnu Al Mugri, hadits Ka'ab dan kedua sahabatnya diriwayatkan oleh 
Ibnu Al Mugri, hadits Abu Ubaidah diriwayatkan oleh Sufyan di 
dalam Jami '-nya, hadits Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Ath-Thabari 
dan Ibnu Al Mugri, hadits Shafwan diriwayatkan oleh An-Nasa'i, 
Ibnu Majah dan dinilai shahih oleh Al Hakim. Al Hafizh Abu Bakar 
bin Al Mugri telah menghimpun satu bagian tentang mencium tangan 
yang pernah kami dengar, di dalamnya ia menyebutkan banyak hadits 
dan atsar. Di antara yang baik adalah hadits Az-Zari' Al Abdi ketika 


o Pa 
Pa 


menjadi salah seorang utusan Abdul Oais, dia berkata, — 94 Wa 
dy Ang ale A1 Se ra) Y JH3 Ukriy, (Maka kami bersegera turun 
dari kendaraan kami, lalu kami mencium tangan dan kaki Nabi SAW), 
hadits Mazidah Al Ashri juga seperti itu dan hadits Usamah bin 
Syarik, dia berkata, 335 US elu ale dit Je 1,3 Jl K3 (Kami berdiri 
menuju Nabi SAW, lalu kami mencium tangan beliau), hadits Jabir, af 
Omg Ja Ag ala Ai de Pa (dl 88 SE (Bahwa Umar berdiri kepada 
Nabi SAW, lalu mencium tangan beliau), dan hadits Buraidah yang 
menceritakan kisah orang Arab badui dan pohon, dia berkata, J'xxj 4 
H 038 any Ul, JA Of JOS «lt (Wahai Rasulullah, izinkah aku 
mencium kepala dan kedua kakimu, maka beliau pun 
mengizinkannya). 

Dalam kitab Al Adab Al Mufrad, Imam Bukhari meriwayatkan 
dari Abdurrahman bin Razin, dia berkata, 1J xp SW aku Ozst 
we Lea! CI pe usg Feet (Salamah bin Al Akwa' mengeluarkan 


FATHUL BAARI — 199 








telapak tangannya yang besar kepada kami, seakan-akan itu adalah 
lengan unta, maka kami berdiri menujunya, lalu menciumnya). 


Diriwayatkan dari Tsabit bahwa dia pernah mencium tangan 
Anas. Imam Bukari juga meriwayatkan bahwa Ali pernah mencium 
tangan dan kaki Al Abbas. Ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Al Mugri. 
Selain itu, dia meriwayatkan dari jalur Abu Malik Al Asyja'i i, dia 


berkata, a36 41 de Al dpa) ka Tau SA By dn ai e) 3. -I3 
AH da3 sg (Aku berkata kepada Ibnu Abi Aufa, “Ulurkan 


tanganmu kepadaku yang dengan itu engkau berbaiat kepada 
Rasulullah SAW.” Ia pun mengulurkannya kepadaku, maka aku pun 
menciumnya). 


An-Nawawi berkata, “Mencium tangan seseorang karena 
kezuhudan dan keshalihannya, atau ilmunya, atau kemuliaannya, 
adalah tidak makruh, bahkan dianjurkan. Tapi apabila mencium 
tangan dilakukan karena kekayaan seseorang, atau kekuasaannya, atau 
wibawanya yang hanya terkait dengan urusan duniawi, maka itu 
sangat dimakruhkan. Bahkan Abu Sa'id Al Mutawalli tidak 
membolehkannya.” 


29. Rangkulan dan Ucapan Seseorang, “Bagaimana 
Keadaanmu?" 


... £ 


Oa AO SAN pi Ba na Mean 
aa Kat sa ala ale Na ain CA Ab 
DA Ab op Ah OS ga CR ma ndpa 
Ab 5 ap Si aa sate 53 An ate Dag Ea j 


200 — FATHUL BAARI 


Si sg daa RAN Io GB Ie ie AA ep) 
M lo & dian me as tejas AI TB us 3 
Yi LAI ag 3G Tes ae ae - JG ta, Para 
Me AJ SN BA lak X3 36 AA AI 
BA Ke AP SA Jp ab d SA ia dl 
K3 KE Ih Ie Io IP NA La aa 


2 . 


EC 2 07 0 01 KAK EN na Ha Aa Ta Pan N TN BPD 
Sab UUS JUS og C3 Ela H3 OS Op KAN OS 


.. 


YES Ia ale Ah Io MI) BE NG nga Jb 6 


Af ng ala Io Ip Gt. 
6266. Ishag menceritakan kepada kami, Bisyr bin Syu'aib 
mengabarkan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku dari Az- 
Zuhri, dia berkata: Abdullah bin Ka' ab mengabarkan kepadaku bahwa 
Abdullah bin Abbas mengabarkan kepadanya bahwa Ali —yakni Ibnu 
Abu Thalib— keluar dari sisi Nabi SAW ... Ahmad bin Shalih 
menceritakan kepada kami, Anbasah menceritakan kepada kami, 
Yunus menceritakan kepada kami dari Ibnu Syihab, dia berkata: 
Abdullah bin Ka'ab bin Malik mengabarkan kepadaku bahwa 
Abdullah bin Abbas mengabarkan kepadanya bahwa Ali bin Abi 
Thalib RA keluar dari tempat Rasulullah SAW ketika beliau sakit 
yang beliau wafat dalam sakitnya itu, lalu orang-orang berkata, 
“Wahai Abu Hasan, bagaimana keadaan Rasulullah SAW?” Ali 
menjawab, “Alhamdulillah beliau sudah sembuh.” Kemudian Al 
Abbas meraih tangannya lalu berkata, “Demi Allah, tidakkah engkau 
melihatnya? Demi Allah, menurutku Rasulullah SAW akan wafat 
dalam sakitnya ini. Sungguh aku mengetahui wajah-wajah bani Abdul 
Muththalib ketika menjelang kematian. Mari kita menemui Rasulullah 
SAW, lalu kita tanyakan kepada siapa perkara (kepemimpinan) ini 


F3 


'y Pir da 2 Ulang 


FATHUL BAARI — 201 


akan diserahkan? Jika kepada (orang) kita, maka kita tahu itu, dan bila 
selain kita, maka kita bicara dengannya sehingga mewasiatkannya 
kepada kita.” Ali menjawab, “Demi Allah, apabila kita menanyakan 
itu kepada Rasulullah SAW lalu beliau tidak memberikannya kepada 
kita, maka selamanya manusia tidak akan memberikannya kepada 
kita. Karena itu, demi Allah, aku tidak akan pernah menanyakannya 
kepada Rasulullah SAW.” 


Keterangan Hadits: 


(Bab rangkulan dan ucapan seseorang, “Bagaimana 
keadaanmu?”) Demikian redaksi yang disebutkan dalam riwayat 
mayoritas, sedangkan dalam riwayat An-Nasafi dan dari riwayat Abu 
Dzar, dari Al Mustamli dan As-Sarakhsi tidak disebutkan kata 
“Rangkulan”, dan Ad-Dimyathi mencoretnya dari asalnya. 


Ge—ul Gi— (Ishag menceritakan kepada kami). Ishag yang 


dimaksud adalah Ibnu Rahawaih seperti yang aku jelaskan pada 
pembahasan tentang wafatnya Nabi SAW. Al Karmani berkata, 
“Barangkali dia adalah Ibnu Manshur, karena dia meriwayatkan dari 
Bisyr bin Syu'aib dalam bab “Sakitnya Nabi SAW”. 


. Saya (Ibnu Hajar) katakan, itu adalah pengambilan dalil 
terhadap sesuatu dengan sendirinya, karena hadits yang disebutkan di 
sini dan di tempat lainnya adalah sama. Oleh karena itu, jika dalil 
tersebut memang benar bahwa yang dimaksud Ishag di sini adalah 
Ibnu Manshur, maka dia semestinya menjelaskannya di sana seperti 
yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang wafatnya Nabi SAW. 


- 
Pet ana 


Ie Di Ir 5x3 (Ahmad bin Shalih menceritakan kepada 
kami) ini adalah sanad lain yang bersambung kepada Az-Zuhri. Hal 
ini membantah kalangan yang menyangka bahwa Syu'aib 
meriwayatkannya secara sendirian. Aku telah menjelaskan bahwa Al 
Ismaili juga telah meriwayatkannya dari riwayat Shalih bin Kaisan. 


202 — FATHUL BAARI 


Ketika itu aku belum bisa menghadirkan riwayat Yunus itu. Ketiga 
orang hafizh yang merupakan sahabat Az-Zuhri meriwayatkan 
darinya. Sedangkan bentuk kalimat penulis memiliki kemiripan 
dengan bentuk kalimat Ahmad bin Shalih. Susunan kalimatnya itu 
berdasarkan redaksi Syu'aib dan maknanya saling berdekatan. 


Ibnu Baththal berkata dari Al Muhallab, “Imam Bukhari 
mencantumkan judul “Rangkulan” dan tidak menyertakannya dalam 
bab ini, karena pada judul itu dia hendak memasukkan riwayat Nabi 
SAW merangkul Al Hasan, yaitu hadits yang telah disebutkan dalam 
bab riwayat-riwayat tentang pasar pada pembahasan tentang jual-beli. 
Namun, dia menemukan sanad lainnya selain sanad yang pertama 
(karena Imam Bukhari berusaha mencantumkan dengan sanad yang 
berbeda untuk hadits yang sama), lalu Imam Bukhari meninggal 
sebelum sempat menuliskan sesuatu di bawah judul tersebut. Sehingga 
di bawah judul bab tersebut masih kosong, sedangkan setelahnya 
adalah bab ucapan seseorang: Bagaimana keadaanmu, dan di 
dalamnya dicantumkan hadits Ali. Ketika penyalin kitab mendapat 
dua judul yang berurutan, dia menduga bahwa itu satu bagian, karena 
di antara keduanya tidak menemukan hadits (maka ia pun 
menggabungkan kedua judul tersebut menjadi satu). Pada pembahasan 
ini, memang terdapat beberapa judul bab yang kosong yang tidak 
disempurnakan dengan pencantuman hadits-hadits, di antaranya 
terdapat dalam pembahasan tentang jihad.” 


Tentang kepastian ini perlu diteliti lebih jauh, dan yang 
tampak, bahwa Imam Bukhari hendak mencantumkan riwayat yang 
diriwayatkannya dalam kitab Al Adab Al Mufrad, karena di sana ia 
menyebutkan judul “Rangkulan”. Selain itu, di dalamnya ia 
mencantumkan hadits Jabir, Law & 49 dr) A3 SAAT 
ENG TEA Cr da 1 tes Aj Ai 13 5 cats (Maka aku 
membeli seekor unta, lalu aku persiapkan perjalananku kepadanya 
untuk satu bulan hingga aku sampai di Syam. Ternyata di sana ada 


FATHUL BAARI — 203 








Abdullah bin Unais. Aku kemudian mengutus seseorang kepadanya, 
lalu dia pun keluar. Ia lantas merangkulku dan aku pun 
merangkulnya). Ini mungkin lebih tepat untuk diduga yang hendak 
dicantumkannya. 


Imam Bukhari juga mencantumkan penggalan hadits ini pada 
pembahasan tengan ilmu secara mu 'allag, dia berkata, 4& & pe J3 


IN SIAP db Trmd MM (Jabir bin Abdullah menempuh perjalanan 
satu bulan untuk mendapatkan satu hadits). Pembahasan tentang 
sanad-nya sudah dipaparkan di sana. 


Adapun pernyataan Ibnu Baththal bahwa Imam Bukhari tidak 
menemukan sanad lain untuk hadits Abu Hurairah, maka itu perlu 
dicermati lebih jauh, karena ia meriwayatkannya pada pembahasan 
tentang pakaian dengan sanad lainnya, dan mencantumkannya secara 
mu 'allag pada bab keutamaan Al Hasan, dia menyebutkan, «4 #V J3 
YA Pr na aa (Nafi' bin Jubair berkata dari Abu Hurairah). Setelah 
itu dia menyebutkan sebagian darinya. Seandainya memang itu yang 
dimaksud, tentu dia mencantumkan bagian darinya secara mu 'allag 
sesuai yang dibutuhkan, yaitu dengan membuang sebagian besar 
Sanad-nya atau sebagiannya. Misalnya dengan mencantumkan, “Abu 
Hurairah mengatakan”, atau “Ubaidullah bin Abu Yazid mengatakan 
dari Nafi” bin Jubair, dari Abu Hurairah”. 


Kemudian dugaan bahwa kedua judul bab ini asalnya terpisah, 
dimana yang pertama kosong (tanpa hadits), lalu penyalin 
menggabungkannya, maka dugaan ini ada kemungkinan benar, namun 
perlu diteliti lebih jauh. Di dalam mugaddimah telah saya sebutkan 
dari Abu Dzar, sesuatu yang menguatkan apa yang disebutkan oleh 
Ibnu Baththal tadi, yakni bahwa sebagian orang yang mendengarkan 
kitab ini kadang menggabungkan satu judul dengan judul lainnya dan 
melewatkan bagian yang kosong. Ini memang kaidah yang berlaku 
saat tidak memungkinkan untuk mencocokkan hadits dengan 


204 — FATHUL BAARI 


judulnya. Hal ini dikuatkan juga dengan dibuangkan kata mu 'aanagah 
(rangkulan) dari riwayat orang-orang yang telah kami sebutkan. 
Sementara itu, dalam kitab Al Adab Al Mufrad, Imam Bukhari juga 
mencantumkan judul bab “Bagaimana Keadaanmu”. Di dalamnya, dia 
menyebutkan hadits Ibnu Abbas tersebut, dan dia memisahkan bab 
“Rangkulan” dari bab ini, lalu di dalamnya ia mencantumkan hadits 
Jabir sebagaimana yang telah aku sebutkan. 


Ibnu At-Tin menguatkan apa yang dikatakan oleh Ibnu 
Baththal, bahwa ia mendapati dalam suatu riwayat Imam Bukhari, 
“bab saling merangkul” dan ucapan seseorang, bagaimana keadanmu? 
tanpa huruf wau menunjukkan bahwa itu adalah dua judul (yang 
kemudian digabungkan menjadi satu dengan membubuhkan kata 
sambung dan, yakni huruf wau). Ibnu Jama'ah berpatokan dengan 
perkataan Ibnu Baththal secara pasti, dan dia meringkasnya lalu 
menambahkan, “Imam Bukhari memberi judul mu'aanagah 
(rangkulan) dan tidak menyebutkannya, tapi ia menyebutkannya pada 
pembahasan tentang jual-beli. Tampaknya, dia mencatumkan judul 
namun tidak ada hadits yang sesuai dengan maknanya dan tidak ada 
sanad lain untuk hadits yang menceritakan tentang rangkulan Al 
Hasan. Meskipun demikian, dia merasa tidak perlu untuk 
meriwayatkannya lagi dengan sanad tersebut, karena bukan 
kebiasaannya untuk mengulangi sanad yang sama. Atau mungkin dia 
mengambil istilah mu'aanagah (rangkulan) dari kebiasaan mereka, 
yaitu mereka biasa berangkulan sambil mengatakan, “Bagaimana 
keadaanmu?” Sehingga dia membatasi dengan kalimat, “Bagaimana 
keadaanmw”', karena biasanya dari situ sudah tersirat rangkulan. 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, saya telah mengemukakan jawaban 
untuk dua kemungkinan pertama, sedangkan untuk kemungkinan yang 
terakhir, bahwa klaim tentang adanya kebiasaan (tradisi) itu perlu ada 
bukti (dalil), karena di dalam kitab Al Adab Al Mufrad pada bab 
“Bagaimana Keadaanmu”, Imam Bukhari mencantumkan hadits 
Mahmud bin Labid, 6 A8 Jk eIN DS Asa Cetap CS HA GI 


FATHUL BAARI — 205 








Kedubmmel Ti 1S da ASI lp (Bahwa ketika Sa'd bin Mu'adz 
mengalami luka parah pada urat lengannya, apabila Nabi SAW 
melewatinya beliau berkata, “Bagaimana keadaanmu?”) Dalam 
hadits ini tidak disebutkan merangkul. Demikian juga riwayat yang 
diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari jalur Umar bin Abi Salamah, dari 
ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata, &' SA Pi re S al J3 


"lai ma Aa) Ja pu dB elus yi Ang Pura (Abu Bakar 
masuk ke tempat Nabi SAW, lalu berkata, “Bagaimana keadaanmu?” 
Beliau menjawab, “Baik, siapa orang yang tidak sedang berpuasa?”) 


Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan hadits yang serupa dari jalur 

Salim bin Abu Al Ja'ad, dari Ibnu Abi Umar. Imam Bukhari juga 

meriwayatkan riwayat di dalam kitab Al Adab Al Mufrad dari hadits 

ai Ke Pe RAGA sea Bi 025 Te ia 

Jabir, dia berkata, p—e3u :J Keep IS eah ANE AI eko Ce Ia 

(Dikatakan kepada Nabi SAW, “Bagaimana keadaanmu?” Beliau 
menjawab, “Baik.”) 

Denai dari hadits Muhajir Ash-Shaigh, —! : xi 

Y IB teangot HS JB LO ag Sl AN elo GI Abal Ip Ja 

du r53 (Aku pernah duduk di majlis seorang laki-laki dari kalangan 


sahabat Nabi SAW. Apabila dikatakan kepadanya, “Bagaimana 
keadaanmu?” Dia menjawab, “Kami tidak menyekutukan Allah.”) 
Diriwayatkan dari jalur Abu Ath-Thufail, dia berkata, :1—&i5J Jz J6 
A1 IA JB Sat 3 UTY Taraf US Yi Kenal US (Seorang laki-laki 
berkata kepada Hudzaifah, “Bagaimana keadaanmu wahai Abu 
Abdillah?” Ia menjawab, “Aku memuji Allah.”) Diriwayatkan dari 
jalur Anas, sal KE JG Kaif us: PISA Jan la la ab mma AA 
Gema D3 af Si Id :JU (Bahwa dia mendengar seorang laki-laki 


mengucapkan salam kepada Umar, maka Umar membalasnya, lalu 
orang itu berkata, “Bagaimana keadaanmu?” Ia menjawab, “Aku 


206 — FATHUL BAARI 


memuji Allah.” Orang itu berkata lagi, “Itu yang aku inginkan 
darimu.”) 


Ath-Thabarani juga meriwayatkan hadits yang serupa dalam 
kitab Al Ausath dari hadits Abdullah bin Amr secara marfu'. Itulah 
hadits-hadits yang menceritakan tentang ungkapan Team ian 


(bagaimana keadaanmu) dan serupa yang tidak disertai dengan 
merangkul. Bahkan hadits yang disebutkan dalam bab ini juga tidak 
menyebutkan bahwa ada dua orang yang berjumpa, lalu salah satunya 
berkata kepada yang lainnya, “Bagaimana keadaanmu?” Sehingga 
dimaknai dengan kebiasaan yang biasa berlaku saat itu, yaitu 
terjadinya rangkulan. Akan tetapi, yang disebutkan dalam hadits bab 
ini, bahwa orang yang ada di pintu rumah Nabi SAW, ketika melihat 
keluarnya Ali dari sisi Nabi SAW, mereka menanyakan tentang 
keadaan sakitnya beliau, lalu Ali mengabarkan kepada mereka. Maka 
pendapat yang kuat, bahwa judul mu'aanagah (rangkulan) memang 
tidak mencantumkan hadits sebagaimana yang telah dipaparkan. 


Tentang hal ini, ada hadits Abu Dzar yang diriwayatkan oleh 
Ahmad dan Abu Daud dari jalur seorang laki-laki dari Anazah yang 
tidak disebutkan namanya, dia berkata, (exe FI dng OS Ja & AL 
Ai DU UR ed Ii Kb uga aa Sad Sbnd ah ka AE AN 
Wen oya db ya KE UjI Jan AN rs ta US gal d3 li 


FE ..9 


333 ri SI (Aku bertanya kepada Abu Dzar, “Apakah Rasulullah 


SAW biasa menjabat tangan kalian apabila kalian berjumpa 
dengannya?” Ia menjawab, “Aku tidak pernah berjumpa dengan 
beliau kecuali beliau menjabat tanganku. Pada suatu hari beliau 
mengutus utusan kepadaku, namun saat itu aku sedang tidak ada di 
keluargaku. Tatkala aku datang, aku diberitahu bahwa beliau 
mengutus utusan kepadaku, maka aku kemudian menemui beliau. Saat 
itu beliau sedang di atas dipannya, lalu beliau mendekapku, maka 


FATHUL BAARI — 207 


itulah yang terbaik dan terbaik.”) Para periwayatnya tsigah kecuali 
orang yang tidak diketahui namanya ini. 


Ath-Thabarani meriwayatkan hadits dalam kitab 4! Mu 'jam Al 
Ausath dari Anas, YG jika ya Vyas 1519 andai YANG II IPS (Mereka 
Ipara sahabat), apabila berjumpa mereka saling berjabat tangan, dan 
apabila mereka baru tiba dari perjalanan jauh mereka saling 
berangkulan). Ia juga meriwayatkan di dalam kitab Al Mu'jam Al 

1 NI See Pelan eh KAK Hana Tn, Pie ae Can PA ATI re AL 
Kabir, AP gek FP ME bun (BII eka Kalo Al sa ai us 
(Nabi SAW, apabila berjumpa dengan para sahabatnya, beliau tidak 


menjabat tangan mereka hingga mengucapkan salam kepada mereka 
terlebih dahulu). 


Ibnu Baththal berkata, “Orang-orang berbeda pendapat tentang 
hukum saling merangkul. Imam Malik menyatakan makruh, 
sementara Ibnu Uyainah membolehkannya.” 


Kemudian dia menuturkan kisah keduanya mengenai masalah 
ini dari jalur Sa'id bin Ishag, dia tidak dikenal, dari Ali bin Yunus Al- 
Laitsi Al Madani, dia juga demikian. Riwayatnya ini diriwayatkan 
juga oleh Ibnu Asakir dalam biografi Ja'far dalam kitab Tarikh-nya 
dari jalur lainnya, dari Ali bin Yunus, dia berkata, “Sufyan bin 
Uyainah meminta izin bertemu Malik, maka ia pun diizinkan, lalu dia 
mengucapkan, “Assalamu alaika wahai Abu Abdillah wa 
rahmatullaahi wa barakaatuh'. Malik menjawab, “Wa alaikassalaam 
wahai Abu Muhammad wa rahmatullaahi wa barakaatuh'. Kemudian 
Malik berkata, “Seandainya bukan bid'ah, maka aku telah 
merangkulmu”. Sufyan berkata, “Orang yang lebih baik darimu pernah 
merangkul”. Malik bertanya, “Ja'far kah?” Sufyan menjawab, “Benar”. 
Malik berkata, “Itu berlaku khusus”. Sufyan menjawab, “Apa yang 
berlaku padanya belaku pula pada kita”. Kemudian Sufyan 
menyebutkan hadits yang berasal dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari 


208 — FATHUL BAARI 


Ba en naa Sa na Na 


Ibnu Abbas, dia berkata, 45 di Jie 4431 AKI Kasad Ga Aher pas 
Ang (Ketika Ja 'far tiba dari Habasyah, Nabi SAW merangkulnya).” 


Adz-Dzahabi berkata dalam kitab 41 Mizan, “Cerita ini batil 
dan penisbatannya adalah kezhaliman.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, Riwayat yang terpelihara dari Ibnu 
Uyainah adalah selain sanad ini, Sufyan bin Uyainah meriwayatkan di 
dalam kitab Jami '-nya dari Al Ajlah, dari Asy-Sya'bi, 24 WJ Ijiax Ul 
Ab oa Vjikp Jaa Ang ale Per Je, BU (Bahwa ketika Ja'far 
tiba (dari Habasyah), Rasulullah SAW menyongsongnya, lalu beliau 
mencium Ja'far di bagian antara kedua matanya). Al Baghawi 
meriwayatkan di dalam kitab Mu'jam Ash-Shahabah dari hadits 

00. .- Pama Ma “an AN Key oo TA LoL £ 4 81 

Aisyah, AP yet 2 Jab pelan MAS AI elo Abi Jian) Alai! jinir pb Lal 

(Ketika Ja 'far tiba (dari Habasyah), Rasulullah SAW menyambutnya, 

lalu beliau menciumnya di bagian antara kedua matanya). Sanad-nya 

maushul, namun di dalam Sanad-nya terdapat Muhammad bin 

Abdullah bin Ubaid bin Umair yang dinyatakan lemah. 

At-Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadits dari Aisyah, dia 

PA o- aa at. NA “5 & AT H-0 i GL K0 10, 5 

berkata, & —B “gb ea KAP Al elo AI Jipay3 Kepala! diy G3 0) pa 

LAI AE AG ni UEA plug AAA lo ya AD) AS LA (Zaid bin 

Haritsah tiba di Madinah, saat Rasulullah SAW sedang di rumahku. 

Lalu Zaid mengetuk pintu, maka Nabi SAW berdiri kepadanya sambil 
menyeret pakaiannya, lalu beliau merangkulnya dan menciumnya). 


At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini adalah hadits hasan.” 

Gasim bin Al Ashbagh meriwayatkan, Of 1043 Ji Ea) PG 
Ay AAA 1 lay al At Jo (43 (Dari Abu Al Haitsam bin At- 
Taihan, bahwa Nabi SAW pernah He ham dengannya, lalu beliau 
merangkulnya dan menciumnya). Sanad hadits lemah. 


FATHUL BAARI — 209 


Ibnu Al Muhallab berkata, “Dari kisah Al Abbas memegang 
tangan Ali, menunjukkan bahwa bolehnya berjabat tangan dan 
menanyakan tentang kondisi orang yang sedang sakit. Hadits ini juga 
menunjukkan bolehnya bersumpah yang dilandasi dugaan yang kuat. 
Selain itu, hadits ini menunjukkan bahwa pada asalnya memang tidak 
disebutkan khilafah untuk Ali setelah Nabi SAW, karena Al Abbas 
bersumpah bahwa dia akan menjadi orang yang dipimpin, bukan yang 
memimpin, karena dia tahu Nabi SAW telah mengarahkan kepada 
selainnya, dan sikap diamnya Ali menunjukkan bahwa Ali juga 
mengetahui apa yang dikatakan oleh Al Abbas. Sedangkan perkataan 

| Ali, bahwa bila Nabi SAW menyatakan kepemimpinan itu diberikan 
| kepada selain bani Abdul Muththalib, maka tidak akan ada seorang 
| pun dari mereka yang akan menjadi pemimpin setelah itu. Ternyata 
| tidak seperti dugaannya, karena Nabi SAW telah bersabda, & Ul Iya 


Aan kai (Suruhlah Abu Bakar agar mengimami orang-orang), lalu 


dikatakan kepada beliau, “Bagaimana kalau engkau perintahkan 
Umar”. Namun, dia menolak dan kemudian setelah itu Umar tidak 
menolak untuk memegang kekuasaan.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan: Ini pandangan orang yang tidak 
| memahami maksud Ali. Dalam penjelasan hadits ini pada pembahasan 
tentang wafatnya Nabi SAW, telah saya paparkan tentang maksudnya, 
bahwa dia khawatir larangan Nabi SAW kepada mereka untuk 
memegang khilafah akan menjadi dalil untuk menghalangi mereka 
dari kepemimpinan selamanya karena berpegang pada larangan yang 
| pertama. Demikian jika larangan memegang khilafah itu sebagai 
nashnya. Sedangkan larangan mengimami shalat, maka tidak ada 
nashnya yang mengarahkan kepada larangan memegang khilafah, 
walaupun nash Abu Bakar yang menjadi Imam ketika beliau sakit 
mengisyaratkan bahwa Abu Bakar lebih berhak memegang khilafah, 
tapi ini berdasarkan penyimpulan (istimbath) bukan nash. Seandainya 
tidak disertai dengan kondisi sakit beliau yang mengantarkan pada 
kematian, maka isyarat itu tidak kuat. Karena sebelum itu beliau 


210 — FATHUL BAARI 


pemah digantikan mengimami shalat oleh selain Abu Bakar dalam 
beberapa perjalanan. 


Penyimpulan yang pertama perlu diteliti lebih jauh, karena 
patokan Al Abbas dalam hal itu adalah firasat dan indikator-indikator 
dari kondisi yang ada. Jadi, bukan karena ada nash dari Nabi SAW 
yang melarang Ali memegang khilafah. Hal ini cukup jelas dari 
redaksi kisah ini. Saya telah mengemukakan, bahwa pada sebagian 
jalur periwayatan hadits ini disebutkan, bahwa setelah wafatnya Nabi 
SAW Ibnu Abbas berkata kepada Ali, :»—3! & Ud aa Say kei 


(Ulurkan tanganmu, aku akan berbaiat kepadamu, maka orang-orang 


pun akan berbaiat kepadamu), namun Ali tidak melakukannya. Ini 
menunjukkan bahwa Al Abbas tidak memiliki dalil mengenai hal ini. 


Kemudian perkataan Al Abbas kepada Ali dalam riwayat ini, 
SAH Aj At, Gif sbrj Yf (Demi Allah, tidakkah engkau melihatnya?) 
Ibnu At-Tin berkata, “Dhamir (kata ganti) pada kalimat 85 ditujukan 
kepada Nabi SAW.” 

Apt id KJ 'Y (Seandainya khilafah itu tidak di 
tangan kita, kita musyarawahkan dengannya). Ibnu At-Tin berkata, 
“Yamarnaahu artinya syaawarnaahu (kita  musyawarahkan 
dengannya). Kami juga membacanya amarnaahu, dari kata amr 
(perintah).” 

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Itu yang masyhur. Maksudnya, kita 
meminta kepadanya, karena ungkapan permohonan adalah seperti 
ungkapan perintah. Kemungkinan juga maksudnya adalah 
menekankan permintaan sehingga seolah-olah memerintahkan itu. 

Al Karmani berkata, “Ini menunjukkan bahwa perintah itu 
tidak disyaratkan dari yang tinggi kepada yang rendah.” 

Ibnu At-Tin menceritakan dari Ad-Dawudi, bahwa yang 
pertama kali menggunakan ungkapan Csx——! &—S (Bagaimana 


FATHUL BAARI — 211 





keadaanmu) adalah pada masa Tha'un Amwas. Orang-orang Arab 
biasa mengatakan itu sebelum datangnya Islam, dan kaum muslimin 
juga biasa mengatakan demikian sebagaimana disebutkan di dalam 
hadits ini. 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, jawabannya adalah mendahulukan 
yang terjadi di dalam Islam, karena Islam datang dengan 
mensyariatkan salam bagi orang-orang yang saling berjumpa, 
kemudian muncul perkataan yang menanyakan tentang kondisi, dan 
hanya sedikit orang yang menggabungkan keduanya (salam dan 
menanyakan kondisi). Sunnahnya adalah memulai dengan salam. 
Tampaknya, yang menjadi sebab adalah ketika terjadinya tha'un, saat 
itu banyak kondisi yang menuntut untuk menanyakan kondisi 
seseorang, kemudian ungkapan itu menjadi populer, sehingga ada 
yang merasa cukup dengan ungkapan itu dan mengesampingkan 
salam. Sebenarnya bisa dibedakan antara pertanyaan kepada orang 
yang diketahuinya sedang sakit, dengan pertanyaan tentang keadaan 
seseorang yang mungkin telah berubah. 


30. Orang yang Menjawab dengan “Labbaik wa Sa'daik" 


AN dea la Ah Ie AN Laba IE ah 
AN G5 Ci Ja SA JET Lanang SA 
MI An Ng St ol aah Ip AM hn 0G SB Su Ie 


- 


Ya 


Oo. 


oa "8. 2 


ANA - £ Pr IKA Y T- . . 
(ea YO SO Bas BI AI IS AN GS UK) 


6267. Dari Anas, dari Mw'adz, dia berkata, “Aku pernah 
dibonceng oleh Nabi SAW, lalu beliau berkata, "Wahai Mu'adz”. Aku 


212 — FATHUL BAARI 


menjawab, “Labbaik wa sa'daik'. —Kemudian beliau mengatakan itu 
hingga tiga kali— “Tahukah engkau, apa hak Allah terhadap para 
hamba?” Aku menjawab, “Tidak?'. Beliau bersabda, “Hak Allah 
terhadap para hamba adalah mereka menyembah-Nya dan tidak 
mempersekutukan sesuatu dengan-Nya'. Kemudian beliau berjalan 
sebentar, lalu beliau berkata, “Wahai Mu'adz'. Aku menjawab, 
“Labbaik wa sa'daik'. Beliau bersabda, “Tahukah engkau, apa hak 
para hamba terhadap Allah bila mereka melakukan itu? Yaitu Allah 
tidak mengadzab mereka.” 


-3 0. IG 8 a35 PIA 


daa MA 3 op 35 B5 AS EA Hah CS 


Hudbah menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan 
kepada kami, Oatadah menceritakan kepada kami dari Anas, dari 
Mu'adz ... redaksinya sama dengan hadits ini. 


TE Fo NS et LI BARU 35 Af Ag GA 
BG Gd ng sel ita ie maa Pp ag, 


Na 


Ae | Is Ka ane SES Je ol Uas el 
Tan 53an Ui IA, IKA) USA Al ole Ga JA of | 

Ap J3 BI Spa g so S3 Wu 
5 pe Aa aa ai T coeg 
HA Y Ma Ona, NIK Ju AV OI 
laa Ao ala 3 MEI gi BA 
FG - an Ss 2 0.5. Pen or. A.A “3 F3 08 5 ND 
— CA 3 cal ale Ai Lp A1 Ip PP Oi 
Ke LK AN ag lea Jo J5 IP 535 


1» 


- 


) 


“a 


FATHUL BAARI — 213 


0 


OP TOK ENe Aa pap DA Oa pa ea JA 
23 LA 2 Na B8 sen ala ND JB 


ae Kb BI YA DU 


“Gym os 2) ar :JB $3rja ol, 35 ar 


—x 


P4 £ 


A20 £ F3 AA 


SI Ten gala K3 Agsl 2 JUS ISI AU gal "Ng wi 


a. 


Ap Pi J8. Kp NA aa Sang TAK J8 


x 


Ka Se MAEI ye 


6268. Abu Dzar —demi Allah— menceritakan kepada kami di 
Rabadzah, dia berkata, “Aku pernah berjalan bersama Nabi SAW di 
daerah bebatuan Madinah di malam hari sambil menuju ke arah 
Uhud. Kemudian beliau berkata, “Wahai Abu Dzar! Aku tidak senang 
bila Uhud berubah menjadi emas milikku, kemudian berlalu satu atau 
malam ketiga dan masih ada padaku satu dinar daripadanya, kecuali 
aku menggunakannya untuk menutupi utang, kecuali aku bisa 
mengatakannya kepada para hamba Allah begini, begini dan begini ' 
—seraya memberi isyarat dengan tangan beliaw— Lalu beliau 
bersabda, “Wahai Abu Dzar!' Aku menjawab, “Labbaik wa sa'daik 
wahai Rasulullah! Beliau bersabda, “Orang-orang yang 
memperbanyak (harta) adalah mereka yang sedikat (pahala pada Hari 
Kiamat nanti), kecuali orang yang mengatakan begini dan begini". 
Kemudian beliau bersabda kepadaku, “Tetaplah di tempatmu. Jangan 
beranjak, wahai Abu Dzar, sampai aku kembali'. Lalu beliau pergi 
sampai tidak tampak olehku. Lalu aku mendengar suara, hingga aku 
merasa khawatir sesuatu terjadi pada Rasulullah SAW. Aku kemudian 
ingin mendatangi beliau, namun aku teringat pesan beliau kepadaku, 
“Jangan beranjak”. Maka aku pun tetap tinggal. (Setelah beliau 
kembali) aku berkata, “Wahai Rasulullah, tadi aku mendengar suara, 
dan aku khawatir sesuatu terjadi padamu, tapi kemudian aku teringat 


214 — FATHUL BAARI 


pesanmu, maka aku pun berhenti'. Nabi SAW bersabda, “Itu adalah 
Jibril. Dia mendatangiku, lalu mengabarkan kepadaku, bahwa 
barangsiapa mati dari umatku tanpa menyekutukan Allah dengan 
sesuatu pun, maka dia akan masuk surga'. Aku berkata, “Wahai 
Rasulullah, walaupun dia mencuri dan berzina?” Beliau menjawab, 
“Walaupun dia-mencuri dan berzina? .” 


Aku berkata kepada Zaid, telah sampai. kepadaku bahwa itu 
adalah Abu Darda', dia berkata, “Aku bersaksi, sungguh Abu Dzar 
menceritakannya kepadaku di Rabdzah.” 


Al A'masy berkata, “Abu Shalih menceritakan kepadaku dari 
Abu Ad-Darda' kisah yang menyerupai itu.” 

Abu Syihab berkata dari Al A'masy, “Masih ada bersamaku 
lebih dari tiga (hari).” 


Keterangan Hadits: 


(Bab Orang yang Menjawab dengan “Labbaik wa Sa 'daik”). 
Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas dari Mu'adz, 
dia berkata, Bitaty SI LB Ska GI cakar Ab At eko La Ui Vi 
(Aku pernah dibonceng oleh Nabi SAW, lalu beliau berkata, “Wahai 
Mu 'adz.” Aku menjawab, “Labbaik wa sa'daik.”) Kedua kalimat ini 
telah dipaparkan pada pembahasan tentang haji dan sebagian hadits 
Mu'adz telah dijelaskan pada pembahasan tentang ilmu dan jihad. 
Selanjutnya akan dijelaskan pada pembahasan tentang kelembutan 
hati. Begitu juga hadits Abu Dzar yang disebutkan setelahnya dalam 
bab ini. 


453 5 (Aku berkata kepada Zaid) dia adalah Ibnu Wahab. 


Yang mengatakan ini adalah Al A'masy. Riwayat ini maushul dengan 
sanad tersebut. Imam Bukhari menjelaskan pada riwayat berikutnya, 
bahwa Al A'masy meriwayatkannya dari Abu Shalih dari Abu Ad- 
Darda'. 


FATHUL BAARI — 215 


III As st Jtr (Abu Syihab berkata dari Al A'masy). 
Dia adalah Zaid bin Wahab dari Abu Dzar sebagaimana yang telah 
dikemukakan secara maushul pada pembahasan tentang pinjaman. 
Maksudnya, dia mengemukakan redaksi, LV G3 cats CS (Dia 
tinggal bersamaku lebih dari tiga (hari)) sebagai ganti redaksi, Pe 
Ms Aa ceais OI id Se (kemudian dia dating satu atau malam 
ketiga dan masih ada padaku satu dinar daripadanya) pada riwayat 


bab ini. Sedangkan redaksi lainnya sama kecuali redaksi terakhir 
tentang pertanyaan Al A' masy kepada Zaid bin Wahab hingga akhir. 

aa (Aku kemudian berdiri). Maksudnya 2—'» d ci (aku 
berhenti di tempatku). Ini seperti firman Allah dalam surah Al 
Bagarah ayat 20, "s3 He —i br (Dan apabila gelap menimpa 
mereka, mereka berhenti). 


Ungkapan ini juga pernah terlontar dari sabda Nabi SAW. An- 
Nasa'i meriwayatkan sebuah hadits dan dinilai shahih oleh Ibnu 
Hibban dari hadits Muhammad bin Hathib, dia berkata, — s Call! 


Una, le - JB A8 day ud nia Mg J3 s! (Ibuku berangkat 


bersamaku menuju seorang laki-laki yang sedang duduk, lalu ibuku 
berkata kepadanya, “Wahai Rasulullah.” Beliau menjawab, “Labbaik 
wa sa daik.”) 


Saya (Ibnu. Hajar) katakan, Ibunya adalah Ummu Jamil binti 
Al Muhallal. 


3: Tidak Membuat Orang Lain Berdiri dari Tempat Duduknya 


o- "8 kara 


Ng an Hebat pn 


216 — FATHUL BAARI 


A5 el baal JAN 

6269. Isma'il bin Abdullah menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Malik menceritakan kepadaku dari Nafi”, dari Ibnu Umar RA, 
dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Seseorang tidak boleh membuat 


orang lain berdiri dari tempat duduknya kemudian dia menduduki 
tempat tersebut.” 


Keterangan Hadits: 


(Bab tidak membuat orang lain berdiri dari tempat duduknya). 
Seperti itulah Imam Bukhari mencantumkan judul ini dalam bentuk 
berita, yaitu berita yang bermakna larangan. Ibnu Wahab 
meriwayatkannya dengan bentuk redaksi larangan, yaitu «& Y (Jangan 


memberdirikan). Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Al 
Hasan. Sementara Al Oasim bin Yazid dan Thahir bin Midrar 


So. 1 


meriwayatkannya dengan redaksi, s--& Y (Janganlah memberdirikan) 


— dalam bentuk redaksi larangan yang lebih tegas—. Begitu pula yang 
disebutkan dalam riwayat Al-Laits yang diriwayatkan oleh Muslim 
dengan menggunakan redaksi larangan yang disertai penguat. Seperti 
itulah yang diriwayatkannya dari riwayat Salim bin Abdullah bin 
Umar, dari ayahnya. 

dil AE —i jel—ul Cita (Isma'il bin Abdullah menceritakan 
kepada kami). Dia adalah Abu Uwais. 

Hadits ini tidak disebutkan dalam kitab 4l Muwaththa ' kecuali 
yang diriwayatkan Ibnu Wahab dan Muhammad bin. Al Hasan. Namun 
Ad-Daraguthni meriwayatkannya dari riwayat Ismail, Ibnu Wahab, 
Ibnu Al Hasan, Al Walid bin Muslim, Al Oasim bin Yazid dan Thahir 
bin Midrar, semuanya dari Malik. Al Ismaili meriwayatkannya dari 
riwayat Al Oasim bin Yazid Al Harmi dan Abdullah bin Wahab, 
semuanya dari Malik. Sementara Abu Nu'aim meriwayatkannya dari 


FATHUL BAARI — 217 





jalur Imam Bukhari sendiri. Hal ini telah dikemukakan pada 
pembahasan tentang Jum'at dari riwayat Ibnu Juraij dari Nafi”. Dalam 
bab selanjutnya akan disebutkan riwayat Abdullah bin Umar Al Umari 
dari Nafi', dengan redaksi yang lebih lengkap disertai dengan 
penjelasan haditsnya. 


32. Firman Allah: 513 Sa PT) mai padu Asad d New S da1 

WES Aa 
lapanglah dalam majlis?', maka lapangkanlah niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah 


kamu'?, maka berdirilah.” (Os. Al Mujaadilah (58): 11) 


Si js “ Apabila dikatakan kepadamu, “Berlapang- 


aa oa Me aa ln Dp og 
GI PS 0S Ta aan LAI) CAT Ab Oodiih tenda 

Ceng aa: babe 3 Ta 2 ' 

6270. Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, bahwa beliau 

melarang seseorang dibuat berdiri dari tempat duduknya lalu orang : 

lain menduduki tempatnya, akan tetapi (hendaklah) berlapang- : 

lapanglah dan berluas-luaslah. Ibnu Umar tidak menyukai seseorang 


berdiri dari tempat duduknya, kemudian menyuruh (yang lain) duduk 
di tempatnya. 


Keterangan Hadits: 


(Bab Apabila Dikatakan kepadamu, “Berlapang-lapanglah 
dalam majlis”, Maka Lapangkanlah). Demikian redaksi yang 
disebutkan dalam riwayat Abu Dzar, sedangkan yang lainnya 


218 — FATHUL BAARI 


set te nama Mena mag ana BE Pan ini Tepis 


0, 


menambahkan, '» pi (gim Na 1S. 5 (Dan apabila dikatakan, 
“Berdirilah kamu”, maka berdirilah). 


Ada perbedaan pendapat mengenai makna ayat ini. Ada yang 
mengatakan bahwa ini khusus pada majlis Nabi SAW. Ibnu Baththal 
berkata, “Sebagian mereka mengatakan bahwa itu adalah khusus 
berlaku pada majlis Nabi SAW. Demikian riwayat dari Mujahid dan 
Oatadah.” 


Saya (ibnu Hajar) katakan, redaksi Ath-Thabari dari baya 
menyebutkan, Yuan 35 1S Pakar Para Pi (3! ole ma OS NP 
yan AN —p FI ga FT B hat (renda N yha in (Mereka (para sahabat) 


biasa saling berebut dalam majlis Nabi SAW. Bila mereka melihat 
beliau datang, mereka menyempitkan majlis mereka (saling 
berdesakan), maka Allah memerintahkan mereka agar saling 
melapangkan). 


Kendatipun ayat ini diturunkan berkenaan dengan mereka, 
namun tidak mesti dikhususkan bagi mereka (majlis Nabi SAW). Ibnu 
Abi Hatim meriwayatkan sebuah hadits dari Mugatil bin Hayyan, dia 
berkata, 4— ym JAN Lp KAN SEP aa Kelar JA daa Ag 
Ae ag 25 Aan CA pig AA aka AB PO KA Vika 
Ha aur Ai dg 3 S oa AK (le OI Gd « SI 
Menu Ad AN Pai S J3 ISI “sal (Ketika tiba hari Jum'at, 
datanglah serombongan dari kalangan Muhajirin dan Anshar yang 
turut serta dalam perang Badar, namun mereka tidak mendapatkan 
tempat. Kemudian Nabi SAW memberdirikan orang-orang yang 
memeluk Islam belakangan, lalu mempersilakan mereka duduk di 
tempat duduk mereka. Selanjutnya hal itu membuat mereka terganggu 
dengan tindakan tersebut, dan orang-orang munafik pun 
membicarakan hal itu. Maka Allah Ta'ala menurunkan, “Hai orang- 
orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, 'Berlapang- 
lapanglah dalam majlis ', maka lapangkanlah.”) 


FATHUL BAARI — 219 








Diriwayatkan dari Al Hasan Al Bashri, bahwa yang dimaksud 
dengan majlis itu adalah peperangan. Ia berkata, “Maka firman-Nya, 
WAS (Berdirilah kamu) adalah, bangkitlah kamu untuk berperang.” 


Jumhur berpendapat bahwa ayat ini bersifat umum berlaku 
untuk semua majlis kebaikan. Makna firman-Nya, &! Gems yeee) 
(maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan) adalah, 
berlapang-lapanglah kalian niscaya Allah memberikan kelapangan di 


dunia dan akhirat kepada kalian. 

Oki (Sufyan) dia adalah Sufyan Ats-Tsauri. 

ST Aa aini kemudia aa PAI 2 Of si XI (Bahwa beliau 
melarang seseorang disuruh berdiri dari tempat duduknya lalu orang 
lain duduk ditempatnya). Seperti itulah yang disebutkan dalam 
riwayat Sufyan. Diriwayatkan juga oleh Muslim dari jalur lainnya, 
dari Ubaidullah bin Umar dengan redaksi, 4 9tada ya FE JJ BI 
43 mes (Janganlah seseorang memberdirikan orang lain dari tempat 


duduknya kemudian dia duduk di tempatnya). 


04 Bug 


Kgtna P9 N Poni — (Akan tetapi hendaklah berlapang- 
lapanglah dan berluas-luaslah). Ini adalah bentuk athf tafsiri 
(penggabungan redaksi yang berfungsi sebagai penafsiran). 
Disebutkan dalam riwayat Oabishah dari Sufyan yang diriwayatkan 
oleh Ibnu Mardawaih, "wy3 (pul! did SI, (Akan tetapi, hendaklah 
berkata, “Berlapang-lapanglah dan berluas-luaslah kalian.”) 
Diriwayatkan juga oleh Al Ismaili dari riwayat Oabishah namun tanpa 
redaksi, J4. Dengan tambahan ini, Imam Muslim mengisyaratkan 
bahwa Ubaidullah bin Umar meriwayatkannya sendirian dari Nafi”, 
sedangkan Malik, Al-Laits, Ayyub dan Ibnu Juraij meriwayatkannya 
dari Nafi” tanpa kalimat ini. 


220 — FATHUL BAARI 





Ibnu Juraij sendiri menambahkan, (d5 :J8 Tirai daa NI 
5 ie (Aku bertanya kepada Nafi', “Pada hari Jum'at?” Ia menjawab, 


“Pada hari lainnya juga.”) Tambahan Ibnu Juraij ini telah 
dikemukakan pada pembahasan tentang Jum'at, dan disebutkan dalam 
hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim, 3— st SIA yaa 
yen) Ja Kg IAAG okaia Ss Hu A, Ikesdl (Janganlah seseorang 
kalian memberdirikan saudaranya pada hari Jum'at kemudian dia 
menyelinap ke tempat duduknya lalu menempatinya, tetapi hendaknya 
berkata, “Berlapang-lapanglah kalian.”) Dengan begitu kedua 


tambahan itu telah dipadukan dan mafru' dinisbatkan kepada Nabi. 
Hal itu disebabkan pertanyaan Ibnu Juraij kepada Nafi. 


Ibnu Abi Hamzah berkata, “Redaksi ini umum untuk semua 
majlis, tapi khusus untuk majlis-majlis yang mubah. Adapun yang 
umum seperti masjid, majlis pengadilan dan majlis ilmu (pengajian), 
sedangkan yang khusus seperti acara seseorang yang mengudang 
sejumlah orang ke rumahnya untuk walimah dan sebagainya. 
Sedangkan dalam majlis yang tidak dimiliki oleh seseorang dan tidak 
diizinkan baginya, maka boleh memberdirikan dan mengeluarkan 
darinya. Kemudian tentang majlis-majlis umum, bukan berarti umum 
untuk semua orang, tapi itu khusus untuk orang-orang normal bukan 
orang-orang yang terganggu jiwanya dan tidak pula orang-orang yang 
menimbulkan gangguan (ketidak nyamanan), seperti orang yang telah 
makan bawang (dan serupanya) lalu masuk masjid, atau orang dungu 
yang masuk ke majlis ilmu atau pengadilan.” 


Dia berkata, “Hikmah larangan ini adalah mencegah 
berkurangnya hak orang muslim yang bisa menimbulkan kebencian, 
dan sebagai anjuran untuk bersikap santun yang bisa menimbulkan 
keramahan. Selain itu, semua orang adalah sama dalam hal-hal yang 
mubah, karena itu siapa yang lebih dulu maka dia yang lebih berhak. 
Apabila seseorang telah berhak terhadap sesuatu lalu diambil darinya 
dengan cara tidak benar, maka itu merupakan perampasan yang 


FATHUL BAARI — 221 





hukumnya haram. Oleh karena itu, tindakan-tindakan serupa ada yang 
makruh dan ada juga yang haram.” 


OS 


Dia juga berkata, “Adapun redaksi, 'yaw 93 Kgwemdi (Akan tetapi 
hendaklah berlapang-lapanglah dan berluas-luaslah), memiliki 
beberapa makna. Makna yang pertama, saling berlapang-lapang di 
antara sesama mereka. Makna yang kedua, saling bergeser dan 
merapat kepada sesamanya sehingga ada ruang di dalam majlis untuk 
orang yang baru masuk.” 


- LA 3 9 


3 al 083 (dalah Ibnu Umar). Atsar ini berstatus maushul 
dengan sanad tersebut. 

AKA mr t bunker Uya Jan a'sas of $5G Wa tidak menyukai 
seseorang — berdiri — dari tempat duduknya kemudian 
mempersilahkannya orang lain duduk di tempat tersebut). Imam 
Bukhari meriwayatkannya di dalam kitab Al Adab Al Mufrad dari 
@abishah, dari Sufyan Ats-Tsauri, dengan redaksi, 4 38 18! 6 541 053 
De d dmmboan ya KE (bnu Umar, apabila ada orang yang berdiri 
dari tempat duduknya untuk mempersilakannya, maka ia tidak duduk 
di tempat tersebut). Demikian juga yang diriwayatkan oleh Muslim 
dari riwayat Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya. Dalam 
riwayat kami disebutkan (»—kbu, sedangkan Abu Ja'far Al Gharnathi 


menyebutkannya (mw di dalam naskahnya mengikuti pola kata aki, 
Selain itu, Ibnu Umar meriwayatkannya secara marfu' 
Diriwayatkan juga oleh Abu Daud dari jalur Abu Al Khashib, 
namanya adalah Ziyad bin Abdurrahman, dari Ibnu Umar, PP de sr 
AN Jia) BB Lalin) Teh thunder La Jar AI B3 saka AB An Ko dit Ia 
ag Pura di Io (Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, 


lalu seorang laki-laki berdiri dari tempat duduknya untuk 
mempersilakannya, lalu ia forang yang baru datang ituJ hendak 


222 — FATHUL BAARI 


duduk (di tempat tersebut), maka Rasulullah SAW melarangnya). 
Diriwayatkan pula dari jalur Sa'id bin Abi Al Hasan, #W 3,55 p! Ust 
BPA pg AA la GAN Di UEA Id Ud aa Ia JA 
(Abu Bakrah datang kena kami lalu seorang laki-laki berdiri dari 
tempat duduknya untuk mempersilakannya, namun dia enggan duduk 


di tempat tersebut, dan dia berkata, “Sesungguhnya Nabi SAW 
melarang ini.”) 


Diriwayatkan juga dari jalur ini oleh Al Hakim dan dinilai 
shahih oleh Hakim, namun redaksinya seperti redaksi versi Ibnu Umar 
yang terdapat di dalam kitab Ash-Shahih. Tampaknya, Abu Bakrah 
mengartikan larangan tersebut dengan makna yang lebih umum. Al 
Bazzar mengatakan bahwa hanya jalur periwayatan ini yang diketahui, 
dan di dalam ganad-nya terdapat Abu Abdillah maula Abu Burdah bin 
Abi Musa. Ada juga yang berpendapat, maula Ouraisy, dia orang 
Bashrah, dan tidak dikenal. 


Ibnu Baththal berkata, “Ada perbedaan pendapat mengenai 
maksud larangan ini. Ada yang mengatakan bahwa ini sebagai etika 
(tatakrama atau sopan santun), jika bukan, maka yang semestinya 
setelah orang alim (yang di dekat orang alim) adalah orang-orang 
yang pandai lagi berakal. Ada juga yang mengatakan bahwa itu sesuai 
dengan zhahirnya, maka orang yang lebih dulu menempati suatu 
tempat duduk yang mubah tidak boleh diberdirikan dari tempatnya itu. 
Mereka berdalih dengan hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dari 
Abu Hurairah yang diriwayatkan secara marfu', dedena ya 1g 25 28 1S 


8 - 5... 


ah Tm 3 Pu 4 (Jika seseorang dari kalian berdiri dari tempat 


duduknya kemudian dia kembali lagi ke tempatnya, maka dia lebih 
berhak terhadap tempat itu). 


Mereka berkata, “Dengan demikian, jelas bahwa tempat itu 
merupakan haknya sebelum dia berdiri. Hal ini ditegaskan oleh sikap 


FATHUL BAARI — 223 





Ibnu Umar tersebut, karena ia meriwayatkan haditsnya dan ia lebih 
mengetahui tentang maksudnya.” 


Tanggapan terhadap orang yang berpendapat bahwa maksud 
larangan ini hanya sebagai etika, bahwa asalnya tempat duduk tersebut 
bukanlah miliknya, baik sebelum duduk maupun setelah 
meninggalkannya. Ini menujukkan bahwa hak tersebut hanya ketika 
sedang duduk. Oleh Karena itu, orang yang berdiri meninggalkan 
tempat duduknya, hak terhadap tempat duduk tersebut menjadi gugur. 
Adapun orang yang berdiri untuk kembali lagi, maka ia lebih berhak. 


Ketika Imam Malik ditanya tentang hadits Abu Hurairah ini, 
dia berkata, “Aku belum pernah mendengarnya. Itu sungguh baik jika 
selang waktunya pendek (yakni antara meninggalkan tempat duduk 
dan kembalinya), tapi jika jauh, maka menurutku tidak begitu, namun 
demikian itu termasuk akhlak yang terpuji.” 


Al Ourthubi berkata di dalam kitab Al Mufhim, “Hadits ini 
menunjukkan kebenaran pendapat yang mengkhususkan orang yang 
duduk pada tempatnya hingga dia berdiri meninggalkannya. 
Sedangkan orang yang mengartikannya hanya sebagai etika dengan 
alasan bahwa pada dasarnya tempat itu bukan miliknya, baik sebelum 
maupun setelah menempatinya, maka itu bukan merupakan dalil. 
Karena, kami juga menganggap bahwa tempat duduk itu memang 
bukan miliknya, tapi itu dikhususkan baginya hingga keperluannya 
selesai. Seakan-akan dia adalah pemilik manfaat tempat duduk 
tersebut sehingga tidak boleh diganggu oleh yang lain.” 


An-Nawawi berkata, “Para sahabat kami mengatakan, bahwa 
ini berkenaan dengan hak orang yang duduk di suatu tempat di dalam 
masjid atau lainnya untuk shalat misalnya, kemudian dia 
meninggalkannya untuk kembali ke tempat tersebut, karena hendak 
wudhu, atau keperluan lainnya, lalu ia kembali, maka itu tidak 
menggugurkan pengkhususan tempat itu baginya. Ia berhak menyuruh 
orang yang menggantikannya berdiri dan menduduki tempat duduk 


224 — FATHUL BAARI 











tersebut. Bagi orang yang menggantikannya hendaklah mematuhinya. 
Mengenai ini ada perbedaan pendapat, apakah wajib dipatuhi? Dalam 
hal ini ada dua pendapat, dan yang benar adalah wajib. Ada juga yang 
berpendapat bahwa hal itu dianjurkan. Ini adalah madzhab Malik. Para 
sahabat kami mengatakan, bahwa orang tersebut (yang menempatinya 
lebih dulu) lebih berhak terhadapnya dalam shalat itu saja, tidak 
termasuk yang lainnya.” 


Dia berkata, “Tidak ada bedanya, baik dia berdiri dan 
meninggalkannya dengan meletakkan sajadah dan lainnya atau tidak.” 


Iyadh berkata, “Para ulama berbeda pendapat mengenai orang 
yang terbiasa menempati suatu tempat di dalam masjid untuk 
mengajar atau memberi fatwa. Diceritakan dari Malik, bahwa orang 
yang demikian lebih berhak terhadap tempat tersebut bila memang 
diketahui demikian. Pendapat yang dianut Jumhur, bahwa ini hanya 
istihsan dan bukan wajib. Mungkin demikian juga yang dimaksud 
Imam Malik. Demikian juga yang mereka katakan mengenai tempat- 
tempat berjualan dan jalanan-jalanan yang memang tidak ada 
pemiliknya. Mereka berkata, “Barangsiapa terbiasa duduk di suatu 
tempat, maka ia lebih berhak terhadapnya hingga selesai 
maksudnya.” 


Al Ourthubi berkata, “Pendapat yang dianut jumhur, bahwa itu 
tidak wajib.” 

An-Nawawi berkata, “Para sahabat kami mengecualikan dari 
keumuman hadits, 49 bu A, due Gya dag Sa ejek Y (Janganlah 
seseorang kalian memberdirikan orang lain dari tempat duduknya 
kemudian dia menempatiya). Orang yang terbiasa menempati suatu 
tempat untuk memberikan fatwa, atau membacakan Al Our'an, atau 
mengajarkan ilmu, maka dia boleh menyuruh berdiri orang yang lebih 
dulu duduk di tempat tersebut. Demikian juga yang semakna dengan 
ini, yaitu orang yang lebih dahulu menempati suatu tempat di jalanan 
atau tempat-tempat di pasar untuk berdagang.” 


FATHUL BAARI — 225 





An-Nawawi juga berkata, “Apa yang dinisbatkan kepada Ibnu 
Umar, maka itu adalah sikap wara'-nya, bukan berarti haram 
hukumnya, karena itu memang dilakukan dengan kerelaan orang yang 
berdiri. Hanya saja Ibnu Umar menjaga diri karena ada kemungkinan 
orang yang berdiri untuk mempersilahkannya itu merasa malu 
terhadapnya sehingga dia berdiri tidak dengan setulus hatinya. Oleh 
karena itu, Ibnu Umar menutup celah agar terlepas dari ini. Atau dia 
memandang bahwa mengutamakan orang lain dalam hal-hal yang 
mendekatkan diri kepada Allah adalah makruh atau menyelisihi yang 
utama, maka dia pun enggan karena hal itu, supaya tidak ada orang 
lain yang melakukan itu karenanya. 


Para ulama kami berkata, “Sikap lebih mementingkan orang 
lain adalah terpuji bila berkenaan dengan hak diri sendiri atau perkara 
duniawi.” 


33. Orang yang Berdiri dari Tempat Duduknya atau (Keluar 
dari) Rumahnya, sementara Dia belum Meminta Izin Dari Para 
Sahabatnya (Para Tamunya) atau Dia Menunjukkan Bersiap- 
Siap Berdiri agar Orang-Orang Segera Berdiri 


Ke He Mn pd AI KP Gp PA gi 
Ng SAE A3 ab GAN 3 Ya Sg 
PENAHAN PATRA TNO Ii dpi ag lag 1 ia 
Ad Te Ke ah 9 AI ap K3 
& Lp lama :JU SAE AG Al 3 ON aan HAN Sp cjeng 
35 J3 La da PA dn aa 


0 Jon 2 cor 3 ate 


Y Ha : IG Si Oa ig AI Pe PANAI 


226 — FATHUL BAARI 





AS MS SI Un AP SJ SSL Dg 
1 s a - 


.. 


6271. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, “Ketika 
Rasulullah SAW menikahi Zainab binti Jahsy, beliau mengundang 
orang-orang untuk jamuan makan, kemudian mereka duduk dan 
berbincang-bincang. Lalu beliau bersiap-siap untuk berdiri, namun 
orang-orang tidak juga berdiri. Tatkala melihat demikian maka beliau 
pun berdiri. Setelah beliau berdiri maka berdiri pula orang-orang 
bersama beliau dan tinggal tiga orang (yang masih duduk). Setelah itu 
Nabi SAW datang untuk masuk, namun ternyata orang-orang itu 
masih duduk, kemudian mereka pun berdiri lalu pergi. Aku datang 
lalu mengabarkan kepada Nabi SAW bahwa mereka telah pergi, maka 
beliau pun datang lalu masuk. Setelah itu aku masuk, beliau 
menurunkan hijab antara aku dan beliau. Allah lalu menurunkan ayat, 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah- 
rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan ... sesungguhnya perbuatan 
itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah'.” (Os. Al Ahzaab (33): 
53) 


Keterangan Hadits: 


Pada bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas yang 
menceritakan pernikahan Zainab binti Jahsy dan turunnya ayat tentang 
hijab, yang di dalamnya disebutkan, 4 «'gasi A5 LN ie XS Ih 


a20 2m... 


siap untuk berdiri, namun orang-orang tidak juga berdiri. Tatkala 
melihat demikian maka beliau pun berdiri. Setelah beliau berdiri 
maka berdiri pula orang-orang bersama beliau dan tinggal tiga orang 
Iyang masih duduk)). Hal ini sudah dijelaskan dalam tafsir surah Al 
Ahzaab. 


FATHUL BAARI — 227 





Ibnu Baththal berkata, “Hadits ini menunjukkan bahwa tidak 
selayaknya seseorang masuk ke rumah orang lain tanpa izin, dan 
hendaknya orang yang diizinkan tidak berlama-lama duduk setelah 
diizinkan agar tidak mengganggu para penghuni rumah serta tidak 
menghalangi mereka melakukan keperluan mereka.” 


Hadits ini juga menunjukkan bahwa orang yang berlaku 
demikian sehingga mengganggu penghuni rumah, maka penghuni 
rumah boleh menampakkan keberatannya, dan dia boleh berdiri tanpa 
izin (tanpa basa basi kepada tamunya) agar dia menyadarinya. Apabila 
penghuni rumah keluar dari rumahnya, maka bagi orang yang telah 
diizinkan masuk tidak boleh menetap kecuali dengan izin baru. 


34. Duduk dengan Menegakkan Kedua Betis dan Mendekapnya 
ke Dada dengan Kedua Tangan (Ihtibaa') adalah Al Ourfushaa 
(Duduk Jongkok) 


Ba ll PA 3 Bi Wi 


of oo. LP Aa Bp 
At Pen ana Al pP gaada 1 Lapan 
JIKA gan CE AI Ba laa ale Io AI Opo 


Ae s 2 daa HS 


6272. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, “Aku melihat 
Rasulullah SAW berada di serambi Ka'bah sedang duduk dengan 
menegakkan kedua betis dan menghimpunkannya ke dada dengan 
tangannya, seperti begini.” 


Keterangan Hadits: 


Penafsiran Imam Bukhari tentang ihtibaa" diambilnya dari 
perkataan Abu Ubaidah, karena ia berkata, “Ourfushaa” adalah 


228 — FATHUL BAARI 


seseorang yang duduk sambil melingkarkan kedua lengan dan tangan 
pada kedua betis.” 


Iyadh berkata, “Ada yang mengatakan bahwa itu adalah 
ihtibaa' (duduk dengan menegakkan kedua betis dan mendekapnya ke 
dada), ada yang berpendapat bahwa itu adalah duduknya orang yang 
tergesa-gesa (seakan-akan hendak melompat), dan ada juga yang 
berpendapat bahwa itu adalah duduknya orang pada pantatnya.” 


Dia berkata, “Hadits Oailah menunjukkan hal itu, karena di 
dalamnya disebutkan, 15 Lim 4—4) (Sementara tangannya 
memegang ranting kurma). Ini menunjukkan bahwa beliau tidak 
memeluk lututnya dengan kedua tangannya.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini tidak menunjukkan penafian 
ihtibaa', karena ihtibaa' itu terkadang dilakukan dengan kedua tangan 
dan kadang dengan pakaian. Kemungkian pada waktu yang dilihatnya 
itu beliau ber-ihtibaa'" dengan pakaiannya. 


Ibnu Faris dan yang lainnya berkata, “Ihtibaa' adalah 
menghimpunkan pakaian, punggung dan kedua lutut.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits Oailah tersebut diriwayatkan 
oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dalam kitab Asy-Syama'il dan Ath- 
Thabarani, dia mengemukakannya dengan panjang lebar dengan 
sanad yang tidak bermasalah, bahwa Oailah mengatakan ... lalu 
disebutkan haditsnya, di dalamnya disebutkan, 2XxJ! :JU Jer) sud UJU 
SI gia Jt lay LA Tina BIL Ulah "JW Lt Ian G le 
AN Orgay C1 KSB IG atas We BPA Alas LIS ohh ML WN Aby 
Ja kaka AI J3 Ca ga Lan edm LAS alan ala AN Ip 


bela 3 TAI KEK la TK GI BS Sh JB AH mali SAE di 


. 
. 


ji «—4 (Ja berkata, “Lalu datanglah seorang laki-laki, dia pun 


mengucapkan, 'Assalaamu alaika wahai Rasulullah. Beliau 
menjawab, “Wa alaikassalaam wa rahmatullaah'. Beliau ketika itu 


FATHUL BAARI — 229 


mengenakan dua helai sorban yang dicelup za 'faran yang telah pudar 
(luntur), sementara tangan beliau memegang ranting kurma yang 
tidak berkulit sambil duduk jongkok. Tatkala aku melihat Rasulullah 
SAW yang sederhana dalam duduknya, aku merasa takut karena 
wibawanya. Lalu temannya mengatakan kepadanya, “Wahai 
Rasulullah, wanita itu takut”. Beliau pun berkata tanpa melihat 
kepadaku, “Wahai wanita, tenanglah'. Maka rasa takutku hilang.”) 


Ada juga yang mengatakan bahwa gurfushaa" adalah 
bertopang pada tumit sementara pantat menyentuh tanah (jongkok 
menyentuh tanah). Dari semua gambaran ini, bahwa ihtibaa' itu 
kadang seperti gurfushaa" (jongkok), karena setiap ihtibaa" adalah 
gurfushaa '. 

ot HA iba Ba (Muhammad bin Abu Ghalib 
menceritakan kepadaku) dia adalah Al Oumisi. Dia tinggal di 
Baghdad dan dia termasuk salah satu guru Imam Bukhari yang muda. 
Dia meninggal enam tahun sebelumnya. Dia hanya memiliki hadits ini 
dan hadits lain yang disebutkan pada pembahasan tentang tauhid. 
Mereka juga memiliki guru yang lain, yaitu Muhammad bin Abu 
Ghalib Al Wasithi, salah satu penduduk Baghdad. 


Abu Nashr Al Kalabadzi berkata, “Ia pernah mendengar hadits 
dari Husyaim dan meninggal dunia dua puluh enam tahun sebelum Al 
Oumisi.” 

ai y mb "3 Xasu (Muhammad bin Fulaih dari ayahnya). Dia 
adalah Fulaih bin Sulaimiman Al Madani. Imam Bukhari sendiri 
menurunkan dua derajat dalam haditsnya, karena dia sering 
mendengar hadits dari beberapa sahabat Fulaih bin Sulaiman, seperti 
Yahya bin Shalih. Imam Bukhari juga menurunkan satu derajat hadits 
Ibrahim bin Al Mundzir karena dia sering mendengar darinya dan 
meriwayatkan darinya tanpa perantara. 


230 — FATHUL BAARI 


1553 s5 (Di serambi Ka'bah). Maksudnya, di sampingnya 
dari arah pintu. 
LISA Oka ba (Sambil duduk dengan menegakkan kedua betis 


dan Menekan kannja ke dada dengan tangannya, seperti begini). 
Demikian redaksi ini disebutkan secara ringkas. Kami riwayatkan 
dalam kitab Fawa 'id Abi Muhammad bin Sha'id juz keenam, dari 
Mahmud bin Khalid, dari Abu Ghaziyyah, yaitu Muhammad bin Musa 
Al Anshari Al Cdi, dari Fulaih serupa dengan riwayat itu, namun 
dengan tambahan, gs! G3 8 yua JP tipi PA mah V1B (Lalu Fulaih 
memperlihatkan kepada kami posisi angen kanannya di atas tangan 
kirinya, yaitu pada pergelangan). Diriwayatkan juga oleh Al Ismaili 
dari riwayat Abu Musa Muhammad bin Al Mutsanna dari Abu 


.. 20:10, 


Ghaziyyah dengan sanad lainnya, dia berkata, :—£ Jaw 4-3! F Bas 
w PM y Ku yi p& (Ibrahim bin Sa'd menceritakan kepada kami 


dari Umar bin Muhammad bin Zaid, dari Nafi”) lalu dia sebutkan 
hadits yang sama dengan hadits bab ini tanpa disertai perkataan 
Fulaih. 


Selain itu, Abu Nu'aim meriwayatkan dari jalur lainnya dari 

Abu Ghaziyah dari Fulaih, namun tanpa menyebutkan perkataan 

Fulaih. Tampaknya Abu Ghaziyah menerima hadits ini dari dua guru, 

sedangkan Abu Ghaziyah sendiri dinilai lemah oleh Ibnu Ma'in dan 
lainnya. 

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadits 

- 2... . - A . N AE NS 

Abu Sa'id disebutkan, cake 151 OS pelag date M1 Gan Ml Jiya) 

bs (Bahwa Rasulullah SAW, apabila duduk, beliau mendekapkan 

kedua lutut dengan kedua tangannya). Al Bazzar menambahkan, 

KS eta ) Imas, (Dan beliau menegakkan kedua na Al Bazzar juga 

meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah, 4«—J- 1 PA pa Mt ale 


2 Pa an 


ag Ttg 3 Kas (Sambil duduk di sisi Ka ah dengan merapatkan 


FATHUL BAARI — 231 


kedua kakinya dan menegakkan serta mendekapnya dengan kedua 
tangannya). 


Ada yang dikecualikan dari ihtibaa' dengan kedua tangan, 
yaitu ketika di masjid sambil menanti shalat lalu ber-ihtibaa' dengan 
kedua tangan, maka hendaknya salah satu tangan memegang tangan 
lainnya sebagaimana yang diisyaratkan dalam hadits ini, yaitu 
meletakkan salah satunya di atas pergelangan tangan yang lain, dan 
tidak menyilangkan jari-jarinya, karena hadits yang diriwayatkan oleh 
Ahmad dari hadits Abu Sa'id dengan sanad yang tidak bermasalah 
melarangnya. 


Pembahasan tentang menyilangkan jari-jari tangan di masjid 
telah dipaparkan dalam bab-bab masjid ketika membahas tentang 
shalat. 


Ibnu Baththal berkata, “Bagi orang yang duduk ihtibaa', tidak 
boleh melakukan sesuatu dengan tangannya karena auratnya akan 
terbuka, kecuali jika dia mengenakan pakaian yang cukup menutupi 
auratnya, maka itu dibolehkan.” 


Hal ini berdasarkan anggapan bahwa ihtibaa' itu dilakukan 
dengan kedua tangan saja, dan itu pengertian yang bisa dijadikan 
patokan. Sementara itu Ad-Dawudi membedakan antara ihtibaa' dan 
gurfushaa ' sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu At-Tin darinya, 
dia berkata, “Ihtibaa' adalah menegakkan kedua kaki dengan 
merenggangkan kedua lutut dan menyelimutkan pakaian padanya dan 
mengencangkannya. Jika menganakan gamis atau lainnya maka tidak 
terlarang, dan jika tidak ada sesuatu di atasnya maka itu dinamakan 
gurfushaa”.” | 


Demikian yang dikatakannya, namun yang jadi pedoman 
adalah pendefinisian yang telah disebutkan di awal. 


232 — FATHUL BAARI 





35. Duduk Bersandar di Hadapan Para Sahabat 


Lb ma EK KE LA BNP An BA 8) 5G GX 0 KI ga TA 
VI 13 cab Akin ya) ln Male MI elo Pa -A Ll JB 
AB KAI 2 

Khabbab berkata, “Aku datang kepada Nabi SAW, saat itu 

beliau menjadikan kain burdahnya sebagai bantal, lalu aku berkata, 


“Tidakkah engkau berdoa kepada Allah?” Maka beliau pun duduk.” 


0 EA an Pe saa Ma Ten Sl Mae NO Tn kala, “Ken 
SA ag et Ko Ia IE JB di 


Uh Bray de Iu ee AA 
RUP 


6273. Dari Abu Bakrah, dia berkata, “Rasulullah SAW 
bersabda, “Maukah kalian aku beritahu tentang dosa besar yang 
paling besar?” Para sahabat menjawab, “Tentu, wahai Rasulullah”. 
Beliau bersabda, “(Yaitu) mempersekutukan Allah dan durhaka 


, »” 


terhadap kedua orangtua”. 


4 
ae 


IS) 


- 
Lj 


NX te 


? F3 aa Gi MAA Ono AS. sa. Ia. 
IV 1J 3 (lm USA AS sklan Tan SIS Sara G5 
Aaj Bk ana Ta KN Pa F- 

AI ES AE ah SU dp Us 33 

6274. Musaddad menceritakan kepada kami, Bisyr 
menceritakan kepada kami seperti itu, “Saat itu beliau tengah 
bersandar, lalu duduk dan bersabda, “Ingatlah, dan perkataan palsu '. 


Beliau terus mengulang-ulanginya sampai-sampai kami bergumam, 
“Mudah-mudahan beliau diam”.” 


FATHUL BAARI — 233 


Keterangan Hadits: 

Ada yang mengatakan bahwa ittikaa' adalah idhthija' 
(berbaring), dan telah dikemukakan dalam hadits Umar pada 
pembahasan tentang talak, » ye P3 (Sa P3 (Saat itu beliau berbaring 


di atas tempat tidur), maksudnya adalah berbaring. Hal ini 
berdasarkan perkataannya, (3 5d! JI 18 (Sungguh tempat tidur 
itu menimbulkan bekas pelipisnya). Demikian yang dikatakan oleh 
Iyadh. Mengenai pendapat ini perlu diteliti lebih jauh, karena itu 
memang benar jika tidak disertai berbaring secara sempurna. 


Al Khaththabi berkata, “Setiap orang yang bersandar pada 
sesuatu hingga bertopang penuh padanya, maka disebut muttaki '.” 


Imam Bukhari menyebutkan hadits Khabbab yang berstatus 
mu'allag ini untuk mengisyaratkan bahwa idhthijaa' lebih dari 
sekadar ittika”. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi, At-Tirmidzi —dia dan 
Abu Awanah menilai hadits ini shahih—, serta Ibnu Hibban, dari Jabir 
bin Samurah, 3803 Ie UKG ey Aa AI eko (53 SI) (Aku melihat 
Nabi SAW bersandar di atas bantal). 

L5 JB (Khabbab berkata). Maksudnya, Ibnu Al Aratt, salah 


seorang sahabat. Bagian hadits mu 'allag ini merupakan potongan dari 
hadits yang telah dikemukakan secara maushul dalam pembahasan 
tentang tanda-tanda kenabian. 





Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Bakrah yang 
menyebutkan tentang dosa yang paling besar dari dua jalur, karena di 
dalamnya disebutkan, is ane OLS, (Saat itu beliau tengah 
bersandar, lalu beliau duduk). Hadits ini telah diisyaratkan di awal 
pembahasan tentang adab. Mengenai ini telah diriwayatkan juga 
hadits Anas yang menceritakan tentang Dhimam bin Tsa'labah, yaitu 
ketika dia berkata, Sial! sad SUS JUS tebal A6 34 XI (“Siapa 


234 — FATHUL BAARI 


Ibnu Abdil Muththalib di antara kalian?” Mereka menjawab, “Itu 
yang putih, yang lagi bersandar.”) 


Al Muhallab berkata, “Orang alim, mufti dan imam boleh 
bersandar di majlisnya dengan dihadiri oleh orang-orang karena sakit 
yang dideritanya pada sebagian anggota tubuhnya.” 


36. Orang yang Berjalan dengan Tergesa-Gesa karena Suatu 
Keperluan atau Suatu Maksud 


Beku Tha At aa PA sara Pn NN NP 
pe mand ekwy ola Nb SIB HA Gi KA 6 
ea MA NA: 


6275. Dari Ugbah bin Al Harits, ia berkata, “Nabi SAW shalat 
Ashar, lalu beliau bergegas kemudian masuk ke dalam rumah.” 


Keterangan Hadits: 


(Bab orang yang berjalan dengan tergesa-gesa karena suatu 
keperluan atau suatu maksud). Maksudnya, karena suatu sebab atau 
menginginkan sesuatu yang baik. 


Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Ugbah bin Al 
Harits. Ibnu Baththal berkata, “Hadits ini menunjukkan bahwa 
seorang Imam boleh bergegas karena ada keperluan. Ada riwayat yang 
menyebutkan, bahwa bergegasnya Nabi SAW masuk ke dalam rumah 
karena urusan zakat, yang ingin beliau salurkan pada waktunya.” 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat yang diisyaratkan Ibnu 
Baththal ini tersambung dengan hadits Ugbah sebagaimana yang telah 
dikemukakan secara jelas pada pembahasan tentang zakat, karena di 
sana Imam Bukhari meriwayatkannya dengan sanad yang disebutkan 


FATHUL BAARI — 235 


di sini, dan telah dikemukakan juga pada pembahasan tentang shalat 
jamaah. 

Imam Bukhari mencantumkan judul ini dengan redaksi, 
“Karena suatu keperluan atau suatu maksud”, karena konteksnya 
memang menunjukkan untuk keperluan khusus tersebut. Hal ini 
mengindikasikan bahwa berjalannya beliau yang tidak disertai dengan 
keperluan serupa itu adalah seperti biasanya. Karena itulah para 
sahabat pun kaget dengan sikap Nabi yang tergesa-gesa. Selain itu, ini 
menunjukkan bahwa berjalannya beliau saat itu tidak seperti biasanya. 
Kesimpulan dari judul tersebut, tergesa-gesa dalam berjalan karena 
suatu keperluan adalah tidak dilarang, lain halnya jika disengaja tanpa 
suatu keperluan. 


Ibnu Al Mubarak meriwayatkan riwayat pada pembahasan 
tentang meminta izin dengan sanad yang mursal, bahwa berjalannya 
Nabi SAW adalah berjalan yang sigap, tidak seperti orang yang lemah 
ataupun malas. Ia juga meriwayatkan, - Irak) “gadi et ja Lab 1 OS 
Ga Gb blh GA Gp 
berkata, “Itu menjauhkan dari kebinasaan dan mempercepat kepada 
keperluan.”) Yang lainnya berkata, “Dengan begitu bisa menyibukkan 
pandangan dari melihat sesuatu yang tidak layak dilihat.” 


Ibnu Al Arabi berkata, “Berjalan sesuai dengan kebutuhan 
adalah sunnah, baik cepat maupun lambat, tidak dibuat-buat dan tidak 
tergesa-gesa.” 


Z 
3 0 


Sel p (Ibnu Umar jalannya cepat, dan dia 


37. Dipan/Tempat Tidur 


Pra P2 or a te 1 3 va 2 Na . PA 2 8. Aa ad ud .. 7... 
PJ e 3 3 2... - s Pa 3 », 
Tea JO aa 33 H3 Teomlatah Uh LAN 3 Jai 


236 — FATHUL BAARI 


5. 2 Pad 10 0 E .o? On PD 
NS Jab dalan st ot ost 


6276. Dari Aisyah RA, “Rasulullah SAW pernah shalat di 
tengah tempat tidur, sementara aku berbaring di antara beliau dan 
kiblat. Ketika aku ada keperluan, aku enggan untuk bangun karena 
akan berada di arah kiblatnya, maka aku pun bergeser perlahan- 
lahan.” 


Keterangan Hadits: 

Pada bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah. Ibnu 
Baththal berkata, “Hadits ini menunjukkan bolehnya membuat tempat 
tidur, tidur di atas tempat tidur, dan tidurnya wanita di depan 
suaminya.” 


Ibnu At-Tin berkata, “Redaksi yang disebutkan dalam hadits 
ini, 4 ye! tw3, sedangkan kami membacanya dengan harakat sukun 


pada sin (yakni 2x3).” 


Namun yang biasa digunakan dalam bahasa adalah dengan 
harakat fathah (yakni 4»). Ar-Raghib berkata, “$ct—d! Jaw) (tengah 
sesuatu), disebutkan dengan harakat fathah untuk Sesuatu yang 
bersambung sebagai satu kesatuan, misalnya Le 4komw3 (bagian 
tengahnya keras). Dan disebutkan juga dengan harkat sukun untuk 
sesuatu yang terpisah dalam dua bagian, misalnya p4! Jew3 (di tengah 
orang-orang).” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini yang menguatkan riwayat 
dengan harakat fathah, namun boleh juga dengan harakat sukun. 
Alasan dicantumkannya judul ini, judul sebelumnya dan judul 
setelahnya pada pembahasan tentang minta izin, karena minta izin 
berkonsekuensi masuk ke dalam rumah. Oleh karena itu, Imam 
Bukhari menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan rumah. 


FATHUL BAARI — 237 


38. Orang yang Disediakan Bantal 


SP 


amanat Dabua sg Kate lunak on Den 

IU pk Ai HE IN DB gi ee ya ME Bis pai 
Si IDA Es abg Mae Ie UAS 5 
Mia Men Ga seruan un 


Jaw AE gi MJ Diko PAI Je Ikan Li oa pe 
P3 & 3 . 4 aa Sai o. ar 9 Pd Mah 
MS JB AA Sl) G5 Gp TE 3 JS Lae SG UI 


s5 Anas 2G Bt IN Ul Maa A JA Te 
AYI MIA Gb Ie sa “IG A Agagan 
«3 2 OP AI Jb S5 go Tp 


6277. Ishak menceritakan kepada kmi, Khalid menceritakan 
kepada kami. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepadaku, Amr 
bin Aun menceritakan kepada kami, Khalid menceritakan kepada 
kami dari khalid, dari Abu Oilabah, dia berkata: Abu Al Malih 
mengabarkan kepadaku, dia berkata: Aku pernah masuk bersama 
ayahmu, Zaid menemui Abdullah bin Amr, dia kemudian 
menceritakan kepada kami bahwa (kondisi) puasaku diceritakan 
kepada Nabi SAW, maka beliau pun masuk ke tempatku, lalu aku 
sodorkan untuk beliau sebuah bantal dari kulit yang berisikan serabut, 
namun beliau duduk di atas tanah sehingga bantal itu berada di antara 
aku dan beliau. Beliau kemudian bersabda kepadaku, “Apakah tidak 
cukup bagimu (berpuasa) tiga hari setiap bulan?” Aku menjawab, 
“Wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Lima (hari).” Aku berkata, 
“Wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Tujuh (hari).” Aku berkata, 
“Wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Sembilan (hari).” Aku berkata, 


238 — FATHUL BAARI 


“Wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Sebelas hari.” Aku berkata, 
“Wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Tidak ada puasa yang 


melebihi puasa Daud, yaitu setengah masa, sehari puasa dan sehari 
berbuka.” 


?. 
BD Be 


ia R3 CAS II yh GIS, AI gas D1 Kala 
IE dia tm Sa ale Lah 0 ar) 
H1 EA LA IG NA ai db Jah MA S3 “ 
320”, Ia en Ce 2 : 3 g TN or! EA RA, 0 £ 
— Serap KI OS II Fl ko K3 Lesi JB 3S Jal 
1 A Ine 20 2 Ai ang 24 & 01 aon 0. 
MO SER EA K3 05 IG La Ah 
2 “0. or- £ $$. o- Kat 05, - MA ot A 8, 04 
S3 va Ls SA SOlasad oa peng Ale AI oke La) 
Pa Mita “Te on 40 - 0 o- Tan 2 P) - 
an AI os LS SI gram 31) (SE. Tolu JI, IV gal —-lo 
LV ITE IR (3 Sir 1JB MEI AN 
AA hem” Se Pt In Mentan, Sana Na Kosi 
2g Mas AI al Al Iga) oya Lgi Jag (Kg YAN 
6278. Yahya bini Ja'far menceritakan kepada kami, Yazid 
menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Mughirah, dari Ibrahim, 
dari Algamah bahwa dia datang ke Syam. Abu Al Walid menceritakan 
kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari 
Ibrahim Ibrahim, dia berkata, “Algamah pergi ke Syam, lalu ia datang 
ke masjid kemudian shalat dua rakaat, lalu berdoa, “Ya Allah, 
anugerahilah aku seorang teman duduk”. Lalu dia duduk (di majlis) 
Abu Ad-Darda'. Setelah itu Abu Ad-Darda' bertanya, “Dari kalangan 
mana kamu?” Ia menjawab, “Dari penduduk Kufah'. Abu Ad-Darda 
berkata, “Bukankah di antara kalian ada pemegang rahasia yang tidak 


FATHUL BAARI — 239 


diketahui oleh orang lain selainnya? —maksudnya Hudzaifah—, 
Bukankah ada di antara kalian —atau pernah ada di antara kalian—, 
orang yang dilindungi Allah dari syetan melalui lisan Rasul-Nya 
SAW? —maksudnya Ammar— dan bukankah di antara kalian ada 
sang pemegang siwak dan bantal? —maksudnya Ibnu Mas'ud—. 
Bagaimana Abdullah membaca ayat, “Wallaili idzaa yaghsyaa? (Demi 
malam apabila menutupi (cahaya siang))”' Ia menjawab, 
“Wadzdzakari wal untsaa (Dan laki-laki dan perempuan)'. Abu Ad- 
Darda' berkata, “Orang-orang masih tetap begitu sampai-sampai 
mereka meragukanku, padahal saya sungguh telah mendengarnya dari 
Rasulullah SAW”.” 


Keterangan Hadits: 


(Bab Orang yang Disediakan Bantal). Maksudnya, benda yang 
biasa digunakan untuk pengganjal kepala, dan terkadang juga 
digunakan untuk berbaring. 


Olsul 93x (Ishag menceritakan kepada kami) Dia adalah Ibnu 


Syahin Al Wasithi, sedangkan Khalid adalah gurunya, dia adalah Ibnu 
Abdullah Ath-Thahhan. 


BA 3 


Keha IH A LE B1P3 (Abdullah bin Muhammad menceritakan 


kepada kami). Dia adalah Abdullah bin Muhammad Al Ju'fi, 
sedangkan Amr bin Aun termasuk guru Imam Bukhari. Dia telah 
meriwayatkan darinya pada. pembahasan tentang shalat dan 
pembahasan lainnya tanpa perantara. Adapun gurunya, adalah Ath- 
Thahhan yang telah disebutkan, sedangkan gurunya Khalid adalah 
Ibnu Mihran Al Hadzdza'. Imam Bukhari telah menempatkannya 
dalam sanad kedua ini dalam satu tingkatan. Hadits ini telah 
disebutkan sebelumnya dari Ishag bin Syahin dengan sanad ini pada 
pembahasan tentang shalat. Sementara pembahasan tentang matan-nya 


240 — FATHUL BAARI 


telah disebutkan pada pembahasan tentang puasa. Penulis 
menyebutkan hadits tersebut di sini berdasarkan redaksi Amr bin Aun. 


aa YA (Abu Malih mengabarkan kepadaku). Abu Malih 


bernama Amir, ada juga yang berpendapat bahwa dia bernama Zaid 
bin Usamah Al Hudzali. 


A35 Oa — alas (Saya masuk bersama ayahmu, Zaid). Ini 
adalah pembicaraan yang diarahkan kepada Abu Oilabah. Ia bernama 
asli Abdullah bin Zaid dan saya belum melihat ada yang menyebut 
nama Zaid kecuali dalam hadits ini. Dia adalah Ibnu Amr. Ada juga 


yang berpendapat bahwa dia adalah Ibnu Amir bin Natil bin Malik bin 
Ubaid Al Jurmi. 


3803 1 Eh (Lalu saya sodorkan untuk beliau sebuah 
bantal). Al Muhallab berkata, “Hadits ini menunjukkan anjuran 
menghormati orang yang tua, dan bolehnya orang besar mengunjungi 
muridnya dan mengajarkan di rumahnya tentang masalah agama yang 
dibutuhkannya. Selain itu, lebih mengutamakan sikap rendah hati dan 
memantapkan jiwa, serta menolak penghormatan selama hal itu tidak 
menyinggung orang yang memberikannya.” 


“0 - Pa na 


ika Cm x—3 Wide (Yahya bin Ja 'far menceritakan kepada 


kami). Dia adalah Al Baikandi. Yazid adalah Ibnu Harun, Mughirah 
adalah Ibnu Mugsim, dan Ibrahim adalah An-Nakha'i. Hadits ini telah 
dikemukakan pada pembahasan tentang keutamaan Ammar. 


Cemmoker Pay (nugerahilah aku seorang teman duduk). Dalam 
riwayat Sulaiman bin Harb dari Syu'bah yang dicantumkan pada 
pembahasan tentang keutamaan Ammar disebutkan dengan redaksi, 
buto Lee (seorang teman duduk yang shalih). Demikian juga redaksi 
yang terdapat pada mayoritas riwayat. 

ka FI 9 Id! lo Ha ci (Bukankah di antara kalian ada 
sang pemegang siwak dan bantal?). Dalam riwayat Al Kasymihani 


FATHUL BAARI — 241 





dicantumkan dengan kata 35t—« FA Maksudnya, Ibnu Mas'ud pernah 


menangani urusan siwak dan bantal Rasulullah SAW. Bentuk 
pelayanannya kepada beliau dalam hal ini adalah dengan memperbaiki 
dan sebagainya. Hadits ini telah dikemukakan pada pembahasan 
tentang keutamaan dengan tambahan, 2 —giaall, (Dan tempat bersuci). 


Telah dikemukakan sanggahan terhadap Ad-Dawudi yang menyatakan 
bahwa maksudnya adalah bahwa Ibnu Mas'ud tidak memiliki apa-apa 
selain ketiga hal ini (yakni siwak, bantal dan tempat bersuci) di masa 
Nabi SAW. 


Di sini Ibnu At-Tin berkata, “Maksudnya, Ibnu Mas'ud tidak 
memiliki barang selain kedua barang itu (yakni siwak dan bantal), dan 
bahwa itu pun diberikan oleh Nabi SAW kepadanya.” 


Namun, bukan itu yang dimaksud oleh Abu Ad-Darda', 
bahkan susunan redaksi yang diungkapkannya mengindikasikan 
bahwa dia hendak memberikan kriteria kepada setiap sahabat dengan 
sesuatu yang menjadi ciri khasnya. sehingga membedakannya dari 
sahabat lainnya. Pernyataan yang dikemukakan oleh Ad-Dawudi di 
sana dan yang dikemukakan oleh Ibnu At-Tin di sini adalah 
pemberian kriteria yang meminimkannya, padahal itu adalah kondisi 
mayoritas para sahabat yang terhormat pada masa Rasulullah SAW. 


Se os Yi aa «Jl (Bukankah ada di antara kalian, atau 
pernah ada di antara kalian). Ini adalah keraguan dari Syu'bah. Isra'il 
meriwayatkannya dari Mughirah dengan redaksi, «35 (Dan di antara 


kalian), maksudnya yang dicantumkan pada pembahasan tentang 
keutamaan Ammar. Abu Awanah meriwayatkannya dari Mughirah 
dengan redaksi, #X— IS & 3 (Apakah tidak ada di antara kalian). 
Haditsnya disebutkan pada pembahasan tentang keutamaan Ibnu 
Mas'ud. 


(NIA 


GAS Gada MABA Sa gag ala dit Hp dya LI EA et gali 
(Orang yang dilindungi Allah dari syetan melalui lisan Rasul-Nya 


242 — FATHUL BAARI 


SAW? —maksudnya Ammar—). Dalam riwayat Isra'il disebutkan 
dengan redaksi, Ola”! 1— d1 35te1 sid! (Orang yang Allah lindungi 
dari syetan), maksudnya adalah melalui lisan Rasul-Nya. Dalam 
riwayat Abu Awanah disebutkan dengan redaksi, Aa sai 3 Re di 


okasJI sa (Tidak adakah di antara kalian orang yang telah dilindungi 


dari syetan). Penjelasan tentang maksudnya telah dipaparkan dalam 
pembahasan tentang keutamaan. Kemungkinan juga mengisyaratkan 
kepada riwayat dari Ammar jika memang benar, karena Ath- 
Thabarani meriwayatkan dari jalur Al Hasan Al Bashri, dia berkata, 
Ad ak Ca adi lag AA HA Jaa Had LI IS OS 


P3 Idud “03 


(ea Fa aa sad “ga! 8g Oidanadi al Hi (Ammar berkata, “Aku 


bersama Rasulullah SAW pernah berkelahi dengan jin dan manusia. 
Beliau mengutusku ke sumur Badar, lalu aku berjumpa dengan syetan 
dalam wujud manusia, ia kemudian menyerangku maka aku pun 
menyerang dan mengalahkannya.”) 


Namun di dalam Sanad-nya terdapat Al Hakam bin Athiyyah 
yang kredibilitasnya masih diperdebatkan, dan Al Hasan sendiri tidak 
pernah mendengar dari Ammar. 


39. Tidur Siang setelah Jum'at 
Na Yee J3 & JB yaa 3 Jam s 


6279. Dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata, “Dulu kami tidur 
siang dan makan siang setelah Jum'at ....” 


FATHUL BAARI — 243 





| 





Keterangan Hadits: 

(Bab tidur siang setelah jum'at). Maksudnya, setelah shalat 
Jum'at, yaitu tidur di tengah hari sekitar saat tergelincirnya matahari, 
baik sebelum mupun setelahnya. 

Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari hadits 
Ibnu Mas'ud secara marfu', JA! 28 JE3 « JP Bap AE ganial 
— Jalu (Bantulah puasa siang hari dengan sahur dan giyamul lail 
(shalat malam) dengan tidur siang). Namun, di dalam Sanad-nya 
terdapat Zam'ah bin Shalih, yang dituduh lemah. Penjelasan hadits 


Sahal yang disebutkan dalam bab ini telah dipaparkan di akhir 
pembahasan tentang Jum'at. 


Hadits ini mengisyaratkan bahwa tidur siang adalah kebiasaan 
mereka setiap hari. Hadits yang memerintahkan tidur siang 
diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam kitab Al Mu jam Al Ausath 
dari hadits Anas secara marfu', JA Y GPCA 56 V43 (Tidur sianglah 
kalian, karena sesungguhnya syetan-syetan tidak tidur siang). Namun, 
di dalam Sanad-nya ada Katsir bin Marwan, yang riwayatnya 
ditinggalkan. Sufyan bin Uyainah meriwayatkan dalam kitab Jami '- 


to 


nya dari hadits Khawwat bin Jubair RA secara mauguf, dia berkata, »» 
S3 cb Harga G— M3 JM (Tidur pagi hari adalah 
menghapuskan (rezeki, kesempatan) tidur tengah hari adalah fitrah, 


dan tidur sore hari adalah menimbulkan kemarahan flinglung|). 
Sanad-nya shahih. 


40. Tidur Siang di Masjid 


21 ia - £ on, SG 2.0 PUT ai Ca ba a s 0. . 
. os Haa or A 25 Y 1s 7 Ke . . 5 PU s 
: 5 ng MEA elo AN Jp slr Al PP BL AI OS 


244 — FATHUL BAARI 


- - 


paka, SU meal 3 UB Img AB SA Gila Kb 


Jl—a3 1S Ja Hb Tana emo s3 H9 ia OS "Jl 
Pe UI Ten 3 kak ata Na LO ak SEN, “8 y Lo TP 
La Ja telemd L yh Gal les 20LaY eng dala DI Gala Al Jiya) 


Ag it Kb IA dd AG mal 3 WI 
IN Ipa Ja LA Meli dit 0 895) Taka 38 Aambatah 1 
AG Ui AG hp pen ag ra AA A5 ale 2 so 
6280. Dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata, “Tidak ada sebutan 
yang lebih disukai Ali daripada Abu Turab. Ia sangat senang ketika 
dipanggil dengan sebutan itu. (Suatu ketika) Rasulullah SAW datang 
ke rumah Fathimah AS, namun beliau tidak menemukan Ali di rumah, 
maka beliau pun bertanya, “Mana anak pamanmu itu?” Fathimah 
menjawab, “Tadi ada sesuatu antara aku dan dia, lantas dia marah 
padaku, terus dia keluar, jadi tidak tidur siang di tempatku”. 
Rasulullah SAW kemudian bersabda kepada seseorang, “Carilah, di 
mana dia'. (Setelah mencarinya) orang itu datang, lalu berkata, 
“Wahai Rasulullah, dia ada di masjid, sedang tidur”. Rasulullah SAW 
kemudian datang, sedangkan Ali tengah berbaring, dengan kondisi 
sorban terjatuh dari sisi tubuhnya sehingga terkena debu. Kemudian 
Rasulullah SAW membersihkan debu darinya lalu bersabda, 
“Bangunlah wahai Abu Turab. Bangunlah wahai Abu Turab'.” 


Keterangan Hadits: 

(Bab tidur siang di masjid). Pada bab ini, Imam Bukhari 
menyebutkan hadits Ali yang menceritakan sebab dia dijuluki Abu 
Turab. Hadits ini telah dikemukakan di bagian-bagian akhir 
pembahasan tentang adab. Maksud pencantumannya di sini karena 
hadits ini mengandung perkataan Fathimah, s5 JH “8 Ta era 


FATHUL BAARI — 245 


(Lantas dia marah padaku, terus dia keluar, jadi tidak tidur siang di 
tempatku). : 


Ar, Jenn— “4— (Dia ada di masjid, sedang tidur). Al 
Muhallab berkata, “Ini menunjukkan bolehnya tidur di masjid.” 


Sedangkan yang lain berpendapat sebaliknya, karena itulah yang 
tersirat dari konteks kisah ini. 


41. Orang yang Mengunjungi Suatu Kaum lalu Tidur Siang di 
Tempat Mereka 


PA PNG San KR SKA NA Ar A5 
Pepe «€ 1s -JU H3 us be JS aa Sh al Pur 


Ore 


La dg SA ah 
OA SA UT MUG Ta Ula 1JB IU ph Uh 
MBP 3 Je TAB LL UI La B3 3 Ika 


6281. utaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Abdullah Al Anshari menceritakan kepada kami, dia 
berkata: Abu Tsumamah menceritakan kepadaku dari Abu Tsumamah, 
dari Anas RA bahwa Ummu Sulaim menghamparkan tikar kulit untuk 
Nabi SAW, lalu beliau pun tidur siang di tempatnya di atas tikar 
tersebut. Anas berkata, “Ketika Nabi SAW tidur, dia mengambil 
keringat dan rambut beliau lalu mengumpulkannya di dalam sebuah 
botol, lalu mengumpulkannya pada wewangian sementara beliau 
sedang tidur.” Dia (Tsumamah) berkata, “Ketika Anas bin Malik 
hampir meninggal, dia berwasiat kepadaku agar ditambahkan pada 


246 — FATHUL BAARI 


hanuth-nya' dari wewangian tersebut. Maka (wewangian itu pun) 
ditambahkan pada hanuth-nya.” 


HA da Ip AS AN MAA 

ga Ala ob ta IE PNG BN yang 
A1 Thang AB ENG G3 JR —eUAI v 1 3 -. LS, 
Kakasat ubi sud datang Bat 3 end aa MI IK 


03 


va No BP dak An Ju SA J3 
SAI Je BN Jia J6 PAN de IL AA Kia A3 


Aa en A3 MEN aa dwi dn H5 SI 
Pu LB SIN IA 6 US Uu 3 Jana ena ga 
Hae Ia SA je SA Pp Ap 
Hen PA la —ia SI Se DAN Jas Yi La 
IP ajah KAA IG PI SSB SIN Ga EN UU ea 


KT, Pa Ap TA Lae Lea 

6282, 6283. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata: Apabila 
Rasulullah SAW pergi ke Ouba', beliau masuk ke tempat Ummu 
Haram binti Milhan, lalu dia menjamunya —dia adalah istrinya 
Ubadah bin Ash-Shamit—. Pada suatu hari beliau datang, lalu dia 
menjamunya, kemudian Rasulullah SAW tidur, lantas beliau bangun 
sambil tertawa. Ummu Haram berkata, “Maka aku berkata, “Apa yang 
membuatmu tertawa, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, 
“Ditampakkan kepadaku orang-orang dari umatku yang berperang di 


1 Hanuth adalah racikan wewangian untuk mayat. 


FATHUL BAARI — 247 





jalan Allah, mereka mengarungi permukaan laut ini sebagai para raja 
di atas tahta-tahta'. —atau beliau bersabda, “Seperti para raja di atas 
tahta-tahta. Ishag ragu' — Maka aku berkata, “Berdoalah kepada 
Allah agar menjadikanku termasuk mereka”. Beliau pun berdoa, 
kemudian meletakkan kembali kepalanya lalu tidur, lalu beliau 
bangun sambil tertawa, maka aku berkata, “Apa yang membuatmu 
tertawa, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Ditampakkan 
kepadaku orang-orang dari umatku yang berperang di jalan Allah, 
mereka mengarungi permukaan laut ini sebagai para raja di atas 
tahta-tahta'. —atau seperti para raja di atas tahta-tahta—. Aku 
berkata, “Berdoalah kepada Allah agar aku termasuk mereka”. Beliau 


, ” 


bersabda, “Engkau termasuk mereka yang pertama'. 


Kemudian dia mengarungi lautan pada masa Muawiyah, lalu ia 
terjatuh dari hewan tunggannya saat keluar dari laut dan meninggal. 


Keterangan Hadits: 

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan dua buah hadits, 
salah satunya adalah kisah Ummu Sulaim mengenai keringat. 

Pa Ba si uf (Bahwa Ummu Sulaim). Secara zhahir, sanad-nya 
mursal, karena Tsumamah tidak pernah berjumpa dengan nenek 
ayahnya, Ummu Sulaim, yakni Ibunya Anas, namun di akhir hadits ini 
disebutkan, «3! EN IUGI SL Yi Let Kab LB (Ketika Anas bin Malik 
hampir meninggal, dia berwasiat kepadaku). Ini menunjukkan bahwa 
Tsumamah menisbatkannya kepada Anas, jadi ini tidak mursal, dan 
tidak dari Musnad Ummu Sulaim, tapi dari Musnad Anas. Al Ismaili 
meriwayatkan dari riwayat Muhamamd bin Al Mutsanna, dari 
Muhammad bin Abdillah Al Anshari, dalam riwayatnya dia 
mengatakan dari Tsumamah, dari Anas, US eluy AE Al Geo Kl ot 
Pa at Pr Kar (Bahwa Nabi SAW pernah datang ke tempat Ummu 
Sulaim) lalu disebutkan haditsnya. Imam Muslim meriwayatkan 


248 — FATHUL BAARI 


makna hadits ini dari riwayat Tsabit, dari riwayat Ishag bin Abi 
Thalhah dan dari riwayat Abu Oilabah, semuanya dari Anas. Dalam 
hadits Muslim dari riwayat Abu Oilabah disebutkan: Dari Anas, dari 
Ummu Sulaim. Ini mengindikasikan bahwa Anas mendapatkannya 
dari ibunya. 

Mais Jaa (Lalu beliau pun tidur siang di tempatnya). Dalam 
riwayat Ishag bin Abi Thalhah dari Anas yang diriwayatkan Muslim 
disebutkan, YA db PE pekke pi Tai JA png Ala AI ola ea OS 
LIP milad Bp Ih sd AG JB FA D5 oad ud Li, (Nabi SAW 
pernah masuk ke rumah Ummu Sulaim, lalu beliau tidur di atas 
tempat tidurnya, sedangkan Ummu Sulaim tidak di situ. Kemudian 
pada suatu hari beliau datang lalu tidur siang di tempatnya. Lalu 
Ummu Sulaim datang dan beliau telah berkeringat hingga 
keringatnya mengumpul). Sedangkan dalam riwayat Abu Oilabah 
disebutkan, Si SO le Jaa cabai naa alis J3 Lt Oo 


(Beliau pernah mendatanginya lalu tidur siang di tempatnya. Ia lalu 
menghamparkan tikar kulit untuk beliau, lantas beliau tidur siang di 
atas tikar itu, dan saat itu beliau banyak mengeluarkan keringat). 


2.3 


NN P, Alan «9 Oa OP Uya isi (Dia mengambil keringat 
dan rambut beliau lalu mengumpulkannya di dalam sebuah botol). 
Dalam riwayat Muslim disebutkan, 53!3— »— (Di dalam botol-botol) 
dan tidak menyebutkan rambut. Penyebutan rambut dalam kisah ini 
terasa janggal. Sebagian orang memperkirakan bahwa itu dari rambut 
beliau yang rontok ketika turun dari hewan tunggangannya. Kemudian 
saya (Ibnu Hajar) mendapati apa yang menghilangkan kesamaran ini 
dalam riwayat Muhammad bin Sa'ad, karena dia meriwayatkan 
dengan sanad yang shahih dari Tsabit, dari Anas, 6 di eko Pa oi 
Wa kan Kelana Hb ia Waah j IST aa ba gl la, 
DA Kebal and uadas JI tele IAI segai OS) Heal BI IG (Bahwa 


FATHUL BAARI — 249 





ketika Nabi SAW mencukur rambutnya di Mina, Abu Thalhah 
mengambil rambut beliau lalu memberikannya kepada Ummu Sulaim, 
lalu Ummu Sulaim menempatkannya di dalam minyak wanginya. 
Ummu Sulaim berkata, “Beliau pernah datang, lalu tidur siang di 
tempatku di atas tikar kulit, maka aku mengumpulkan 
keringatf/nya|.”) 


Dari riwayat ini dapat disimpulkan, bahwa Ummu Sulaim 
mengambil keringat beliau ketika beliau tidur siang itu, lalu 
menyatukannya dengan rambut beliau yang sudah ada padanya. Hal 
ini bukan berarti dia mengambil rambut beliau ketika beliau sedang 
tidur. Dari riwayat ini juga dapat disimpulkan, bahwa kisah tersebut 
terjadi setelah haji Wada', karena Nabi SAW mencukur rambutnya di 
Mina pada saat haji Wada”. 


Ulu 5 (Dalam wewangian). Maksudnya adalah campuran 


minyak wangi. Di dalam kitab An-Nihayah disebutkan, maksudnya | 
adalah minyak wangi yang dikenal, yaitu yang dicampurkan dengan 
minyak wangi lainnya. Dalam riwayat Al Hasan bin Sufyan 
disebutkan, 4x Sur 2 (Kemudian ditempatkan di dalam minyak 


wanginya). Dalam riwayat Tsabit yang diriwayatkan Imam Muslim 
disebutkan, sj Del Bd Vas JW Any aa A1 ate Pa Rs 33 
Kapat Gp KAA Gada Bl JA ak dg WA Sela kind G9) 
oi ip P3 bh Uki KEP Vid “AS (Nabi SAW mauk ke 
tempat kami lalu tidur siang di tempat kami, lalu beliau berkeringat. 
Kemudian ibuku datang dengan membawa sebuah botol, lalu 
mengumpulkan keringat itu di dalam botol tersebut. Kemudian beliau 
bangun lalu berkata, “Wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang kau 
lakukan ini?” Ia menjawab, “Ini keringatmu. Kami menempatkannya 
di dalam minyak wangi kami.” Itu adalah minyak wangi yang paling 
wangi). 


250 — FATHUL BAARI 











..... 


Dalam riwayat Ishag bin Abi Thalhah disebutkan, ai£v4 5 £ 
Ka IE Wana LG HL KG Kunrlai L JW GUb (Beliau 
berkeringat, lalu keringatnya itu mengumpul di atas tikar kulit. Maka 
dia (Ummu Sulaim| membuka keranjang perkakasnya, lalu mengelap 
keringat itu, kemudian memerasnya ke dalam botol-botol. Kemudian 
beliau terjaga lalu berkata, “Apa yang sedang engkau lakukan?” Ia 
menjawab, “Kami mengharapkan keberkahan untuk anak-anak 
kami.” Beliau bersabda, “Engkau benar.”) Sementara dalam riwayat 
Abu Oilabah disebutkan, :JW «519 il Aan IP mani II 
— pt Ap He NI 5 (Maka ia (Ummu Sulaim) 
mengumpulkan keringat beliau, lalu ditempatkannya dalam minyak 
wangi dan botol-botol. Maka beliau bertanya, “Apa ini?” Ia 
menjawab, “Keringatmu. Aku campurkan pada minyak wangiku.”) 


Dari riwayat-riwayat ini dapat disimpulkan, bahwa Nabi SAW 
menanyakan tentang apa yang diperbuat oleh Ummu Sulaim dan 
beliau membenarkannya. Tidak ada kontradiksi antara perkataannya, 
bahwa ia mengumpulkannya untuk minyak wanginya, dengan 
perkataanya untuk mencari keberkahan. Bahkan dia melakukan itu 
untuk kedua tujuan tersebut. 


Al Muhallab berkata, “Hadits ini menunjukkan bahwa orang 
besar boleh tidur di rumah-rumah kenalannya, karena hal itu bisa 
melanggengan kecintaan dan kasih sayang. Hadits ini juga 
menunjukkan sucinya rambut dan keringat manusia.” 

Yang lain berkata, “Tidak ada yang mengindikasikan 
demikian, karena ini merupakan kekhususan Nabi SAW. Dalil yang 
menunjukkan hal itu cukup kuat. Apalagi jika ada dalil yang 
menunjukkan tidak sucinya rambut dan keringat manusia.” 


Hadits kedua adalah hadits Ummu Haram binti Milhan, 
saudara perempuan Ummu Sulaim. 


FATHUL BAARI — 251 





3 S! 3 81 (Apabila beliau pergi ke Guba). Tidak seorang 
pun dari para periwayat kitab Al Muwaththa' yang menyebutkan 
tambahan ini, kecuali Ibnu Wahab. 


ti — ai (Ummu Haram). Dia adalah bibinya Anas (saudara 


perempuan ibunya). Dia bernama Ar-Rumaisha', sedangkan nama 
Ummu Sulaim adalah Al Ghumaisha'. 


Iyadh berkata, “Ada juga yang berpendapat sebaliknya.” 


Ibnu Abdil Barr berkata, “Al Ghumaisha' dan Ar-Rumaisha' 
adalah Ummu Sulaim.” 


Pendapat ini ditolak oleh riwayat yang diriwayatkan oleh Abu 
Daud dengan sanad shahih dari Atha' bin Yasar, dari Ar-Rumaisha', 
saudara perempuan Ummu Sulaim, lalu disebutkan hadits yang serupa 
hadits pada bab ini. Disebutkan dalam riwayat Abu Awanah dari jalur 
Ad-Darawardi, dari Abu Thuwalah, dari Anas, say 46 A1 eko Asi 


& 


ii IE SAR Hn Sh ea Kal, Te3 (Bahwa Nabi SAW pernah 
meletakkan kepalanya di rumah Binti Milhan, salah seorang bibi 
Anas). Makna ramash dan ghamash tidak jauh berbeda, yaitu 
berkumpulnya kotoran di ujung mata dan pada bulu mata. Ada juga 
yang berpendapat bahwa itu adalah lebarnya mata dan jarangnya bulu 
alis. Hadits ini telah dikemukakan di awal pembahasan tentang jihad 
di beberapa tempat. 


Ada perbedaan pandangan mengenai status sumber hadits 
Anas ini. Sebagian orang menjadikannya dari Musnad Anas, dan ada 
juga yang menjadikannya dari Musnad Ummu Haram. Yang benar, 
bagian awalnya dinukil dari Musnad Anas, sedangkan kisah tidurnya 
Nabi SAW dinukil dari Musnad Ummu Haram, karena Anas 
menyandarkan kisah tidur itu kepadanya. Selain itu, di pertengahan 
riwayatnya juga disebutkan, CU alim 1 AI Sma 6 “uda ih da 
(Ummu Haram) berkata, “Maka aku berkata, “Wahai Rasulullah, apa 
yang membuatmu tertawa'?”) Penjelasan tentang orang yang 


252 — FATHUL BAARI 


menceritakan ini dari Anas dari Ummu Haram telah dipaparkan dalam 
bab berdoa dengan jihad, namun dengan membuang bagian awal 
hadits ini, dan dimulai dari, 4-4 y— ay 4 ala Ie A1 yan BAL 


(Rasulullah SAW bangun dari tidurnya). Telah dikemukakan juga 
pada bab mengarungi lautan, dari jalur Muhammad bin Yahya bin 
Habban, dari Anas, AI uio GA Gi ipa ie Aa Doala LA arp Ai 


it (asi dug JB alay ala 34 2 (Ummi Haram binti Milhan, saudara 


perempuan Ummu Sulaim, menceritakan kepadaku bahwa pada suatu 
hari Nabi SAW tidur siang di rumahnya, lalu beliau bangun). 


AA 3— 33 Ti LIS, (Dia adalah istrinya Ubadah bin 
Ash-Shamit). Secara zhahir menunjukkan bahwa saat itu dia sebagai 


istri Ubadah. Telah disebutkan dalam bab berperangnya wanita di laut, 
hadits yang berasal dari Abu Thuwalah, dari Anas, dia berkata, J3 


dt—dla Pi) da Ang Para Si Ie Pa (Nabi SAW masuk ke tempat Binti 
Milhan) lalu disebutkan haditsnya hingga redaksi, »— 25 Laga 
cutali (Lalu dia menikah dengan Ubadah bin Ash-Shamit). Selain itu, 
telah dikemukakan pada bab mengarungi lautan, hadits yang berasal 
dari jalur Muhammad bin Yahya bin Habban, dari Anas, 384 te 8 
PI S ta as (Lalu Ubadah menikah dengannya, kemudian keluar 
bersamanya menuju perang). 

Dalam riwayat Muslim dari jalur ini disebutkan, 354 ka cp 
k34 (Yang nantinya dinikahi oleh Ubadah). Penjelasan tentang 


penyesuaian riwayat-riwayat ini telah dipaparkan dalam bab 
berperangnya wanita di laut, dan bahwa yang dimaksud dengan 
redaksi pada bab ini, cwta—i g P3 ai LS 3 (Dia adalah istrinya 


Ubadah bin Ash-Shamit) merupakan berita yang menunjukkan 
statusnya setelah itu. Inilah yang dijadikan sandaran oleh An-Nawawi 
dan yang lain untuk mengikuti Iyadh. 


FATHUL BAARI — 253 


Dalam biografi Ummu Haram dari kitab Thabagat Ibni Sa'ad 
disebutkan, bahwa dia pernah menjadi istri Ubadah, lalu melahirkan 
Muhammad, kemudian dinikahi Amr bin Gais bin Zaid Al Anshari 
An-Najjari, lalu melahirkan Oais dan Abdullah. Para ahli sejarah 
sepakat bahwa Amr bin Oais ini gugur di medan Uhud. Demikian juga 
yang disebutkan oleh Ibnu Ishag, bahwa anaknya, Oais bin Amr bin 
Oais, juga gugur di medan Uhud. Seandainya benar sebagaimana yang 
dikemukakan oleh Ibnu Sa'ad, berarti Muhammad itu seorang sahabat, 
karena dia anaknya Ubadah sebelum berpisah dengan Ummu Haram. 
Setelah itu Ummu Haram menikah dengan ayahnya Oais yang 
kemudian gugur di medan Uhud. Jadi, Muhammad lebih tua daripada 
Oais bin Amr. Namun ada yang berpendapat, bahwa Ubadah menamai 
anaknya Muhammad pada masa jahiliyah sebagaimana banyak orang 
lain yang dinamai dengan nama ini. Muhammad meninggal sebelum 
keislaman kaum Anshar, karena itu mereka tidak menyebutnya di 
kalangan sahabat. Namun berita ini menjadi tidak jelas karena mereka 
tidak menyinggung Muhammad bin Ubadah di antara orang-orang 
yang memiliki nama ini sebelum Islam. Kemungkinan jawabannya 
adalah, Ubadah menikahi Ummu Haram kemudian menceraikannya, 
lau Ummu Haram menikah dengan Amr bin Oais yang kemudian 
gugur di medan Uhud, lalu dia kembali kepada Ubadah. 


Menurut hemat saya, masalahnya adalah kebalikan dari apa 
yang dikemukakan di dalam kitab Ath-Thabagat, bahwa Amr bin Oais 
lebih dulu menikahinya, lalu ia melahirkan seorang anak, kemudian 
Amr dan anaknya, yakni Oais, gugur. Setelah itu dia menikah dengan 
Ubadah. Pada bab tentang perang Romawi telah dikemukakan tentang 
tempat dimana Ummu Haram dan Ubadah berperang, redaksinya dari 


P4 
Zi 


jalur Umair bin Al Aswad, “aer Jet IV d3 smt 53 35 HA 
— ai id at Ju Aa ai daa, (Bahwa ia menemui Ubadah bin 


Ash-Shamit yang saat itu sedang berada di pesisir Himsh, dan Ummu 
Haram turut serta bersamanya. Umair berkata, “Ummu Haram 


254 — FATHUL BAARI 


| 





menceritakan kepada kami). Setelah itu disebutkan kisah tidurnya 
Nabi SAW. 

ag Jam (Pada suatu hari beliau datang). Dalam riwayat Al 
@a'nabi dari Malik ada tambahan, —43£ (Kepadanya), diriwayatkan 
oleh Abu Daud. 

Kab 3 (Lalu ia menjamunya). Saya tidak menemukan apa yang 
disuguhkannya kepada beliau saat itu. Pada bab ajakan berjihad 
disebutkan tambahan redaksi, Amat sd Car (Dan ia membersihkan 
kepalanya). Penjelasannya telah dipaparkan dalam pembahasan 
tentang adab. 

ay ala An Ko A1 Iyo) 8G (Lalu Rasulullah SAW tidur). Ada 
tambahan redaksi dalam riwayat Al-Laits dari Yahya bin Sa'd yang 
disebutkan pada pembahasan tentang jihad, — 2 88 (Lalu beliau 


. 
2 


tidur di dekatku). Dalam riwayat Abu Thuwalah yang disebutkan 
dalam pembahasan tentang jihad disebutkan, 556 (Lalu beliau 
bersandar). Dalam riwayatnya dan juga riwayat Malik tidak ada 
keterangan waktu tidur tersebut. Yang lainnya menambahkan, bahwa 
itu adalah waktu tidur siang, karena disebutkan dalam riwayat 
Hammad bin Zaid dari Yahya bin Sa'ad yang disebutkan dalam 
pembahasan tentang jihad, Les — —y Ju hg AE i lao of 
(Bahwa pada suatu hari Nabi SAW tidur siang di rumahnya). 
Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari jalur ini, aa) vuf 


Vas Jd Ang Para di So (Nabi SAW mendatangi kami, lalu beliau 
tidur siang di tempat kami). Dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Sa'ad 
dari jalur Hammad bin Salamah, dari Yahya disebutkan, &! J:—) & 
Ad Sus alta Pa Io (Ketika Rasulullah SAW sedang tidur siang 
di rumahku). Selain itu, dalam riwayat Ahmad yang berasal dari 


FATHUL BAARI — 255 








| 





Abdul Warits bin Sa'id, dari Yahya disebutkan, Jl Y Wats 8G (Lalu 
beliau tidur atau tidur siang di tempatnya). Periwayat meriwayatkan 


redaksi ini dengan ragu-ragu. Imam Bukhari telah mengisyaratkan 
riwayat Yahya bin Sa'id. 


Pa AA Te A (Kemudian beliau bangun sambil tertawa). 


Sedangkan pada pembahasan tentang jihad disebutkan dengan redaksi, 
Ybrt2— #h3 (dan beliau tertawa). Demikian juga redaksi mayoritas 


riwayat yang telah saya sebutkan. 
Wol G sada (Maka saya berkata, “Apa yang membuatmu 


tertawa?”). Dalam riwayat Hammad bin Zaid yang diriwayatkan 
. 


Muslim disebutkan tambahan redaksi, ,s— 5 Gam Pi (Demi ayah dan 


ibuku sebagai tebusannya). Sementara dalam riwayat Abu Thuwalah 
disebutkan, Wes & (Mengapa engkau tertawa). Dalam riwayat Atha 


P 
LO 


bin Yasar yang berasal dari Ar-Rumaisha' disebutkan, 1—83 (aan) S 
SI Kh Wat adit Up GS dat Jadi SIT) dilaai 


. 
- 


(Kemudian beliau bangun sambil tertawa, sementara dia sedang 
mencuci kepalanya, maka dia berkata, “Wahai Rasulullah, apa 
engkau tertawa karena kepalaku?” Beliau menjawab, “Tidak.”) 


Abu Daud meriwayatkan tanpa menyebutkan redaksi hadits, 
bahkan mengalihkannya kepada riwayat Hammad bin Yasar, dia 
berkata, “Ia terkadang menambah dan mengurangi.” Diriwayatkan 
juga oleh Abdurrazzag dari jalur Abu Daud, dari Atha' bin Yasar, af 


to sal (Bahwa seorang wanita menceritakan kepadanya) lalu dia 


menyebutkan redaksi haditsnya. Namun redaksinya menunjukkan 
bahwa itu adalah kisah lain selain kisah Ummu Haram. | 


im — — 3 —- A5 JH (Beliau menjawab, 
“Ditampakkan kepadaku orang-orang dari umatku yang berperang.”) 
Dalam riwayat Hammad bin Zaid disebutkan, & ya ep Ia Time JW 


256 — FATHUL BAARI 





Na Aan nana 





(Beliau menjawab, “Aku takjub terhadap suatu kaum dari umatku). 
s8. sos oi 
Sedangkan dalam riwayat Muslim disebutkan, — Ia KI 
(Diperlihatkan kepadaku suatu kaum dari umatku). Ini 
mengindikasikan bahwa tertawanya beliau karena takjub terhadap 
mereka dan gembira karena melihat kedudukan yang tinggi pada 
mereka. 
di Ida 3 Rpr (Mereka mengarungi permukaan laut ini). 
Dalam riwayat Al-Laits disebutkan dengan redaksi, Jl (Ah OS 
Pe (Mereka mengarungi laut hijau ini). Sedangkan dalam riwayat 
Hammad bin Zaid disebutkan dengan redaksi, Jl 04—y (Mereka 
mengarungi lautan). Disebutkan dalam riwayat Muslim dari jalurnya, 
Ae OS (Mereka mengarungi permukaan laut). Selain itu, 
dalam riwayat Abu Thuwalah disebutkan, A1 Jaw (d Fa 9i pel 01 
(Mereka mengarungi lautan hijau di jalan Allah). 
Makna aa adalah permukaan sesuatu. Al Khaththabi berkata, 


“Permukaan laut.” 


Al Ashma'i berkata, “Tsabaj kulli syai' adalah bagian tengah 
segala sesuatu.” 


Abu Ali berkata dalam kitab Amali, “Ada yang berpendapat 
bahwa maksudnya adalah permukaannya, ada juga yang berpendapat 
maksudnya adalah keluasannya, dan ada pula yang berpendapat 
bahwa maksudnya adalah kedahsyatannya.” 


Abu Zaid berkata dalam kitab Nawadir, “Tsabaj ar-rajul 
artinya bagian tengah tubuh seseorang, ada juga yang berpendapat 
bahwa maksudnya adalah apa yang di antara kedua bahunya.” 

Pendapat yang kuat adalah “permukaan laut” sebagaimana 
yang dinyatakan dalam jalur periwayatan yang telah saya isyaratkan. 
Maksudnya, mereka menaiki perahu yang mengarungi permukaan 


FATHUL BAARI — 257 


laut, karena biasanya perahu berjalan di tengah laut, maka ada yang 
mengatakan bahwa maksudnya adalah tengah lautan. 


Sedangkan kata 229i (hijau), menurut Al Karmani, ini adalah 
sifat yang lazim untuk laut. 


Mungkin juga itu adalah kekhususan, karena laut mengandung 
air asin dan tawar, maka kata hijau digunakan untuk mengkhususkan 
maksud asin. Lebih jauh Al Karmani berkata, “Pada asalnya, air tidak 
berwarna, lalu berubah menjadi hijau karena perubahan udara dan 
semua unsur yang dapat merubahnya.” 


Yang lain berkata, “Yang merubah tampilan warnannya adalah 
langit.” 

Orang-orang kadang menyebut langit dengan sebutan al 
khadrhaa' (hijau) berdasarkan hadits, s1! cf Yg spasdi cdbi G 
(Langit tidak menaungi dan daratan tidak menopang/mengangkat). 


Orang Arab kadang menyebut hijau untuk setiap warna yang bukan 
putih dan bukan merah. Seorang penyair mengatakan, 


HI Jini Ion ilondi Pablo AI Uya FAR Vi, 
Aku adalah si hijau yang sudah dikenal 
si kulit hijau dari keturunan Arab 

Maksudnya dia tidak merah seperti layaknya orang non-Arab. 
Biasanya sebutan kulit merah dimaksudkan untuk setiap non Arab, 
contohnya dalam sebuah hadits, 17 3—0Y! —! Li (Aku diutus 
kepada yang berkulit hitam dan yang berkulit merah). 

Fm II PS Ja (Sebagai para raja di atas tahta-tahta). 
Demikian redaksi mayoritas periwayat, sedangkan dalam riwayat Abu 
Dzar disebutkan, 3'4, dengan harakat dhammah di akhir. 


258 — FATHUL BAARI 





AKA KAN Pang TA SPA Jia :JG 9 (Atau berliau berkata, 
“Seperti para raja di atas tahta-tahta. Ishag ragu-ragu). Maksudnya 
adalah dalam riwayat yang berasal dari Anas. Sedangkan dalam 
riwayat Al-Laits dan Hammad yang diisyaratkan sebelumnya 
disebutkan, Bai HH SLS (Bagaikan para raja di atas tahta-tahta) 
tanpa tambahan redaksi lainnya. Selain itu, dalam riwayat Abu 
Thuwalah disebutkan, 2 —I & S'jadi Je (Seperti para raja di atas 
tahta-tahta) tanpa ada keraguan j juga. Juga, dalam riwayat Ahmad dari 
jalurnya disebutkan, 3 3-3 PE) adi HS kit (Perumpamaan mereka 


laksana para raja di atas tahta-tahta). Jadi, keraguan tersebut berasal 
dari Ishag, yaitu Ibnu Abdillah bin Abi Thalhah. 


Ibnu Abdil Barr berkata, “Maksudnya, beliau bermimpi 
melihat dari umatnya yang berperang di laut sebagai raja-raja di surga, 
dan mimpinya beliau adalah wahyu. Allah berfirman tentang sifat ahli 


Lea 33 


surga dalam surah Al Hijr ayat 47, Gee —a Aya Je (Duduk berhadap- 
hadapan di atas dipan-dipan). Juga, dalam sarah Yaasiin ayat 56, Pe 
D3 OR (Berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas 
dipan-dipan).” 


Iyadh berkata, “Itu memang mungkin, dan mungkin juga 
sebagai kabar tentang keadaan mereka saat berperang karena 
beragamnya perihal mereka, lurusnya perkara mereka, banyaknya 
jumlah mereka dan bagusnya persiapan mereka, maka seakan-akan 
mereka adalah para raja di atas tahta-tahta.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan yang ini jauh dari 
kebenaran, sedangkan kemungkinan yang pertama lebih mendekati 
kebenaran, karena pengungkapan dengan perumpamaan biasanya 
menunjukkan bahwa beliau melihat apa yang akan terjadi pada 
mereka, bukannya mereka mengalami itu pada kondisi tersebut. Atau 
mungkin maksud dari penyerupaan itu adalah, karena jihad mereka 
itu, bahwa mereka akan memperoleh ganjaran kenikmatan seperti 


FATHUL BAARI — 259 








halnya para raja dunia di atas tahta-tahta kerajaan mereka. Ini karena 
penyerupaan dengan hal-hal yang dapat dibayangkan adalah lebih 
berkesan bagi yang mendengarnya. 

wi ega dau of dn Li “uda (Maka aku berkata, “Berdoalah 


kepada Allah agar saya termasuk bagian dari mereka.” Maka beliau 
pun berdoa). Telah disebutkan di awal pembahasan tentang jihad 
redaksi, —@ &4—3 (Maka beliau pun mendoakannya). Seperti itu juga 
yang disebutkan dalam riwayat Al-Laits. Sedangkan dalam riwayat 
Abu Thuwalah disebutkan dengan redaksi, #4i— kelas! ai :JW (Dia 


kemudian berdoa, “Ya Allah, jadikanlah dia termasuk bagian 
mereka.”) Dalam riwayat Hammad bin Zaid disebutkan, (— Sg 


(Engkau termasuk bagian mereka). Selain itu, dalam riwayat Imam 


..0 


Muslim dari jalur ini disebutkan, e4— Sp (Sesungguhnya engkau 
termasuk bagian mereka). Dalam riwayat Umair bin Al Aswad 
disebutkan, p4— SJ :JG Setia Ul cit Je) 6: (Maka aku berkata, 
“Wahai Rasulullah, apakah aku termasuk bagian mereka?” Beliau 
menjawab, “Engkau termasuk mereka.”) 


Kesimpulannya, beliau mendoakannya dan dikabulkan, 
kemudian beliau memberitahukannya dengan memastikannya. 


3 Ah, — 2 (Kemudian beliau meletakkan kembali 
kepalanya lalu tidur). Dalam riwayat Al-Laits disebutkan, it $d & 
Vga NE UKTIyU jua ai Agan das (Kemudian beliau bangun lagi dan 
melakukan seperti sebelumnya, maka ia pun mengatakan seperti 


sebelumnya, dan beliau pun menjawabnya seperti itu pula). 
Sedangkan dalam riwayat Hammad bin Zaid disebutkan, ca PIA 


3 Vi (Lalu beliau mengatakan itu dua atau tiga kali). Demikian juga 


redaksi yang disebutkan dalam riwayat Abu Thuwalah yang 
diriwayatkan oleh Abu Awanah yang berasal dari jalur Ad-Darawadi. 


260 — FATHUL BAARI 


Ia juga meriwayatkannya dari jalur Ismail bin Ja'far darinya dengan 
redaksi, Saki Cat A3 Ita Jas (Lalu beliau berlaku seperti itu 
hingga dua kali lagi). 

Semua ini janggal, sedangkan riwayat yang terpelihara adalah 
riwayat yang berasal dari jalur Anas yang redaksinya sama dengan 
riwayat-riwayat jumhur, bahwa itu terjadi dua kali, dan bahwa pada 
kali yang pertama beliau mengatakan kepadanya, «4 — ci (Engkau 


termasuk mereka), serta pada kali yang kedua beliau mengatakan 
kepadanya, #4— xv (Engkau tidak termasuk mereka). Hal ini 
ditegaskan oleh riwayat Umair bin 2 Aswad, yang mana pada kali 
pertama beliau bersabda, Ai Ida 01 34 (Mereka memerangi laut ini). 
Sedangkan pada kali yang kedua beliau bersabda, -2—3 5 ia Oya 
(Mereka memerangi kota kaisar). 

ai ca Aj (Engkau termasuk mereka yang pertama). Dalam 
riwayat Ad-Darawardi yang berasal dari Abu Thuwalah disebutkan, 
u H3 Ga tee (dan engkau tidak termasuk mereka yang terakhir). 
Sedangkan dalam riwayat Umair bin Al Aswad, pada kali yang kedua 
disebutkan, Y :J 5 — LA cit SY Kar (maka aku berkata, 


“Wahai Rasulullah, apakah aku termasuk mereka?” Beliau 
menjawab, “Tidak.”) 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, secara zhahir redaksi, vita Jas (Jalu 


beliau mengatakan seperti sebelumnya) menunjukkan bahwa 
golongan yang kedua juga mengarungi lautan, namun riwayat Umar 
bin Al Aswad menunjukkan bahwa golongan yang kedua berperang di 
daratan, yaitu sebagaimana yang diisyaratkan oleh redaksinya, Oki 


ya Kuda (mereka memerangi kota kaisar). 


Ibnu At-Tin menyatakan, bahwa golongan kedua berperang di 
daratan. Berdasarkan hal ini, maka perumpamaan dalam riwayat ini 


FATHUL BAARI — 261 


Naa 





diserupakan dengan kesamaan yang ada pada kedua kelompok itu. 
Jadi, tidak dikhususkan bagi kelompok yang mengarungi lautan. 
Mungkin juga, sebagian pasukan yang memerangi kota kaisar 
mengarungi lautan untuk mencapainya. Hal itu berdasarkan asumsi 
bahwa yang dimaksud adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu 
At-Tin, maka golongan kedua itu, di samping dinyatakan berperang di 
daratan, dinyatakan juga menuju kota kaisar. Jika tidak demikian, 
berarti sebelumnya telah berkali-kali perang di daratan. 


Al Ourthubi berkata, “Golongan pertama adalah yang pertama 
kali berperang di laut dari kalangan sahabat, sedangkan golongan 
kedua adalah yang pertama kali berperang di laut dari kalangan 
tabiin.” 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pada masing-masing golongan itu 
terdapat sahabat dan tabiin, namun golongan pertama lebih banyak 
kalangan sahabat, sedangkan golongan kedua lebih banyak tabiin. 


Iyadh dan Al Ourthubi mengatakan, redaksi hadits ini 
menunjukkan bahwa mimpi beliau yang pertama itu berbeda dengan 
mimpinya yang kedua, dan pada setiap tidurnya itu ditampakkan 
kepada beliau segolongan orang-orang yang berperang. Sedangkan 
perkataan Ummu Haram pada kali kedua, #g— ——iari ot di II 


(Berdoalah kepada Allah agar saya termasuk mereka), itu karena dia 
menduga bahwa yang kedua ini sama derajatnya dengan yang 
pertama. Oleh karena itu, dia meminta untuk kedua kalinya agar 
pahalanya berlipat, bukan karena dia meragukan terkabulnya doa Nabi 
SAW untuknya pada kali yang pertama dan pemastian beliau 
mengenai itu. 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak ada kontradiksi antara 
dikabulkannya doa beliau serta pemastian beliau bahwa dia sudah 
termasuk golongan yang pertama dengan permintaannya, agar ia juga 
termasuk bagian golongan yang kedua. Karena tidak ada pernyataan 
bahwa dia meninggal sebelum masa perang kedua. Dengan begitu dia 


262 — FATHUL BAARI 


dapat turut serta bersama mereka (golongan kedua) sehingga 
mendapatkan pahala bersama kedua golongan itu. Setelah itu beliau 
memberitahukan bahwa dia tidak akan mendapatkan masa perang 
kedua. Ternyata, memang benar seperti yang disabdakan Nabi SAW. 


iyaa 0 BP “3 (Kemudian dia mengarungi lautan 


Pd 
0... ca. 
Pa . 


pada masa Muawiyah). Dalam riwayat Al-Laits disebutkan, & c 3 
Haa aa PS Opal GS) GI GB cat 3 3G (gr) (Kemudian 
dia berangkat bersama suaminya, Ubadah bin Ash-Shamit, untuk 
turut berperang sebagai pasukan pertama kaum muslimin yang 
mengarungi lautan, bersama Muawiyah). Sedangkan dalam riwayat 
Hammad disebutkan, 37! —! —& 23 BE 213 (Kemudian dia 
dinikahi oleh Ubadah, lalu dia berangkat bersama untuk berperang). 


- 


Selain itu, dalam riwayat Abu Thuwalah disebutkan, 33 Ly 
163 4 PD &S 4 (Kemudian ia menikah dengan Ubadah, lalu 
mengarungi laut bersama binti Oarazhah). Tentang namanya telah 
dikemukakan dalam bab “Perangnya Wanita di Laut”, dan dalam bab 
“Keutamaan Bersegera di Jalan Allah”. Di samping itu, telah 
dikemukakan keterangan tentang waktu dimana pertama kali kaum 
muslimin mengarungi lautan untuk berperang, yaitu pada tahun 28H. 
Saat itu adalah masa khilafah Utsman, sedangkan Muawiyah sebagai 
gubernur Syam. 


Redaksi haditsnya mengesankan bahwa itu terjadi pada 
khilafah Muawiyah, padahal sebenarnya tidak demikian. Sebagian 
orang memahami zhahirnya sehingga terkesan demikian, padahal 
kisah itu menceritakan golongan pertama (kaum muslimin) yang 
berperang dengan menyeberangi lautan, yang mana Umar melarang 
mengarungi lautan, namun ketika Utsman menjabat khalifah, 
Muawiyah meminta izin berperang di laut, maka Utsman pun 
mengizinkan. Demikian yang dinukil oleh Abu Ja'far Ath-Thabari 
dari Abdurrahman bin Yazid bin Aslam. Sebagai sanggahannya, 


FATHUL BAARI — 263 


cukuplah pernyataan yang terdapat dalam kitab Ash-Shahih, bahwa itu 
adalah pasukan kaum muslimin pertama yang mengarungi laut. Ada 
juga nukilan dari jalur Khalid bin Ma'dan, dia berkata, "2! 1 ya Jy 
AH Ost Ora Up B3 Oi 3 ab Oil OS AB yah dya 
daa Ab ab aa Tah KE ya & dai Las VI :JU3 (Yang pertama kali 
berperang di laut adalah Muawiyah, yaitu pada masa Utsman. Ia 
pernah meminta izin kepada Umar, namun Umar tidak 
mengizinkannya. Ketika masa Utsman, dia pun terus meminta izin 
hingga Utsman mengizinkannya, dan Utsman berkata, “Jangan 
memilih seseorang, tapi siapa pun yang dengan kerelaannya memilih 
berperang di laut, maka bantulah dia.” Maka Mu'awiyah pun 
melaksanakannya). 


Khalifah bin Khayyath mengatakan dalam kitab Tarikh-nya 
pada saat memaparkan peristiwa-peristiwa pada tahun 28H, bahwa 
pada tahun itu, Muawiyah berperang di laut, sama istrinya, Fakhitah 
binti Oarazhah, sementara Ubadah bin Ash-Shamit juga disertai 
istrinya, Ummu Haram. Peristiwa ini tercatat pada tahun 28 oleh lebih 
dari seorang penulis sejarah. Demikian yang dinyatakan oleh Ibnu Abi 
Hatim. Sementara Ya'gub bin Sufyan mencatatnya pada bulan 
Muharram tahun 27 H, dia berkata, “Saat itu terjadi perang Oubrus 
pertama.” 


Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Al Wagidi, bahwa 
Muawiyah memerangi Romawi pada masa khilafah Utsman, lalu 
berdamai dengan penduduk Oubrus. Dia pun menyebutkan nama istri 
Muawiyah, yaitu Kabrah. Ada juga yang mengatakan bahwa namanya 
Fakhitah binti Oarazhah, keduanya adalah dua perempuan yang 
bersaudara. Muawiyah menikahi mereka satu persatu (menikahi yang 
satu, lalu setelah berpisah, baru menikahi yang satunya lagi). Selain 
itu, Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Ibnu Wahab, dari Ibnu 
Lahi'ah, bahwa Muawiyah pernah berperang bersama istrinya menuju 
Oubrus pada masa khilafah Utsman, lalu berdamai dengan mereka. 


264 — FATHUL BAARI 


Dari jalur Abu Mi'syar Al Madani disebutkan, bahwa itu terjadi pada 
tahun 33. Dengan begitu ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama 
adalah pendapat yang paling shahih, dan semuanya terjadi pada masa 
khilafah Utsman, karena ia dibunuh pada tahun 35. 


..u. 


ear Pin EP yr AP ra (Lalu ia terjatuh dari 
hewan tunggangannya saat keluar dari luat, lalu meninggal). Dalan 
riwayat Al-Laits disebutkan, &—4 rp pad d! Ka Up "3 GB La dpat Ch 


Gaia jam SPI 25 Ri (Tatkala mereka kembali dari perang 


mereka menuju Syam, didekatkan kepadanya seekor hewan 
tunggangan untuk dinaikinya, lalu dia terjatuh kemudian meninggal). 
Sedangkan dalam riwayat Hammad bin Zaid yang diriwayatkan Imam 
Ahmad disebutkan, c—ts3 ih ea — ia Kid (Lalu ia 


dihempaskan oleh baghaf belang kemudian ia terjatuh lalu 
meninggal). Selain itu, dalam riwayatnya yang dikemukakan dalam 
bab mengarungi lautan disebutkan, its Ia Tp (Lalu dia 


terjatuh dan lehernya patah). 


Kedua riwayat ini telah digabungkan dalam bab keutamaan 
orang yang terjatuh ketika berjuang di jalan Allah. Kesimpulannya, 
baghal itu didekatkan kepadanya untuk dinaikinya, lalu dia pun 
menghampirinya untuk menungganginya, tapi dia terjatuh hingga 
lehernya patah, dan akhirnya meninggal. Zhahir riwayat Al-Laits 
menunjukkan bahwa peristiwa itu terjadi di pesisir Syam, yaitu setelah 
keluar dari laut ketika pulang dari perang Oubrus. Ibnu Abi Ashim 
meriwayatkan dalam pembahasan tentang jihad dari Hisyam bin 
Ammar dari Yahya bin Hamzah dengan sanad yang lalu yang 
menceritakan kisah Ummu Haram dalam bab tentang perang romawi, 
yang mana di dalamnya disebutkan, ya—4z Jet AL 1515 (Ubadah 
berlabuh di pesisir Himsh). 


2 Yakni peranakan kuda dan keledai. 


FATHUL BAARI — 265 


Hisyam bin Amr mengatakan, ame” Je Lo tuna hh (ku 
melihat kuburannya di pesisir Himsh). Sementara jamaah menyatakan 
bahwa kuburannya di jazirah Gubrus. Setelah meriwayatkan hadits ini 
dari jalur Al-Laits bin Sa'ad dengan Sanad-nya, Ibnu Hibban berkata, 
PH Wi hal 3 ori pa GP JAE PI Pl Kij a B3 
(Kuburan Ummu Haram berada di sebuah pulau di wilayah laut 
Romawi yang bernama Oubrus. Jarak negeri-negeri kaum muslimin 
dengan negeri tersebut sejauh tiga hari perjalanan). Ibnu Abdil Barr 
menyatakan bahwa ketika Ummu Haram keluar dari laut menuju 
jazirah Gubrus, didekatkan kepadanya hewan tunggangannya, lalu 
hewan tungangan itu menghempaskannya. 


Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Al Wagidi, bahwa 
Muawiyah berdamai dengan mereka setelah menaklukkannya, dengan 
kesepakatan bahwa mereka menyerahkan 7.000 dinar setiap tahun. 
Ketika mereka hendak keluar darinya, seekor hewan tunggangan 
didekatkan kepada Ummu Haram untuk dinaikinya, lalu dia terjatuh 
dan meninggal, kemudian dia dikuburkan di sana. Mereka kadang 
melakukan shalat istisga dengan perantaraan kuburan itu, dan mereka 
berkata, “Ini kuburan wanita yang shalihah.” 


Berdasarkan hal ini, kemungkinan maksud perkataan Hisyam 
bin Ammar, demak ai Cat, (Aku melihat kuburannya di pesisir), 
maksudnya adalah di pesisir jazirah OGubrus. Tampaknya, ia sedang 
menuju ubrus tatkala Ar-Rasyid memeranginya pada masa 
khilafahnya. 

Kesimpulan dari riwayat-riwayat tersebut, bahwa ketika 
mereka mencapai jazirah, langsung terjadi pertempuran, sementara 
kaum lemah —seperti kaum wanita— ketinggalan. Setelah kaum 
muslimin memperoleh kemenangan dan berdamai, muncullah Ummu 
Haram dari perahu menuju negeri tersebut untuk melihatnya dan 
berencana kembali ke Syam, saat itulah dia terjatuh. Dari perkataan 


266 — FATHUL BAARI 





.... 


Hammad bin Zaid dalam riwayatnya, C4?) var) (Tatkala dia kembali), 
perkataan Abu Thuwalah, cas Ga (Tatkala dia hendak kembali), dan 
perkataan Al-Laits dalam riwayatnya, 148 2 Sima Lem | Pa Ll 


(Tatkala mereka kembali dari peperangan mereka menuju) 
disimpulkan bahwa maksudnya adalah hendak kembali. 


Kemudian saya menemukan sesuatu yang menghilangkan 
kesimpangsiuran ini dari asalnya, yaitu riwayat Abdurrazzag yang 
berasal dari Ma'mar, dari Zaid bin Aslam, dari Ahta' bin Yasar, 


. 


1 4 - 4 £ 05. ng 
bahwa seorang wanita menceritakan kepadanya, 4£ S1 ke @i Jiyo) ab 
2 3 SAE HAN JA Gia Unlat Hola laila Pay BELA G3 cak 
HA TAI Je Da JA ab Pb Gi Opa al ap 
LB AA aaka WAS II Der JT 2 ga GAS Ya Ju kh 
Hd CA aki— gk Ol Al (Rasulullah SAW tidur, kemudian beliau 
bangun sambil tertawa, maka saya berkata, “Engkau menertawakan 
saya wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Tidak. Akan tetapi 
karena suatu kaum dari umatku yang keluar berperang di laut. 
Perumpamaan mereka laksana para raja di atas tahta-tahta.” 
Kemudian beliau tidur lagi, lalu beliau bangun, lantas mengatakan 
persis seperti itu, hanya saja beliau katakan, “Lalu mereka kembali 
dengan sedikit harta rampasan, dalam keadaan terampuni.” Wanita 
itu berkata, “Berdoalah kepada Allah agar menjadikanku termasuk 
mereka.” Maka beliau pun mendoakannya). 


Atha' mengatakan, 23! Jl ii! 2 Saad BIA 1 s vega 
Si pb “ 35! (Lalu aku melihatnya pada suatu peperangan 


yang dilakukan oleh Al Mundzir bin Az-Zubair menuju negeri 
Romawi, lalu dia meninggal di negeri Romawi). Sanad-nya memenuhi 
kriteria hadits Shahih. 


FATHUL BAARI — 267 


Abu Daud meriwayatkan hadits dari jalur Hisyam bin Yusuf, 
dari Ma'mar, dalam riwayatnya, dia berkata, sa! Pj sks Ka 
than at Oa (Dari Atha' bin Yasar, dari Ar-Rumaisha', saudara 
Derempidan Ummu Sulaim). Diriwayatkan juga oleh Ibnu Wahab dari 
Hafsh bin Maisarah, dari Zaid bin Aslam, dalam riwayatnya, dia 
berkata, 2 — aj &—£ (Dari Ummu Haram). Zuhair bin Abbad juga 
Teng seperti itu dari Zaid bin Aslam. 


Menurut hemat saya (Ibnu Hajar), perkataan yang menyatakan 
bahwa hadits Ahta' bin Yasar ini berasal dari Ummu Haram, adalah 
hanya dugaan, karena sebenarnya itu adalah Ar-Rumaisha', tapi juga 
bukan Ummu Sulaim, walaupun dia juga dijuluki Ar-Rumaisha' 
sebagaimana yang telah dipaparkan pada pembahasan tentang 
keutamaan dari hadits Jabir, karena Ummu Sulaim tidak meninggal di 
negeri Romawi. Jadi kemungkinannya itu adalah saudara 
perempuanya, yaitu Ummu Abdillah bin Milhan. 


Ibnu Sa'ad menyebutkannya dalam kitab Ash-Shahabiyyat, 
“Dia memeluk Islam dan berbaiat.” 


Saya tidak menemukan beritanya kecuali yang disebutkan oleh 
Ibnu Sa'ad. Maka besar kemungkinan bahwa dia adalah pelaku kisah 
yang disebutkan oleh Ibnu Atha' bin Yasar, dan meninggal 
belakangan sehingga berjumpa dengan Atha'. Kisahnya bukanlah 
kisah Ummu Haram berdasarkan alasan-alasan berikut: 


1. Dalam hadits Ummu Haram disebutkan, bahwa ketika Nabi 
SAW sedang tidur, dia membersihkan kepala beliau, 
sedangkan dalam hadits lainnya disebutkan bahwa dia 
mengusap kepalanya sendiri sebagaimana yang telah saya 
kemukakan dari riwayat Abu Daud. 


2. Secara zhahir menurut riwayat Ummu Haram, bahwa golongan 
kedua berperang di darat, sementara menurut riwayat lainnya 
bahwa golongan kedua berperang di laut. 


268 — FATHUL BAARI 


Riwayat Ummu Haram menyatakan bahwa dia termasuk 
golongan pertama, sedangkan dalam riwayat lainnya bahwa 
dia termasuk golongan kedua. 


Hadits Ummu Haram menyatakan bahwa pemimpin pasukan 
adalah Muawiyah, sedangkan dalam riwayat lainnya 
menyatakan bahwa pemimpinnya adalah Al Mundzir bin Az- 
Zubair. 


Atha' bin Yasar menyebutkan bahwa wanita itu menceritakan 
kepadanya, padahal kecil kemungkinan Atha' berjumpa 
dengan Ummu Haram dan turut berperang pada tahun 28, 
bahkan juga pada tahun 33. Karena, sebagaimana yang 
dinyatakan oleh Arr bin Ali dan yang lainnya, dia lahir pada 
tahun 19. 


Dengan demikian, ada banyak versi kisah Ummu Haram dan 


saudara perempuannya, Ummu Abdillah, salah satunya dikuburkan di 
pesisir Oubrus dan lainnya di pesisir Himsh. Saya tidak menemukan 
orang yang telah meneliti ini. 


Pelajaran yang Diambil: 


Hadits ini mengandung beberapa faedah selain yang telah 


dikemukakan 


1. 
2: 


Anjuran berjihad dan keutamaan mujahid. 


Boleh mengarungi lautan untuk berperang. Penjelasan tentang 
perbedaan pendapat mengenai masalah ini telah dipaparkan, 
dan bahwa Umar melarangnya, kemudian Utsman 
mengizinkan. 

Abu Bakar bin Al Arabi berkata, “Kemudian Umar bin Abdil 
Aziz melarangnya, tapi kemudian diizinkan oleh orang 
setelahnya, lalu perkaranya terus berlanjut demikian.” 


FATHUL BAARI — 269 





Diriwayatkan dari Umar, bahwa sebenarnya dia melarang 
mengarungi lautan untuk selain keperluan haji, umrah dan 
sepertinya. Ibnu Abdil Barr menukil, bahwa disepakati 
haramnya mengarungi lautan ketika ombaknya besar (cuaca 
buruk). Imam Malik memakruhkan kaum wanita mengarungi 
lautan secara mutlak, karena dikhawatirkan auratnya terbuka 
sehingga terlihat oleh kaum laki-laki, mengingat kondisi saat 
itu sulit untuk dijaga. Sementara para sahabat Malik 
mengkhususkan pemakruhan itu pada perahu-perahu kecil. 
Sedangkan perahu-perahu besar yang memungkinkan kaum 
wanita untuk berhijab di tempat-tempat yang dikhususkan bagi 
mereka, maka itu tidak dilarang. 


3 Boleh mengharapkan mati syahid, dan orang yang mati saat 
berperang (di jalan Allah) akan berjumpa dengan orang-orang 
yang juga gugur dalam beperang. Demikian pendapat yang 
dikemukakan oleh Ibnu Abdil Barr, dan inilah zhahir kisah ini. 
Namun demikian, tidak menjaminkan kesetaraan dalam 
keutamaan dan derajat, karena disebutkan pada bab orang- 
orang yang mati syahid pada pembahasan tentang jihad, bahwa 
banyak orang yang disebut syahid walaupun tidak terbunuh 


saat berperang di jalan Allah. 

4. Dianjurkannya tidur siang, karena dapat membantu giyamullail 
(shalat malam). 

5. Bolehnya mengeluarkan apa yang dapat mengganggu tubuh, 
seperti kutu dan sebagainya. 

6. Disyariatkannya jihad bersama imam, karena hadits ini 


mengandung pujian bagi orang-orang yang memerangi kota 
kaisar, dan pemimpin pasukan saat itu adalah Yazid bin 
Muawiyah, serta dipastikannya keutamaan orang yang 
berperang bila niatnya lurus. Sebagian pensyarah mengatakan 
bahwa keutamaan para mujahid terus berlanjut hingga Hari 


270 — FATHUL BAARI 


10. 


Kiamat. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, cz AI ag ad 
(Dan engkau tidak termasuk mereka yang terakhir), sedangkan 
bagi yang terakhir tidak ada ujungnya hingga Hari Kiamat. 


Tapi menurut saya, yang dimaksud dengan “yang terakhir” 
dalam hadits ini adalah “golongan kedua”. Memang benar 
hadits ini menunjukkan keutamaan para mujahid, tapi itu 
secara umum, tidak secara khusus bagi orang-orang yang 
disebutkan. 


Beberapa pemberitaan Nabi SAW mengenai apa yang akan 
terjadi, lalu terjadi sebagaimana yang beliau katakan. Ini 
termasuk tanda-tanda kenabian, di antaranya: 


a. Setelah ketiadaan beliau, umatnya masih tetap ada, dan di 
antara mereka ada orang-orang yang memiliki kekuatan, 
senjata dan semangat untuk memerangi musuh. 


b. Mereka dapat menaklukan berbagai negeri hingga 
berperang di laut. 


c. Ummu Haram masih hidup pada masa-masa tersebut, dan 
dia turut serta bersama pasukan yang berperang di laut dan 
ia tidak sampai pada masa perang kedua. 


Boleh bergembira karena suatu kenikmatan dan tertawa saat 
mendapat kesenangan, karena Nabi SAW pernah tertawa 
ketika merasa takjub saat melihat apa yang terjadi pada 
umatnya yang melaksanakan perintahnya untuk berjihad 
melawan musuh, serta melihat ganjaran yang dianugerahkan 
Allah kepada mereka. Pada sebagian jalur periwayatan hadits 
ini disebutkan dengan lafazh “takjub”. Ini diartikan demikian. 


Tamu boleh tidur di rumah orang lain dengan syarat diizinkan 
dan terjaga dari fitnah. 


Wanita yang bukan mahram boleh melayani tamu dengan 
menyuguhkan makanan, mempersiapkan tempat dan 


FATHUL BAARI — 271 





11. 


serupanya. Selain itu, wanita boleh menyuguhkan kepada tamu 
dari harta suaminya, karena biasanya yang ada di rumah adalah 
harta suami. 


Demikian juga pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu 
Baththal, “Hadits ini juga menunjukkan bahwa wakil yang 
terpercaya, bila ia mengetahui bahwa orang yang diwakilinya 
akan senang dengan apa yang dilakukannya, maka dia boleh 
melakukannya. Tidak diragukan lagi, Ubadah merasa senang 
Rasulullah SAW makan dari apa yang disuguhkan oleh 
istrinya walaupun tanpa izin khusus darinya.” 

Al Ourthubi berkomentar, bahwa saat itu Ubadah belum 
menjadi suaminya sebagaimana yang telah dipaparkan. 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tapi dalam hadits ini tidak ada 
sesuatu yang menafikan bahwa saat itu dia mempunyai suami, 


kecuali dalam perkataan Ibnu Sa'ad yang mengindikasikan 
bahwa saat itu dia masih lajang. 


Wanita boleh melayani tamunya dengan membersihkan 
kepalanya. Hal ini dipandang rumit oleh Jamaah. 


Ibnu Abdil Barr berkata, “Aku menduga bahwa Ummu Haram, 


atau saudara perempuannya, yakni Ummu Sulaim, pernah menyusui 
Rasulullah SAW, sehingga masing-masing dari keduanya adalah 
sebagai ibunya (ibu persusuan) atau bibinya (bibi persusuan). Karena 
itulah beliau tidur di tempatnya dan memperoleh perlakukan 
sebagaimana yang dibolehkan bagi mahram.” 


Kemudian dia mengemukakan dengan Sanad-nya hingga 


Yahya bin Ibrahim bin Muzayyin, dia berkata, “Rasulullah SAW 
membolehkan Ummu Haram membersihkan kepalanya karena dia 
adalah mahramnya dari pihak bibinya, karena ibunya Abdul 
Muththalib, kakek beliau, dari bani Najjar.” 


272 — FATHUL BAARI 


Setelah itu dia meriwayatkan dari jalur Yunus bin Abdul A'la, 
dia berkata, “Ibnu Wahab mengatakan kepada kami, bahwa Ummu 
Haram adalah salah seorang bibi Nabi SAW karena faktor persusuan. 
Oleh karena itu, beliau tidur siang di tempatnya, dan tidur di tempat 
tidurnya, serta dia membersihkan kepala beliau.” 


Ibnu Abdil Barr berkata, “Yang mana pun statusnya (baik ibu 
atau pun bibi sepersusuan), yang jelas dia adalah mahram beliau.” 


Abu Al Oasim Al Jauhari, Ad-Dawudi dan Al Muhallab 
sebagaimana yang dituturkan Ibnu Baththal darinya, menetapkan apa 
yang dikatakan oleh Ibnu Wahab. Sedangkan yang lain mengatakan, 
bahwa Ummu Haram adalah bibinya dari pihak bapaknya atau 
kekaknya, Abdul Muththalib. 


Ibnu Al Jauzi berkata, “Aku mendengar dari seorang ahli 
hadits berkata, “Ummu Sulaim adalah saudara perempuan Aminah 
binti Wahab, ibu persusuan Rasulullah SAW.” 


Ibnu Al Arabi mengemukakan apa yang dikatakan oleh Ibnu 
Wahab, kemudian dia berkata, “Yang lainnya mengatakan, sebenarnya 
hal itu dikarenakan Nabi SAW adalah seorang ma 'shum (terpelihara). 
Beliau bisa menahan hasratnya terhadap istrinya, apalagi terhadap 
selainnya. Beliau terbebas dari setiap perbuatan buruk dan perkataan 
jorok. Itu termasuk kekhsusan beliau.” 


Setelah itu dia berkata, “Kemungkinan itu terjadi sebelum 
perintah untuk berhijab.” 


Namun pendapat ini dibantah, karena dipastikan hal itu terjadi 
setelah perintah hijab, dan di awal penjelasannya telah disebutkan 
bahwa itu terjadi setelah haji Wada”. Iyadh menyanggah pendapat 
pertama, bahwa kekhususan-kekhususan itu tidak dapat dipastikan 
hanya dengan perkiraan. Ma'shum-nya beliau memang benar, namun 
asalnya itu bukan kekhususan. Mengikuti segala tindakan beliau 
adalah diperbolehkan sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa 
perbuatan itu khusus untuk beliau.” | 


FATHUL BAARI — 273 


Ad-Dimyathi menyanggah pendapat yang menyatakan sebagai 
mahram, dia berkata, “Semua yang menyatakan bahwa Ummu Haram 
adalah salah seorang bibi persusuan Nabi SAW atau secara nasab, 
adalah keliru, karena semua ibu beliau secara nasab dan yang 
menyusuinya sudah jelas. Tidak seorang pun dari mereka dari 
golongan Anshar selain Ummu Abdil Muththalib, yaitu Salma binti 
Amr bin Zaid bin Labid bin Khirasy bin Amir bin Ghunm bin Adi bin 
An-Najjar, sedangkan Ummu Haram adalah binti Milhan bin Khalid 
bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir. Jadi, Ummu Haram dan 
Salma tidak bertemu nasabnya kecuali pada Amir bin Ghunm, kakek 
mereka yang tertinggi. Status bibi seperti ini tidak menyebabkan 
mahram, karena hanya sebagai bibi dalam arti kiasan. Ini seperti 
halnya perkataan Nabi SAW kepada Sa'ad bin Abi Waggash, se Ida 


Uni pamanku) karena dia dari bani Zuhrah, yang mana mereka itu 
kerabat ibunya, Aminah, sedangkan Sa'ad sendiri bukan saudaranya 
Aminah, baik secara nasab maupun persusuan.” 


Dia berkata, “Karena sudah jelas demikian, maka riwayat yang 
terdapat di dalam kitab Ash-Shahih adalah valid, bahwa Nabi SAW 
tidak pernah masuk ke tempat seorang wanita pun, kecuali ke tempat 
para isterinya, terkecuali Ummu Sulaim. Ketika hal ini ditanyakan 
kepada beliau, maka beliau pun menjawab, ,— Lai I— geri s! 
(Saya kasihan kepadanya. Saudaranya terbunuh ketika bersamaku). 
Maksudnya adalah Haram bin Milhan, yang gugur dalam perang Bi'r 
Ma'unah.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, kisahnya telah dikemukakan pada 
pembahasan tentang jihad dalam bab “Keutamaan Orang yang 
Mempersiapkan untuk Perang”. Di sana, saya jelaskan poin yang 
memadukan antara yang saya fahami pada keterangan terbatas ini 





? Maksudnya bersama pasukanku, atau dalam rangka melaksanakan perintahku, 
atau dalam rangka mematuhiku, karena Nabi SAW tidak turut dalam perang Bi'r 
Ma'unah, tetapi beliau memerintahkan mereka pergi ke sana. 


274 — FATHUL BAARI 


dengan yang ditunjukkan oleh hadits pada bab ini mengenai Ummu 
Haram. Kesimpulannya, keduanya adalah dua perempuan bersaudara 
yang tinggal di salah satu rumah di pemukiman tersebut, sementara 
Haram, saudara mereka, juga tinggal bersama, jadi alasan pada 
' keduanya sama. 


Jika benar kisah Ummu Abdillah binti Milhan yang disebutkan 
di atas, maka keterangan mengenainya sama dengan keterangan 
mengenai Ummu Haram. Selain alasan tadi, juga karena Anas adalah 
pelayan Nabi SAW. Sementara tradisi yang berlaku, bahwa orang 
yang dilayani biasa berbaur dengan pelayannya beserta keluarga 
pelayannya, sehingga hilanglah rasa malu yang biasa ada pada orang- 
orang non-mahram. 


Kemudian Ad-Dimyathi berkata, “Karena dalam hadits ini 
tidak ada yang mengindikasikan bahwa beliau ber-khalwat dengan 
Ummu Haram. Kemungkinannya saat itu dia bersama anak, atau 
pelayan, atau suami, atau pengikut.” 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini kemungkinan yang cukup kuat, 
namun tetap tidak menepis kejanggalan yang ada, karena masih ada 
tindakan membersihkan kepala, dan juga tidur di kamar atau tempat 
tidur. Jawaban yang paling tepat adalah klaim bahwa hal itu khusus 
untuk beliau, dan ini tidak tertolak walaupun tidak ada dalil khusus 
yang menetapkannya, karena indikasinya cukup jelas. 


42. Duduk Semampunya 


at 2g 5 ae ba “Manna - 2 o : - #0. 
ai da Anta JA Sp 53 si 5 dl 
BEE KANG era Ka MUSI Cp se ag 


FATHUL BAARI — 275 





3 AN op JS GAN AE yak Gd Oi Ka Jaka S6 

6284. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, dia berkata, “Nabi SAW 
melarang dua cara berpakaian dan dua cara bertransaksi, yaitu isytimal 
ash-shama' (menyandangkan pakaian pada salah satu bahu sementara 
sisi lainnya tidak tertutup), ihtiba' (duduk jongkok) dengan satu 
pakaian sementara kemaluannya tidak tertutup apa-apa, mulamasah 
(bertransaksi hanya dengan menyentuh barang tanpa diperiksa) dan 
munabadzah (bertukar barang dengan cara melemparkan masing- 
masing barang tanpa diperiksa).” 


Ma'mar, Muhammad bin Abi Hafshah dan Abdullah bin 
Budail meriwayatkan juga hadits yang berasal dari Az-Zulhri. 


Keterangan Hadits: 


Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Sa'id 
yang menjelaskan larangan dua cara berpakaian dan dua cara 
bertransaksi. Penjelasannya telah dipaparkan dalam menutup aurat 
pada pembahasan tentang shalat dan jual-beli. 


Al Muhallab berkata, “Judul bab ini dilandasi oleh indikasi 
haditsnya, yaitu adanya larangan untuk kedua cara berpakaian 
tersebut. Dari situ, difahami tentang bolehnya bersikap apa saja yang 
mudah dilakukan selain kedua cara itu. Demikian juga tentang 
berpakaian selama menutup aurat.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, landasannya diambil dari 
pengalihan larangan cara duduk kepada larangan cara berpakaian, 
yang mana keduanya berpotensi membuka aurat. Seandainya cara 
duduk itu sendiri tidak makruh, maka tidak memunculkan penyebutan 
pakaian. Ini menunjukkan bahwa dilarangnya cara duduk itu karena 
menyebabkan aurat terbuka. Sedangkan yang tidak menyebabkan 
aurat terbuka maka dibolehkan. 


276 — FATHUL BAARI 


Kemudian Al Muhallab menyatakan, larangan tentang dua cara 
berpakaian ini khusus ketika shalat, karena keduanya tidak dapat 
menutup aurat ketika merunduk dan ketika bangkit. Sedangkan orang 
yang duduk selain dalam shalat, maka dia tidak melakukan apa-apa, 
dan tangannya pun tidak memegang apa-apa, maka auratnya tidak 
terbuka. 

Ia berkata, “Dalam bab ihtiba' telah disebutkan bahwa beliau 
SAW ber-ihtiba'.” 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Al Muhallab mungkin lupa akan 
kriterianya yang Ciseotikan dalam hadits ini juga, karena di dalamnya 
disebutkan, 2 dia 2 4 eU Ie pi ag 313 ae r d AT 9 (Dan ber-ihtiba' 
dengan satu pakaian, sementara tidak ada yang menutupi 
kemaluannya). Telah disebutkan dalam bab isytimal ash-shamma ' 
pada pembahasan tentang pakaian, HE AA Pa ng 3 Jaa of ata, 9 


Ki 3 3 (Ash-Shamma" adalah menyandangkan pakaianya 


(kainnya) pada salah satu bahunya sehingga salah satu sisinya 
terbuka). Menutup aurat harus dilakukan dalam setiap keadaan, 
apalagi ketika shalat, karena jika tidak menutup aurat bisa 
membatalkannya. 


Ibnu Baththal menukil dari Ibnu Thawus, bahwa dia 
memakruhkan duduk bersila, dan dia berkata, “Yaitu cara duduk 
kerajaan.” 

Namun pendapat ini disangkal oleh hadits yang diriwayatkan 
oleh Muslim dan ng lainnya dari hadits Jabir bin Samurah, ar “pa US 
modi alas tml balon ag Tai So 1S ang ada Ai pw &1 (Adalah 
Rasulullah saw, ana telah selesai shalat Subuh, beliau duduk 
bersila di tempat duduknya hingga terbit matahari). 


B-01 Ica 


AP di 26 Kaler gl Oi Kaban yaah an (Ma 'mar, 
Muhammad bin Abi Hafshah dan Abdullah bin Budail meriwayatkan 


FATHUL BAARI — 277 





juga hadits yang berasal dari Az-Zuhri). Riwayat Ma'mar disebutkan 
Imam Bukhari dalam pembahasan tentang jual beli secara maushul. 
Riwayat Muhammad bin Abi Hafsh adalah yang diriwayatkan oleh 
Ibnu Abi Ahmad bin Adi yang terdapat dalam naskah Ahmad bin 
Hafsh An-Naisaburi, dari ayahnya, dari Ibrahim bin Thahman, dari 
Muhammad bin Abi Hafsh. Sedangkan riwayat Abdullah bin Budail, 
saya kira terdapat dalam Az-Zuhriyyat. 


43. Orang yang Berbisik-Bisik di Hadapan Orang Banyak dan 
Orang yang Tidak Memberitahukan Rahasia Temannya, Namun 
Baru Diberitahukan setelah Meninggal 


5 Ani 9 PLN Ja na n 

PAN ae Ai er PA REA uts adi 
ore Oa eU ON 00, TT 

EN Jo Bl Sip Hbn ya ita BS 9 
A ai PA PN HI TS AT Ula al 
Ar Sea ME 3G AL alta 53 
Ipa Ma 1 oi Ia UG las abah oh AI 
da eh Tea Nana matra ten 
AN SU HE SIN K3 GL ag le Ko Ai 


3 0. £ 343 G 


aa sa panen Sanedapa Kama 
Aan ol pa Zp gi Mo eat 4. "JG Ii eat 


» 
om - o 3G - 


Y, ob Pl ane 35 dl Gp aa JS OA Kaya OS 


- 
- 


278 — FATHUL BAARI 





£ 


SE UEA 3 JP er 3 LA Y JS 
-Ju ee) Pn SP P3 Nari usah, RAN IS 1 "JG 


Pn 8. 0£ 


oi elus 0 hmmm 3 PA kasi aan ne af emo Yi PAP L 


6285, 6286. Aisyah Ummul Mukminin menceritakan 
kepadaku, dia berkata, “Sesungguhnya kami para istri Nabi SAW 
tidak pernah saling berkhianat satu sama lainnya. Lalu Fathimah AS 
datang dengan berjalan. Sungguh demi Allah, cara berjalannya tidak 
berbeda dengan cara berjalannya Rasulullah SAW. Ketika melihatnya, 
beliau menyambutnya, beliau mengucapkan, “Selamat datang 
putriku”. Lalu beliau mendudukkannya di sebelah kanannya —atau di 
sebelah kirinya—, kemudian beliau berbisik kepadanya, maka 
Fathimah pun menangis sangat sedih. Saat beliau melihat 
kesedihannya, beliau berbisik lagi kepadanya. Tiba-tiba saja Fathimah 
tertawa. Lalu aku —di antara para istri beliau—, berkata kepada 
Fathimah, “Rasulullah SAW telah mengkhususkanmu dengan rahasia 
di antara kami, tapi kemudian engkau menangis”. Setelah Rasulullah 
SAW berdiri, aku tanyakan kepada Fathimah, “Apa yang beliau 
bisikkan kepadamu?” Fathimah menjawab, “Aku tidak akan 
menyebarkan rahasia Rasulullah SAW”. Setelah beliau wafat, aku 
berkata kepada Fathimah, “Aku berniat sungguh-sungguh kepadamu, 
dengan hakku atasmu, agar engkau memberitahuku'. Fathimah pun 
berkata, “Kalau sekarang boleh”. Lalu dia memberitahuku, dia berkata, 
“Ketika beliau berbisik kepadaku untuk perkara pertama, 
sesungguhnya beliau memberitahuku bahwa setiap setahun sekali 
diajukan hafalan Al Our'an kepada Jibril, namun pada tahun ini Jibril 
memintaku mengajukannya dua kali. Aku tidak melihat hal itu 
melainkan ajal yang telah dekat, maka bertakwalah engkau kepada 
Allah dan bersabarlah, karena sesungguhnya aku sebaik-baik yang 
mendahului bagimu”. Maka aku pun menangis, itulah tangisanku yang 


FATHUL BAARI — 279 


engkau lihat. Saat beliau melihat kesedihanku, beliau berbisik lagi 
kepadaku untuk kedua kalinya, beliau bersabda, “Wahai Fathimah, 
tidak relakah engkau menjadi penghulu para wanita yang beriman, 
atau penghulu kaum wanita umat ini?" 


Keterangan Hadits: 


(Bab Orang yang Berbisik-Bisik di Hadapan Orang Banyak 
dan Orang yang Tidak Memberitahukan Rahasia Temannya, Namun 
setelah Meninggal, Barulah Diberitahukan). Pada bab ini, Imam 
Bukhari menyebutkan hadits Aisyah yang menceritakan kisah 
Fathimah RA, yaitu ketika dia menangis saat dibisiki oleh Nabi SAW, 
kemudian dia tertawa saat beliau membisikinya lagi. Lalu Aisyah 
menannyakan hal itu kepadanya, Fathimah pun menjawab, ta 3 
9 mi Ang Pura ai So A dp) Ie H3 (Aku tidak akan menyebarkan 
rahasia Rasulullah SAW). Dalam hadits ini disebutkan bahwa 
Fathimah memberitahukan itu kepada Aisyah setelah Nabi SAW 


meninggal. Penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan tentang 
keutamaan dan pembahasan tentang wafatnya Nabi SAW. 


Ibnu Baththal berkata, “Berbisiknya seseorang dengan orang 
lain di hadapan banyak orang adalah boleh, karena makna yang 
dikhawatirkan dari meninggalkan satu orang tidak mungkin terjadi 
bila sedang bersama orang banyak.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, penjelasan tentang hal ini akan 
dikemukakan setelah bab ini. 


Dia berkata, “Hadits ini menunjukkan bahwa tidak selayaknya 
menyebarkan rahasia bila hal itu bisa menimbulkan dampak negative 
terhadap rahasia, karena bila Fathimah memberitahukan kepada 
mereka (para isteri beliau), tentulah mereka akan sangat bersedih 
karena hal itu. Begitu juga jika Fathimah memberitahu mereka bahwa 
dia adalah penghulu kaum wanita beriman, karena hal itu akan terasa 


280 — FATHUL BAARI 








berat bagi mereka, sehingga akan semakin berat kesedihan mereka. 
Namun, setelah itu dipandang aman, yakni setelah meninggalnya 
beliau, maka dia baru memberitahukan hal itu.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, bagian pertamanya benar, yaitu 
boleh menyebarkan rahasia bila sudah tidak ada dampak negative 
yang dikhawatirkan akan muncul, karena inti rahasia adalah 
menyembunyikan. Jika tidak, apa gunanya rahasia? Sedangkan bagian 
kedua, alasan yang dikemukakan Ibnu Baththal itu tidak bisa diterima, 
karena Fathimah RA meninggal sebelum mereka (para istri beliau). 
Saya tidak tahu bagaimana hal ini bisa luput dari pengetahuannya? 
Kemudian saya perkirakan bahwa pada naskahnya ada kesalahan tulis, 
dan yang benar “setelah dipandang aman, yaitu setelah meninggalnya 
beliau”. Tapi ini juga tidak bisa diterima, karena kesedihan yang 
dijadikan alasannya belum hilang, yaitu karena meninggalnya Nabi 
SAW. Bahkan, seandainya sebagaimana yang dinyatakannya, tentu 
kesedihan mereka malah berlanjut karena mereka luput dari itu 
(sebagai penghulu kaum wanita beriman). 

Ibnu At-Tin berkata, “Dari perkataan Aisyah, Pi) La sda Tag 
“adi ca Our (Aku berniat sungguh-sungguh kepadamu, dengan hakku 
atasmu) disimpulkan bolehnya berniat sungguh-sungguh dengan 
selain Allah. Disebutkan dalam kitab Al Mudawwanah, dari Malik, 
“Bila seseorang mengatakan, aku berniat sungguh-sungguh kepadamu 
dengan nama Allah”, lalu tidak dipenuhi, maka tidak berdosa. Ini 
seperti ungkapan, “Aku minta kepadanya dengan nama Allah”. Tapi 
bila ia berkata, “Aku bersungguh-sungguh kepada Allah agar engkau 


melakukan”, lalu dia tidak melakukannya, maka dia berdosa, karena 
ini adalah sumpah.” 


Menurut ulama Asy-Syafi'i, hal itu tergantung maksud orang 
yang bersumpah. Jika dia maksudkan sebagai sumpah adalah dirinya, 
maka itu adalah sumpah, dan jika dia maksudkan sebagai sumpah 


FATHUL BAARI — 281 





orang yang diajak bicaranya atau pembelaan atau terbuka, maka tidak 
demikian. 


44. Terlentang 


03 5 


er. A.A Bana y Co3 3 of 
—IS DI de SI Spa) lh IE LA ai NG GA 
SAI Je Abay SA Wa CE ml 3 pl 


6287. Abbad bin Tamim mengabarkan kepadaku dari 
pamannya, dia berkata, “Aku melihat Rasulullah SAW di masjid 
sedang terlentang sambil menumpangkan salah satu kakinya di atas 
yang lain.” 


Keterangan Hadits: 


(Bab Terlentang). Maksudnya, berbaring pada punggung, baik 
disertai tidur maupun tidak. Judul ini beserta haditsnya telah 
dikemukakan di akhir pembahasan tentang pakaian, sebelum 
pembahasan tentang adab. Penjelasannya telah dipaparkan dalam bab- 
bab masjid pada pembahasan tentang shalat. Di sana, saya sebutkan 
pendapat orang yang menyatakan bahwa larangan tentang itu telah 
dihapus, dan menggabungkan dalil-dalilnya adalah lebih utama. Inti 
larangan itu adalah karena dapat terbuka. Adapun bila aurat tidak 
terbuka, maka hal itu diperbolehkan. Itu adalah jawaban Al 
Khaththabi dan yang mengikutinya. 


Saya pun menukil pendapat orang yang menilai bahwa hadits 
mengenai larangan itu adalah lemah dan hadits itu tidak diriwayatkan 
dalam kitab Shahih. Saya juga menjelaskan bahwa dia tidak 
menyadari keberadaannya pada pembahasan tentang pakaian dalam 
kitab Ash-Shahih. Maksudnya adalah Shahih Muslim. Saya terlanjur 
mencantumkan Shahih Imam Bukhari, tapi sudah saya perbaiki pada 


282 — FATHUL BAARI 


naskah aslinya. Hadits Abdullah bin Zaid pada bab ini memiliki 
penguat, yaitu hadits Abu Hurairah yang dinilai shahih oleh Ibnu 
Hibban. 


45. Tidak Boleh Berbisik-Bisik antara Dua Orang tanpa 
Menyertakan Orang Ketiga 


DANG IL VP 3 LAS BINA sah Aya Uh 
IE An Hen HB ISA AU TA) da Tana 


AOga ad 

Dan firman Allah, “Hai orang-orang yang beriman, apabila 

kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu 

membicarakan tentang berbuat dosa, permusuhan dan durhaka 

kepada Rasul. Dan bicarakanlah tentang berbuat kebajikan dan 

takwa ... dan kepada Allah-lah hendaknya orang-orang yang beriman 
bertawakkal.” (Os. Al Mujaadilah (58): 9-10) 


3 ig ARP UN so. KP Yi. 2 Ni - 2 o- 9 - 
SP JL at ale ko AI ah Oia Gap) WAS 5S 
SIN IP OB SG NS 


6288. Dari Abdullah (bin Umar) RA, bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, “Apabila mereka tiga orang, maka janganlah dua orang 
(dari mereka) berbisik-bisik tanpa melibatkan orang ketiga.” 


FATHUL BAARI — 283 


na 


Keterangan Hadits: 


(Bab tidak boleh berbisik-bisik antara dua orang tanpa 
menyertakan orang ketiga). Maksudnya, tidak boleh berbicara secara 
rahasia. 


ASF HI AE SAE WNA sid A9 Ya $ bh 
Cai (Allah Azza wa Jalla berfirman, “Hai orang-orang yang 


beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah 
kamu membicarakan —hingga firman-Nya— orang-orang yang 
beriman.”) Demikian redaksi yang disebutkan dalam riwayat Abu 
Dzar. Sementara dalam riwayat Al Ashili dan Karimah kedua ayat ini 
disebutkan secara lengkap. Dikemukakannya kedua ayat ini 
mengisyaratkan bahwa pembicaraan secara rahasia yang diizinkan 
adalah jika tidak berkaitan dengan perbuatan dosa dan permusuhan. 


#.- Pa 
Ou oLT Oo me 


GA (STS (EN AA NAS JPN GEA A1 YA GA Gl 9 “P9 
Oia Len) — S3 d! — (Firman-Nya, “Hai orang-orang yang beriman, 
apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, 
hendaklah kamu mengeluarkan sedekah —hingga firman-Nya— apa 
yang kamu kerjakan.”) Demikian redaksi yang disebutkan dalam 
riwayat Abu Dzar. Riwayat Al Ashili dan Karimah juga 
mencantumkan kedua ayat ini. Ibnu At-Tin menyatakan bahwa yang 
tercantum pada naskahnya adalah, #rl——3 5/5, ia berkata, “Tapi 
bacaannya adalah, #24 151 45T ya 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, saya tidak pernah menemukan 
seperti yang disebutkan oleh Ibnu At-Tin pada naskah-naskah kitab 
Shahih. 


Bap Semi CU ya 43 (Hendaklah kamu mengeluarkan 
sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu). At- 
Tirmidzi meriwayatkan dari Ali, bahwa ayat ini dihapus. Sufyan bin 


Uyainah meriwayatkan dalam kitabnya Al Jami', dari Ashim Al 


284 — FATHUL BAARI 


Ahwal, dia berkata, YW 1 ln de Ke Eos dj 
S3 KAIN Sip Klik WAS Ab al Hi IPA La Ji DS Ska 
z3 (SE FTKEUN pladi (Ketika ayat ini turun, tidak seorang pun yang 
mengadakan permbicaraan khusus dengan Nabi SAW kecuali dia 
bersedekah. Dan orang yang pertama kali mengadakan pembicaraan 
khusus dengan beliau adalah Ali bin Abi Thalib, dia pun bersedekah 
satu dinar. Lalu turunlah keringanan, “Maka jika kamu tiada 
memperbuatnya dan Allah telah memberi tobat kepadamu...”) Hadits 
ini mursal, sedang para periwayatnya adalah terpercaya. 


Diriwayatkan juga secara marfu' dari Ali, dengan redaksi yang 
berbeda. Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan 
dinilai shahih olehnya, serta Ibnu Mardawaih dari jalur Ali bin 

A € ps 7 Pd & .: .- GA .. LP 4 6 H 
Algamah darinya, dia berkata, &! (exe 1 Jiya) ea) JB RI eka Id 
-JB Agil Y Judi Ono ii Gd: Ju Aghadal 9 HSE € JS Wa saka ale 
Gak P3 u J8 G Sail ui JG An ab - JB Kpn 3 KS 
NBA blh 4 (Ketika ayat ini diturunkan, Rasulullah SAW bertanya 


kepadaku, “Bagaimana menurutmu, (tentang sedekah satu dinar)?” 
Saya menjawab, “Mereka tidak mampu.” Beliau bersabda lagi, 
“Setengah dinar?” Saya menjawab, “Mereka tidak mampu.” Beliau 
bersabda, “Jadi berapa?” Saya menjawab, “Sya'irah (segandumJ. di 
Beliau bersabda, “Engkau sungguh zahid.” Lalu turunlah ayat, 
“Apakah kamu takut akan (menjadi miskin)...” Ali berkata, 
“Berkenaan dengan saya, diringankanlah bagi umat ini.”) Hadits 
yang sama juga diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih dari Sa'ad bin Abi 
Waggash, dan memiliki hadits penguat. 


AS (Apabila mereka sedang bertiga). Demikian 


redaksi mayoritas periwayat, sedangkan dalam riwayat Muslim 
disebutkan, 296 US 131. 


8 Satuan timbangan yang beratnya 6 habbah - 0,6 gram-penerj. 


FATHUL BAARI — 285 


PR 013 os Pan y (Maka janganlah dua orang berbisik- 
bisik tanpa melibatkan orang ketiga). Demikian yang tercantum 
dalam riwayat mayoritas. Itu adalah kalimat berita yang bermakna 
larangan. Pada sebagian naskah disebutkan g—4& 2-4, yaitu kalimat 


| larangan. Abu Ayyub menambahkan dari Nafi” sebagaimana yang 


Hn eta 


akan dikemukakan setelah satu bab, 4 7 23 ol (Karena 
sesungguhnya itu membuatnya sedih). Dengan tambahan i ini jelaslah 


Pa an da 


kesesuaian hadits dengan ayat pertama, ''ys! arti o "23 (Supaya orang- 


orang yang beriman itu berduka cita). Hal ini akan dikemukakan 
setelah beberapa bab. 


46. Menjaga Rahasia 
JB jl Haha SU ON Data Ah C5 pe AN AG GAS 


Sa ea mung 
HPA seba Ia 3, sang Tayan | 


6289. Abdullah bin Shabbah menceritakan kepada kami, 
Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku 
mendengar ayahku, dia berkata: Aku mendengar Anas bin Malik, dia 
berkata, “Nabi SAW pernah memberitahukan kepadaku suatu rahasia, 
maka aku tidak pernah memberitahukan rahasia itu kepada seorang 
pun (hingga) setelah beliau tiada. Ummu Sulam pernah 
menanyakannya kepadaku, namun aku tidak memberitahukannya.” 


| Keterangan Hadits: 


(Bab Menjaga Rahasia). Maksudnya tidak menyebarkan dan 
membuka rahasia. 


286 — FATHUL BAARI 








Mu 'tamir bin Sulaiman yang dimaksud adalah At-Taimi. 


ag Aha A1 J0 2 (—i —al (Nabi SAW pernah 
memberitahukan kepadaku suatu rahasia). Dalam riwayat Tsabit dari 
Anas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di tengah haditsnya 
disebutkan, flag 1S tr UB ai Ie Ulbib Are 3 K3 (Lalu 
beliau mengutusku untuk suatu keperluan sehingga aku terlambat 
datang kepada ibuku. Setelah aku sampai, ibuku bertanya, “Apa yang 
telah menahanmu?”) Dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Sa'ad dari jalur 
Humaid, dari Anas disebutkan, #&kxt Wek Bf SIK dita, d elu 
(Lalu beliau mengutusku dalam suatu perutusan, lalu Ummu Sulaim 
berkata, “Apa yang telah menahanmu?”) 

takan ai st Sah edan 4 aya Ld (Maka aku tidak pernah 
memberitahukan rahasia itu kepada seorang pun (hingga) setelah 
ketiadaan beliau. Ummu Sulaim pernah menanyakannya kepadaku). 
Dalam riwayat Tsabit disebutkan, “jaw y23 Y Ia GI AI Ki 
Ker Ang Par ai Ie ai J'my (Ja bertanya, “Apa keperluannya?” Saya 
menjawab, “Itu rahasia.” Ia berkata lagi, “Janganlah engkau 
beritahu seorang pun tentang rahasia Rasulullah SAW.”). Sedangkan 
dalam riwayat Humaid yang berasal dari Anas disebutkan, Ji! : JUS 
ABag —e ai Jo SI Je) ' (Lalu dia berkata, “Jagalah rahasia 
Rasulullah SAW.”) selain itu, dalam riwayat Tsabit disebutkan, '$ 4 
EA ITA AA A5 SA (Demi Allah, jika aku pernah 
menceritakannya kepada seseorang, pasti aku menceritakannya 


kepadamu, wahai Tsabit). 


Sebagian ulama berkata, “Tampaknya rahasia itu berkenaan 
dengan para isteri Nabi SAW, seandainya rahasia itu mengenai ilmu, 
maka Anas tidak akan menyembunyikannya.” 


FATHUL BAARI — 287 


Ibnu Baththal berkata, “Menurut ulama, tidak boleh ada 
rahasia jika bisa membahayakan pemiliknya.” 


Mayoritas ulama berkata, “Bila si pemilik rahasia sudah 
meninggal, maka tidak lagi harus menyembunyikan apa yang harus 
disembunyikan pada masa hidupnya, kecuali jika rahasia tersebut 
mengandung aib.” 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang benar, bahwa setelah 
meninggalnya si pemilik rahasia, ada yang boleh dibuka, dan bahkan 
disukai untuk disebutkan walaupun si pemegang rahasia tidak 
menyukainya. Ada yang makruh untuk dibuka, bahkan haram. Ada 
juga yang harus dibuka, misalnya rahasia itu mengandung sesuatu 
yang harus disebutkan, seperti menyangkut hak orang lain yang tidak 
dapat diselesaikan semasa hidupnya, sehingga bila rahasia itu dibuka 
maka diharapkan bisa diselesaikan oleh orang yang bisa mewakilinya. 


Hadits-hadits tentang menjaga rahasia di antaranya adalah 
hadits Anas, ip -Si Spa Sain (Jagalah rahasiaku, niscaya engkau 
menjadi orang mukmin). Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Al 
Kharaithi. Namun di dalam Sanad-nya terdapat Ali bin Zaid, yang 
dikenal shadug namun sering menduga-duga. Asalnya diriwayatkan 
oleh At-Tirmidzi dan dinilai hasan olehnya, namun tidak 
mengemukakan matan ini, tapi menyebutkan sebagian haditsnya. 
Adapun hadits, Pn Ummi ui KY Jai ya Lurin Okadtensadi “bat Las 


pa lm Ari—p (Sesungguhnya duduknya dua orang adalah dengan 


amanat, maka tidak halal bagi seseorang untuk membukakan kepada 
sahabatnya apa yang tidak disukainya) diriwayatkan oleh 
Abdurrazzag dari Mursal Abi Bakar bin Hazm. Al Gudha'i 
meriwayatkannya di dalam Musnad Asy-Syihab dari hadits Ali secara 
marfu' dengan redaksi, —udu 2 Naa (Majlis-majlis adalah dengan 
amanah) namun Sanad-nya dha'if. Abu Daud meriwayatkan seperti 
itu dari hadits Jabir dengan tambahan, «81 23 4 Lis Libas 5 ” 


288 — FATHUL BAARI 


Gek Jb an Ai sj ya C3 "I (Kecuali tiga majlis, yaitu majlis yang 
di dalamnya ditumpahkan darah yang haram, atau kemaluan yang 
diharamkan, atau diambilnya harta secara tidak dibenarkan). Hadits 
Jabir diriwayatkannya secara marfu , PL ad es JARAN KF NO SI 


il (Jika seseorang menceritakan suatu perkataan kemudian ia pergi, 


maka itu adalah amanat). Selain itu, diriwayatkan riwayat penguat 
oleh Ibnu Abi Syaibah, Abu Daud dan At-Tirmidzi dari hadits Anas 
yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la. 


47. Bila Lebih dari Tiga Orang, Maka Boleh Berbicara Secara 
Rahasia dan Berbisik-Bisik 


40- o- 0 


SI dn Jaa JP RP Al yah MAT 5 


0 Gun 


Aja JA ai he SAI D3 ONE) SU LNG 


6290. Dari Abdullah (bin Mas'ud) RA, dia berkata, “Nabi 
SAW bersabda, 'Apabila kalian sedang bertiga, maka janganlah dua 
orang (dari kalian) berbisik-bisik tanpa melibatkan orang ketiga 
sehingga kalian berbaur dengan orang banyak, karena hal itu dapat 
membuatnya sedih'.” 


. 
p o- 0 


Deni ala Mu ea MK 


Pd 


4 


ya LN AG Ul “3 A3 GG La la o) DAN Ga 
ena agak Manggar NI 


s1 330 -— “5 


PA ae Ne AN LB 3 (AP ya 


FATHUL BAARI — 289 


6291. Dari Abdullah, dia berkata, “Pada suatu hari Nabi SAW 
membagi-bagian, lalu seorang laki-laki dari golongan Anshar berkata, 
“Demi Allah, sesungguhnya pembagian ini tidak dimaksudkan 
mencari ridha Allah”. Maka saya berkata, “Demi Allah, saya akan 
menemui Nabi SAW'. Kemudian saya menemui beliau yang saat itu 
sedang bersama orang banyak, lalu saya berbicara secara rahasia 
kepada beliau, maka beliau pun marah sampai wajahnya memerah, 
kemudian bersabda, “Semoga rahmat Allah dilimpahkan kepada 


, ” 


Musa, dia telah disakiti lebih dari ini, tetapi dia tetap bersabar”. 


Keterangan Hadits: 


Menggabungkan kata munaajaah (berbisik-bisik) dengan kata 
musaarrah (berbicara secara rahasia) merupakan penggabungan 
sesuatu kepada dirinya sendiri, hanya saja dengan kata yang berbeda, 
karena maknanya sama. Ada yang berpendapat bahwa keduanya 
berbeda, musaarrah (berbicara secara rahasia), walaupun bentuk 
katanya mengikuti pola kata mufaa'alah (yakni pola kata yang 
menunjukkan makna suatu perbuatan yang terjadi dari kedua belah 
pihak (saling), namun prakteknya adalah ada orang yang 
menyampaikan rahasia dan ada orang yang menerima rahasia (hanya 
dari satu arah, dari satu pihak). Sedangkan munaajaah (berbisik-bisik) 
konotasinya adalah terjadinya pembicaraan secara rahasia dari kedua 
belah pihak. Jadi, munaajaah (berbisik-bisik) lebih khusus daripada 
musaarrah (berbicara secara rahasia), sehingga redaksi judul ini 
merupakan bentuk penggabungan yang khusus kepada yang umum. 

A1 12 2 (Dari Abdullah), maksudnya adalah Tbnu Mas'ud. 

ea Y (Maka janganlah berbisik-bisik). Dalam riwayat Al 
Kasymihani disebutkan 7 5 Y—4. Penjelasannya telah dipaparkan 


sebelum bab ini. 


290 — FATHUL BAARI 








untu ls — (Sehingga kalian berbaur dengan orang 
banyak). Maksudnya, hingga ketiga orang itu berbaur dengan orang 
lain. Yang dimaksud dengan “orang lain” bisa satu orang atau lebih, 
maka judul yang diberikan Imam Bukhari ini memang sesuai. Dari 
sini, dapat disimpulkan bahwa bila mereka sedang berempat, maka 
tidak terlarang jika dua orang dari mereka saling berbisik, karena dua 
orang lainnya juga bisa saling berbisik. 

Mengenai ini telah dinyatakan secara jelas dalam hadits yang 
diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Al Adab Al Mufrad, 
Abu Daud dan dinilai shahih olehnya, serta Ibnu Hibban, dari jalur 
Abu Shalih, dari Ibnu Umar secara marfu”, Y :J—5 Man js og KAL 


pe an (Saya berkata, “Bila mereka berempat?” Beliau menjawab, 
“Tidak mengapa.”) 
Dalam riwayat Malik yang berasal dari Abdullah bin Dinar 


20X 3 


disebutkan, J4 « ag “al 63 H6 "3S 33 pyag of ani | PA og 
2. Cam Ab We ai LA ur Pet) (dalah Ibnu Umar, apabila dia 


hendak berbicara rahasia Denga satu orang ketika sedang bertiga, 
maka dia memanggil orang keempat, kemudian dia mengatakan 
kepada dua orang dari mereka, “Tenanglah kalian sejenak, karena 
sesungguhnya aku telah mendengar ....”) 


Selain itu, riwayat yang serupa dalam riwayat Sufyan dalam 
kitab Al Jami” dari Abdullah bin Dinar, disebutkan dengan redaksi, 
AG GA PAS II PT 63 Ne Car DT SG) 58 HDI (Maka Ibnu 
Umar apabila hendak berbisik-bisik dengan seseorang, dia 
memanggil orang lainnya, kemudian barulah dia berbisik dengan 
orang yang Cena Uanya) Dia juga meriwayatkannya dari jalur Nafi, 
Mg 1 63 6 33 Fe of 31 | (Jika dia hendak berbisik ketika sedang 


bertiga, dia memanggil orang keempat). 


FATHUL BAARI — 291 


Disimpulkan dari sabda beliau, s4 ! Has & (Sehingga 
kalian berbaur dengan orang banyak), bahwa tambahan itu disertakan 


pada yang tiga orang, baik dia datang bersama atau pun diajak 
sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar. 


1 3 US$ Of It (Karena hal itu membuatnya sedih), 
maksudnya adalah fi '» (karena). Demikian yang disebutkan dalam 


kitab AI Adab Al Mufrad dengan sanad yang disebutkan dalam kitab 
Ash-Shahih, yaitu dengan tambahan «». 


Al Khaththabi berkata, “Kadang mereka mengucapkan lafazh 
ini dengan tidak mencantumkan kata p.” 


Lalu dia menyebutkan bukti yang menguatkannya. Selanjutnya 
dia berkata, “Pada redaksi ini boleh juga dengan harakat kasrah pada 
huruf hamzah, yakni A3 ol, sedangkan yang masyhur adalah dengan 


harakat fathah (2). Beliau mengatakan, 1 24 (membuatnya sedih), 


karena bisa saja dia mengira bahwa berbisiknya mereka berdua itu 
karena buruknya pandangan mereka terhadap dirinya, atau kedengkian 
mereka terhadapnya.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, dilihat dari alasanya, maka tidak 
dibolehkan berbisik-bisik ketika sedang berempat —yaitu bentuk yang 
sebagaimana telah dikemukakan dari Ibnu Umar yang membolehkan 
hal itu bila sedang berempat— bila kondisi kedua orang lainnya 
seperti kondisi sendirian. Alasan larangan ini adalah, bila berbisik- 
bisik itu bisa membuat sedih yang lain (baik satu orang atau pun 
lebih), maka tidak boleh dilakukan, kecuali untuk perkara penting 
yang tidak merusak agama. 


Ibnu Baththal menukil dari Asyhab, dari Malik, dia berkata, 
“Tiga orang tidak boleh berbisik-bisik tanpa menyertakan satu orang 
yang sendirian, dan tidak boleh juga sepuluh orang berbisik-bisik 


292 — FATHUL BAARI 


LEBAK BAIT Sin ASIAN Abate EU adan an 


K 
| 
t 
3 
: 
. 
1 


(tanpa menyertakan satu orang yang sendirian), karena dilarang 
membiarkan satu orang secara sendirian.” 


Dia berkata, “Ini disimpulkan dari hadits bab ini, karena 
makna orang banyak meninggalkan satu orang sama dengan dua orang 
meninggalkan satu orang. Ini termasuk sikap yang baik agar tidak 
saling membenci dan tidak saling memutuskan.” 


Al Maziri dan yang mengikutinya berkata, “Tidak ada 
perbedaan makna untuk dua orang dan untuk orang banyak, karena 
makna yang disoroti adalah yang satu orang.” 


Al Ourthubi menambahkan, “Bahkan keberadaannya di tengah 
jumlah yang banyak akan semakin berat baginya. Maka mencegah 
berbisik-bisik adalah lebih utama. Tiga orang disebutkan secara 
khusus, karena itu adalah permulaan jumlah banyak yang bisa 
menggambarkan makna tersebut.” 


Ibnu Baththal berkata, “Semakin banyak jumlah orang yang 
tidak diajak berbisik maka semakin jauh dari kemungkinan 
menimbulkan kesedihan yang memunculkan tuduhan (dugaan buruk 
terhadap yang berbisik).” 


Ada perbedaan pendapat bila ada sejumlah orang yang berbisik 
tanpa menyertakan sejumlah lainnya Ibnu At-Tin berkata, “Hadits 
Aisyah yang menceritakan Fathimah menunjukkan bahwa hal itu 
boleh.” 


Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Mas'ud yang 
menceritakan orang yang mengatakan, &! 4 4 & 5) LL ala (Ini 
adalah pembagian yang tidak mengharapkan keridhaan Allah). Yang 
dimaksud adalah perkataan Ibnu Mas'ud. Hadits ini menunjukkan 
bahwa larangan itu tidak berlaku jika orang-orang yang tidak diajak 
bicara tidak tersakiti (atau tersinggung) dengan pembicaraan rahasia 
itu. Dikecualikan dari pokok hukum ini bila orang yang tidak diajak 
berbisik, baik ia sendirian atau pun lebih, mengizinkan kepada kedua 


. 


FATHUL BAARI — 293 








orang yang hendak berbisik untuk berbisik tanpa menyertakannya, 
karena dengan adanya izin dari yang bersangkutan, maka larangan 
tersebut menjadi hilang. 


Adapun bila dua orang sedang berbisik-bisik, sementara ada 
orang ketiga yang tidak dapat mendengar pembicaraan keduanya, 
bahkan sekalipun kedua orang itu berbicara biasa dia tidak dapat 
mendengarnya, lalu dia mendekat agar bisa mendengarkan kedua, 
maka hal itu tidak diperbolehkan (tidak boleh mendekat), 
sebagaimana halnya dia benar-benar tidak hadir bersama keduanya. 
Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab A/ Adab Al Mufrad dari 
riwayat Sa'id Al Magburi, ia berkata, «154 KE kan yat 2) uya 


. 
et 


ai (Dad yi) Ole WI 2) tea gali dag) weni 
Wi Enam (Aku pernah berjalan melewati Ibnu Umar yang saat itu 
sedang berbicara dengan seorang laki-laki, lalu aku menghampiri 
keduanya, maka Ibnu Umar menepuk dadaku dan berkata, “Jika 
engkau menemukan dua orang yang sedang berbicara, maka 


Janganlah engkau bergabung dengan keduanya kecuali setelah 
meminta izin pada keduanya.”) 


Imam Ahmad menambahkan dalam riwayatnya dari jalur 
lainnya, dari Sa'id, AS (SI 108 pkbg Ale AI io CAN Of Tana Ul 1 Jb 
Cg era ah Ka JEW IG OI (Dan dia berkata, “Apakah 
engkau belum mendengar bahwa Nabi SAW bersabda, “Jika ada dua 
orang yang sedang berbisik-bisik, maka selain keduanya tidak boleh 


turut serta pada keduanya kecuali setelah meminta izin kepada 
keduanya”) 


Ibnu Abdil Barr berkata, “Seseorang tidak boleh masuk (turut 
serta) kepada dua orang yang sedang berbisik-bisik.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak pantas orang yang masuk 
(yakni baru datang, atau tadinya tidak turut serta) ikut duduk bersama 
keduanya walaupun berjauhan kecuali dengan izin keduanya, karena 


294 — FATHUL BAARI 


keduanya telah memulai pembicaraan secara rahasia sejak tidak ada 
orang lain bersama mereka. Ini menunjukkan bahwa maksud 
keduanya adalah agar tidak ada orang yang mengetahui pembicaraan 
mereka. Terlebih lagi jika suara salah seorang dari keduanya cukup 
keras sehingga pembicaraannya tidak dapat ditutupi dari orang di 
dekatnya, sebab sebagian orang ada yang mempunyai daya tangkap 
yang kuat sehingga ketika mendengar sebagian perkataan bisa 
menebak apa yang akan dibicarakan selanjutnya. Maka menjaga diri 
untuk meninggalkan hal-hal yang bisa menyakiti orang mukmin 
sangat dianjurkan, walaupun tingkatannya berbeda-beda. 


Sufyan bin Uyainah meriwayatkan riwayat dalam kitab Jami”- 
nya, dari Al Gasim bin Muhammad, dia berkata, y—4) (— yet cl Jb 
Jp pl EA adi An ang &3 JA Op Matah Ubnu Umar 
mengatakan pada masa fitnah (masa terjadinya huru-hara atau 
kekacauan), “Tidakkah kalian melihat pembunuhan sebagai sesuatu, 


padahal Rasulullah SAW telah bersabda) lalu dia mengemukakan 
hadits bab ini, kemudian di bagian akhir dia menambahkan, —skx 


.. 


aki ia »J (Sebagai pengagungan untuk kehormatan orang muslim). 


Saya kira tambahan ini berasal dari perkataan Ibnu Umar yang 
disimpulkan dari haditsnya lalu dimasukkan ke dalam riwayatnya. 


An-Nawawi berkata, “Larangan dalam hadits ini menunjukkan 
haram bila tanpa kerelaannya.” 


Di bagian lain dia berkata, “Kecuali dengan seizinnya, baik 
secara jelas atau pun tidak. Pemberian izin lebih khusus daripada 
kerelaan, karena kerelaan kadang bisa diketahui dari indikatornya 
sehingga cukup tanpa disertai pernyataan. Kerelaan juga lebih khusus 
daripada pemberian izin, karena pemberian izin kadang disertai 
dengan keterpaksaan, sementara hakikat kerelaan tidak dapat 
diketahui.” 


FATHUL BAARI — 295 





Disebutkannya secara mutlak menunjukkan tidak adanya 
perbedaan antara kondisi hadir maupun safar. Demikian pendapat 
Jumhur. Al Khaththabi menuturkan dari Abu Ubaid bin Harbawaih, 
dia berkata, “Ini khusus dalam safar di tempat dimana orang tidak 
merasa aman pada dirinya. Sedangkan ketika hadir atau di dalam 
bangunan, maka tidak apa-apa.” 


Iyadh juga mengemukakan pendapat serupa itu, “Ada yang 
mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan hadits ini adalah ketika 
safar dan tempat-tempat yang orang merasa tidak aman dengan teman 
seperjalanannya, atau tidak mengenalnya, atau tidak mempercayainya, 
atau mengkhawatirkannya. Ada atsar yang diriwayatkan mengenai hal 


. 


ini. 


Ia mengisyaratkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh 
Ahmad dari jalur Abu Salim Al Jaisyani, dari Abdullah bin Amr, 
bahwa Nabi SAW bersabda, of 398 » 5 Ba Ai 5 “hn Y3 


Lage Op oi (Dan tidak halal bagi tiga orang yang sedang berada 


di wilayah terbuka untuk berbisik-bisik berdua tanpa melibatkan 
teman mereka (yang satunya)). Di dalam sanad-nya terdapat Ibnu 
Lahi'ah. Kalaupun diperkirakan valid, maka pembatasannya dengan 
“wilayah terbuka” terkait dengan salah satu dari dua alasan larangan 
ini. 

Al Khaththabi berkata, “Beliau mengatakan, —ij - 


(membuatnya sedih), karena bisa saja dia mengira bahwa berbisiknya 
mereka berdua itu karena buruknya pandangan mereka terhadap 
dirinya, atau kedengkian mereka terhadapnya.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits bab ini terkait dengan makna 
yang pertama, dan hadits Abdullah bin Amr terkait dengan makna 
yang kedua. Berdasarkan makna inilah Ibnu Harbawaih 
menakwilkannya, dan terkesan seolah-olah ia tidak menangkap inti 
hadits pertama. 


296 — FATHUL BAARI 


Iyadh berkata, “Ada yang mengatakan bahwa ini terjadi di 
masa awal Islam, namun setelah tersebarnya Islam dan orang-orang 
merasa aman, maka hukum ini tidak lagi berlaku.” 


Al Outhubi menyanggah bahwa penetapan dan pengkhususan 
ini tidak ada dalilnya. Ibnu Al Arabi berkata, “Hadits ini bersifat 
umum, baik secara redaksi maupun makna. Alasannya adalah “sedih”, 
dan itu bisa terjadi baik ketika safar maupun tidak, maka harus 
memberlakukan larangan ini secara umum.” 


48. Lamanya Berbisik-Bisik 


At - 0.1 PAI Rai 1. m0 - 5-3 ant ata Ie 
—ad Ig ei—ep eU ya anan (SPI 2 213) sa gag 


“0 serta 


Firman-Nya, “Dan sewaktu mereka berbisik-bisik.” (Os. Al 
Israa' (17): 47). Kata najwaa adalah bentuk mashdar (invinitif) dari 
naajaitu, lalu disandangkan pada kata ganti hum (mereka). Artinya, 
yatanaajaun (mereka berbisik-bisik). 


Yo 2 Da Sina Aam PN Maa PENA PAMA PP - S0. 
On Un en Sania Ken “Ge PN PN pt Ta TA A Pa 2 
"das PB (uluol pb (SP derrla dl Cas Colung dals Al eh 
6292. Dari Anas RA, dia berkata, “Igamat shalat telah 
dikumandangkan, sementara seorang laki-laki sedang berbisik-bisik 
kepada Rasulullah SAW. Ia masih berbisik-bisik kepada beliau 


sampai-sampai para sahabatnya tertidur, kemudian beliau berdiri lalu 
shalat.” 


FATHUL BAARI — 297 


Keterangan Hadits: 


(Bab Lamanya Berbisik-Bisik. “Dan sewaktu mereka berbisik- 
bisik.” Kata najwaa adalah bentuk mashdar finvinitif/ dari naajaitu, 
lalu disandangkan pada kata ganti hum fmereka|. Artinya, 
yatanaajaun (mereka berbisik-bisik)). Penafsiran ini hanya terdapat 
dalam riwayat Al Mustamli. Penjelasannya telah dikemukakan dalam 
tafsir ayat ini dalam surah Al Israa', dan telah dikemukakan juga 
dalam penafsiran surah Yuusuf ayat 80, 3 (rame (Mereka 
menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik). 

Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas, 433 Ia! segi 
Amar Pair FT su AI —a3 F3 (Setelah igamah shalat 
dikumandangkan, seorang laki-laki berbisik-bisik kepada Rasulullah 
SAW). Penjelasan hadits ini telah dikemukakan dalam bab 
“Mengajukan Hajat kepada Imam, yakni yang dilakukan Menjelang 
Shalat Berjamaah”. 

Abumel BV gr (Sampai-sampai para sahabatnya tertidur). Di 
sana telah dikemukakan dengan redaksi, #p—d! /Ja—Ai #V ,£& (Sampai- 


sampai sebagian orang (jamaah)J tertidur). 


49. Tidak Membiarkan Api Menyala di Dalam Rumah ketika 
Tidur 


. a BP jo2 Pa ara 1 .. e 08. - - 
KANE JB ah le ae UP ca angna 
on gn na 0 ok 053 £ 

LOYAL Ca Liga 

6293. Dari Salim, dari ayahnya, dari Nabi SAW, beliau 


bersabda, “Janganlah kalian meninggalkan api di dalam rumah ketika 
kalian tidur.” 


298 — FATHUL BAARI 


na aa aa ———..di 


# 


- e aa .. Puri M0. yr 0 Ae rs, a02 - e- 

o— Ala BA ea BPA JB MP gp) Gay Sos 
LG. ng Oa ea at 8, 3 aa. 2 Ne 1 Pe Al 

Las) nu) ada Ul "JB telug “ls al de 3) Hilau Cent) “Jalil 
in, Lan Se AR Sg 

KS La ab Ih SN ne P: 

6294. Dari Abu Musa RA, dia berkata, “Sebuah rumah di 

Madinah terbakar dengan penghuninya di malam hari, lalu hal itu 

disampaikan kepada Nabi SAW, maka beliau pun bersabda, 


“Sesungguhnya api ini sebenarnya adalah musuh kalian. Apabila 
kalian tidur, padamkanlah dari kalian.” 


san, ap: Y AA ant Tn edan AN - - 1 o- o - 0 
de NI ap MI Sya, JB :JB Cagis KP NAS 3 Ar PS 
Pa 40 G6 -— 4 o 3... 5 Lot 3. 2, aa Pm Pe NP 
Rina OP aan Iatiboy LAGI Agita AN AS tel 


SB NA alga 6 US 

6295. Dari Jabir bin Abdillah RA, dia berkata, “Rasulullah 

SAW bersabda, “Tutupilah beja-bejana, rapatkanlah pintu-pintu dan 

padamkanlah lampu-lampu, karena sesungguhnya bisa saja tikus 
menyeret sumbunya sehingga membakar penghuni rumah” .” 


Keterangan Hadits: 


(Bab tidak membiarkan api menyala di dalam rumah ketika 
tidur). Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits, yaitu: 
hadits Ibnu Umar tentang larangan tersebut, hadits Abu Musa yang 
menyebutkan hikmah larangan tersebut, yaitu dikhawatirkan 
terjadinya kebakaran, dan hadits Jabir yang menyebutkan alasan 
kekhawatiran tersebut. 


..... 


Hadits Ibnu Umar, Oa Umr (Ketika mereka tidur). 


Dibatasinya dengan kondisi “tidur” karena biasanya kondisi ini 


FATHUL BAARI — 299 





merupakan kondisi lengah. Dari sini disimpulkan, bahwa larangan ini 
berlaku dalam kondisi lengah. 


Hadits Abu Musa, bl J& Gadlu LH GH (Sebuah rumah di 


Madinah terbakar dengan penghuninya). Saya tidak menemukan 
nama-nama mereka. 


Ibnu Dagig Al Id berkata, “Disimpulkan dari hadits Abu Musa 
sebab perintah yang terdapat dalam hadits Jabir untuk mematikan 
lampu. Seandainya diamati tentu akan ditemukan banyak 
manfaatnya.” 


—5 Ta PL WI ola O! (Sesungguhnya api ini sebenarnya 
adalah musuh kalian). Ibnu Al Arabi berkata, “Makna bahwa api 
adalah musuh kita, bahwa api bisa menghabiskan tubuh dan harta kita 
sebagaimana halnya musuh. Walaupun api bisa bermanfaat bagi kita, 
namun itu tidak dapat terjadi kecuali dengan perantara. Oleh karena 


itu, beliau menyebutnya sebagai musuh karena mengandung makna 
permusuhan.” 


Ungkapan dalam sanad hadits Jabir, “Banyak”, juga terdapat 
dalam kebanyakan mayoritas riwayat tanpa penisbatan. Abu Dzar 
menambahkan dalam riwayatnya, “Dia adalah Ibnu Syindzir.” Nama 
ini telah dibahas sebelumnya dalam bab penyebutan jin dari 
pembahasan tentang awal penciptaan. Inilah penjelasan haditsnya dan 
dia hanya memiliki hadits ini dalam kitab Ash-Shahih. 


Al Ourthubi berkata, “Perintah dan larangan dalam hadits ini 
sebagai petunjuk atau bimbingan, dan bisa juga sebagai anjuran.” 


An-Nawawi menegaskan bahwa itu sebagai petunjuk karena 
ini untuk kemaslahatan duniawi. Lalu ditanggapi, bahwa bisa juga 
mengarah kepada kemaslahatan agama, yaitu menjaga jiwa yang 
haram dibunuh dan harta yang haram disia-siakan. 


Al Ourthubi juga berkata, “Hadits-hadits ini menunjukkan 
bahwa bila seseorang hendak tidur di suatu rumah dan di dalamnya 


300 — FATHUL BAARI 


tidak ada orang lain selain dirinya, maka hendaknya mematikan api 
sebelum tidur, atau melakukan cara untuk menghindarkan terjadinya 
kebakaran. Demikian juga bila di rumah itu terdapat banyak orang, 
maka sebagian mereka (atau salah seorang mereka) atau yang paling 
berhak di antara mereka agar melakukan hal tersebut. Bagi yang tidak 
mengindahkannya berarti telah menyelisihi Sunnah dan 
meninggalkannya.” 


Kemudian dia mengemukakan hadits yang diriwayatkan oleh 
Abu Daud serta dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim, dari 
jalur Ikrimah, dari Ionu Abbas, dia berkata, WIL Usai 2d 3)0 Dslr 
aa ip Aga Kab DE BPA Ie ly alba Ko AI si ai 
Dae DIP anta Veda Aas W) seag dal Ip Gea VE ARI PA 
S 3 (dh PP seh Jaa Ja (Seekor tikus muncul kemudian menarik 
sumbu (lampu|, lalu menjatuhkannya di hadapan Nabi SAW di atas 
kain yang sedang beliau duduki sehingga kain itu terbakar sebesar 
dirham, maka Nabi SAW bersabda, “Bila kalian hendak tidur, maka 
padamkanlah lampu kalian, karena sesungguhnya syetan 


menunjukkan yang seperti ini untuk melakukan itu sehingga dapat 
membakar kalian.”) 


Hadits ini juga mengandung sebab perintah tersebut dan 
keterangan mengenai faktor yang mendorong tikus menarik sumbu, 
yaitu syetan, musuh manusia, ia meminta tolong kepada musuh 
lainnya, yaitu api. Semoga Allah menyelamatkan kita dengan 
kemuliaan-Nya dari tipu daya para musuh, sesungguhnya Dia Maha 
Pengasih lagi Maha Penyayang. 

Ibnu Dagig Al Id berkata, “Jika alasan mematikan lampu 
adalah untuk menghindarkan ditariknya sumbu oleh tikus, maka itu 
berarti bahwa bila lampunya berada pada posisi yang tidak dapat 
dijangkau oleh tikus maka tidak terlarang untuk dibiarkan menyala, 
misalnya ditempatkan pada dudukan tembaga licin yang tidak dapat 


FATHUL BAARI — 301 


dipanjat oleh tikus, atau di tempat yang jauh yang tidak 
memungkinkan tikus dapat menjangkaunya.” 


Dia berkata, “Adanya perintah untuk mematikan secara mutlak 
sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Ibnu Umar dan Abu Musa 
—yaitu lebih umum dari sekadar api lampu—, adalah karena memang 
bisa menimbulkan bahaya lain selain tikus menarik - sumbunya, 
seperti terjatuhnya sesuatu dari lampu itu pada sebagian perkakas 
rumah, atau jatuhnya dudukan lampu sehingga menghempaskan 
lampunya lalu membakarnya. Untuk itu, perlu diikat dengan kuat. Jika 
telah diikat dan diperkirakan aman, maka hukumnya pun tidak berlaku 
karena alasannya sudah hilang.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, An-Nawawi telah menyatakan itu 
dengan memberikan contoh lampu meja, karena itu lebih aman. 


Ibnu Dagig juga berkata, “Perintah-perintah ini tidak 
dipandang sebagai perintah wajib oleh mayoritas orang, sedangkan 
ahlu zhahir menganggapnya sebagai perintah yang wajib. Yang 
memandang demikian tidak hanya golongan zhahiriyah, tapi juga 
setiap orang yang mengartikan secara zhahirnya, kecuali yang 
memalingkan dari zhahirnya sebagaimana yang dikatakan oleh ahli 
giyas. Kendati golongan  zhahiriyah lebih diharuskan 
melaksanakannya karena mereka tidak melihat kepada indikasi- 
indikasinya, namun perintah-perintah ini statusnya beragam sesuai 
dengan maksud-maksudnya. Jadi, di antaranya ada yang dimaknai 
anjuran, yaitu membaca basmalah pada setiap hal, dan ada juga yang 
dimaknai anjuran sekaligus petunjuk, seperti menutup pintu, karena 
syetan tidak dapat membuka pintu yang tertutup. Sebab, mewaspadai 
campur tangannya syetan memang dianjurkan, di samping ada juga 
maslahat-maslahat duniawi yang terkandung di dalamnya, di 
antaranya (dengan menutup pintu) adalah sebagai bentuk penjagaan. 
Demikian juga dengan cara menutup tempat minum dan bejana.” 


302 — FATHUL BAARI 


50. Menutup Pintu pada Malam Hari 


Para 29 A0... 9, sn s, Naa PAN ANE PA an aan ta 
mata Ioi 1ala ad6 DI lo AI Jam) JB 8 Hr yS 
| 2 4 8. Te Et ea - ara, ne. 0 & L- Pa Pa 
— lg— dahan YI LS ag Yi Isaks, (A3) BP Jab 

Pa al 


6296. Dari Jabir, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
“Padamkanlah lampu-lampu pada malam hari jika kalian (hendak) 
tidur, tutuplah pintu-pintu, ikatlah kantong-kantong minum, serta 


, ” 


tutupilah makanan dan minuman'. 


Hammam berkata, “Aku kira beliau juga bersabda, "Walaupun 


,» 


(hanya) dengan sebuah batang yang engkau lintangkan'. 


Keterangan Hadits: 

Isu makan | abi (Padamkanlah lampu-lampu pada malam 
hari). Dejalasannya telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. 

Sa TN il, (Tutuplah pintu-pintu). Dalam riwayat Al 
Mustamli dan As-Sarakhsi disebutkan dengan redaksi, Ping Pada bab 
sebelumnya disebutkan, (—e, ini semakna dengan ! —i 


Penjelasannya telah dikemukakan pada bab jin dan begitu juga 
keterangan tentang sisa hadits ini. 


Ibnu Dagig Al Id berkata, “Menutup pintu mengandung 
kemaslahatan agama dan duniawi, yaitu untuk menjaga jiwa dan harta 
dari pelaku kerusakan, lebih-lebih dari para syetan. Sedangkan sabda 
beliau, ika Yu maki Y otr og (Karena sesungguhnya syetan tidak 


dapat membuka pintu yang tertutup) mengisyaratkan bahwa perintah 


FATHUL BAARI — 303 





menutup pintu untuk maksud menjauhkan syetan agar tidak berbaur 
dengan manusia. Alasan ini disebutkan secara khusus untuk 
memperingatkan apa yang tidak diketahui kecuali dari nabi. 


. "8. 


Ap Ai Sya Ip 1JU Kay Alah JG LANANG Aek! 137483 (Serta 
tutupilah makanan dan minuman. Hammam berkata, “Aku kira beliau 
juga mengatakan, “Walaupun hanya dengan sebuah batang kayu yang 
engkau lintangkan””) Telah dikemukakan kepastiannya dari Atha' 
dalam riwayat Ibnu Juraij pada bab tersebut (tentang jin), dengan 
redaksi, AJE ppi ayu H4 BeUi y#3 (Tutupilah bejanamu walaupun 
hanya dengan sebuah batang yang engkau lintangkan), dan pada 
setiap perintah tersebut ada tambahan, JW PN — "S1 (Dan sebutlah 


nama Allah Ta'ala). Penjelasan tentang hikmahnya telah dikemukakan 
pada pembahasan tentang minuman, yaitu pada bab “minum susu”. 


Ibnu Baththal memaknainya secara umum dan mengisyaratkan 
adanya kejanggalan, dia berkata, “Rasulullah SAW telah 
mengabarkan bahwa syetan tidak diberi kekuatan terhadap hal-hal 
tersebut, tapi di sisi lain mengisyaratkan diberi kekuatan yang lebih 
besar dari itu, yaitu kemampuan memasuki tempat-tempat yang tidak 
dapat dimasuki oleh manusia.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, tambahan yang saya isyaratkan 
sebelum itu telah menghilangkan kesan adanya kejanggalan itu, yaitu 
bahwa penyebutan nama Allah akan menghalanginya dari melakukan 
sesuatu terhadap hal-hal tersebut. Ini berarti bahwa syetan mempunyai 
kemampuan terhadap hal-hal tersebut bila tidak disebutkan nama 
Allah. Ini ditegaskan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan 
imam yang empat, dari Jabir secara marfu', FI SI 3 J3 Si 
A1 S5 3 YES Si9 tis V9 KSO la SORE JS maub s3 P3 Ko 
am ya Moana J5 43 X5 (Apabila seseorang masuk rumahnya 
sambil menyebut nama Allah ketika dia memasukinya dan ketika 
makan, maka syetan berkata, “Tidak ada tempat menginap bagi 


304 — FATHUL BAARI 





kalian (para syetan) dan tidak pula makanan.” Dan bila dia masuk 
tanpa menyebut nama Allah ketika memasukinya, syetan berkata, 
“Kalian (para syetan) mendapatkannya.”) 


Ibnu Dagig tampak bimbang dalam hal ini, dan dalam kitab 
Syarh Al Ilmam dia berkata, “Kemungkinan sabda beliau, Y Lte! og 


Tr G6 mad 4 (karena sesungguhnya syetan tidak dapat membuka pintu 


yang tertutup) dimaknai secara umum, baik dengan menyebut nama 
Allah atau tidak. Kemungkinan juga dikhususkan pada pintu-pintu 
yang disebut nama Allah ketika memasukinya. Kemungkinan juga hal 
itu dikarenakan oleh sesuatu yang berkaitan dengan tubuh syetan, atau 
karena sesuatu dari Allah yang di luar tubuhnya.” 


Dia berkata, “Hadits ini menunjukkan terhalangnya syetan 
yang sedang di luar untuk memasukinya. Sedangkan syetan yang 
sudah ada di dalam, maka hadits ini tidak menunjukkan bahwa syetan 
itu tidak keluar. Jadi, itu adalah untuk meminimalkan kerusakan, dan 
bukan untuk menghilangkannya. Kemungkinan juga, menyebut nama 
Allah saat menutup pintu dapat mengusir syetan yang ada di dalam 
rumah. Karena itu, selayaknya menyebut nama Allah sejak mulai 
menutup pintu. Sebagian orang berkesimpulan untuk menutup mulut 
saat menguap agar syetan tidak masuk. Demikian ini karena termasuk 
dalam keumuman makna “pintu” dalam arti kiasan.” 


51. Khitan setelah Dewasa dan Mencabut Bulu Ketiak 


a30 2 Ke aa PP. - ore Aa "5 3 - Z0. a - TELP 

baka ae AN ama ana 

dan MEI as BY TE) BARENG dead an 
pen 


FATHUL BAARI — 305 


6297. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, “Fitrah (kesucian) itu ada lima: Khitan, istihdad (mencukur 
bulu kemaluan), mencabut bulu ketiak menggunting kumis, dan 
memotong kuku.” 


Bl LA: AJE pa la IA pe af GP 
Peran La aa an saban ap 


SIG AI Hi SN AA 3 Teu 20 XS y1 J6 
TN Tera “ah rn 5 1g AL 

6298. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“Ibrahim berkhitan setelah (berumur) delapan puluh tahun. Beliau 


berkhitan dengan kapak.” Kata gaduum disebutkan dengan tanpa 
tasydid. 


Abdu Abdillah berkata: Outaibah menceritakan kepada kami, 
Al Mughirah menceritakan kepada kami dari Abu Az-Zinad, dia 
berkata, “Bil gadduum.” Maksudnya, sebuah tempat. Kata ini 
disebutkan dengan tasydid. 


JG en ARA la 
.3 we Je Al 
6299. Dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, “Ibnu Abbas ditanya, 
“Sebesar siapa engkau ketika Nabi SAW wafat?” Dia menjawab, “Saat 


itu aku sudah dikhitan”. Dia juga berkata, “Mereka tidak mengkhitan 
laki-laki kecuali setelah baligh”.” 


306 — FATHUL BAARI 


Jeh SE or. 4 8, 38. - 5 & o - o- e . .. 


6300. Dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, (dia berkata) 
“Ketika Nabi SAW wafat, saat itu aku sudah dikhitan.” 


Keterangan Hadits: 


(Bab khitan setelah dewasa dan mencabut bulu ketiak). Al 
Karmani berkata, “Letak kesesuaian judul bab ini dengan pembahasan 
tentang meminta izin, bahwa biasanya khitan memerlukan 
berkumpulnya orang-orang yang ada di dalam rumah.” 


“ 2, 


3 2 —badii (Fitrah (kesucian) itu ada lima). Penjelasannya 
telah dikemukakan di akhir pembahasan tentang pakaian dan begitu 
juga tentang hukum khitan. Ibnu Baththal menyatakan bahwa khitan 
itu tidak wajib. Ia berdalih bahwa ketika Salman memeluk Islam, dia 
tidak diperintahkan untuk berkhitan. Namun pendapat ini disangkal, 
bahwa kemungkinan itu karena suatu udzur, atau karena peristiwa itu 
terjadi sebelum diwajibkannya khitan, atau karena dia memang sudah 
dikhitan. Kemudian dari itu, tidak adanya riwayat tentang itu tidak 
memastikan tidak terjadinya hal itu. Lagi pula ada perintah itu untuk 
selainnya. 


ita Gala dah OA Aa BIM SI (Ibrahim berkhitan setelah 
berumur delapan puluh tahun). Hal ini telah dijelaskan sebelumnya. 
Demikian juga perbedaan pendapat mengenai usia beliau ketika 
berkhitan, yaitu pada penjelasan hadits yang disebutkan pada judul 
“Ibrahim AS”. Saya sebutkan juga di sana, bahwa disebutkan di dalam 
kitab Al Muwaththa ' dari riwayat Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari 
Abu Hurairah secara mauguf pada Abu Hurairah, bahwa Ibrahim 
adalah orang yang pertama kali berkhitan. Saat itu beliau berusia 120 


FATHUL BAARI — 307 


| 


tahun, dan beliau berkhitan dengan kapak. Setelah itu beliau masih 
hidup hingga delapan puluh tahun lagi. 


Hadits Ini diriwayatkan juga kepada kami dalam kitab Fawaid 
Ibnu As-Simak dari jalur Abu Uwais, dari Abu Az-Zinad dengan 
sanad ini secara marfu'. Abu Uwais adalah periwayat yang lemah. 
Mayoritas riwayat menyebutkan seperti yang disebutkan pada hadits 
bab ini, bahwa Ibrahim AS berkhitan ketika berusia 80 tahun. Al 
Kamal bin Thalhah telah berusaha menggabungkan kedua riwayat 
tersebut, dia berkata, “Menurut nukilan dari hadits shahih, Ibrahim 
berkhitan pada usia 80 tahun, dan disebutkan dalam riwayat shahih 
lainnya bahwa dia berkhitan pada usia 120 tahun. Penyesuaian antara 
keduanya, bahwa Ibrahim AS hidup hingga 200 tahun, 80 th di 
antaranya Ibrahim dalam keadaan tidak berkhitan, dan 120 tahun 
dalam keadaan sudah berkhitan. Maka makna hadits pertama adalah 
beliau berkhitan setelah 80 tahun, dan makna hadits kedua adalah 
beliau dalam keadaan telah berkhitan selama 120 tahun dari 
umurnya.” 


Namun pendapat ini disanggah oleh Al Kamal bin Al Adim di 
dalam bagian kitab 4! Mulhah fi Ar-Radd ala Ibn Thalhah, bahwa ada 
kesangsian pada perkataannya jika dilihat dari beberapa segi: 


1. Menilai shahih riwayat yang menyebutkan 120 tahun, padahal 
riwayat itu tidak shahih. Kemudian dia mengemukakannya 
dari riwayat Al Walid, dari Al Auza'i, dari Yahya bin Sa'id, 
dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah secara marfu, 
lalu dikomentari dengan menyatakan bahwa Al Walid 
melakukan tadlis. Setelah itu dia mengemukakannya dari 
Fawa 'id Ibn Al Mugri, dari riwayat Ja'far bin Aun, dari Yahya 
bin Sa'id secara mauguf. Dari riwayat Ali bin Mushir dan 
Ikrimah bin Ibrahim, keduanya dari Yahya bin Sa'id juga. 


2. Redaksi yang dikemukakannya menggunakan huruf Jam, yaitu 
cet (Untuk delapan puluh tahun) dan (3 3 (Untuk 


308 — FATHUL BAARI 


seratus dua puluh). Padahal tidak ada satu jalur pun dari jalur- 
jalur periwayatannya yang menyebutkan dengan huruf lam, 
karena yang ada adaiah dengan redaksi, ye | R3 YA 
(Beliau berkhitan ketika berusia delapan puluh tahun) dan 
pada riwayat lainnya disebutkan, 17 y4—£3 3 yg! 94 (Ketika 
berusia seratus dua puluh tahun). Bahkan riwayat yang 
pertama disebutkan juga, ce sh SE (Di awal usia delapan 
puluh tahun). 


3. Dia menyatakan bahwa dalam mayoritas riwayat disebutkan 
bahwa setelah itu Ibrahim masih hidup selama delapan puluh 
tahun lagi. Maka, ini tidak cocok dengan penggabungan 
tersebut yang menyatakan bahwa yang 120 tahun adalah yang 
tersisa dari umurnya setelah beliau berkhitan. 


4. Orang-orang Arab masih tetap menggunakan istilah Os 


hingga mencapai setengah, dan bila telah melewati setengah 
mereka mengatakan mi. Pemaduan yang dilakukan Ibnu 


Thalhah adalah kebalikannya, sehingga bila —misalnya— 

telah berlalu sepuluh hari dari suatu bulan, maka disebut, 

Up yaa . Istilah ini tidak dikenal dalam perkataan mereka. 

Kemudian dia menyebutkan perbedaan pendapat tentang usia 
Ibrahim AS, lalu dia menyatakan bahwa dalam hal tidak ada hadits 
yang kuat. Di antaranya perkataan Hisyam bin Al Kalbi dari ayahnya, 
dia berkata, “Ibrahim mengajak manusia melaksanakan haji, 
kemudian beliau kembali ke Syam lalu meninggal di sana. Saat itu 
beliau berusia dua ratus tahun.” 


Abu Hudzaifah Imam Bukhari, salah seorang periwayat yang 
lemah dha'if menyebutkan di dalam kitab Al Mubtada ' dengan sanad- 
nya yang lemah, bahwa Ibrahim hidup selama 175 tahun. Ibnu Abi 
Ad-Dunya meriwayatkan sebuah hadits dari Mursal Ubaid bin Umair 
mengenai wafatnya Ibrahim dan kisahnya bersama malaikat maut 


FATHUL BAARI — 309 


serta masuknya malaikat itu ke tempat beliau dalam bentuk seorang 
yang sudah tua yang kemudian diterima sebagai tamu. Setelah itu dia 
meletakkan makanan di mulutnya, tapi berjatuhan dan tidak bertahan 
di mulutnya, lalu Ibrahim bertanya, “Berapa usiamu?” Dia menjawab, 
“Seratus enam puluh satu.” Maka Ibrahim berkata kepada dirinya 
yang saat itu ia berusia seratus enam puluh tahun, “Hanya tinggal 
setahun lagi aku jadi seperti itu.” Sejak itu beliau tidak bersemangat 
hidup lagi, sehingga malaikat maut mencabut rohnya dengan 
kerelaannya. 


Ketiga pendapat yang beragam ini sulit dipadukan, tapi yang 
lebih rajih adalah pendapat ketiga. Kemudian terlintas pada saya, 
bahwa itu bisa dipadukan, yaitu bahwa yang dimaksud dengan cal A9 
mili (saat itu dia berusia delapan puluh tahun) adalah delapan puluh 
tahun dari sejak meninggalkan kaumnya dan berhijrah dari Irak ke 
Syam. Sedangkan riwayat lainnya, 55 753 Al y—! 85 (saat itu ia 
berusia seratus dua puluh tahun) adalah sejak kelahirannya. Atau, 
sebagian periwayat mengira bahwa kalimat 3 483 Wb adalah Y! is 
Cir“—£ (seratus kurang dua puluh (yakni delapan puluh)), atau 
sebaliknya. 

Al Muhallab berkata, “Berkhitannya Ibrahim AS setelah 
delapan puluh tahun tidak mengharuskan kita seperti itu. Sebab pada 
umumnya, manusia telah meninggal sebelum berusia delapan puluh 


tahun. Namun Ibrahim berkhitan ketika Allah mengilhamkan dan 
memerintahkan itu kepadanya.” 


Dia berkata, “Hasil pengamatan menunjukkan bahwa tidak 
selayaknya berkhitan kecuali mendekati waktu yang diperlukan, yaitu 
saat memerlukan penggunaannya untuk bersetubuh. Ini sebagaimana 
tersirat dari riwayat Ibnu Abbas yang mengatakan, Je! Ou Y | ri 
3 Pa — (Mereka tidak mengkhitan laki-laki hingga baligh)” Dia 
berkata, “Berkhitan sewaktu kecil dilakukan karena perkara ini 


310 — FATHUL BAARI 





terhitung mudah bagi anak yang masih kecil, sebab kemaluannya 
masih lemah dan belum mengetahui apa-apa.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, kisah Ibrahim AS menunjukkan 
bahwa khitan itu disyariatkan, bahkan sekalipun ditangguhkan karena 
suatu halangan hingga mencapai usia tersebut. Itulah yang 
diisyaratkan oleh Imam Bukhari dengan judul bab ini. Jadi, 
maksudnya bukan berarti khitan itu disyariatkan penangguhannya 
hingga tua. Sedangkan alasan yang dikemukakan Al Muhallab 
berdasarkan pengamatan, maka mengenai itu perlu dikaji lebih 
mendalam, mengingat hikmah khitan tidak terbatas hanya untuk 
kesempurnaan hal yang terkait dengan bersetubuh, tapi juga karena 
bila tidak dikhitan dikhawatirkan adanya najis dari sisa air kencing, 
apalagi bagi orang yang beristijmar (cebok dengan benda padat, tidak 
dengan air). Oleh karena itu, segera berkhitan ketika usia dimana anak 
diperintahkan untuk shalat adalah waktu yang paling tepat. Pada 
keterangan sebelumnya, telah saya paparkan perbedaan pendapat 
mengenai waktu yang disyariatkan untuk melakukan khitan. 


iii ayah G5 (Beliau berkhitan dengan kapak.” Kata 
gaduum disebutkan tanpa tasydid). Imam Bukhari mengisyaratkan 
dari jalur lainnya riwayat yang menggunakan tasydid, dengan 
tambahan, &'p 523 (Yaitu sebuah tempat). Saya telah mengemukakan 
keterangannya saat menjelaskan hadits tersebut pada judul “Ibrahim 


AS” pada pembahasan tentang cerita para nabi. Saya juga telah 
mengisyaratkannya di pertengahan pembahasan tentang pakaian. 


Al Muhallab berkata, “Al Oaduum —tanpa menggunakan 
tasydid— adalah alat, sedangkan jika disebutkan dengan tasydid 
—yakni al gadduum— adalah nama tempat. Kedua pengertian ini ada 
pada Ibrahim AS, yakni beliau berkhitan dengan alat dan dilakukan di 
tempat.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, saya juga telah mengemukakan 
pendapat yang kuat di sana (pada judul Ibrahim AS dalam 


FATHUL BAARI — 311 


pembahasan tentang para nabi). Disebutkan dalam kitab Al Muttafag 
karya Al Jauzagi dengan sanad yang shahih dari Abdurrazzag, dia 
berkata, “41 Oadduum adalah nama desa.” 


Abu Al Abbas As-Sarraj dalam kitab Tarikh-nya 
meriwayatkan hadits dari Ubaidullah bin Sa'id, dari Yahya bin Sa'id, 
dari Ibnu Ajlan, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas secara marfu', 


au —gi (brahim berkhitan dengan al gaduum). Setelah itu saya 
berkata kepada Yahya, “Apa itu al gaduum?” Ia menjawab, “AI Fa 's 
(kapak).” 

Al Kamal bin Al Adim berkata di dalam kitab tersebut (al 
muttafag), “Mayoritas orang berpendapat, bahwa al gaduum yang 
digunakan oleh Ibrahim untuk berkhitan adalah alat (kapak).” 


Kata ini bisa disebutkan dengan tasydid dan bisa juga tanpa 
tasydid, namun yang lebih tepat adalah tanpa tasydid. Dalam kedua 
riwayat Imam Bukhari disebutkan dengan dua kondisi tersebut. An- 
Nadhr bin Syumail menyatakan bahwa Ibrahim berkhitan dengan alat 
tersebut. Lalu dikatakan kepadanya, “Mereka mengatakan bahwa 
gaduum adalah nama sebuah desa di Syam.” Namun dia tidak 
mengetahuinya, dan dia menetapkan yang pertama. 


Disebutkan di dalam kitab Shihah Al Jauhari, “Al Oaduum 
adalah alat dan juga tempat.” 


Ibnu As-Sikkit mengingkari yang dengan tasydid secara 
mutlak. Disebutkan di dalam kitab Muttafag Al Buldan karya Al 
Hazimi, “Oaduum adalah sebuah desa di Halab, dan itu adalah 
majlisnya Ibrahim.” 

Ora ag LH (Saya ketika itu sudah dikhitan). Kalimat 


shabiyyun makhtuun, mukhtan dan khatiin, berarti anak yang telah 
dikhitan. 


312 — FATHUL BAARI 


DAA TE Ou YSS (Mereka tidak mengkhitan laki- 
laki kecuali setelah balig”” Maksudnya, hingga dia mencapai usia 
baligh. 

Al Ismaili berkata, “Aku tidak tahu siapa yang mengatakan, 
Ob YSS (Mereka tidak mengkhitan), apakah Abu Ishag, Israil 
atau orang setelahnya. 

Abu Bisyr berkata dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, (ad 
Pa ut ang Pata Ai Ke aa (Ketika Nabi SAW meninggal, saat itu 
aku berusia sepuluh tahun). Az-Zuhri berkata dari Ubaidullah bin 
Abdillah, dari Ibnu Abbas, LAU UG Vi, Aw elag ae Ah kp ca ani 
3 ES) (Aku menemui Nabi SAW di Mina, saat itu aku sudah hampir 
mencapa usia baligh). Hadits-hadits dari Ibnu Abbas mengenai hal ini 
simpang siur.” 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapatnya ini perlu diteliti 
dengan beberapa alasan: 

1. Karena asalnya, yang dicantumkan dalam hadits ini 
dirangkaikan dengan yang sebelumnya. Jadi, kalimat itu 
disandarkan kepada orang yang dinukil perkataannya pada 
yang sebelumnya, kecuali bila ada indikasi atau bukti bahwa 


itu dari perkataan selainnya, sedangkan penyisipan kalimat 
tidak dapat ditetapkan dengan kemungkinan. 

2 Pernyataan simpang siur itu tidak bisa diterima, karena hadits 
yang mahfuzh (terpelihara) lagi shahih menyatakan bahwa ia 
dilahirkan di Syi'b, yaitu tiga tahun sebelum hijrah. Demikian 
yang ditetapkan oleh para ahli sejarah dan dinilai shahih oleh 
Ibnu Abdil Barr. Ia pun meriwayatkan hadits dengan sanad 
yang shahih dari Ibnu Abbas, dia berkata, — ag DG 


II (Aku lahir ketika bani Hasyim berada di Syi'b). Ini tidak 


FATHUL BAARI — 313 


: 


menafikan perkataannya, MI Dal (Saya sudah hampir 


baligh) maksudnya adalah mendekati usia baligh. Selain itu, 
tidak menafikan perkataannya, 8 yA — KE Oag Y | 3853 


(Mereka tidak mengkhitan laki-laki kecuali setelah baligh), 

karena ada kemungkinan bahwa dia telah baligh, lalu dikhitan 

sebelum Rasulullah SAW wafat dan setelah haji Wada'. 

Sedangkan perkataannya, yi—£ :—! ut, (Saat itu aku berusia 
sepuluh tahun) dimaknai dengan membuang satuannya (yakni belasan 
tahun). Imam Ahmad meriwayatkan hadits dari jalur lainnya, dari 
Ibnu Abbas, bahwa saat itu dia berusia lima belas tahun, dan bisa juga 
dikembalikan kepada riwayat yang menyebutkan bahwa saat itu dia 
berusia tiga belas tahun. Orang yang dilahirkan di pertengahan tahun, 
maka bilangan pecahannya digenapkan. Misalnya ia dilahirkan pada 
bulan Syawwal (bulan ke-10), maka dia punya tiga bulan dari tahun 
pertama, tapi itu bisa disebut satu tahun (walaupun di tahun itu hanya 
tiga bulan, Syawwal, Dzulga'dah, Dzulhijjah). Sementara Nabi SAW 
wafat pada bulan Rabi”, jadi dia sudah memasuki tiga bulan di tahun 
tersebut (yakni Muharram, Shafar, Rabi” Awwal) tapi bisa disebut 
satu tahun. Orang yang mengatakan tiga belas tahun, berarti 
membuang satuannya, sedangkan yang mengatakan lima belas tahun 
menetapkan satuannya. 


3 lag ale At Ko 153 ad (Ketika Nabi SAW wafat, 
saat itu aku sudah dikhitan). Jalur periwayatan ini diriwayatkan secara 
maushul oleh Al Ismaili dari jalur Abdullah bin Idris. 


314 — FATHUL BAARI 


52. Setiap Permainan adalah Batil Jika Melalaikan untuk Taat: 
kepada Allah 


Lor 8,0 0 - 2. Tn aa 20 Aan - TA man 
Id SAN yA AI Idi Op) BAU JUS Ieerlal JB yag 
AJ PI Hadi 

Orang yang berkata kepada temannya, “Mari kita berjudi”, dan 

firman Allah, “Dan di antara manusia (ada) orang yang 


mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan 
(manusia) dari jalan Allah.” (Os. Lugmaan (31): 6) 


IS RA KO PEN ae HS TE AB ol 
- Pa Pa ee ea Kau Pa Aa 2: es Te Pa 
elo 3 JW KA la Uya Hell, SP SI to MI So, JU 
PI Ki KAN 5 AAN ka (3 Pn sh 2 e , . 
BPA IE tema JB 159 21 VI ON 23 sa SMUL 


6301. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Humaid bin Abdurman 
mengabarkan kepadaku bahwa Abu Hurairah berkata: Rasulullah 
SAW bersabda, “Barangsiapa di antara kalian bersumpah lalu dalam 
sumpahnya dia berkata, “Demi Lata dan Uzza', maka dia hendaknya 
mengucapkan, “Laa ilaaha illaallaah?. Dan barangsiapa yang 
mengatakan kepada temannya, “Mari kita berjudi”, maka hendaknya 
bersedekah.” 


Keterangan Hadits: 


(Bab setiap permainan adalah batil jika melalaikan untuk Taat 
kepada Allah). Maksudnya adalah seperti orang yang dijadikan lengah 
oleh sesuatu, baik sesuatu itu boleh dilakukan atau terlarang. Misalnya 


FATHUL BAARI — 315 





orang yang disibukkan dengan shalat sunah, atau membaca Al Our'an, 
atau dzikir, atau menghayati makna-makna Al Our'an, sampai keluar 
waktu shalat fardhu dengan sengaja, maka orang yang seperti ini 
termasuk dalam kategori ini. Hal itu berlaku untuk hal-hal yang 
dianjurkan, apalagi untuk hal-hal yang yang lain. 


Bagian pertama judul ini merupakan redaksi hadits yang 
diriwayatkan Imam Ahmad dan imam yang empat yang dinilai shahih 
oleh Ibnu Khuzaimah dan Al Hakim dari hadits Ugbah bin Amir 
secara marjfu', Pang Taniig cha ya aa y Kran AA) AAN 4 Pan uy 
Aoi 152Y45 (Setiap yang melengahkan orang Islam sdalah batil, 


kecuali melontar panahnya, melatih kudanya, dan bercengkrama 
dengan keluarganya Jistrinya)). Tampaknya, karena hadits ini tidak 
sesuai dengan kriteria Imam Bukhari, maka dia hanya 
menggunakannya sebagai judul dan menyimpulkan dari maknanya 
untuk membatasi hukum tersebut. Pernyataan “melontar” (panah) 
sebagai permainan, karena adanya kecenderungan untuk 
mempelajarinya karena bentuknya adalah permainan, namun maksud 
mempelajarinya adalah untuk membantu dalam berjihad. Melatih kuda 
mengisyaratkan kepada lomba pacuan kuda, sedangkan bercengkrama 
dengan keluarga adalah untuk keakraban dan serupanya. Sedangkan 
pernyataan bahwa selain itu adalah batil, bukan berarti bahwa 
semuanya adalah batil dan haram. 


Badi Ji dola JA w—3 (Orang yang berkata kepada 
temannya, “Mari kita berjudi.”). Maksudnya, atau yang hukumnya 
sama dengan ini. 

CAB Sia G3 SAS IP PU La) ski HA) (Dan firman 
Allah, “Dan di antara mama fada) orang yang mempergunakan 


perkataan yang tidak berguna ....”) Demikian redaksi yang tercantum 
dalam riwayat Abu Dzarr, sedangkan dalam riwayat Al Ashili dan 


316 — FATHUL BAARI 


Karimah disebutkan hingga redaksi, &! dont Coke Ka (Untuk 
menyesatkan (manusia) dari jalan Allah). 


Ibnu Baththal menyebutkan bahwa Imam Bukhari 
menyimpulkan pembatasan permainan pada judul ini dari firman 
Allah, Aa de— IL KPS (Untuk menyesatkan (manusia| dari jalan 


Allah), karena secara implisit bahwa bila mempergunakannya bukan 
untuk menyesatkan maka tidak tercela. Demikian juga dengan judul 
bab ini, bahwa bila permainan itu tidak membuat lalai untuk taat 
kepada Allah maka tidak batil. Tapi secara umum ini dikhususkan 
oleh teksnya, maka setiap permainan yang dinyatakan haram secara 
tekstual maka itu jelas batil, baik dapat melalaikan maupun tidak. 


Tampaknya, Imam Bukhari mengisyaratkan lemahnya riwayat 
mengenai penafsiran al-lahwu dalam ayat ini yang ditafsirkan sebagai 
"kekayaan: At-Tirmidzi ena dari hadits Umamah secara 
marfu, AN Y 5 SA Ai Ii Y (Tidak dihalalkan menjual 
biduwanita-biduwanita dan tidak pula membeli mereka), :& Jl sad 
1 (Sai —$ AI ya yA! ya) (Dan mengenai mereka, Allah 
menurunkan ayat, “Dan di antara manusia fada) orang yang 


mempergunakan perkataan yang tidak berguna ....”) Sanad-nya 
lemah. 


Ath-Thabarani meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud secara mauguf, 
bahwa dia menafsirkan “al-lahwu” pada ayat ini dengan arti 
“kekayaan”. Namun sanad-nya juga lemah. 


Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah, dimana di 
dalamnya disebutkan, Gxadi Bait Ji "Ala JS "35 (Dan 
barangsiapa yang berkata kepada temannya, “Mari kita berjudi”, 
maka dia hendaknya bersedekah). Dengan ini, Imam Bukhari 
mengisyaratkan, bahwa judi termasuk bentuk permainan dan orang 
yang mengajak berjudi berarti mengajak kepada kemaksiatan. Oleh 
karena itu, Nabi SAW memerintahkan untuk bersedekah untuk 


FATHUL BAARI — 317 





menebus kemaksiatan tersebut, karena orang yang mengajak kepada 
suatu kemaksiatan, maka dengan ajakannya itu berarti dia telah 
terjerumus ke dalam kemaksiatan. 


Al Karmani berkata, “Inti keterkaitan hadits ini dengan 
judulnya dan keterkaitan judul ini dengan pembahasan minta izin 
adalah, bahwa orang yang mengajak kepada perjudian tidak layak 
diberi izin untuk masuk ke rumah. Selain itu, karena perjudian bisa 
mendatangkan banyak orang. Kemudian kesesuaian sisa isi hadits ini 
dengan judulnya adalah, bahwa bersumpah dengan Lata dan Uzza 
adalah permainan yang melalaikan dari yang Hag dengan makhluk, 
maka itu adalah batil.” 


Kemungkinan juga ketika mencantumkan judul “tidak 
memberi salam kepada orang yang berbuat dosa”, dia mengisyaratkan 
kepada “tidak memberi izin kepada orang dilalaikan permainan dari 
ketaatan”. 


Penjelasan hadits dalam bab ini telah dipaparkan pada tafsir 
surah An-Najm. Imam Muslim di dalam kitab Shahih-nya, setelah 
meriwayatkan hadits ini, dia berkata, “Redaksi, Sai JW (Mari kita 
berjudi) hanya diriwayatkan oleh Az-Zuhri. Az-Zuhri memang 
mempunyai sembilan puluhan redaksi yang disandarkan kepada Nabi 
SAW yang mana periwayat lainnya tidak ada yang menyebutkan itu, 
dan itu dengan Sanad-Sanad yang bagus.” 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ditegaskannya redaksi, Sai dg 
(Mari kita berjudi) sebagai redaksi yang hanya diriwayatkan oleh satu 
orang, karena sisa redaksi lainnya mempunyai penguat dari hadits 
Sa'ad bin Abi Waggash. Dari situ, disimpulkan tentang sebab hadits 
Abu Hurairah yang diriwayatkan An-Nasa'i dengan sanad kuat, dia 
berkata, A1 Ja) WS DSB UAN IU Tail Alaleu AGS ida US 
da A4 Sup Via ah Id lg lan Ke 
SY & cah 3 Va rip RAR iga s HK “as (Kami baru saja 


318 — FATHUL BAARI 


seat nata ega ai 





masuk Islam, lalu aku bersumpah dengan Lata dan Uzza. Kemudian 
aku ceritakan itu kepada Rasulullah SAW, maka beliau pun bersabda, 
“Ucapkanlah, “Laa ilaaha illallaah wahdahu laa syariika lah, lahul 
mulku wa lahul hamd, wa huwa alaa kulli syai'in gadiir (Tidak ada 
sesembahan kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Milik- 
Nya segala kerajaan dan milik-Nya segala pujian, dan Dia Maha 
Kuasa atas segala sesuatu). Lalu meludahlah ke sebelah kirimu, dan 
mohonlah perlindungan kepada Allah. Kemudian, jangan kau 
ulangi”) 


Kemungkinan yang dimaksud dengan, A1 Y AN Kat (Maka ia 
hendaknya mengucapkan, “Laa ilaaha illaallaah.”) pada hadits Abu 


Hurairah adalah dzikir yang disebutkan dalam hadits Sa'ad, yaitu 
hingga redaksi, Tu, Kemungkinan juga cukup dengan redaksi, 1 d Y 


A1, karena ini adalah kalimat tauhid, sedangkan tambahannya yang 
disebutkan dalam hadits Sa'ad berfungsi sebagai penegas. 


53. Riwayat-Riwayat tentang Membangun Bangunan 


(SP REI Slot ta ng ae Io BI IKA ii JB 
DE 3 Ae 


Abu Hurairah berkata dari Nabi SAW, “Di antara tanda-tanda 
Hari Kiamat adalah bila para penggembala ternak berlomba-lomba 
membangun bangunan.” 


. 
. 
. 


& 


AA P3 Aa 2 Bg, 2. 5 X9. . o 
na naa 2 1JB KE AD Pa EA 
Ia PA AN Gp Han Pede AK gan 


FATHUL BAARI — 319 





AI ga ii 
6302. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, “Aku melihat diriku 
bersama Nabi SAW. Aku membangun sebuah rumah dengan tanganku 


untuk melindungiku dari hujan dan menaungiku dari terik matahari. 
Tidak ada seorang pun di antara makhluk Allah yang membantuku.” 


?. 
9 2. 


LAI AS LI JB as JB on 5 Mag Ip ga Gis 


de ea 3, IG Kalah ARI BS SA Ya 
4 (3 


6303. Ali bin Abdillah menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, Amr berkata: Ibnu Umar berkata, “Demi 
Allah, saya tidak pernah membangun bangunan (rumah), dan tidak 
pernah lagi menanam pohon kurma semenjak Nabi SAW wafat.” 
Sufyan berkata, “Lalu aku ceritakan hal itu kepada salah seorang 
keluarganya, dia pun berkata, “Demi Allah, dia pernah membangun 
suatu rumah”.” Sufyan berkata, “Saya katakan, “Mungkin dia 
mengatakannya sebelum membangun.” 


Keterangan Hadits: 


(Bab riwayat-riwayat tentang membangun bangunan). 
Maksudnya, riwayat-riwayat yang melarang dan yang membolehkan 
membangun bangunan. Kata Bangunan lebih umum dari sekadar yang 
dibuat dari tanah, tanah liat, kayu, bambu, atau dari bulu. 


BG ai WI ABI dara Ia sel en Il LA pr Ja 
oi — sa (Abu Hurairah berkata dari Nabi SAW, “Di antara 


320 — FATHUL BAARI 











tanda-tanda Hari Kiamat adalah bila para penggembala ternak saling 
berlomba-lomba membangun bangunan.”) Demikian redaksi yang 
tercantum dalam riwayat mayoritas, yaitu 3-£). Sedangkan dalam 


riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, 5 5. Hadits ini 


telah diriwayatkan secara maushul dan panjang lebar pada 
pembahasan tentang iman. Dengan mencantumkan potongan ini, 
Imam Bukhari mengisyaratkan saling berlomba-lomba membangun 
bangunan merupakan hal yang tercela. 


Berdalil dengan riwayat tersebut perlu dicermati lebih jauh, 
karena telah diriwayatkan secara jelas tentang tercelanya berlomba- 
lomba meninggikan bangunan, yaitu yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi 
Dunya dari riwayat Umarah bin Amir, #33! Jamu GP s& da a 5I 
Fl | 3—B 15 1634 (Ketika seseorang meninggikan bangunan 
melebihi tujuh hasta, dia akan diseru, “Hai fasig, hendak kemana?”). 


Namun di dalam sanad-nya ada kelemahan, lagi pula hadits ini 
berstatus mauguf. 


Tentang tercelanya bangunan secara mutlak, disebutkan hadits 
Khabbab yang diriwayatkan secara marfu', NS Sab Je eh 
AI —J - D7 (Seseorang akan diberi ganjaran atas semua 
nafkahnya, kecuali tanah atau dia berkata, “bangunan.”) 
Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dinilainya shah Ia juga 
meriwayatkan syahid-nya dari Anas dengan lafazh, «3 YG 2 


(Kecuali bangunan, maka tidak ada kebaikan padanya). Ath- 
Thabarani meriwayatkan dari hadits Jabir secara marfu', hg 2 31 fi | 


— — cal 9 ai 3 Fak Na (Apabila Allah menghendaki 
keburukan pada seorang hamba, maka Dia membuat bata dan tanah 
menjadi hijau untuknya sehinga dia membangun). Riwayat 
penguatnya terdapat di dalam kitab Al Ausath dari hadits Abu Bisyr Al 
Anshari dengan redaksi, oh S Ju Ga apa Jha FI ag 1S (Apabila 


P3 .. 


Fi Ma 


FATHUL BAARI — 321 





Allah menghendaki keburukan pada seorang hamba, dia menafkahkan 
hartanya untuk bangunan). Abu Daud juga meriwayatkan dari hadits 
Abdullah bin Amr bin Al Ash, dia berkata, #lo5 25 A1 Ko 4! gp 
3 Ia Jab AMI 1 alas 25 vf, (Nabi SAW melewatiku, saat itu 
aku sedang menemboki kebun, beliau pun bersabda, “Perkaranya 


lebih cepat dari itu.”) hadits ini dinilai shahih oleh At-Tirmidzi dan 
Ibnu Hibban. 


Semua ini dipahami dalam arti membuat bangunan yang tidak 
benar-benar dibutuhkan untuk tempat tinggal serta melindungi dari 
dingin dan panas. Selain itu, Abu Daud meriwayatkan dari hadits 
Anas secara marfu', Y 5 Y Y 5 y Are — Jt A5) 1 Opi 


(Ketahuilah, sesungguhnya setiap karma adalah kerusian bagi 
pemiliknya, kecuali yang harus, kecuali yang harus). Para 
periwayatnya tsigah kecuali yang meriwayatkan dari Anas, yaitu Abu 
Thalhah Al Asadi, dia tidak dikenal. Hadits ini memiliki riwayat lain 
'dari Watsilah yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani. 


soft 


6—&15 (Aku melihat diriku). Terkesan seakan-akan dia 


membayangkan kondisi tersebut, sehingga dia melihat dirinya sedang 
melakukan apa yang dia sebutkan itu. 


aku me ai Ke Pal & (Bersama Nabi SAW). Maksudnya, 
pada masa Nabi SAW. 
WS (Melindungiku). Kata ini dibentuk dari kata akanna yang 


artinya wagaa (melindungi). Abu Zaid Al Anshari dan Al Kisa'i 
mengatakan bahwa maknanya adalah menutupi. 


AI Git y— Ket K6 SE U (Tidak ada seorang pun di antara 


makhluk Allah yang ak esa Ini adalah redaksi penegasan untuk 


kalimat, Gehat Ca 4 (Aku membangun dengan tanganku), dan ini 


mengisyaratkan ringannya pekerjaan tersebut. Disebutkan dalam 
riwayat Yahya bin Abdil Hamid Al Himmani dari Ishag bin Sa'id As- 


322 — FATHUL BAARI 





Sa'id dengan sanad ini yang diriwayatkan oleh Al Isma'ili dan Abu 
Nu'aim di dalam kitab Al Mustakhraj, A—& up & (Sebuah rumah dari 


bulu). 


Dengan tambahan ini, Al Ismaili mengkritik Imam Bukhari, 
dia berkata, “Imam Bukhari memasukkan hadits ini ke dalam kategori 
bangunan dengan tanah dan tanah liat, padahal hadits ini menyebutkan 
tentang rumah bulu.” Tanggapan ini dapat dijawab, bahwa yang 
meriwayatkan redaksi tambahan ini dipandang lemah orang mereka. 
Kalaupun dianggap shahih, maka sebenarnya pada judul yang 
dicantumkan Imam Bukhari tidak terdapat pembatasan dengan tanah 
dan tanah liat. 


15 (Bata). Kata ini boleh dibaca Jabinah dan boleh juga 
libnah. 


Ab Lis Yy (Dan tidak pernah lagi menanam pohon kurma). 


Ad-Dawudi berkata, “Menanam tidak seperti membangun, karena 
orang yang menanam dengan niat untuk memenuhi kebutuhan atau 
penghasilan, maka dalam hal ini terdapat keutamaan, dan bukan 
dosa.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak disebutkan kata “dosa” dalam 
hadits ini. Perkataannya ini mengesankan bahwa semua pembangunan 
adalah dosa, padahal tidak demikian, dan tidak setiap yang melebihi 
kebutuhan adalah berdosa. Tidak diragukan lagi, bahwa menanam bisa 
mendatangkan pahala karena bisa menghasilkan makanan yang tidak 
dapat dihasilkan dari membangun. Namun demikian membangun juga 
bisa mendatangkan pahala, seperti membangun bangunan yang 
memberikan manfaat kepada orang yang tidak dapat membangun, 
dengan begitu mendatangkan pahala bagi yang membangun. 


—at gang as (Lalu aku menceritakan hal itu kepada salah 


seorang keluarganya). Saya tidak menemukan namanya. Sedangkan 


FATHUL BAARI — 323 


yang mengatakan ini adalah Sufyan, yaitu yang menceritakan ini dari 
Amr dari Ibnu Umar. 

Ki 3— Ay J5 (Dia berkata, “Demi Allah, dia pernah 
membangun.”) Al Khasymihani menambahkan dalam riwayatnya, & 
(sebuah rumah). 

— AI 1 1 s0 JB (Suffyan berkata, “Aku 
berkata, “Mungkin dia mengatakan itu sebelum membangun”) 
maksudnya adalah dia berkata, “Aku tidak pernah meletakkan sebuah 
bata di atas bata lainnya... sebelum dibangunnya apa yang aku 
sebutkan itu.” Ini pemakluman yang bagus dari Sufyan, periwayat 
hadits ini. Kemungkinan juga bahwa Ibnu Umar memang tidak pernah 
membangun dengan tangannya setelah Nabi SAW wafat. Sedangkan 
di masa Nabi SAW, dia memang pernah melakukan itu. Yang 
dinyatakan oleh salah seorang keluarganya (bahwa ia pernah 
membangun rumah setelah wafatnya beliau) adalah karena 
perintahnya, lalu dinisbatkan kepada perbuatannya sebagai kiasan 
(yakni Ibnu Umar membangun atas perintah orang lain atau untuk 
orang lain tapi dinisbatkan kepada dirinya). Kemungkinan juga yang 
dia bangun itu adalah rumah dari kayu atau bulu. Atau yang dinafikan 
Ibnu Umar adalah yang melebihi kebutuhannya, sedangkan yang 
dinyatakan oleh keluarganya adalah membangun rumah yang memang 
harus ada (dibutuhkan), atau memperbaiki suatu bagian dari 
rumahnya. 


Ibnu Baththal berkata, “Dapat disimpulkan dari perkataan 
Sufyan, bahwa bila ada dua perkataan yang kontradiktif dari seorang 
alim, maka bagi yang mendengarnya hendaknya menakwilkan dengan 
cara menghilangkan kotradiksinya untuk membebaskannya dari 
dusta.” 


Kemungkinan dari perkataan salah seorang keluarga Ibnu 
Umar itu, Sufyan menangkap pengingkaran terhadap apa yang 


324 — FATHUL BAARI 


: k 


diriwayatkannya dari Amr bin Dinar dari Ibnu Umar, maka dia pun 
segera membela gurunya dan dirinya dengan tetap menjaga etika 
terhadap orang yang berbicara kepadanya, yaitu dengan 
penggabungan yang disebutkannya itu. 


Penutup 


Pembahasan tentang minta izin ini memuat 85 hadits marfu', di 
antaranya ada 12 yang mu'allag dan yang semakna dengannya dan 
sisanya adalah maushul. Hadits yang terulang dari hadits-hadits pada 
pembahasan ini dan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya 
sebanyak 65 hadits, sedangkan yang tidak diulang sebanyak 20 hadits. 
Imam Muslim menyepakati takhrij-nya selain hadits Abu Hurairah, 
S5 EP dah (Utusan seseorang adalah izinnya), hadits Anas pada 
bab berjabat tangan, hadits Ibnu pada bab ihtibaa" (duduk jongkok), 
hadits Ibnu Umar pada bab bangunan dan hadits Ibnu Abbas tentang 
khitan. Dalam pembahasan ini juga terdapat 7 atsar dari para sahabat 
dan generasi setelah mereka. 


FATHUL BAARI — 325 





326 — FATHUL BAARI 








ebi 
HNS 


80. KITAB DOA 


g ? aa bra # et0 an y Ba 

SS Onir pd OS al JPN 1 JUS Al J3) 
. 9 dan bea ANK: 

(RA AT Ogan 


Dan firman Allah, “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan 
Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang 
menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka 
Jahanam dalam keadaan hina dina.” (Os. Ghaafir (40): 60) 


Keterangan Hadits: 


(Kitab Doa). Kata da'awaat adalah bentuk jamak dari kata 
da'wah, artinya seruan. Sedangkan ad-du'aa' artinya permohonan. 
Contohnya adalah ad-du'aa' ilaa asy-syai' adalah al hatsts alaa fi'lihi 
(seruan untuk melakukan sesuatu), da 'autu fulaanan artinya sa 'altuhu 
wa da'autuhu istaghatstuhu (aku memohon, menyeru dan meminta 
pertolongan kepada si fulan). Kata ini digunakan juga untuk makan 
kekuatan yang tinggi, seperti firman Allah dalam surah Ghaafir (40) 


ayat 43, 2 3 y, Ka s 3 3 1 an) (tidak dapat memperkenankan 


seruan apa pun baik di dunia maupun di akhirat). Demikian yang 


FATHUL BAARI — 327 


dikatakan oleh Ar-Raghib, dan bisa juga dikembalikan kepada yang 
sebelumnya. 


Kata ad-du'aa' digunakan juga untuk menunjukan makna 
ibadah. Kata ad-da'waa juga berarti doa, seperti firman-Nya dalam 
surah Yuunus ayat 10, #214—£3 »—15 (Dan penutup doa mereka), dan 


juga berarti 2233, seperti firman-Nya dalam surah Al A'raaf ayat 5, 
Kk #hslur HI #81 —£3 OS Ld (Maka tidak adalah keluhan mereka di 
waktu datang kepada mereka siksaan Kami). 


Ar-Raghib berkata, “Kata ad-du'aa' juga sebagai panggilan 
Ke seperti firman-Nya dalam surah An-Nuur ayat 63, ! edan y 


Lah (Sani MS Ki Jis)! 263 (Janganlah kamu jadikan panggilan 


Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada 
sebagian (yang lain)).” 


Ar-Raghib juga berkata, “Kata ad-du'aa' sama dengan an- 
nidaa" (seruan), namun terkadang an-nidaa" tidak disertai nama, 
sedangkan ad-du 'aa" hampir selalu disertai nama.” 


Syaikh Abu Al Gasim Al Ousyairi mengatakan di dalam kitab 
Syarh Al Asma" Al Husna, yang intinya, “Kata ad-du'aa' di dalam Al 
Our'an mempunyai beberapa pengertian, di antaranya: 35-—al! 
(penyembahan) seperti disebutkan dalam surah Yuunus ayat 106: y, 
Ope 99 Bat Y “ 03 up aa (Dan janganlah kamu menyembah 
apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi 
madharat kepadamu selain Allah), Ate (permintaan bantuan), 


seperti dalam surah Al Bagarah ayat 23, 5 #Ikg—3 142315 (Dan ajaklah 
penolong-penolongmu), dije (permohonan) seperti firman Allah 
dalam surah Ghaafir ayat 60, 4S Latai 43! (Berdoalah kepada-Ku, 
niscaya akan Kuperkenankan bagimu), da (perkataan), seperti yang 


328 — FATHUL BAARI 








eka aan AAN TA ne 


| 
3 
! 











disebutkan dalam surah Yuunus ayat 10, — iba (3 2163 (Doa 
mereka di dalamnya ialah, “Subhanakallahumma.), Sa (panggilan 
atau seruan), seperti dalam surah Al Israa' ayat 52, Sp 2g (Yaitu 
pada hari Dia memanggil kamu), dan ABE (pujian atau sanjungan), 
seperti dalam surah Al Israa" ayat 110, 127! 145! 4 AN 3 H5 
(Katakanlah, “Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman.”) 

AI Letih GPS 1IS A1 f3 (Firman Allah Ta'ala, 
“Berdoalah kepada-Ku, Hsenbia akan Kuperkenankan bagimu ....”) 
Demikian redaksi yang disebutkan dalam riwayat Abu Dzar, 
sedangkan yang lainnya mencantumkan ayat hingga kata, c» AS. Ayat 
ini lebih mengedepankan berdoa daripada pasrah (tanpa doa). 


Ada golongan yang berpendapat, bahwa yang lebih utama 
adalah meninggalkan doa dan pasrah terhadap gadha'. Mereka 
menjawab ayat ini, bahwa bagian akhir ayat ini menunjukkan bahwa 
yang dimaksud dengan doa adalah ibadah, yaitu berdasarkan firman- 
Nya, ole 3 ea SAN | (Sesungguhnya orang-orang yang 
menyombongkan diri dari menyembah-Ku). Mereka juga berdalih 
dengan hadits An-Nu'man bin Basyir, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, 38! bh sEA (Doa adalah ibadah), kemudian beliau 


membacakan ayat, “1 UypSE— opa! Ul as nita PLAN ST J83 
$$ (Dan Tuhanmu berfirman, “Berdoalah kepada-Ku, niscaya 


akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang 
menyombongkan diri dari menyembah-Ku ..”). Diriwayatkan oleh 
keempat imam hadits, serta dinilai shahih oleh At-Tirmidzi dan Al 
Hakim. 


Kelompok lainnya berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan 
“doa” pada ayat ini adalah meninggalkan dosa-dosa. Jumhur 
menjawab bahwa doa adalah bagian terbesarnya ibadah, yaitu seperti 


FATHUL BAARI — 329 


redaksi hadits, iis —i (haji adalah Arafah), maksudnya adalah 


bagian haji dan rukunnya yang paling besar adalah Wukuf di Arafah. 
Ini dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari 
Anas secara marfu', 35tal! — Ara (Doa adalah intinya ibadah). 


Banyak sekali atsar yang mutawatir dari Nabi SAW yang 
menganjurkan berdoa, di antaranya: hadits Abu Hurairah yang 
diriwayatkan secara marju ', #EAI as de III s3 23 (Tidak ada 
sesuatu yang lebih mulia di hadapan Allah daripada doa). Hadits ini 
diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah serta dinilai shahih 
oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim. Diantaranya juga hadits Abu 
Hurairah yang diriwayatkan secara marfu', IE Letak Ai dini Aha 
(Barangsiapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan 
murka kepadanya). Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam 
Bukhari di dalam kitab Al! Adab Al Mufrad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, 
Al Bazzar dan Al Hakim, semuanya dari riwayat Abu Shalih Al 
Khuzi, meskipun status Al Khuzi ini masih diperselisihkan, dia dinilai 
lemah oleh Ibnu Ma'in dan dinilai kuat oleh Abu Zur'ah. Al Hafizh 
Ibnu Katsir menduga bahwa dia adalah Abu Shalih As-Samman 
sehingga menyatakan bahwa Imam Ahmad meriwayatkan haditsnya 
sendirian, namun sebenarnya tidak sebagaimana yang dikatakannya, 
karena Al Mizzi, guru dia, di dalam kitab 4! Athraf menyatakan 
sebagaimana yang saya katakan. Disebutkan dalam riwayat Al Bazzar 
dan Al Hakim dari Abu Shalih Al Khuzi, 35 5 Las—e (Aku 
mendengar Abu Hurairah). 


Ath-Thaibi berkata, “Makna hadits ini adalah, orang yang 
tidak meminta kepada Allah, maka Allah membencinya, sedangkan 
orang yang dibenci adalah orang yang dimurkai, dan Allah suka 
dimintai.” 

Ini dikuatkan oleh hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan 
secara marfu', Jim Of Lung Dt op akad ga PTN) takan (Memintalah kepada 


330 — FATHUL BAARI 








Allah dari karunia-Nya, karena sesungguhnya Allah suka dimintai). 
Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Juga riwayat yang 
diriwayatkannya dari hadits Ibnu Umar secara marfiu', tas aa Ara 0! 
sEA, A1 3 Sah - 4 S K3 JS (Sesungguhnya doa bermanfaat 
terhadap yang telah terjadi dan yang belum terjadi. Karena itu, 
hendaklah kalian berdoa wahai para hamba Allah). Namun sanad- 
nya lemah. Kendati demikian hadits ini dinilai shahih oleh Al Hakim. 
Selain itu, Ath-Thabarani meriwayatkan hadits di dalam kitab Ad- 
Du'a dengan sanad yang orang-orangnya terpercaya kecuali riwayat 
an'anah-nya Bagiyyah, yaitu dari Aisyah secara marfu', Lu Al 3 


EII adal (Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 
meminta dengan terus-menerus ketika berdoa). 


Syaikh Tagiyyuddin As-Subki berkata, “Yang lebih utama 
adalah memaknai doa pada ayat tersebut sesuai zhahirnya. Sedangkan 
redaksi setelahnya, yaitu 351—s ££ (dari menyembah-Ku), bahwa doa 


lebih khusus daripada ibadah, karena itulah orang yang enggan 
beribadah maka dia enggan berdoa. Berdasarkan pemaknaan ini, maka 
ancaman tersebut adalah bagi orang yang meninggalkan doa karena 
enggan (yakni sombong). Sementara orang yang tidak berdoa karena 
suatu maksud, maka ancaman itu tidak berlaku padanya, walaupun 
kita memandang bahwa terus berdoa adalah lebih kuat daripada 
meninggalkannya, berdasarkan banyaknya dalil-dalil yang menyeru 
untuk berdoa.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, ayat setelahnya juga menunjukkan 
bahwa dikabulkannya doa itu harus disertai dengan keikhlasan, yaitu 
firman Allah dalam surah Ghaafir ayat 65, 7W! 4 ynalsu 8630 (Maka 
sembahlah Dia dengan memurnikan ibadah kepada-Nya). 

Ath-Thaibi berkata, “Makna hadits An-Nu'man adalah dengan 


memahami kata al ibaadah berdasarkan makna bahasa, karena doa 
adalah ekspresi puncak kerendahan diri dan kebutuhan terhadap Allah 


FATHUL BAARI — 331 








serta kepatuhan kepada-Nya, sementara ibadah disyariatkan untuk 
mengekspresikan ketundukan kepada Sang Pencipta dan menunjukkan 
kebutuhan terhadap-Nya. Karena itulah Allah menutup ayat ini 
dengan firman-Nya, 52 »£ Di bug ajah | (Sesungguhnya orang- 
orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku ...) maksudnya 
adalah kesombongan atau keengganan yang mengekspresikan tidak 
adanya kehinaan diri dan kepatuhan. Allah menempatkan kata 5? 


(menyembah-Ku) pada posisi —3 (berdoa kepada-Ku), dan 


menjadikan kehinaan dan kerendahan sebagai balasan kesombongan 


” 


itu. 

Al Ousyairi memaparkan perbedaan pendapat mengenai 
masalah ini di dalam kitab 4r-Risalah, dia berkata, “Ada perbedaan 
pendapat tentang mana yang lebih utama, berdoa atau diam saja 
dengan kerelaan? Ada yang berpendapat bahwa yang lebih utama 
adalah berdoa. Pendapat ini lebih layak diunggulkan karena 
banyaknya dalil yang menunjukkannya, sebab berdoa mengandung 
ekspresi ketundukan dan kebutuhan. Ada juga yang berpendapat 
bahwa yang lebih utama adalah diam dengan kerelaan, karena pasrah 
merupakan keutamaan.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, klaim mereka adalah, bahwa orang 
yang berdoa tidak mengetahui apa yang telah ditetapkan untuknya, 
sehingga jika doanya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan maka 
akan sia-sia, tapi jika tidak sesuai maka itu merupakan bentuk 
penentangan. Jawaban untuk poin pertama, doa termasuk kategori 
ibadah karena mengandung ekspresi ketundukan dan kebutuhan. 
Sedangkan untuk poin kedua, bila dia meyakini bahwa tidak ada yang 
akan terjadi kecuali yang telah ditakdirkan (ditetapkan) Allah, maka 
itu adalah bentuk kepasrahan, bukan penentangan. Manfaat doa adalah 
dicapainya pahala karena dengan berdoa berarti telah melaksanakan 
perintah. Selain itu, ada kemungkinan bahwa apa yang dimohonkan 


332 — FATHUL BAARI 





: 
1 


| 
$ 





Li Sa AAN Ni NN ME AN SAYA RAS 








akan terjadi sebagaimana apa yang dimohonkan, karena Allah adalah 
Pencipta semua sebab dan akibat. 


Al Ousyairi juga berkata, “Ada sebagian orang mengatakan, 
“Selayaknya orang yang berdoa itu berdoa dengan lisannya disertai 
kepasrahan hatinya'. Namun yang lebih utama adalah, bila di dalam 
hatinya tersirat untuk berdoa maka berdoa adalah lebih utama, 
demikian juga sebaliknya.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapat pertama adalah 
kedudukan yang paling tinggi, yaitu berdoa dengan lisannya disertai 
kepasrahan hatinya. Sedangkan yang kedua (pendapat Al Ousyairi 
sendiri) tidak selalu dialami oleh setiap orang, maka itu dikhususkan 
dari yang umum. 


Al @usyairi juga berkata, “Bisa juga dikatakan, bahwa dimana 
ada kepentingan terhadap Allah atau kaum muslimin, maka berdoa 
adalah lebih utama, tapi bila hanya untuk diri sendiri, maka diam 
adalah lebih utama.” 


Ibnu Baththal juga pernah melontarkan pendapat ini ketika 
mengemukakan, “Disukai berdoa bagi orang lain (mendoakan orang 
lain) dan membiarkan dirinya (tidak mendoakan diri sendiri). 
Landasan orang yang menakwilkan doa pada ayat tersebut atau 
lainnya dengan arti “ibadah” adalah firman Allah dalam surah Al 
An'aam ayat 41, s5 Ol adi OEM L H559 (Maka Dia menghilangkan 
bahaya yang karenanya kamu berdoa kepada-Nya, jika Dia 
menghendaki), karena banyak manusia yang berdoa namun tidak 
dikabulkan. Seandainya makna doa sesuai dengan zhahir ayat, maka 
hasil berdoa tidak akan berbeda dengan kenyataan.” 


Jawabannya bahwa setiap orang yang berdoa itu dikabulkan, 
namun bentuk dikabulkannya doa itu bermacam-macam, ada yang 
terjadi persis seperti yang didoakan, ada juga yang diganti dengan 
yang lain. Mengenai ini telah disebutkan di dalam hadits shahih yang 
diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al Hakim dari hadits Ubadah bin 


FATHUL BAARI — 333 


Ash-Shamit secara marfu', 306 Ty IP SU ama PN au 
aa» gadi Ya A2 Op (Tidak seorang muslim pun di muka bumi yang 
berdoa dengan suatu doa kepada Allah) kecuali Allah 
memberikannya kepadanya atau memalingkannya dari keburukan 
yang sebanding dengannya). 

Imam Ahmad meriwayatkan riwayat dari Abu Hurairah, otul 
Dp oi LL, & Wax (Bisa jadi Allah menyegerakan baginya, 
maupun menyimpannya untuknya). Imam Ahmad juga meriwayatkan 
dari hadits Sa'id secara marfu', 23 YV) BI oa Ia PNG lama ya La 
HB api elu dki Jap Of EL 8 SA Ya AA bel NI er 
Kla & gadi pi Ojaj ul Up d3 (Tidaklah seorang muslim berdoa 
dengan doa yang tidak mengandung dosa dan tidak pula pemutusan 
rahim (hubungan kekerabatan), kecuali Allah memberikan kepadanya 
salah satu dari tiga hal, yaitu: Doanya dikabulkan dengan segera 
baginya, atau disimpan untuknya di akhirat kelak, atau dipalingkan 


darinya keburukan yang sebanding dengannya itu). Hadits ini dinilai 
Shahih oleh Al Hakim. Ini adalah syarat kedua dikabulkannya doa. 


Ada syarat yang lain, di antaranya adalah makanan, pakaian 
dan tempatnya harus baik (halal), berdasarkan hadits, Wi niy J8 
Lalu bagaimana mungkin doanya dikabulkan). Hadits ini akan 
dikemukakan setelah dua puluh bab, yaitu dari hadits Abu Hurairah. 
Syarat lainnya adalah tidak tergesa-gesa dalam berdoa berdasarkan 
hadits, 4d Leni B3 S3 JA AL ASAP Lalai (Salah seorang dari 
kalian akan dikabulkan selama dia tidak berkata, “Aku telah berdoa 
tapi tak kunjung dikabulkan.”) Hadits ini dinukil oleh Imam Malik. 


334 — FATHUL BAARI 








Be ka aoi adil 


1. Setiap Nabi Mempunyai Doa yang Dikabulkan 


OP Feb na 
Lo. aa 


uh 


PN SNN £ 28, , NX 8 Ne 
San Na aa 


TA 3 Jelas 3333 HO 


6304. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“Setiap nabi mempunyai satu doa mustajab yang dipanjatkannya, dan 


Te 


aku ingin menahan doaku sebagai syafaat untuk umatku di akhirat 
nanti.” 


2 £ BI aa hn Min sen 8, yg Pe £ oo. 

ae TE Ga ag AA on AN GP LP 

# - 84 Pd 

del Io Labs nah - “ia 63 38 1,63 CAS :Ju 

kau 2 S 

6305. Dari Anas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Setiap 

nabi telah menyampaikan suatu permintaan —atau beliau bersabda, 

“Setiap nabi mempunyai satu doa yang telah dipanjatkannya. "— lalu 

doa itu dikabulkan. Namun aku menjadikan doaku sebagai syafaat 
untuk umatku pada Hari Kiamat nanti.” 


Keterangan Hadits: 

(Bab setiap nabi mempunyai doa yang dikabulkan). Demikian 
yang disebutkan dalam riwayat Abu Dzar, sedangkan dalam riwayat 
yang lain tidak mencantumkan kata “bab” sehingga judul ini termasuk 
judul yang pertama (dirangkaikan dengan ayat yang tercantum setelah 
“Kitab Doa”). Kesesuaiannya dengan ayat tersebut adalah sebagai 
isyarat bahwa sebagian doa tidak dikabulkan seperti yang diminta. 


FATHUL BAARI — 335 


Hiks (Mustajab (dikabulkan)). Demikian redaksi yang 


dicantumkan dalam riwayat Abu Dzar, tapi saya tidak melihatnya 
pada riwayat yang lain, dan tidak pula pada naskah kitab Al 
Muwaththa '. 


lg #& (Yang dipanjatkannya). Dalam riwayat Al A'masy dari 
Abu Shalih, dari Abu Hurairah ditambahkan, 1—'3 e sg Tual (Lalu 


setiap nabi menyegerakan doanya). Sedangkan dalam hadits Anas, 
yaitu hadits kedua pada bab ini disebutkan, 1 Cena (Lalu doa itu 


dikabulkan). 
AI ee N Para 333 ai ot ng (Dan aku ingin menahan 
doaku sebagai syafaat untuk umatku di akhirat nanti). Disebutkan 


dalam riwayat Abu Salamah dari Abu Hurairah ,yang akan 
dikemukakan pada pembahasan tentang tauhid, AH Obat 23 D! w 26 


(Maka aku ingin isnya Allah menyembunyikan(nya)). Tambahan Ar o! 
Al ini berfungsi untuk memohon keberkahan. Sedangkan dalam 


riwayat Muslim yang berasal dari riwayat Abu Shalih, dari Abu 
Hurairah disebutkan, S4 «53 (Dan sesungguhnya aku telah 


menyembunyikan). Selain itu, dalam hadits Anas disebutkan, am 
($353 (Maka aku jadikan doaku) dan tambahan, AG es (pada Hari 
Kiamat). Abu Shalih juga menambahkan redaksi, up AN s3 Oo) is Pe. 
we “3 ag Te Fu D6 (Insya Allah itu akan berlaku bagi umatku 


yang meninggbi dengan tidak mempersekutukan sesuatupun dengan 
Allah). 


Tampaknya, Nabi SAW ingin menunda doanya, kemudian 
beliau  betekad '” dan benar-benar melakukannya (yakni 
menangguhkannya). Beliau mengharap hal itu terjadi, lalu Allah 
memberitahu kepada beliau dan menetapkannya. Pembahasan tentang 


336 — FATHUL BAARI 


syafaat secara lengkap dan macam-macamnya akan dijelaskan di awal 
pembahasan tentang kelembutan hati. 


Zhahir hadits ini terasa janggal, karena banyak sekali doa para 
nabi yang telah dikabulkan, apalagi Nabi kita SAW. Hal ini karena 
zhahir riwayat tersebut menunjukkan bahwa setiap nabi mempunyai 
satu doa saja yang dikabulkan. Jawabannya bahwa yang dimaksud 
adalah doa yang dijamin terkabul, sedangkan yang lain adalah doa-doa 
yang diharapkan terkabul. 

Selain itu, ada yang berpendapat, bahwa makna 2 —t3 — Is 
(setiap nabi mempunyai satu doa) adalah doa yang paling utama, yang 
tentunya mereka juga mempunyai doa-doa yang lain. Ada juga yang 
berpendapat bahwa setiap nabi mempunyai satu doa yang dikabulkan 
untuk umatnya, baik untuk membinasakan mereka atau pun untuk 
menyelamatkan mereka. Sedangkan doa-doa yang khusus, di 
antaranya ada yang dikabulkan dan ada juga yang tidak dikabulkan. 


Ada pula yang berpendapat bahwa setiap nabi mempunyai doa 
yang dikhususkan untuk kehidupan dunianya atau dirinya, seperti doa 
Nuh dalam surah Nuuh ayat 26, 1155 HASI ia PI EV 
(Janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir 
itu tinggal di atas bumi.), doa Zakariya dalam surah Maryam ayat 5, 
eni V9 BU Ia $ —@ (Maka anugerahilah aku dari Engkau seorang 
putera), doa Sulaiman seperti yang disebutkan dalam surah Shaad ayat 
35, SA 4 LI FE Sa Je) (Dan anugerahkanlah kepadaku 
kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku). 
Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu At-Tin. 

| Pensyarah kitab 4! Mashabih mengatakan, “Ketahuilah, semua 
doa para nabi adalah dikabulkan. Sedangkan yang dimaksud dalam 
hadits ini adalah setiap nabi mendoakan kebinasaan bagi umatnya, 
kecuali aku. Aku tidak mendoakan kebinasaan bagi umatku, maka aku 
diberi syafaat sebagai penggantinya atas kesabaran terhadap tindak 


FATHUL BAARI — 337 





aniaya mereka. Yang dimaksud dengan umat adalah umat yang diseru 
tapi menolak, bukan umat yang menerima dan patuh.” 


Namun Ath-Thaibi menyangkal pernyataan itu, karena Nabi 
SAW pernah mendoakan kebinasaan untuk beberapa suku Arab, 
beberapa orang Ouraisy dengan menyebutkan nama-nama mereka, 
dan juga suku Ri'l, Dzakwan dan Mudhar. Dia berkata, “Yang lebih 
tepat adalah, Allah menetapkan untuk setiap nabi sebuah doa yang 
dikabulkan terhadap umatnya, lalu masing-masing nabi telah 
mendapatkannya sewaktu di dunia. Sedangkan Nabi kita SAW, ketika 
beliau mendoakan terhadap sebagian umatnya, diturunkanlah ayat 
kepada beliau dalam surah Aali 'Imraan ayat 128, sb AI Ol apa 


“ii sira 


Yee en 5 3 (Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam 


urusan mereka itu atau Allah menerima taubat mereka, atau 
mengadzab mereka), maka doa mustajab itu tersimpan untuk di 
akhirat. Kebanyakan yang beliau doakan keburukan atas mereka tidak 
dimaksudkan untuk membinasakan mereka, tapi untuk membuat 
mereka takut sehingga mereka bertaubat. Tentang pernyataannya 
(maksudnya pernyataan seorang pensyarah kitab Al Mashabih) yang 
pertama, bahwa semua doa para nabi dikabulkan, maka i ini berarti dia 
melewatkan hadits shahih yang menyebutkan, P3) dish Ai at 


ide, 3 gx) (Aku meminta tiga hal kepada Allah, lalu Dia memberiku 
dua hal dan tidak memberiku satu hal).” 


Ibnu Baththal berkata, “Hadits ini menunjukkan keutamaan 
Nabi kita SAW terhadap para nabi lainnya, karena beliau lebih 
mementingkan umatnya daripada dirinya sendiri dan keluarganya 
dengan doa mustajab tersebut. Selain itu, beliau tidak menjadikan doa 
mustajab itu untuk kebinasaan sebagaimana yang dilakukan oleh para 
nabi yang lain.” 


Ibnu Al Jauzi berkata, “Ini termasuk baiknya sikap Nabi SAW, 
karena beliau menjadikan doa itu untuk sesuatu yang sangat utama. 
Diantara kemuliaan beliau adalah lebih mengutamakan umatnya 


338 — FATHUL BAARI 








daripada dirinya. Berdasarkan penglihatannya yang tajam, beliau 
menjadikan doa itu untuk orang-orang yang berdosa di kalangan 
umatnya, karena mereka lebih membutuhkan itu daripada mereka 
yang taat.” 


An-Nawawi berkata, “Hadits ini menunjukkan kesempurnaan 
kasih sayang beliau SAW terhadap umatnya dan kejeliannya terhadap 
kemaslahatan mereka. Oleh sebab itu, beliau menjadikan doanya 
untuk waktu yang paling mereka butuhkan.” 


Sedangkan tentang sabda beliau, ibu — (itu berlaku), ini 


sebagai dalil bagi Ahlus Sunnah, bahwa orang yang meninggal dengan 
tidak mempersekutukan Allah, maka dia tidak kekal di neraka, 
walaupun meninggal dalam keadaan melakukan dosa besar. 

233 — IS J3 Yi dk S » (Setiap nabi telah 
menyampaikan suatu permintaan —atau beliau bersabda, “Setiap nabi 
mempunyai satu doa.”"—) Demikian redaksi yang disebutkan disertai 
keraguan. Imam Muslim tidak mengemukakan redaksinya, tapi beralih 
pada jalur Gatadah yang berasal dari Anas. Selain itu, Ibnu Mandah 
meriwayatkannya dalam kitab Al Iman dari jalur Muhammad bin Al 
A'la dengan redaksi tersebut, dan dari jalur Al Hasan bin Ar-Rabi', 
Musaddad dan lainnya, dari Mu'tamir, dengan keraguan, redaksinya 
adalah, —g 65 83555 (5 JSI J8 Yipo dlu 8d JS (Setiap nabi 
telah memintakan suatu permintaan —atau beliau bersabda, “Setiap 
nabi mempunyai doa yang telah dipanjatkan. "—) Redaksi riwayat 
Oatadah yang diriwayatkan Imam Muslim, 41 343 ' JSI (Setiap 
nabi mempunyai doa untuk umatnya) lalu disebutkan haditsnya tanpa 
disertai keraguan. 


FATHUL BAARI — 339 


2. Istighfar yang Paling Utama 


IN yA ATA land! Jang IjEb OS KI ASI) Tgk) 1 JK J3, 
Bakar “ita De Pd ai ai Casa Lak Tan Bed Pee ia 0x 

MOS Jeng ASI Jati) con) JPU (San 

Dan firman Allah, “Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, 
sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan 
mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan 
harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan 


mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.” (Os. Nuuh 
(71): 10-12) 


3 
. 3. 


Keti PA Ni pik AN 1953 tamil polio Gl KU Vjlad WI GAN) 
LAI en LD “MAA “Tera Sa “A3 gi Ss .9g.9o... 

M(Oyalai pem Tlah Lo EV) pa jail II PA SAK Ga 

“Dan uga) orang-orang yang apabila mengerjakan 
perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri mereka ingat akan Allah, 
lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang 
dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. Dan mereka tidak 


meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui.” (Os. 
Aali 'Imraan (3): 135) 


? ?, 
Bae rip Sea. 9 - 


SA TN Mr bat Ana ang JA Bra ten Peng aa Kia 
2 ai aa H5 -JG sya AS Pan Hg 
HA 2Ijat Of Maba Al alah RM Se Dp Ai 
L Bas, Bag Je Ul, Bie Uh aa AYI U) Yo 


# Tn £, 8 Te . 7. - Pena N 1 0. - 7 . 7 3, or. 
On Cod Lana Del (ani Wa Sa Wa 3 eh 


340 — FATHUL BAARI 





28 2g 33 Uh Eh 
og HE Pa Ia Lead JS ae 3 AS TAI 
IE Jl Sl NY Sa PA Jp 
6306. Abu Ma'mar menceritakan kepada kami, Abdul Warits 
menceritakan kepada kami, Al Husain menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Buraidah menceritakan kepada, Busyair bin Ka'b Al 
Adawi menceritakan kepadaku, dia berkata: Syaddad bin Aus RA 
menceritakan kepadaku dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Penghulu 
istighfar adalah mengucapkan, “Allaahumma anta rabbii, laa ilaaha 
illa anta, khalagtanii wa ana abduka, wa ana alaa ahdika wa wa'dika 
mastatha'tu, a'uudzu bika min syarri maa shana'tu, abuu'u laka 
bini'matika alayya, wa abuu'u laka bi dzanbii, faghfir lii, fa innahu 
laa yaghfirudzdzunuuba illaa anta (Ya Allah! Engkau adalah 
Tuhanku, tidak ada sesembahan kecuali Engkau, Engkaulah yang 
menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada 
perjanjianku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu 
dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku 
dan aku mengakui dosaku, oleh karena itu, ampunilah aku. 
Sesungguhnya tiada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau)'. 
Lalu beliau bersabda, “Barangsiapa membacanya di siang hari 
dengan penuh keyakinan dengannya lalu dia meninggal pada hari itu 
sebelum sore hari, maka dia termasuk ahli surga. Dan bila dia 
membacanya di malam hari dengan penuh keyakinan dengannya lalu 
dia meninggal sebelum pagi hari, maka dia termasuk ahli surga.” 


Keterangan Hadits: 


(Bab Istighfar yang Paling Utama). Dalam Syarh Ibnu 
Baththal disebutkan “Keutamaan istighfar”. Tampaknya, ketika dia 
melihat kedua ayat tersebut menunjukkan anjuran untuk beristighfar, 
maka dia mengira judul itu untuk menerangkan tentang keutamaan 


FATHUL BAARI — 341 





istighfar. Namun hadits bab ini menguatkan redaksi yang disebutkan 
oleh mayoritas (yakni istighfar yang paling utama). Tampaknya, Imam 
Bukhari hendak memastikan disyariatkannya anjuran beristighfar 
dengan menyebutkan kedua ayat tersebut, kemudian dengan haditsnya 
ini dia menjelaskan tentang lafazh istighfar yang paling utama, maka 
ja pun mencantumkan judul “yang paling utama”. 


Hadits ini menggunakan kata sayyid (penghulu), yang 
mengisyaratkan bahwa maksudnya adalah ufdhal (yang paling utama). 
Maksudnya, yang paling banyak manfaatnya bagi yang 
menggunakannya. 


Di antara yang paling jelas menyebutkan tentang keutamaan 
istighfar adalah hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan 
lainnya dari hadits Yasar dan lainya secara marfu', A1 ab JW uya 
BEI Ga DS 1g M3 Ta adi Upi ae Tadi ma Yadi Y gai aah 
(Barangsiapa mengucapkan, “Astaghfirullaahal azhiim alladzii laa 
ilaaha illaa huwal hayyul gayyuumu wa atuubu ilaih faku memohon 
ampunan kepada Allah yang Maha Agung, yang tidak ada 
sesembahan kecuali Dia, yang senantiasa mengurus makhluk-Nya, 
dan aku bertaubat kepada-Nya), maka diampunilah dosa-dosanya 
walaupun ia pernah lari dari pertempuran.”) 


Abu Nu'aim Al Ashbahani berkata, “Ini menujukkan bahwa 
sebagian dosa-dosa besar dapat diampuni dengan sebagian amal 
shalih. Tepatnya adalah dosa-dosa yang tidak mengharuskan 
pelakunya dihukum pada jiwa maupun harta. Indikasi yang ditunjukan 
oleh dalil ini, bahwa beliau memberikan perumpamaan lari dari 
pertempuran, dan itu merupakan dosa besar. Oleh karena itu, ini 
menunjukkan bahwa orang yang berbuat seperti itu atau lebih ringan 
dari itu, maka dapat diampuni, yaitu perbuatan dosa seperti melarikan 
diri dari pertempuan, yakni dosa yang tidak mengharuskan pelaku 
dihukum pada jiwa atau pun hartanya.” 


342 — FATHUL BAARI 


z9 Yus os & Si Ip yakin Ik 55, (Firman Allah Ta'ala, 
“Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha 
Pengampun.”) Demikian yang saya lihat dalam naskah dari riwayat 
Abu Dzar. Sedangkan dalam naskah lainnya tidak mencantumkan 
huruf wawu. Itulah yang benar, karena tilawahnya, —S6) 15 fat! Gakas 


(Maka aku katakan (kepada mereka), “Mohonlah ampun kepada 
Tuhanmu.”) sedangkan periwayat selain Abu Dzar mencantumkan 
ayat hingga kata, yui (sungai-sungai). Dengan menyebutkan ayat ini, 
tampaknya Imam Bukhari hendak mengisyaratkan kepada atsar Al 
Hasan Al Bashri, “Bahwa seorang laki-laki mengelukan kegersangan 
kepadanya, maka dia pun berkata, “Beristighfarlah'. Lalu ada lagi 
orang lain yang mengeluhkan kemiskinan kepadanya, maka dia pun 
berkata, “Beristighfarlah'. Setelah itu ada lagi orang lain yang 
mengeluhkan kekeringan kebunnya, maka dia pun berkata, 
“Beristighfarlah'. Kemudian ada lagi orang lain yang mengeluhkan 
kepadanya karena tidak punya anak, maka dia pun berkata, 
“Beristighfarlah'. Selanjutnya dia membacakan ayat ini kepada 
mereka.” 


Ayat ini menganjurkan untuk beristighfar (memohon ampun 
kepada Allah) dan mengisyaratkan adanya pengampunan bagi orang 
yang beristighfar. 

z9 semi Kealb yi Ki Vla 1S Knig (Dan (jugaj orang-orang 
yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri 
sendiri...) Demikian yang dicantumkan dalam riwayat Abu Dzar, 
sedangkan yang lain mencantumkannya hingga ayat, U'elw B3 
(sedang mereka mengetahui). 

Ada perbedaan pendapat mengenai makna firman-Nya, ! 23 
ai (mereka ingat akan Allah). Salah satu pendapat menyebutkan 


bahwa yang dimaksud adalah dzikir. Pendapat lainnya menyebutkan, 
bahwa dalam kalimat itu ada kata yang tidak disebutkan secara 


FATHUL BAARI — 343 





redaksional, yaitu, di! Dis | 3353 (mereka teringat akan siksaan Allah). 


Maknanya adalah Mereka berfikir tentang diri mereka, bahwa Allah 
kelak akan menanyai mereka, maka mereka pun memohon ampun atas 
dosa-dosa mereka, atau karena dosa-dosa mereka. 


Dalam sebuah hadits hasan disebutkan sifat istighfar yang 
diisyaratkan oleh ayat tersebut, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam 
Ahmad dan keempat Imam hadits serta dinilai shahih oleh Ibnu 
Hibban, dari hadits Ali bin Abi Thalib, dia Derkala, Gaskal AA NG 
PE Op di Ga la A1 io AN Ca Bks lah: 
Si 4 “ Y yan D1 aka Bag gn 3 eat Aa Ai 3 13 Laki 
z9 iki "ska 1S pal dai Bakar RA menceritakan AAN dan 
Abu Bakar membenarkan, “Aku mendengar Nabi SAW bersabda, 
Tidak seorang pun yang melakukan suatu dosa kemudian dia berdiri 
kemudian bersuci, lalu membaguskan bersucinya, lantas memohon 
ampun kepada Allah Azza wa Jalla, kecuali Allah mengampuninya'. 


Kemudian beliau membacakan, “Dan fjuga) orang-orang yang 
apabila mengerjakan perbuatan keji... '.”) 


AA Nyai s3 (Dan mereka tidak meneruskan perbuatan 


kejinya itu) mengisyaratkan bahwa di antara syarat diterimanya 
istighfar (permohonan ampun) adalah orang yang beristighfar itu 
meninggalkan perbuatan dosa. Jika tidak maka permohonan ampunan 
dengan lisan dengan tetap melakukan dosa adalah seperti main-main 
belaka. 


Banyak ayat dan hadits yang menyebutkan tentang keutamaan 
istighfar dan anjuran beristighfar, di antaranya hadits Abu Sa'id yang 
diriwayatkan secara marfu', Smp1d lx Hi: 5 dn 6 rab! Je 
Gaia Ba BET Y gg dn JW kastei d et Oblis 
berkata, “Wahai Tuhanku, aku akan terus berusaha menyesatkan 
mereka selama roh mereka masih ada di tubuh mereka.” Allah Ta'ala 


344 — FATHUL BAARI 


berfirman, “Demi kemuliaan-Ku, akan senantiasa mengampuni 
mereka selama mereka memohon ampun kepada-Ku.”) Hadits ini 
diriwayatkan oleh Imam Ahmad. 


Hadits lainnya adalah hadits Abu Bakar Ash-Shiddig yang 
diriwayatkan secara marfu', 23 Cyatammaah pa ae 13 jaka U Yel 
(Orang yang beristighfar tidaklah dianggap terus-menerus 
(melakukan dosa) walaupun ia mengulang hingga tujuh puluh kali 
sehari). Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi. 
Penyebutan kata “tujuh puluh” adalah untuk meunjukkan makna 
hiperbola, jika tidak demikian maka disebutkan dalam hadits Abu 
Hurairah yang akan dikemukakan pada pembahasan tentang tauhid 
secara marfu”, — mobi sd "abu C3 agat s! 2) Jas hn ui 
(Bahwa seorang hamba melakukan suatu dosa lalu dia berkata, “Ya 
Tuhanku, sesungguhnya aku telah melakukan dosa, maka ampunilah 
aku.” Maka Allah pun mengampuninya). Di bagian akhir disebutkan, 
Oi ak Id as GO Ja . Sety AA hg U DO gag & (Hambaku- 
Ku Kena bahwa dia memiliki Tuhan yang dapat mengampuni 
dosa dan menghukum karena dosa. Bebuatlah sesukamu, karena 
sesungguhnya Aku telah mengampunimu). 


Maba Lee (Istighfar yang paling utama). Ath-Thaibi berkata, 
“Karena doa ini mencakup semua makna taubat, maka disematkan 
padanya sebutan sayyid (penghulu), yaitu asalnya berarti penghulu 


yang dituju dalam semua kebutuhan dan dikembalikan kepadanya 
dalam segala urusan.” 


d——ii ut (Adalah mengucapkan). Maksudnya, hamba 


mengucapkan. Dalam riwayat Imam Ahmad dan An-Nasa'i 
disebutkan dengan redaksi, xi Jis of Maka Ka S1 (Sesungguhnya 


istighfar yang paling utama adalah hamba mengucapkan). Sedangkan 
dalam riwayat At-Tirmidzi dari Utsman, dari Syaddad, disebutkan, Vi 


FATHUL BAARI — 345 





Fa e 2 - GAN Hi 

Jika how d6 Wsi (Maukah engkau, aku tunjukkan istighfar yang 
paling utama). Selain itu, dalam hadits Jabir yang dinukil An-Nasa'i 
disebutkan, yuks! Ku "ls (Pelajarilah istighfar yang paling 
utama). 

le aj Y ATK (Tidak ada sesembahan kecuali Engkau, 
Engkaulah yang menciptakan aku). Demikian redaksi yang tercantum 
dalam naksah yang dijadikan pedoman, yaitu dengan mengulangi kata 
Ci, sedangkan dalam mayoritas riwayat hanya disebutkan satu. 
Dalam riwayat Ath-Thabarani dari hadits Abu Umamah disebutkan, 
di Y hd ui HN aa 2 JB »5 (Barangsiapa yang di pagi 
hari mengucapkan, “Allaahumma lakal hamdu, laa ilaaha illaa anta 
Iva Allah, milik-Mu segala puji, tidak ada sesembahan kecuali 
Engkau).”) Sisa redaksi selanjutnya menyerupai hadits Syaddad, 
dengan tambahan, (—15 AJ Cakra WI CST (Aku beriman kepada-Mu 


dengan memurnikan ketaatan kepada-Mu). 

BS vi (Dan aku adalah hamba-Mu). Ath-Thaibi berkata, “Ini 
bisa sebagai kalimat penegas, dan bisa juga sebagai kalimat yang 
sebagiannya tidak disebutkan secara redaksional, yakni && 2G VI (aku 
penyembah-Mu). Ini dikuatkan oleh redaksi, Bu P3 vi (Aku akan 
setia pada perjanjianku dengan-Mu). 

Ba PE Vt3 (Aku akan setia pada perjanjianku dengan-Mu). 
Pada riwayat An-Nasa'i tidak dicantumkan huruf wawu. Al 
Khaththabi berkata, “Maksudnya adalah aku akan tetap pada apa yang 


telah aku janjikan kepada-Mu, yaitu beriman kepada-Mu dan 
memurnikan ketaatan kepada-Mu semampuku.” 


Kemungkinan juga maksudnya adalah aku akan tetap berada di 
atas apa yang telah Engkau perintahkan kepadaku, berpegang teguh 
dengannya serta memenuhi perjanjian dengan-Mu untuk memperoleh 


346 — FATHUL BAARI 


Dekha Pein asma anus 


ganjaran dan pahala. Pensyaratan “semampuku” di sini bermakna 
pengakuan akan kelemahan dan keterbatasan dalam memenuhi 
kewajiban terhadap hak Allah. 


Ibnu Baththal berkata, “Redaksi 3475 Bags J& Ul, (Aku akan 
setia pada perjanjianku dengan-Mu), maksudnya adalah perjanjian 
yang telah diambil Allah dari para hamba-Nya ketika mengeluarkan 
mereka seperti benih dan mengangkat kesaksian mereka atas diri 
mereka, “Bukankah Aku ini Tuhan kalian?” Lalu mereka mengakui 
ketuhanan-Nya dan keesaan-Nya. Sedangkan yang dimaksud dengan 
al wa'd ini adalah janji yang diucapkan melalui lisan Nabi-Nya, cp v! 
im Aa ol ala PA sih wd 3 AM DU (Sesungguhnya jika 
ada yang meninggal tanpa mempersekutukan sesuatu pun dengan 


Allah, dan melaksanakan apa yang telah diwajibkan-Nya atasnya, 
maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga).” 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, redaksi we yA L s3, (Dan dia 
melaksanakan apa yang telah diwajibkan-Nya atasnya) adalah 
tambahan yang bukan sebagai syarat dalam hal ini, karena Allah telah 
menetapkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian itu adalah 
perjanjian yang diambil di alam benih, yaitu tauhid yang murni. Jadi, 
kata al wa'd (janji) tersebut adalah memasukan orang yang meninggal 
dalam kondisi tidak mempersekutukan Allah ke dalam surga. 


Ibnu Baththal juga berkata, “Kemudian pada sabda beliau, 1—4 
Gabatmta) (semampuku) mengandung pemberitahuan kepada umatnya, 


bahwa ada orang yang tidak mampu melaksanakan semua yang 
diwajibkan Allah kepadanya, dan tidak mampu melaksanakan dengan 
menyempurnakan ketaatan dan kesyukuran terhadap nikmat-nikmat- 
Nya. Maka Allah tidak mengasihi para hamba-Nya, sehingga tidak 
membebani mereka kecuali sesuai kadar kemampuan mereka.” 


FATHUL BAARI — 347 





Ath-Thaibi berkata, “Kemungkinan yang dimaksud dengan al 
'ahd dan al wa'd (janji) itu adalah yang disebutkan pada ayat 
tersebut.” 


— Dioaa Ol Za (Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku). Kata 
WS tidak tercantum dalam riwayat An-Nasa 'i. Makna 2 adalah & AN 
(aku mengakui). Dalam riwayat Utsman bin Rabi'ah dari Syaddad 
disebutkan dengan redaksi, SPI B 3 (Dan aku mengakui dosa- 
dosaku). 

SI OI Ap (Dan aku mengakui dosaku), maksudnya juga 
2 — (aku mengakui). Ada juga yang berpendapat bahwa maknanya 
adalah aku mengembannya walaupun aku tidak mampu 
memalingkannya dariku. 


Ath-Thaibi berkata, “Lebih dulu dia mengakui bahwa Allah 
telah menganugerahkan nikmat kepadanya, dan dalam pengakuan ini 
tidak ada pembatasan karena mencakup seluruh nikmat, kemudian 
mengakui lagi akan keterbatasannya bahwa dirinya tidak mampu 
mensyukurinya. Setelah itu, ditambah lagi dengan menganggap itu 
(keterbatasan dan ketidakmampuan itu) adalah dosa. Ini sebagai 
bentuk ungkapan kerendahan hati.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan makna Pala OS si 


(aku mengakui dosaku) adalah aku mengakui terjadinya dosa secara 
mutlak, agar istighfar itu menjadi sah, bukan karena menganggap 
keterbatasan diri atau ketidakmampuan mensyukuri nikmat itu sebagai 
dosa. 


ca Laga Pak 9 Al ea) "Ab (Oleh karena itu, ampunilah aku. 
Sesungguhnya tiada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau). 
Dari sini, dapat disimpulkan bahwa orang yang mengakui dosa- 


dosanya, maka dia diampuni. Bahkan ini telah dinyatakan dalam 
haditsul ifki yang panjang (kisah tuduhan yang dusta tentang Aisyah), 


348 — FATHUL BAARI 


og. A . Paud ze One 0 2 5... 
dimana di dalamnya disebutkan, d—& A1 Jl DU9 ddda BSI ISI aura) 
(Jika seorang hamba mengakui dosanya dan bertaubat, maka Allah 
menerima taubatnya). 


ga A3 ya lu up (Barangsiapa mengucapkannya dengan penuh 


keyakinan dengannya). Maksudnya, dengan setulus hatinya dan 
meyakini pahalanya. 


Ad-Dawudi berkata, “Kemungkinan ini berpangkal dari firman 
Allah dalam surah Huud ayat 114, PE Ajak Mermmpii | 
(Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan 
Idosa) perbuatan-perbuatan yang buruk). Juga, seperti sabda Nabi 
SAW mengenai wudhu dan sebagainya, karena beliau menyampaikan 
berita gembira tentang pahalanya, kemudian menyampaikan berita 
gembira tentang yang lebih utama dari itu. Oleh karena itu, yang 
pertama tetap berlaku, lalu ada tambahannya. Jadi, bukan berarti 
memberikan suatu berita gembira, kemudian memberikan lagi berita 
gembira yang lebih sedikit darinya, lalu yang pertama tidak berlalu 
lagi. Selain itu, kemungkinan juga bahwa itu sebagai penghapusnya, 
dan bahwa ini hanya berlaku bagi yang mengucapkannya lalu 
meninggal sebelum melakukan dosa yang telah dimintakan 
ampunannya itu. Allah berhak melakukan apa pun yang dikehendaki- 
Nya.” 


Demikian yang dikemukakan Ibnu At-Tin darinya, namun 
sebagian pernyataannya perlu diteliti lebih jauh. 

NI ya wu uas (Barangsiapa mengucapkannya di siang hari). 
Dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan, 7udww me 5 0 (Jika 
mengucapkannya di pagi hari). Sedangkan dalam riwayat Utsman bin 
Rabi'ah disebutkan, 31 camai of JS ya le ja Gmn ar SA BN 
ci of J3 3 ala s3 Tea 4 (Tidaklah seseorang dari kalian 


mengucapkannya di sore hari kemudian datang kematian kepadanya 


FATHUL BAARI — 349 











sebelum pagi hari, atau ketika dia berada di pagi hari lalu datang 
kematian kepadanya sebelum sore hari). 


Andi Ya va 2 (Maka dia termasuk ahli surga). Dalam riwayat 
An-Nasa'i disebutkan, il 53 (Masuk surga). Sedangkan dalam 
riwayat Utsman bin Rab'iah disebutkan dengan redaksi, ru Cm MI 
itali (Kecuali wajiblah surga baginya). 


Ibnu Abi Hamzah berkata, “Dalam hadits ini, Nabi SAW telah 
memadukan antara keindahan makna dan lafazh sehingga layak untuk 
disebut sebagai sayyidul istighfar. Istighfar ini mengandung 
pengakuan bahwa uluhiyyah dan ubudiyyah hanya milik Allah 
semata. Sebuah pengakuan bahwa Dia-lah Sang Pencipta, pengakuan 
akan perjanjian yang diambil Allah padanya, pengharapan terhadap 
apa yang dijanjikan-Nya, permohonan perlindungan dari segala 
keburukan termasuk keburukan diri sendiri, penyandangan sumber 
nikmat kepada yang mengadakannya dan penyematan dosa kepada 
diri sendiri, keinginan untuk mendapatkan ampunan, dan pengakuan 
bahwa tidak ada yang dapat memberikan ampunan selain-Nya. Semua 
ini mengisyaratkan penggabungan antara syariat dan hakikat, karena 
tugas syariat tidak dapat dicapai kecuali bila ada pertolongan dari 
Allah. Sedangkan takdir, seandainya disepakati bahwa seorang hamba 
melakukan pelanggaran hingga apa yang telah ditetapkan atasnya 
berlaku dan dapat dibuktikan dengan menjelaskan pelanggaran 
tersebut, maka yang terjadi hanya dua kemungkinan, yaitu: dihukum 
karena tuntutan keadilan atau dimaafkan karena tuntutan keutamaan.” 


Selain itu, di antara syarat istighfar adalah meluruskan niat, 
mengharap ridha Allah dan beradab. Seandainya seseorang memenuhi 
syarat dan beristighfar dengan selain lafazh ini, sementara yang 
lainnya beristighfar dengan lafazh ini namun syaratnya kurang, 
apakah keduanya sama? Jawab, lafazh ini sebagai sayyidul istighfar 
hanya jika terpenuhi syarat-syarat tersebut. 


350 — FATHUL BAARI 





3. Nabi SAW Beristighfar dalam Sehari Semalam 


Ce oo £ TI £ o 5 o- 0 Lor £ af Ga | .3 - 
BA pl JB : J8 GA K5 Pn AGAN JB AI 6 


AN ae HA, DJ apn ea 

23. 29 0 5 E 

6307. Dari Az-Zuhri, dia berkata: Abu Salamah bin 

Abdurrahman mengabarkan kepadaku, dia berkata: Abu Hurairah 

berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Demi Allah, 

sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada- 
Nya dalam sehari lebih dari tujuh puluh kali.” 


Keterangan Hadits: 

(Bab Nabi SAW Beristighfar dalam Sehari Semalam). 
Maksudnya, banyaknya istighfar yang dilakukan Nabi SAW setiap 
hari. Hal ini tidak dikaitkan dengan caranya, karena telah dijelaskan 
sebelumnya tentang apa yang lebih utama, sedangkan beliau tidak 
pernah meninggalkan sesuatu yang lebih utama. | 


& Haa dis (Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar 
kepada Allah). Kalimat ini mengandung sumpah sebagai penegasan, 
walaupun tidak ada keraguan bagi orang yang mendengarnya. 

SD 035 di MEN (ku beristighfar kepada Allah dan 
bertaubat kepada-Nya). Tampaknya, beliau memohon ampunan dan 
sungguh-sungguh ingin bertaubat. Kemungkinan juga bahwa yang 
dimaksud adalah beliau mengucapkan lafazhnya sebanyak itu (yakni 
lebih dari tujuh puluh kali). Kemungkinan kedua dikuatkan oleh hadits 
yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan sanad Jayyid dari jalur 
Mujahid, dari Ibnu Umar, A1 jatt : Jk alay ale Ko CI am 


FATHUL BAARI — 351 


Ba Ailo Pas ol yg Ai 3 Telkerar aa AA p Y d Y (di (Bahwa 
dia mendengar Nabi SAW mengucapkan, “Astaghfirullaah alladzii laa 
ilaaha illaa huwal hayyul gayyuum wa atuubu ilaih Jaku memohon 
ampun kepada Allah yang tidak ada sesembahan kecuali Dia, yang 
Maha Hidup lagi terus menerus mengurusi makhluk-Nya, dan aku 
bertaubat kepada-Nya|", di dalam majlis sebelum berdiri sebanyak 
seratus kali). An-Nasa'i juga meriwayatkan hadits dari Muhammad 
bin Saugah, dari Nafi', dari Ibnu Umar dengan redaksi, da 2 & V 


AKI LAN Ga SA Ae Lb IAI Lon "el dp AB AI la AI 
3 Hb (Sesungguhnya kami pernah menghitung ucapan Rasulullah 


SAW di dalam majlis, “Rabbighfir lii watub alayya, innaka antat 
tawwaabul ghafuur (Ya Tuhanku, ampunilah aku dan terimalah 
taubatku, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat lagi Maha 
Pengampun) ”, seratus kali). 

Bah ran Hp FS (Lebih dari tujuh puluh kali). Dalam hadits 


3 


Anas disebutkan dengan redaksi, 34 spa Ta aa & sik 
(Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah tujuh puluh kali dalam 
sehari). Bisa jadi beliau bermaksud menunjukkan makna hiperbola 
dan bisa juga beliau ingin menjelaskan jumlah tersebut. Kata S1 di 


sini tidak jelas, maka ditafsirkan dengan hadits Ibnu Umar tersebut, 
bahwa jumlahnya mencapai seratus kali. Dalam jalur lainnya yang 
berasal dari Abu Hurairah, dari riwayat Ma'mar, dari Az-Zuhri 
disebutkan dengan redaksi, Bp LL aga! & AI) PEN PI (Sesungguhnya 
aku beristighfar kepada Allah seratus kali sehari). Namun para 
sahabat Az-Zuhri menyelisihinya. Memang An-Nasa'i meriwayatkan 
hadits dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah dengan redaksi, 
2 — Tn AN (5 s3) Lt dit PN (Sesungguhnya aku beristighfar 
kepada Allah dan bertaubat kepadanya setiap hari seratus kali). 
Selain itu, An-Nasa'i meriwayatkan hadits lain dari Atha', dari Abu 


352 — FATHUL BAARI 





Hurairah dengan redaksi, $ :JW xi! Pa Ang ade ah ae An Jiya Of 
Fil pdl BI OP BPA JUS cA3N Gl (Bahwa Rasulullah 
SAW pernah mengumpulkan orang-orang, lalu bersabda, “Wahai 
manusia, bertaubatlah kepada Allah, karena sesungguhnya aku 
bertaubat kepadanya seratus kali dalam sehari.”) An-Nasa'i juga 
meriwayatkan seperti itu pada hadits Al Agharr Al Muzani secara 
marjfu'. 


Dalam riwayat A-Nasa'i dan Muslim disebutkan dengan 
redaksi, 34 Tb ag JS ai pakan GO BE OKI AI (Sesungguhnya 
ada yang meliputi hatiku funtuk berdzikir), dan sesungguhnya aku 
beristighfar kepada Allah setiap hari seratus kali). 


Iyadh berkata, “Yang dimaksud dengan al ghain adalah lemat 
untuk berdzikir yang biasa dilakukan secara terus-menerus. Ketika 
terhenti karena suatu hal, maka beliau menganggapnya sebagai dosa 
sehingga beliau pun memohon ampunan.” 


Selain itu, ada yang berpendapat bahwa itu adalah bisikan jiwa 
yang mengganggu hati. Ada juga yang berpendapat bahwa itu adalah 
ketenangan yang menyelimuti hatinya, sedangkan istighfar adalah 
untuk mengekspresikan penghambaan kepada Allah dan kesyukuran 
atas apa yang telah dianugerahkan-Nya. Ada pula yang berpendapat 
bahwa itu adalah kondisi khusyuk dan pengagungan, sedangkan 
istighfar adalah bentuk mensyukurinya. Oleh karena itu, Al Muhasibi 
berkata, “Takutnya orang-orang yang dekat kepada Allah adalah takut 
kemuliaan dan pengagungan.” 


Syaikh Syihabuddin As-Sahrawardi berkata, “Tidak boleh 
menganggap bahwa al ghain adalah kondisi kurang, bahkan itu adalah 
kesempurnaan.” 


Setelah itu ia memberikan perumpamaan dengan kelopak mata 
ketika memejam untuk menghindari sesuatu agar tidak terkena mata, 
maka saat itu ia menghalangi mata untuk melihat. Dilihat dari segi ini 


FATHUL BAARI — 353 


i 


adalah kekurangan, padahal hakikatnya itu adalah kesempurnaan. 
Demikian seterusnya dia mengemukakan secara panjang lebar, lalu 
berkata, “Begitu juga dengan penglihatan Nabi SAW, kadang 
dihadapkan dengan godaan-godaan sehingga perlu menutupi 
pandangannya untuk melindungi dan menjaganya.” 


Memang tampak janggal bahwa Nabi SAW beristighfar karena 
beliau dianggap ma'shum (terpelihara dari dosa), sedangkan istighfar 
itu memerlukan terjadinya kemaksiatan. 


Pandangan itu dijawab dengan sejumlah jawaban, di antaranya 
adalah penafsiran tentang al ghain. Jawaban lainnya adalah perkataan 
Ibnu Al Jauzi, “Kesalahan adalah tabiat manusia, tidak ada seorang 
pun yang tidak bersalah, bahkan para nabi, sekalipun mereka 
terpelihara dari dosa-dosa besar, tapi tidak terpelihara dari dosa-dosa 
kecil.” 


Ini adalah rangkaian dari perbedaan pendapat, dan yang benar 
bahwa para nabi terpelihara dari dosa-dosa kecil juga. Jawaban 
lainnya adalah perkataan Ibnu Baththal, dia berkata, “Para nabi adalah 
manusia yang paling gigih ijtihadnya dalam ibadah karena Allah 
menganugerahi mereka makrifah. Mereka senantiasa bersyukur 
kepada Allah dan mengakui kekurangan.” Inti jawabannya, bahwa 
istighfar itu untuk menutupi kekurangan dalam melaksanakan hak 
Allah. Mungkin juga karena kesibukannya dengan hal-hal yang 
mubah, seperti makan, minum, bersetubuh, tidur, istirahat, berbaur 
dengan manusia lainnya, melihat-lihat kemaslahatan, memerangi 
musuh, membujuk hati, dan sebagainya yang dapat melengahkan diri 
dari mengingat Allah, lalu dia mengangap bahwa itu adalah dosa 
karena kedudukannya yang luhur yang telah mancapai tingkat 
kesucian. 


Jawaban lainnya, bahwa istighfar yang beliau lakukan itu 
adalah syariat bagi umatnya, atau dari dosa-dosa umatnya, sehingga 
laksana syafaat bagi mereka. Al Ghazali dalam kitab Al Ihya ' berkata, 


354 — FATHUL BAARI 


“Nabi SAW selalu meningkatkan diri, bila meningkat ke suatu 
kondisi, lalu beliau melihat yang sebelumnya ternyata lebih rendah, 
maka beliau pun beristighfar untuk kondisi yang telah lalu itu.” 


Pendapat ini terilhami oleh pandangan yang menyatakan 
bahwa jumlah istighfar Nabi SAW berbeda-beda sesuai dengan 
kondisi. Namun beberapa redaksi hadits menyelisihi pendapat ini. 


Syaikh As-Sahrawardi berkata, “Ketika roh Nabi SAW terus 
menuju kedudukan yang dekat dengan Allah, maka hati pun ikut, 
sedangkan hati diikuti oleh jiwa. Tidak diragukan lagi bahwa 
pergerakan roh dan hati lebih cepat daripada kebangkitan jiwa. Oleh 
karena itu, langkah jiwa tertinggal oleh perjalanan roh dan hati dalam 
hal peningkatan. Maka, gerakan hati perlu diperlambat agar hubungan 
jiwa dengan hati tidak terputus sehingga para hamba menjadi 
terhalang. Maka dari itu, Nabi SAW langsung beristighfar karena 
keterbatasan jiwa dalam mengimbangi peningkatan hati.” 


4. Taubat 


.. 


2 a Se ag , AL Sa 
Ainyp ada Lal bb pai Up 12015 JG 


Oatadah berkata, “Taubat nashuha adalah taubat yang benar- 
benar tulus dan murni.” | 


2033 . - 03. - 0 y, 20. 18 - 0-3 . 21 - 
4 
Ja 3. - 


.... “. Aa dea Pai ah ajaa ati 8, 5 

Cp S3 sepi ol 1JU damd PPU Galang Ale AI alan “gl 
4 0 8 ed . 0. hd - 
H3 SI ALA Op cela pai Ol Blbh JK ni Lee HS 


5 
81 


. 2.9 . 2 F3 ig - TS . 2 Na 9 Tt 5. Pa 
—aai Tp gag Ab AJE ISA Ja all Je Ha MAS 


FATHUL BAARI — 355 


e 


4 x £ Ban 23 To. - . o- au A0 OT Yan PO, dn. 

He) Ay NG Ah YA JP Jah pas BTP 
£ ai #8 - 

#4 -... naa 0 Z- « Loe pt Pong e PF - & Lag 2g Pr or 

Aloe op Ia eRLG Ao AS Kal Kep (ol 3 dalah Ul 

—- Hg 6£ A Gn - 05. Tp ge Di ore D0 3 

MI IP ni JB al ea OI IG Ad ale AAN Bl 


bg nan PK SAN Dn OR ee PA MA BL 
S2 KIA IG al A3) 3 AA AB LB 


Pd 


2 
AJB 


i 


£ P3 


sa Tn, pi - ne ME Lo L K0 Inn Pa 
SAS SA tah pl BG RENT GP II AG ol anu 
. sad - “VI aa K P Pig RA J8, Ep u Old 2 2x 
GNI ES SAJA al JEp aa oi PAS of Ka Hall 


pi SA AA AAU A3 SL AE YAA Gp LE 
ASN 

6308. Dari Al Harits bin Suwaid, Abdullah bin Mas'ud 
menceritakan kepada kami dua hadits, salah satunya dari Nabi SAW, 
dan lainnya dari dirinya sendiri, dia berkata, “Sesungguhnya orang 
beriman memandang dosa-dosanya seolah-olah dia tengah duduk di 
bawah sebuah gunung yang dia khawatir gunung itu akan jatuh 
menimpanya. Sedangkan orang jahat memandang dosa-dosanya 
seperti seekor lalat yang lewat di depan hidungnya, lalu dia 
mengatakan begini.” —seraya Abu Syihab mengipaskan tangannya di 
atas hidungnya—kemudian dia berkata, “Sungguh Allah lebih 


gembira dengan taubat hamba-Nya daripada seseorang yang singgah 


di suatu tempat yang membawa kebinasaan. Saat itu dia bersama 
hewan tunggangannya yang membawa makanan dan minumannya, 
lalu dia merebahkan kepalanya kemudian tertidur sejenak, lantas 
bangun dan ternyata hewan tunggangannya telah hilang, hingga ketika 
panas dan dahaga atau apa saja yang dikehendaki Allah terasa 
memberatkannya, dia berguman, “Sebaiknya aku kembali ke 
tempatku”. Maka dia kembali lalu tidur sejenak, kemudian bangkit 


356 — FATHUL BAARI 





mengangkat kepalanya, tiba-tiba hewan tunggangannya sudah ada di 
sisinya.” 


Abu Awanah juga meriwayatkannya Jarir dari Al A'masy. 


Abu Usamah berkata: Al A'masy menceritakan kepada kami, 
Umarah menceritakan kepada kami, aku mendengar Al Harits bin 
Suwaid. 


Syu'bah dan Abu Muslim berkata dari Al A'masy, dari 
Ibrahim At-Taimi, dari Al Harits bin Suwaid. 


Abu Muawiayah berkata: Al A'masy menceritakan kepada 
kami dari Umarah, dari Al Aswad, dari Abdullah, dan dari Ibrahim 
At-Taimi, dari Al Harits bin Suwaid, dari Abdullah. 


A Pt 2. or Aa, Le 3 2.3 ? 2 £ ik & os ta . Td £ 0 
Pn) Peka Ke AN Ito Ml Jiya, JU:JG AS Wi PE 
akar ..? IN PA 3 ap Pa Ai Ca 3 - Led ln Sg 
DB PN BP ay gi IE ati (SIA 0 SAE ATA 


6309. Dari Anas RA, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
“Sungguh Allah lebih gembira dengan taubat hamba-Nya di antara 
kalian yang menemukan kembali untanya yang sebelumnya hilang di 
padang tandus.” 


Keterangan Hadits: 


(Bab taubat). Dengan mencantumkan kedua judul ini —yaitu 
istighfar kemudian taubat— di awal pembahasan tentang doa, Imam 
Bukhari menjelaskan bahwa doa itu lebih cepat dikabulkan pada orang 
yang tidak bergelimang kemaksiatan. Bila taubat dan istighfar 
didahulukan daripada doa, maka lebih potensial untuk dikabulkan. 
Indah sekali perkataan Ibnu Al Jauzi ketika ditanya, “Sebaiknya aku 
bertasbih atau beristighfar?” Ia menjawab, “Pakaian yang kotor lebih 
memerlukan sabun daripada gaharu.” 


FATHUL BAARI — 357 





Kata al istighfaar dibentuk mengikuti pola kata al istifaal dari 
al ghufraan. Asal katanya adalah al ghafr yang berarti mengenakan 
sesuatu yang dapat melindungi dari sesuatu yang dapat mengotorinya. 
Sedangkan kata al ghufraan adalah ampunan dari Allah untuk hamba- 
Nya agar melindunginya dari siksa. 


Sedangkan taubat adalah meninggalkan dosa dengan suatu 
cara. Sedangkan menurut terminologi syariat, taubat adalah 
meninggalkan dosa karena keburukan, menyesali perbuatan dan 
bertekad untuk tidak mengulanginya, serta mengembalikan 
kezhaliman jika ada, atau meminta pembebasan (kerelaan) dari orang 
yang memiliki hak. Taubat adalah bentuk permohonan maaf yang 
paling mendalam, karena orang yang meminta maaf akan berkata, 
“Aku tidak akan melakukannya lagi.” Dengan demikian, tidak akan 
muncul kesan buruk pada orang yang dimintai maaf karena adanya 
kemungkinan bahwa dia akan melakukannya lagi, apalagi dia memang 
pernah melakukannya. Atau berkata, “Aku melakukan itu karena ini,” 
dengan menyebutkan sesuatu sebagai alasannya. Ungkapan ini lebih 
tinggi dari yang pertama. Atau berkata, “Aku melakukan itu tapi aku 
mendapat keburukan, dan kini aku telah meninggalkannya.” 
Ungkapan inilah yang paling tinggi. Demikian perkataan Ar-Raghib. 


Al Ourthubi berkata dalam kitab Al Mufhim, “Para syaikh 
berbeda pendapat dalam mendefinisikan taubat, di antaranya ada yang 
berpendapat bahwa itu adalah penyesalan, ada juga yang berpendapat 
bahwa itu adalah tekad untuk tidak mengulangi. Selain itu, ada yang 
berpendapat bahwa taubat adalah meninggalkan dosa, dan ada pula 
yang menggabungkan ketiganya. Inilah definisi yang paling lengkap, 
namun demikian sebenarnya belum menyeluruh, karena beberapa 
alasan: 


1. Walaupun memadukan ketiganya, namun belum dianggap 
bertaubat secara syar'i, karena boleh jadi dia melakukannya 
karena bakhil dengan hartanya atau agar tidak dicela oleh 
orang lain, sementara taubat yang syar'i tidak sah bila tidak 


358 — FATHUL BAARI 





disertai keikhlasan, sedangkan orang yang meninggalkan dosa 
bukan karena Allah maka tidak dianggap bertaubat. 


2 Walaupun sudah keluar dari kemaksiatan, misalnya si pezina 
telah meninggalkan zina dan kemaluannya dipotong, namun 
tidak ada penyesalan terhadap perbuatannya yang telah lalu. 
Sedangkan tekad untuk tidak mengulangi lagi, tidak akan 
terbayang seperti demikian.” 


Dia berkata, “Karena itu, orang yang mengatakan bahwa 
penyesalan sudah cukup sebagai batasan taubat, dia telah tertipu. 
Namun, sebenarnya tidak demikian, sebab, kalaupun memang 
menyesal namun tetap ada keinginan untuk mengulangi, maka orang 
tersebut belum bertaubat. Sebagian ulama mengatakan, “Taubat adalah 
memilih untuk meninggalkan dosa yang telah dilakukan secara 
sungguh-sungguh karena Allah. Ini adalah ungkapan yang paling 
benar dan menyeluruh, karena orang yang bertaubat sebenarnya tidak 
meninggalkan dosa yang telah dilakukannya, sebab memang belum 
bisa terlepas darinya, tapi sekadar terlepas dari dosa serupa (yang 
belum dilakukannya). Demikian juga yang tidak melakukan dosa, 
sebenarnya dia menghindari apa yang mungkin dilakukannya, bukan 
berarti meninggalkan apa yang telah terjadi. Jadi, ini termasuk 
kategori yang menjaga diri, bukan bertaubat'. Yang mengilahami 
pendapat ini adalah peringatan Allah bagi yang menginginkan 
kebahagiaan dirinya dari dampak buruk dan bahayanya dosa, karena 
dosa adalah racun mematikan yang dapat menghilangkan kebahagiaan 
dunia dan akhirat, dan itu bisa penghalang untuk mengenal Allah di 
dunia serta penghalang untuk berada dekat di sisi-Nya di akhirat.” 


Selain itu, dia juga berkata, “Orang yang mencermati bahwa 
dirinya dipenuhi dengan racun ini, maka timbullah rasa takut. Oleh 
karena itu, segeralah mencari sesuatu yang dapat melindungi diri dari 
bahaya tersebut. Saat itulah timbul penyesalan atas apa yang telah lalu 
dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Perlu diketahui, bahwa 
taubat itu bisa berupa taubat dari kekufuran dan dari dosa. Taubat dari 


FATHUL BAARI — 359 








! 


kekufuran adalah taubat yang pasti diterima, sedangkan taubat orang 
yang bermaksiat (dari dosa) akan diterima bila disertai dengan janji 
yang benar. Makna 'diterima” adalah selamat dari dampak negatif 
dosa-dosa itu sehingga dapat kembali menjadi seperti orang yang 
tidak pernah melakukannya. Taubatnya orang yang bermaksiat bisa 
berupa taubat dari kemaksiatan karena meninggalkan hak Allah, dan 
bisa juga karena melanggar hak selain Allah. Bila itu terkait dengan 
hak Allah, maka dalam bertaubat cukup dengan meninggalkan 
perbuatan yang telah dilakukannya, namun syari'at menentukan tidak 
hanya dengan meninggalkannya, tapi harus disertai dengan kaffarah 
(tebusan). Sedangkan yang terkait dengan hak selain Allah perlu 
disampaikan kepada orang yang berhak. Jika tidak, maka tidak akan 
selamat dari madharat dosa tersebut. Namun bagi yang tidak bisa 
mencapai itu setelah berusaha semampunya, maka pemaafan Allah 
bisa diharapkan, karena Allah telah menjamin bahwa kebaikan akan 
menghapuskan keburukan.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, ulama lain mengemukakan dari 
Abdullah bin Al Mubarak berkenaan dengan syarat-syarat taubat, dia 
berkata, “(Yaitu) menyesal, bertekad untuk tidak mengulangi, 
mengembalikan kezhaliman, melaksanakan kewajiban yang telah 
disia-siakan, memperbaiki tubuh yang sebelumnya dipenuhi dengan 
hal-hal yang haram, yaitu meluluhkannya dengan kesedihan sehingga 
menjadi daging yang baik (halal), dan melakukan ketaatan 
sebagaimana dia pernah memberikan nikmat kemaksiatan pada 
tubuhnya.” 


Sebagian orang yang menafsirkan taubat dengan penyelasan. 
Mereka berpedoman dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam 
Ahmad, Ibnu Majah dan lainnya dari hadits Ibnu Mas'ud yang 
diriwayatkan secara marfu', ii pl—3! (Penyesalan adalah taubat). 


Namun, ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil, karena maknanya adalah 
anjuran untuk menyesali dan bahwa penyesalan merupakan bagian 
terbesar dalam bertaubat. Jadi, taubat itu bukan hanya penyesalan. 


360 — FATHUL BAARI 


EN TA AAN 


Sedangkan yang menegaskan syarat 'karena Allah', itu berdasarkan 
alasan bahwa menyesali suatu perbuatan tidak selalu berarti 
melepaskan diri dari pokok kemaksiatan, seperti halnya orang yang 
membunuh anaknya misalnya, lalu dia menyesal karena yang dibunuh 
adalah anaknya. Atau seperti halnya orang yang menggunakan 
hartanya untuk kemaksiatan kemudian menyesal karena hartanya 
berkurang. 


Mereka yang mensyaratkan sahnya taubat dari kemaksiatan 
terhadap pelanggaran hak-hak manusia dengan mengembalikan hak- 
hak tersebut berdalil bahwa orang yang merampas budak perempuan 
lalu menyetubuhinya, maka taubatnya tidak sah kecuali dengan 
mengembalikan hak budak perempuan tersebut kepada pemiliknya. 
Atau orang yang membunuh seseorang dengan sengaja, maka 
taubatnya tidak sah kecuali dengan menyerahkan dirinya kepada wali 
orang yang dibunuh untuk di-gishash atau dimaafkan. 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini berkenaan dengan taubat dari 
merampas hak orang dan membunuh. Bahkan taubat seseorang bisa 
dianggap sah ketika berjanji tidak mengulangi zina walaupun budak 
perempuan masih berada di tangannya, dan sah juga taubatnya untuk 
tidak mengulangi pembunuhan walaupun tidak menyerahkan diri. 


Sebagian orang yang kami kenal menambahkan syarat lain 
dalam bertaubat, di antaranya adalah meninggalkan tempat 
kemaksiatan, tidak menunda taubat hingga sekaratul maut, tidak 
menunda taubat hingga terbitnya matahari dari Barat, dan tidak 
mengulangi dosa tersebut. 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang pertama mustahab 
(dianjurkan), yang kedua dan ketiga termasuk kategori pembatasan, 
yang keempat dinisbatkan kepada Al Oadhi Abu bakar Al Bagillani. 
Hal ini ditolak oleh hadits yang akan dikemukakan setelah dua puluh 
bab, yaitu hadits yang telah saya isyaratkan pada bab keutamaan 
istighfar. 


FATHUL BAARI — 361 


Al Hulaimi berkata tentang penafsiran at-tawwab (Yang Maha 
Menerima Taubat) di dalam kitab Al Asma' Al Husna, “Yaitu yang 
kembali kepada hamba-Nya dengan keutamaan rahmat-Nya. Setiap 
kali hamba kembali menaati-Nya dan menyesali kemaksiatannya, 
maka kebaikan yang telah dilakukannya tidak digugurkan darinya dan 
kebaikan yang telah dijanjikan untuknya tidak diharamkan.” 


— Al Khaththabi berkata, “At-Tawwab adalah yang kembali 
menerima setiap kali hamba kembali dari dosa dan bertaubat.” 

Au Hota A5 rai Gg 338 JG (Oatadah berkata, “Taubat 
nashuha adalah taubat yang betul-betul tulus dan murni.”) Atsar ini 
diriwayatkan secara maushul oleh Abd bin Humaid dari jalur Syaiban, 
dari Oatadah dengan redaksi seperti itu. Ada yang berpendapat bahwa 
disebut naashihah karena di dalam taubat, si hamba berusaha untuk 
memurnikan atau membersihkan dirinya. Ashim membaca kata 
nashuuhaa dengan &xa—, yakni dengan harakat dhammah pada huruf 


nun. 


Ar-Raghib berkata, “Kata maa berarti menjaga perkataan atau 


perbuatan untuk kebaikan. Contohnya adalah, nashahtu laka al wudd 
(aku memumnikan kasih sayang kepadamu) dan nashahtu al jilda (aku 
menjahit kulit). Kata an-naashih adalah penjahit, sedangkan an- 
nashaah adalah benang. Maka kemungkinan redaksi, &'xai 5 (taubat 


yang semurni-murninya) diambil dari kata ikhlaash (ketulusan) atau 
dari kata ihkaam (bijaksana).” 


Al Ourthubi mengatakan bahwa ada dua puluh tiga pendapat 
ulama tentang penafsiran taubat nashuuha. 


1. Menurut pendapat Umar, taubat nashuha adalah melakukan 
dosa lalu tidak mengulangi. Diriwayatkan oleh Ath-Thabari 
dengan sanad yang shahih dari Ibnu Mas'ud seperti itu. 
Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad secara marfu'. Selain 
itu, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Zirr bin Khubaisy, 


362 — FATHUL BAARI 











AO ui op. (3 


dari Ubai bin Ka'ab, bahwa ia menanyakan itu kepada Nabi 
SAW, beliau menjawab, — 5! 3: Y — PENS SI ang ot 
(Menyesali setelah berbuat dosa lalu memohon ampun, 


kemudian tidak kembali kepadanya). Sanad hadits ini sangat 
lemah. 


Membenci dosa tersebut dan memohon ampun setiap kali 
teringat. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Al Hasan Al 
Bashri. 


Perkataan Gatadah yang telah disebutkan sebelumnya. 
Benar-benar tulus dalam taubat. 

Selalu takut jika taubatnya tidak diterima. 

Tidak memerlukan taubat yang lain. 


Taubat yang dilakukan mengandung rasa takut dan harapan 
kepada Allah serta selalu berbuat ketaatan. 


Seperti yang ketujuh dengan meninggalkan orang yang 
membantu dalam melakukan dosa. 


Membayangkan dosa selalu di depan mata. 


Setelah itu ia mengemukakan beberapa pendapat lainnya dari 


perkataan para sufi dengan beragam ungkapan dan makna yang 
intinya seperti yang telah dikemukakan. Semua itu termasuk 
pelengkap, bukan termasuk syarat sahnya taubat. 


: ee & 2 Te PN PN star 3 2 - La. £ Pa Man KP 
OI em Pp PI Gedang date HI ae aj S CBU Ou 


Sa'jadi (Ada dua hadits, salah satunya dari Nabi SAW, dan lainnya dari 


dirinya sendiri, dia berkata, “Sesungguhnya orang beriman ...) 
kemudian ia menyebutkannya hingga redaksi, 1 dy (di atas 


hidungnya). Setelah itu dia mengatakan, sl—£ If «Al AI (Sungguh 


Allah lebih gembira dengan taubat hamba-Nya). Seperti itulah redaksi 


FATHUL BAARI — 363 





yang disebutkan dalam riwayat ini, tanpa menjelaskan mana dari 
kedua hadits ini yang marfu' kepada Nabi SAW. 


An-Nawawi berkata, “Mereka mengatakan bahwa yang marfu ' 
adalah redaksi, .. « P4! (Sungguh Allah lebih gembira ...), sedangkan 


yang pertama adalah perkataan Ibnu Mas'ud.” Demikian juga yang 
dinyatakan oleh Ibnu Baththal, bahwa yang pertama mauguf, dan yang 
kedua marfu'. Ibnu At-Tin tidak menyoroti poin ini, dia berkata, 
“Salah satu hadits itu dari Ibnu Mas'ud, dan lainnya berasal dari Nabi 
SAW.” Dalam hal ini, dia tidak menambahkan keterangan pada 
redaksi aslinya. 


Syaikh Abu Muhammad bin Abi Jamrah melakukan hal yang 
aneh di dalam kitab Mukhtashar-nya, dia menyebutkan masing- 
masing hadits terpisah, dan pada masing-masing dia ungkapkan 


dengan redaksi, Amar —e FI ne P3 1 ya 23) £ (Dari Ibnu 
Mas'ud, dari Nabi SAW), padahal tidak ada redaksi seperti ini pada 
naskah Imam Bukhari. Selain itu, tidak ada pernyataan bahwa hadits 
pertama marfu'" kepada Nabi SAW di dalam kitab-kitab hadits, 
kecuali yang saya baca dalam kitab Syarh Mughlathai, bahwa hadits 
itu (hadits pertama) diriwayatkan dari jalur yang disangsikan oleh Abu 
Ahmad Al Jurjani, yakni Ibnu Adi. Penjelasan tentang hal ini telah 
dikemukakan dalam riwayat mu 'allag. 


Selain itu, keterangan yang sama pula disebutkan pada riwayat 
Muslim tanpa mengemukakan hadits Ibnu Mas'ud yang mauguf. 
Redaksinya berasal dari jalur Jarir, dari Al A' masy, dari Umarah, dari 
Al Harits, dia berkata, Lurainou Wani Ya rY 23 yel H gram 2) Ka AP 
& dani Kang -JB eka ASEAN aa dm ara dm Wae 

3 hai an “Ips Ang we PN Io (Aku masuk ke tempat Ibnu Mas'ud 
untuk menjenguknya, saat itu dia sedang sakit, lalu dia menceritakan 
dua hadits kepada kami, satu hadits dari dirinya sendiri dan satu 


364 — FATHUL BAARI 








hadits dari Rasulullah SAW, dia berkata, “Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda, “Sungguh Allah lebih gembira ...””) 

Ne — AA ja IE 1G 33 oi aga Di 
(Sesungguhnya orang beriman memandang dosa-dosanya seolah-olah 
dia tengah duduk di bawah sebuah gunung yang dia khawatir gunung 
itu akan jatuh menimpanya). Ibnu Abi Jamrah berkata, “Karena hati 
orang yang beriman itu selalu diterangi, bila dia melihat ada sesuatu 
yang menyelisihi apa yang menerangi hatinya, maka perkara tersebut 
menjadi sangat berat bagi dirinya. Hikmah digunakannya gunung 
sebagai perumpamaan dalam hal ini, karena hal-hal yang 
membinasakan lainnya terkadang memberikan peluang selamat, 
sedangkan gunung apabila jatuh menimpa seseorang, kecil 
kemungkinan dia selamat darinya. Kesimpulannya, orang yang 
beriman itu akan selalu dikuasai oleh rasa takut karena kuatnya iman 
yang ada dalam dirinya, sehingga merasa tidak aman dari ancaman 
siksa. Inilah kondisi orang Islam, dia selalu merasa takut (khawatir) 
dan selalu merasa diawasi. Dia senantiasa memandang amal shalih 
yang telah dilakukannya tidak. ada apa-apanya, bahkan 
mengkhawatirkan terjadinya keburukan karena amal shalihnya yang 
sedikit.” 


Hi 13 CS pari 21 (Sedangkan orang jahat memandang 
dosa-dosanya seperti seekor lalat). Dalam riwayat Abu Ar-Rabi' Az- 
Zahrani dari Abu Syihab yang diriwayatkan oleh Al Isma'ili 
disebutkan, A8! Jp D8 GS 443 Sp Ua memandang dosa-dosanya 
seperti seekor lalat yang lewat di depan hidungnya). Maksudnya, 
dosanya itu dipandang remeh dan tidak menganggap bahwa dosanya 
itu dapat mendatangkan dampak negatif yang sangat besar. Jika 
dampat negatif yang ditimbulkan lalat dipandang remeh, maka 
demikian juga menghalaunya tidaklah sulit. 


Ii 5 JW (Kemudian ia mengatakan begini). Maksudnya, 


menyelamatkannya dengan tangan atau mengusirnya. Ini adalah 


FATHUL BAARI — 365 


bentuk ungkapan yang disandangkan kepada perbuatan. Orang-orang 
mengatakan bahwa bentuk ungkapan seperti ini lebih efektif. 


aa PE gag (Dengan tangannya di atas hidungnya). Ini adalah 
penafsiran dari perkataannya berdasarkan ungkapan, 4— JES(Lalu ia 


mengatakan). Al Muhibb Ath-Thabari berkata, “Sifat mukmin yang 
demikian ini muncul karena kuatnya rasa takut terhadap Allah dan 
terhadap siksan-Nya, sebab dia meyakini bahwa dirinya masih 
berdosa dan belum yakin dosanya telah diampuni. Sedangkan sikap 
orang jahat yang seperti itu dilandasi oleh rendahnya pengetahuan 
tentang Allah, sehingga rasa takutnya juga kecil dan cenderung 
meremehkan perbuatan maksiat.” 


Ibnu Abi Jamrah berkata, “Hal itu karena hati orang jahat itu 
gelap, sehingga terjadinya dosa dipandang ringan olehnya. Oleh 
karena itu, kadang Anda dapati orang yang melakukan maksiat, bila 
dinasihati dia malah mengatakan, “Ini hal yang mudah'. Dari hadits ini 
dapat disimpulkan bahwa sedikit rasa takut akan dosa dan anggapan 
meremehkan dosa menunjukkan tingkat kejahatan seseorang. Hikmah 
dibalik mengumpamakan dosa orang jahat dengan “Ialat", karena lalat 
adalah binatang terbang yang kecil dan sangat ringan sehingga untuk 
mengusirnya sangat mudah. Disebutkannya “hidung” dalam 
perumpamaan ini menunjukkan bahwa betapa ringannya pelaku dosa 
memandang dosanya, karena biasanya lalat jarang hinggap di hidung, 
tapi lebih sering di mata. Sedangkan isyarat dengan “tangan", ini juga 
berfungsi untuk menegaskan remehnya hal tersebut. Karena hanya 
dengan cara yang sangat sederhana, dampak negatifnya bisa dihindari. 
Selain itu, dalam hadits ini perumpamaan dibuat dengan sesuatu yang 
mungkin, anjuran untuk instrospeksi diri, dan menilik tanda-tanda 
yang menunjukkan tetapnya nikmat iman. Hadits ini juga 
menunjukkan bahwa kejahatan (kedurhakaan) adalah perkara hati 
sebagaimana halnya keimanan. Lebih jauh hadits ini berfungsi sebagai 
dalil bagi Ahlu Sunnah, karena mereka tidak mengkafirkan dengan 


366 — FATHUL BAARI 





perbuatan dosa dan menyangkal golongan khawarij dan yang lainnya 
yang mengkafirkan dengan perbuatan dosa.” 


Ibnu Baththal berkata, “Dari hadits ini dapat disimpulkan 
bahwa orang beriman sebaiknya merasa takut kepada Allah dari setiap 
dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, karena Allah kadang 
memberikan siksaan karena kesalahan kecil, dan Allah tidak akan 
dipertanyakan atas apa yang diperbuat-Nya.” 

y Fa di JP In ad ra 2 di 6 2 (Kemudian dia berkata, 
“Sungguh Allah lebih gembira dengan taubat hamba-Nya daripada 
seseorang yang singgah di suatu tempat). Dalam riwayat Abu Ar- 
Rabi'i disebutkan, (4 #—dl sl—s£ H4 (Dengan taubat hamba-Nya yang 
beriman). Sedangkan dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Muslim 
dari riwayat Jarir, dan dari riwayat Abu Usamah disebutkan, 35 
sa AN OA pp WB (Sungguh Allah lebih gembira dengan taubat 
hamba-Nya yang beriman). Demikian juga riwayat Muslim dari hadits 
Abu Hurairah. | 


Penyandangan kata “gembira” kepada Allah adalah sebagai 
kiasan tentang keridhaan-Nya. 


Al Khaththabi berkata, “Makna hadits ini adalah Allah lebih 
ridha dengan taubat dan menerima taubat. Gembira yang dikenal 
manusia di kalangan mereka tidak boleh disandangkan kepada Allah. 
Ini seperti firman-Nya dalam surah Al Mu'minuun ayat 53, Lag na JS 


Op 3 “ (Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada 
pada sisi mereka (masing-masing)).” 


Ibnu Faurak berkata, “Secara etimologi, kata al farah artinya 
senang atau gembira. Bisa juga berarti angkuh, seperti firman Allah 
dalam surah Al Gashash ayat 76, 72 dl Ls Y M1 Ol (Sesungguhnya 
Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri). 


FATHUL BAARI — 367 


Bisa juga berarti kerelaan, karena setiap orang yang merasa senang 
dan rela dengan sesuatu, maka ia disebut gembira.” 


Ibnu Al Arabi berkata, “Setiap sifat yang dapat berubah tidak 
boleh disandangkan hakikatnya kepada Allah. Jika ada suatu sifat 
yang disandangkan kepada Allah, maka dimaknai dengan makna yang 
sesuai dengan keagungan-Nya. Kadang sesuatu bisa diungkapkan 
dengan sebabnya atau dampak yang terlahir darinya, karena orang 
yang merasa gembira dengan sesuatu, maka dia akan bersikap baik 
terhadap pelakunya (pelaku yang menyebabkannya gembira) dan 
memberikan apa yang dimintanya. Maka anugerah Allah dan luasnya 
karunia-Nya diungkapkan dengan sebutan kegembiraan.” 


Ibnu Abi Jamrah berkata, “Kebaikan Allah dan maaf-Nya 
terhadap orang yang bertaubat diungkapkan dengan kata “gembira", 
karena biasanya bila seorang raja merasa gembira dengan perbuatan 
seseorang, maka dia akan bersikap baik terhadapnya.” 


Al Ourthubi berkata di dalam kitab Al Mufhim, “Ini adalah 
perumpamaan yang dimaksudkan menunjukkan betapa cepatnya Allah 
menerima taubat hamba-Nya, dan bahwa Allah menyambutnya 
dengan ampunan-Nya, serta memperlakukannya dengan perlakukan 
orang yang merasa gembira akan perbuatannya itu. Inti perumpamaan 
ini adalah, bahwa orang yang berbuat maksiat berada dalam 
genggaman syetan dan menjadi tawanannya akibat perbuatan yang 
dilakukannya, serta tengah menghadapi kebinasaan. Ketika dia 
memohon maaf kepada Allah dan taubatnya diterima, maka dia keluar 
dari cengkraman kemaksiatan tersebut dan selamat dari penawanan 
syetan serta dari ancaman kebianasaan yang tengah mengintainya. 
Setelah itu Allah menyambutnya dengan ampunan dan rahmat-Nya. 
Jika tidak demkian, maka kegembiraan yang merupakan sifat makhluk 
adalah mustahil bagi Allah, karena kegembiraan adalah sukacita yang 
dirasakan seseorang pada dirinya ketika mencapai suatu maksud 
sehingga dengannya bisa melengkapi kekurangannya, atau menghalau 
dampak negatif atau kekurangan yang mengintai dirinya. Semua ini 


368 — FATHUL BAARI 





adalah mustahil bagi Allah, sebab Allah Maha Sempurna Dzat-Nya 
lagi Maha Kaya, tidak menyandang kekurangan atau kelemahan. 
Namun, kegembiraan Allah bagi kita adalah dampak dan faedah, 
yakni menyambut sesuatu yang Dia gembira karenanya dan 
menempatkannya di tempat yang tinggi. Inilah yang layak bagi Allah. 
Oleh karena itu, buah dari kegembiraan diungkapkan dengan 
kegembiraan menurut tradisi orang Arab dalam menyebut sesuatu 
dengan sebutan sesuatu yang melingkupinya atau menjadi sebabnya. 
Kaidah ini berlaku pada semua sifat yang tidak layak dinisbatkan 
kepada Allah yang Allah menisbatkannya pada Diri-Nya. Demikian 
yang ditetapkan dari Rasulullah SAW.” 


ia 4—3 (Yang membinasakan). Demikian redaksi yang 


disebutkan dalam semua riwayat Shahih Bukhari yang pernah saya 
lihat. Sedangkan dalam riwayat Al Ismaili dari riwayat Abu Ar-Rabi', 
dari Abu Syihab dengan sanad Imam Bukhari disebutkan, 4 (di 


daerah tak berpohon). Seperti itu juga dalam semua riwayat selain 
Imam Bukhari, yaitu yang terdapat dalam riwayat Muslim, para 
penyusun kitab Sunan, Musnad dan lain-lain. 


Di dalam riwayat Muslim disebutkan, i—Xlgs 553 yp3 & Di 


dataran tak berpohon yang membinasakan). Al Karmani 
menyebutkan bahwa dalam salah satu naskah Imam Bukhari 


disebutkan, ih (Dan area berwabah). Tapi saya tidak mendapati ini 


dalam perkataan yang lain. Kemungkinan itu adalah penyifatan kata 

mudzakkar (al manzil) dengan sifat mu annats pada redaksi, 142 103, 

dan itu memang dibolehkan jika dimaksudkan sebagai suatu lokasi. 
iga (Membinasakan). Maksudnya, yang membinasakan 

orang yang mencapainya. 

AN — ay kb —436 (Yang mengangkut makanan dan 

minumannya). Abu Muawiyah dari Al A'masy menambahkan, 145 


FATHUL BAARI — 369 


Bnlla (Serta apa-apa yang baik baginya). Diriwayatkan oleh At- 
Tirmidzi dan lainnya. 

ale, 563 3d, (Ternyata hewan tunggangannya telah hilang). 
Dalam riayat Abu Muawiyah disebutkan, kab S aa Mai (Lalu ia 


kehilangan hewan tunggangannya, maka dia pun beranjak 
mencarinya). Dalam riwayat Jarir yang berasal dari Al A'masy yang 


diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan, welas (Maka dia pun 
mencarinya). 


A1 3 6 yi 2 anda Sada ane ES 5) (& (Hingga ketika panas, 


dahaga dana apa saja yang dikenendak Allah terasa 
memberatkannya). Abu Syihab ragu ketika meriwayatkan hadits, 
sedangkan Jarir menyebutkan hanya sampai “aslis. Dalam riwayat 


Abu Muawiyah disebutkan, &'—d! 1553 15! & (Hingga ketika ajal 
datang menjemputnya). 

Ae S3 Ka Pi — :JB (Lalu dia berkata, “Sebaiknya aku 
kembali ke tempatku.” Maka ia kembali lalu tidur). Dalam riwayat 
Jarir disebutkan, 1—5t, 3 SA avb ad sai d! 
Dia del Pr (Aku kembali ke tempatku tadi, lalu aku tidur sampai 


mati. Lalu ia merebahkan kepalanya di atas pergelangan tangannya 
sabda mati). Sedangkan dalam riwayat Abu Mu'awiyah disebutkan, 

35 HB S F3 da Dah 3 ai ca AS PT 23 (Aku 
kembali ke tempat aku kehilangannya, kemudian aku mati di sana. 
Maka ia pun kembali ke tempatnya semula, lalu tertidur). 


2a2 Elo sp kot, 3 5 Aa 2 (Ja tidur sejenak, kemudian 
ketika mengangkat kenalan tiba-tiba hewan tunggangannya sudah 
ada di sisinya). Dalam riwayat Jarir disebutkan, ia 1 31159 daki 


2 pem —ab 531 436 (Ia kemudian bangun, ternyata hewan 


370 — FATHUL BAARI 





tunggangannya ada di sisinya. Di atas tunggangannya tedapat 
perbekalan, makanan dan minumannya). Abu  Muawiyah 
menambahkan dalam riwayatnya, #ule— te) (serta apa-apa yang baik 


baginya). 


Catatan: 


Imam Muslim menyebutkan sebab hadits marfu' ini dari hadits 
Al Bara' dan redaksi awalnya, Pe Aelonly Aa CIA S3 S oa Lag 
Te GS Ai Pb Alah dara Yee ai 
(Bagaimana menurut kalian tentang seorang laki-laki yang 
kehilangan hewan tunggangannya di suatu daerah tak berpenghuni 
yang tidak terdapat makanan dan minuman, sementara hewan 
tunggangannya itu memembawa makanan dan minumannya. Ia 
kemudian mencarinya hingga kelelahan). Selanjutnya dia 
menyebutkan hadits yang semakna. Diriwayatkan juga oleh Ibnu 
Hibban di dalam kitab Shahih-nya dari hadits Abu Hurairah secara 
ringkas, :JW dtang JEBG mkg KE Al Ko S1 Jiya dis LA 5 
ag ati (Para sahabat menceritakan tentang kegembiraan di 


hadapan Rasulullah SAW dan seseorang yang menemukan kembali 
hewan tunggangannya yang hilang, lalu beliau bersabda, “Sungguh 
Allah lebih gembira). 


9 mt — bi (Menemukan kembali untanya). Maksudnya, 
menemukan kembali untanya secara tidak sengaja sehingga merasa 
beruntung. Al Karmani mengatakan bahwa dalam suatu riwayat 
disebutkan dengan redaksi, 6 mi S! bi. (Sampai pada untanya). 

Aki 33, (Yang sebelumnya hilang darinya). Maksudnya, pergi 
darinya tanpa sengaja. Ibnu As-Sikkit berkata, “Kalimat Adhlaltu 


pan 0. 


artinya aku tidak tahu keberadaan untaku. 


FATHUL BAARI — 371 





PA (Di padang tandus). Maksudnya, gurun. Sampai di sini 
riwayat Oatadah. Dalam riwayat Ishag bin Abu Thalhah yang berasal 
dari Anas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan 
tambahan, — Bek2U ips JO ga Load Nag kata le, dia CA 
SI AI ia Ip JB gP Mella ID tp Ta Ag 1 GA yA 3 ai 
ai Bab Ca asi un uh, Sa G4 (Unta itu pergi meninggalkannya, 
padahal di atasnya terdapat makanan dan minumannya. Ia kemudian 
meraa putus asa darinya. Ia lalu menghampiri sebuah pohon lantas 
berbaring di bawah naungannya. Ketika ia sedang begitu, tiba-tiba 
untanya sudah berdiri di sisinya, maka dia pun segera meraih tali 
kendalinya, kemudian karena sangat gembira ia berkata, “Ya Allah, 
Engkau adalah hambaku dan Aku adalah Tuhanmu.” Ia salah ucap 
karena sangat gembira). 


Iyadh berkata, “Hadits ini menunjukkan bahwa kesalahan yang 
dilakukan oleh seorang manusia lantaran begitu gembira atau terkejut 
tidak dijathi hukuman. Demikian juga cerita seseorang mengenai 
dirinya yang diungkapkan secara ilmiah dan manfaat secara syar'i, 
bukan sebagai guyonan, meniru-niru atau perbuatan sia-sia. Ini 
ditunjukkan oleh cerita Nabi SAW tersebut, seandainya itu mungkar, 
tentulah beliau tidak akan menceritakannya.” 


Ibnu Abi Hamzah berkata, “Hadits Ibnu Mas'ud ini 
mengandung beberapa faidah, di antaranya adalah: Seseorang boleh 
bepergian sendirian, karena tidaklah pembuat syariat membuat 
perumpamaan kecuali dengan sesuatu yang dibolehkan. Sedangkan 
hadits yang melarang bepergian sendirian dipahami dalam konteks 
makruh. Dari hadits ini, tampak hikmah larangan bepergian 
sendirian.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, kesimpulannya pertama tidak bisa 
diterima, karena kisah ini justru menegaskan larangan tersebut. 


372 — FATHUL BAARI 














Dia berkata, “Hadits ini juga menunjukkan penyebutan gurun 
yang di dalamnya tidak ada sesuatu yang dapat dimakan dan diminum 
dengan sebutan “pembinasaan”. Hadits ini juga menunjukkan bahwa 
orang yang mengandalkan selain Allah, maka apa yang sangat 
dibutuhkan akan terputus. Karena pria tersebut berani tidur di gurun 
gersang seperti itu sebab mengandalkan bekal yang dibawanya, 
namun ketika itu menjadi sandarannya, maka yang disandarinya itu 
malah mengkhianatinya. Seandainya bukan karena kasih sayang 
Allah, tentu hewan tunggangannya yang hilang itu tidak akan 
dikembalikan kepadanya. Sebagian orang mengatakan, “Barangsiapa 
yang ingin untuk tidak melihat sesuatu yang buruk baginya, maka 


, ” 


hendaknya tidak menjadi sesuatu yang dapat hilang darinya”. 


Dia juga berkata, “Hadits ini juga menunjukkan bahwa 
kegembiraan dan kesedihan manusia sebenarnya berpangkal dari 
dampak yang dirasakannya. Dari sini disimpulkan bahwa kesedihan 
tersebut adalah akibat kehilangan hewan tunggangannya dan takut 
mati akibat kehilangan perbekalannya. Kegembiraannya itu muncul 
karena dia menemukan kembali apa yang telah hilang darinya, yaitu 
sesuatu yang biasanya dapat mempertahankan hidup. Selain itu, hadits 
ini menunjukkan bahwa pasrah kepada Allah akan membuahkan 
berkah, karena ketika orang tersebut telah putus asa untuk menemukan 
kembali hewan tunggangannya, dia pasrah untuk mati. Oleh karena 
itu, Allah mengembalikan yang hilang itu kepadanya. Hadits ini juga 
menunjukkan perumpamaan dengan sesuatu yang dapat dengan 
mudah difahami, anjuran untuk introspeksi diri, dan menghargai 
tanda-tanda yang menunjukkan bertahannya nikmat keimanan.” 


FATHUL BAARI — 373 


5. Berbaring dengan Miring ke Kanan 


25 He Tana Makan Ha da TG Oo aa Dab NA Ae A3 0 
eka peler Sale AI eko GA OS 1JU Las Al op) Aalle os 
SEA AS de pal db Ie AS Si Sel Jail 3 

Pee  D Haa - Let ka “2 Leo, 
6310. Dari Aisyah RA, dia berkata, “Nabi SAW shalat malam 
sebelas rakaat. Bila fajar terbit, beliau shalat dua rakaat yang ringan, 
kemudian berbaring miring ke kanan sampai muadzin datang 
memberitahunya.” 


Keterangan Hadits: 
(Bab berbaring dengan miring ke kanan). Maksudnya, 
merebahkan pinggang kanannya di tanah atau lantai. 


Pada bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah 
tentang berbaringnya Nabi SAW setelah melakukan shalat dua rakaat 
fajar. Penjelasannya telah dikemukakan dalam pembahasan tentang 
shalat, dan Imam Bukhari memberinya judul bab “Berbaring dengan 
Miring ke kanan setelah Shalat dua rakaat fajar”. 


Imam Bukhari mencantumkan bab ini dan setelahnya sebagai 
pendahuluan untuk mengemukakan tentang bacaan ketika hendak 
tidur. 


6. Tidur dalam Keadaan Suci 
" O. ..Xoo ta - - - e Pan apa kd O Go oo e o- - 
JS Cage Bp) SE pi DAH IU Sa op Jaan GP 
PRP BA aa TN AN R3 Ba an - 
3 Urin SI ia ale AI eko Al Spa) J Ju 


374 — FATHUL BAARI 





AL SN 2 Koi Dita Tp kembar 2 bal WP33 
13 EU ob Haifh DI AA LG UI) maki 
ea se UN ea ba Yu 
3 PN le bal lo GA ah naa 


aa S8 ta 


Na TN Sa 
$ 4 
A5 

oz. P3 


Ba ia bud 


P3 


i 


KA Ss 


6311. Dari Sa'd bin Ubaidah, dia berkata: Al Bara' bin Azib 
RA menceritakan kepadaku, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda 
kepadaku, “Apabila engkau beranjak ke tempat tidurmu, maka 
berwudhulah seperti wudhumu untuk shalat, kemudian 
berbaringlah dengan miring ke kananmu, lalu ucapkanlah, 
“Allaahumma aslamtu nafSii ilaika, wa fawwadhtu amrii ilaika, wa 
alja 'tu zhahrii ilaika, raghbatan wa rahbatan ilaika, laa malja'a wa 
laa manjaa minka illaa ilaika. Aamantu bikitaabikal ladzii anzalta, wa 
binabiyiikal ladzii arsalta (ya Allah, aku pasrahkan jiwaku kepada- 
Mu, aku serahkan urusanku kepada-Mu, aku sandarkan punggungku 
kepada-Mu, karena berharap (mendapatkan rahmat-Mu| dan takut 
(terhadap siksaan-Mu|. Tidak ada tempat perlindungan dan 
penyelamatan dari fancaman|-Mu, kecuali kepada-Mu. Aku beriman 
kepada kitab yang telah Engkau turunkan, dan Nabi-Mu yang telah 
Engkau utusyY. Jika engkau meninggal (di waktu tidur itu), maka 
engkau meninggal di atas fitrah (Islam). Maka jadikanlah itu sebagai 
akhir kalimatmu.” 


Setelah itu aku berkata, “Aku akan menghafalnya, “Wa 
birasuulikal ladzii arsalta'. Namun beliau mengoreksi, “Bukan begitu, 
tapi Wa binabiyyikal ladzii arsalta'.” 


FATHUL BAARI — 375 


Keterangan Hadits: 

(Bab tidur dalam keadaan suci). Abu Daud menambahkan 
dalam riwayatnya “dan keutamaannya”. Ada sejumlah hadits yang 
semakna dengan ini namun tidak memenuhi kriteria Shahih Bukhari, 
di antaranya adalah hadits Mu'adz yang diriwayatkan secara marfu', & 
IPSI TI ap AN JK TN ap 3 Io S3 lb Li la Ia 
25) #—basi (Tidaklah seorang muslim tidur dalam keadaan telah 
berdzikir dan suci, kemudian terjaga di malam hari lalu memohon 
kepada Allah kebaikan duniawi dan ukhrawi kecuali Allah 
memberikannya kepadanya). Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, 
An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Selain itu, At-Tirmidzi meriwayatkan dari 
hadits Abu Umamah dengan redaksi yang serupa. Ibnu Hibban juga 
meriwayatkannya di dalam kitab Shahih-nya dari Ibnu Umar secara 
marfu" AN HN JB BELI NO Ula oya DU Cab Du Ha 
2 Bx3J (Barangsiapa tidur dalam keadaan suci, seorang malaikat 
berjaga di dekatnya, maka tidaklah ia bangun kecuali malaikat itu 
mengucapkan, “Ya Allah, ampunilah hamba-Mu, Fulan.”) Ath- 
Thabarani pun meriwayatkan hadits serupa di dalam kitab Al Mu 'jam 
Al Ausath dari hadits Ibnu Abbas dengan sanad yang jayyid. 


alay —s 2 Fa & ayaeg Ss Ju (Rasulullah SAW bersabda 
kepadaku). Demikian redaksi yang disebutkan dalam riwayat Abu 


Dzar Zaid Al Marwazi, sedangkan dalam riwayat lainnya disebutkan 
tanpa kata (—. Dalam riwayat Abu Ishag yang terdapat dalam bab 


setelahnya disebutkan, 4) "—i (Dia menyuruh seorang laki-laki), 
sementara dalam riwayatnya yang lain disebutkan, M4 — (Dia 


berpesan kepada seorang laki-laki). Disebutkan dalam riwayat Abu 
Al Ahwash dari Abu Ishag yang akan dikemukakan dalam 
pembahasan tentang tauhid, dari Al Bara', dia berkata, ai J—a Ji 


GA dl ag ISI OB Gray ala dh Ke (Rasulullah SAW bersabda, 


376 — FATHUL BAARI 





“Wahai Fulan, jika engkau beranjak ke tempat tidurmu). 
Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi dari jalur Sufyan bin Uyainah, 
dari Abu Ishag, dari Al Bara”, SESI Yi: JG akuy ale an Ko 3 oi 
Op) Pi gi 13 Apr os (Bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya, 
“Maukah aku ajarkan kepadamu kalimat-kalimat yang akan engkau 
ucapkan bila engkau beranjak ke tempat tidurmu). 


Batal Ci 151 (Apabila engkau beranjak ke tempat tidurmu). 
Maksudnya, jika engkau hendak berbaring/tidur. Ini juga dinyatakan 
secara jelas dalam riwayat Abu Ishag tersebut. Dalam riwayat Fithr 
bin Khalifah yang berasal dari Sa'ad bin Ubaidah yang diriwayatkan 
Abu Daud dan An-Nasa'i disebutkan, 1518 jab Cbi, Batp Jl ag BI 
Os (Jika engkau beranjak ke tempat tidurmu dalam keadaan suci, 


maka merebahlah pada bagian kananmu). Hadits ini seperti hadits 
bab ini dan sanad-nya jayyid. Redaksi yang valid disebutkan di tengah 
hadits lainnya yang akan saya isyaratkan dalam penjelasan hadits 
Hudzaifah yang akan dikemukakan dalam bab setelahnya. An-Nasa'i 
meriwayatkan dari jalur Ar-Rabi' bin Al Bara' bin Azib, dia berkata: 
Al Bara' berkata: Setelah itu dia menyebutkan haditsnya, Na Si uya 


Pa Wara - ee... - 0 4. h .. Pi # 
MEI AG Ah Saitama Lemb kmmrir —U 2 SUS (Barangsiapa 
mengucapkan kalimat-kalimat tersebut ketika merebahkan tubuhnya 


di tempat tidurnya setelah shalat Isya), lalu disebutkan redaksi yang 
serupa dengan hadits bab ini. 


Ma Dp 3 ega (Maka berwudhulah seperti wudhumu 
untuk shalat). Perintah ini adalah anjuran. Faedahnya adalah tidur 
dalam keadaan suci di malam hari, sehingga bila ajal datang 
menjemput dia dalam keadaan sempurna. Anjuran ini mengisyaratkan 
untuk bersiap-siap menghadapi kematian dengan kesucian hati, karena 
itu lebih utama daripada kesucian tubuh. Abdurrazzag meriwayatkan 
dari jalur Mujahid, dia berkata, 88 «423 JS! 433 AE J8 


FATHUL BAARI — 377 


nat em pe 3 ai (Ubnu Abbas berkata kepadaku, 


“Janganlah engkau tidur malam kecuali dalam keadaan berwudhu, 
karena ruh-ruh dibangkitkan pada saat dicabutnya.”) Para periwayat 
hadits ini tsigah kecuali Abu Yahya Al Oattat, yang dinilai shadug 
dan ada tanggapan tentang dirinya. Ia juga meriwayatkan dari jalur 
Abu Murayah Al Ijli, dia berkata, oa S3 263 Cab an S EN aja 
Pebta— & KE P S OS) ian KaNp (Barangsiapa beranjak ke 
tempat tidurnya dalam keadaan suci dan tidur dalam keadaan 
berdzikir, maka tempat tidurnya adalah masjid, dan dia dianggap 
sedang shalat dan berdzikir hingga bangun). Selain itu, dia 
meriwayatkan hadits serupa dari jalur Thawus. 


Sunnah ini lebih dianjurkan bagi yang berhadats, apalagi yang 
junub, karena bisa lebih bersemangat untuk mengulangi, dan akan 
lebih baik lagi jika mandi (bagi yang junub), sehingga dia tidur dalam 
keadaan suci yang sempurna. Hikmah lainnya adalah mimpinya benar, 
dan dia akan dijauhkan dari gangguan syetan. 


At-Tirmidzi berkata, “Tidak ada hadits yang menyebutkan 
wudhu sebelum tidur kecuali hadits ini.” 

Bi ee ala (Kemudian berbaringlah pada sisi 
badanmu). Bagian kanan lebih dikhususkan karena beberapa faedah, 
di antaranya: Lebih cepat tersadar dan jantung letaknya di sebelah 
kanan sehingga bekerjanya tidak berat ketika tidur. Ibnu Al Jauzi 
berkata, “Posisi tidur seperti ini lebih disarankan oleh para ahli 
kedokteran karena lebih menyehatkan tubuh. Mereka mengatakan 
bahwa sebaiknya tidur dimulai dengan berbaring pada sisi kanan, 
kemudian berbalik pada sisi kiri, karena posisi pertama (bertopang 
pada sisi kanan) merupakan sebab turunnya makanan, sementara 
posisi kedua (bertopang pada sisi kiri) membantu proses pencernaan 
sebab posisi hati di atas lambung. 


378 — FATHUL BAARI 


PA NADA R9 PAN pe CA PAR BNN BAN Wa 3 EPA MANA TAN Soo NP: AA PING 


TE Ta AP TA TAN TP IN Ap AU Se NAN NN ME jr 


naa ana ae 


Catatan: 


Demikian yang disebutkan dalam riwayat Sa'ad bin Ubaidah 
dan Abu Ishag dari Al Bara'. Sedangkan dalam riwayat Al Ala' bin Al 
Musayyab yang berasal dari ayahnya, dari Al Bara', yang melihat 
perbuatan Nabi SAW, Ie Pu am ai sa SJ Ang ae Ai Ke Pa o 
J3 3 Ni ain (Nabi SAW, apabila beranjak ke tempat tidurnya, 
beliau berbaring pada sisi kanan tubuhnya, kemudian beliau 
membaca). Pensyariatan dzikir ini disimpulkan dari ucapan dan 
perbuatan Nabi SAW. Selain itu, disebutkan dalam riwayat An-Nasa'i 
dari Hushain bin Abdirrahman, dari Sa'd bin Ubaidah, dari Al Bara', 
dengan tambahan redaksi di awalnya, — DA 2 Aa :JG Si 


Ui (Kemudian beliau mengucapkan, “Bismillaahi allaahumma 


aslamtu nafsii ilaika (dengan menyebut nama Allah, ya Allah, aku 
memasrahkan jiwaku kepada-Mu).”). Disebutkan juga dalam riwayat 
Al Kharaithi dalam kitab Makarim Al Akhlag dari jalur lainnya, dari 
Al Bara' dengan redaksi, yah & adi al :JB an 3! CNN OS 
3 Laga ai ii Y d1 An (pabila beliau beranjak ke tempat 
tidurnya, beliau mengucapkan, “Allaahumma anta rabbii wa maliikii 
wa ilaahii. Laa ilaaha illaa anta, wajjahtu wajhii /Ya Allah, 
Engkaulah Rabbku, Rajaku dan Ilahku. Tidak ada sesembahan kecuali 
Engkau. Aku hadapkan wajahku|.”) 


On — Galant ai Ny (Dan ucapkanlah, “Allaahumma 
aslamtu wajhii ilaika |Ya Allah, aku pasrahkan wajahku kepada- 
Mu).”) seperti itulah redaksi yang disebutkan dalam riwayat Abu Dzar 
dan Abu Zaid. Sedangkan dalam riwayat yang lain disebutkan dengan 
redaksi, (xi Lekwl (Aku pasrahkan jiwaku). Ada yang mengatakan 
bahwa kata al wajh dan an-nafs di sini bermakna dzat dan pribadi. 
Maksudnya, aku pasrahkan dzat dan pribadiku kepada-Mu. Namun 


perlu diteliti lebih jauh untuk menggabungkan keduanya dalam 
riwayat riwayat Abu Ishag dari Al Bara' yang akan dikemukakan 


FATHUL BAARI — 379 








setelah satu bab, redaksinya, &433 RAW Sa ny sei AN 
On (s3 (Aku pasrahkan jiwaku kepada-Mu, aku serahkan urusanku 
kepada-Mu dan aku hadapkan wajahku kepada-Mu). Ia juga 
memadukan keduanya dalam riwayat Al Ala' bin Al Musayyab 
dengan tambahan redaksi, c—293 2! PI HI II goni kaul 
Om & —& ah, & LN (Aku pasrahkan jiwaku kepada-Mu, aku 
hadapkan wajahku kepada-Mu, aku serahkan urusanku kepada-Mu 
dan aku sandarkan punggungku kepada-Mu). Berdasarkan ini, maka 
yang dimaksud dengan kata an-nafs adalah dzat, sedangkan yang 


dimaksud dengan al wajh adalah maksud. Al Gurthubi mengatakan ini 
sebagai kemungkinan setelah memastikan yang pertama. 


Gil (Aku pasrahkan). Maksudnya, aku pasrah dan tunduk. 
Artinya adalah aku jadikan jiwaku tunduk kepada-Mu dan mengikuti 
hukum-Mu, karena tidak ada daya padaku untuk mengaturnya, tidak 
pula untuk mendatangkan manfaat dan tidak pula mencegah madharat 
darinya. 

II — C—pp3 (Aku serahkan urusanku kepada-Mu). 
Maksudnya, aku bertawakkal kepada-Mu dalam semua urusanku. 

otak, (Dan aku sandarkan). Maksudnya, aku sandarkan 


kepada-Mu dalam semua urusanku agar Engkau menolongku dengan 
yang bermanfaat bagiku. Karena orang yang bersandar kepada sesuatu 
berarti ingin mendapatkan kekuatan dengan sesuatu itu dan mendapat 
bantuan darinya. Punggung disebutkan secara khusus karena biasanya 
manusia bersandar dengan punggungnya kepada sesuatu yang dapat 
disandarinya. 


GI ky 15 (Karena berharap dan takut). Maksudnya, 


mengharapkan ganjaran dan pahala dari-Mu serta takut kepada 
kemurkaan dan siksa-Mu. Ibnu Al Jauzi berkata, “Pembuangan kata 
w pada penyebutan kata 15! dan penggunaan , —! pada penyebutan 


380 — FATHUL BAARI 





EN adalah ungkapan yang mencukupi (sudah terwakili walaupun 


semestinya kata bantunya berbeda). Namun, karena keduanya 
dirangkaikan, maka salah satunya dibawakan kepada yang lainnya.” 


Demikian juga yang dikatakan oleh Ath-Thayyibi, ia pun 
memberikan contoh: tway3 kn alan (dengan menyandang pedang dan 


tombak). 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pada sebagian jalur periwayatannya 
dicatumkan kata (ye, dan redaksinya, Ld! 1653 Sl X5). Diriwayatkan 
oleh An-Nasa'i dan Ahmad dari jalur Hushain bin Abdurrahman, dari 
Sa'd bin Ubaidah. 


aw) Y am bni Y5 bau Y (Tidak ada tempat perlindungan dan 
penyelamatan dari Jancaman|/-Mu, kecuali kepada-Mu). Asal kata 
bk menggunakan hamzah sedangkan asal kata ——is tanpa 


menggunakan hamzah, namun ketika keduanya digabungkan dalam 
satu kalimat maka boleh menggunakan hamzah untuk penyamaan dan 
boleh juga tidak menggunakan hamzah pada keduanya, atau 
sebaliknya. Seperti itulah tiga cara penggunaan hamzah. Selan itu, 
boleh juga disebutkan dengan tanwin dan gashr, sehingga ada lima 
cara. 


Al Karmani berkata, “Bila kedua kata ini sebagai mashdar, 
maka saling bertolak belakang saat digabungkan dengan kata &k4, tapi 
tidak demikian bila sebagai zharf (predikat). Adapun kalimat 
lengkapnya adalah, LL) Y) Aa ta Yp AMI VI II Ula Ea Y 
(Tidak ada tempat berlari dari-Mu kepada seorang pun kecuali 
kepada-Mu, dan tidak ada tempat menyelamatkan diri dari-Mu 
kecuali kepada-Mu).” 

Ath-Thaibi berkata, “Susunan dzikir ini mengandung banyak 
keajaiban, dan itu hanya dapat ditangkap oleh orang yang benar-benar 
ahli bayan. Kalimat — “SA Ban (aku pasrahkan jiwaku) 


FATHUL BAARI — 381 





mengisyaratkan bahwa seluruh anggota tubuhnya tunduk kepada 
Allah dalam semua perintah dan larangan-Nya. Sedangkan ungkapan 
3 4) (aku hadapkan wajahku) mengisyaratkan bahwa dzatnya 


tulus kepada-Nya, terbebas dari kemunafikan. Kalimat « at ay (aku 


serahkan urusanku) mengisyaratkan bahwa semua urusannya, baik 
luar maupun dalam, diserahkan kepada-Nya, tidak ada yang 
mengaturnya selain Dia. Kalimat & —& Ll (aku sandarkan 


punggungku) mengisyaratkan bahwa setelah pemasrahan kepada-Nya, 
dia bersandar kepada-Nya dari semua yang bisa membahayakan dan 
menyakitinya.” 

Ia juga mengatakan bahwa maksud 13 1, adalah aku 


serahkan semua urusanku kepada-Mu karena penuh harap, dan aku 
sandarkan punggungku kepada-Mu karena cemas. 


Et si MSG SIT (Aku beriman kepada kitab yang telah 
Engkau turunkan). Kemungkinan yang dimaksud adalah Al Our'an, 


dan kemungkinan juga yang dimaksud adalah jenisnya sehingga 
mencakup setiap kitab yang telah diturunkan. 


alay Si &L 443 (Dan Nabi-Mu yang telah Engkau utus). 
Dalam riwayat Abu Zaid Al Marwazi disebutkan dengan redaksi, 
Egig Sui (Yang Engkau telah utus dan turunkan). 

Sai! Ie Lah 5 OP (Jika engkau meninggal, maka engkau 
meninggal dalam keadaan fitrah (IslamJ). Disebutkan dalam riwayat 


Abu Al Ahwash yang berasal dari Abu Ishag yang akan dikemukakan 
pada pembahasan tentang tauhid, Ad — (di malam harimu itu). 


Sedangkan dalam riwayat Al Musayyab bin Rafi' disebutkan, “u up 
ml Si DL 5 (Barangsiapa mengucapkannya kemudian meniggal 


pada malamnya itu). 


382 — FATHUL BAARI 





Ath-Thaibi berkata, “Ini mengisyaratkan bahwa terjadinya itu 
sebelum berpisahnya siang dari malam, sementara dia masih berada di 
waktu malam. Atau maknanya adalah AI 3 UMS J3 JjU Lai Ca 
(engkau mati di bawah yang turun kepadamu di malam harimu itu). 
Demikian juga makna (s» dalam riwayat lainnya, 4 Lau L Je up 


sal (karena apa yang terjadi pada malam harimu itu).” 


# ai! Ie (Dalam keadan fitrah f(IslamJ). Maksudnya, di atas 


agama yang lurus, yaitu agama Ibrahim, karena Ibrahim pasrah dan 
tunduk. Allah berfirman dalam surah Ash-Shaaffaat ayat 84, 2g sb 


aka la (Ingatlah) ketika ia datang kepada Tuahannya dengan hati 
yang suci), dan dalam surah Al Bagarah ayat 131, padi SAT AA: 


(Aku tunduk patuh kepada Rabb semesta alam), serta dalam surah 
Ash-Shaaffaat ayat 103, bli Hi (Tatkala keduanya telah berserah 


diri). 
Ibnu Baththal dan jamaah berkata, “Yang dimaksud dengan 
fitrah di sini adalah Islam. Hal ini semakna dengan hadits lainnya, «4 


1 adi a33 dn WHY AS —i OLS (Barangsiapa yang akhir 
perkataannya, “Laa ilaaha illallaah,” maka dia masuk surga). 


Al Ourthubi berkata di dalam kitab Al Mufhim, “Demikian 
yang dikatakan oleh para syaikh, namun perlu dicermati lebih jauh, 
karena bila seseorang senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat ini 
yang mengandung makna tauhid, kepasrahan dan kerelaan hingga 
meninggal, maka sama dengan orang yang mengucapkan, “Laa ilaaha 
illallaah. Padahal tidak terlintas padanya sedikit pun akan hal itu, jadi 
apa gunanya kalimat-kalimat agung dan kedudukan-kedudukan yang 
mulia itu? Pernyataan ini dapat dijawab bahwa masing-masing 
keduanya (yakni yang terbiasa hingga meninggal, dan yang hanya 
ketika meninggal) sama-sama berada dalam keadaan fitrah, namun 
antara kedua fitrah itu berbeda seperti berbeda kedua kondisi mereka. 


FATHUL BAARI — 383 


Fitrah orang pertama adalah fitrahnya orang-orang yang mendekatkan 
diri, sedangkan fitrahnya orang kedua adalah fitrahnya golongan 
kanan.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam riwayat Hushain bin 
Abdurrahman dari Sa'ad bin Ubaidah yang Can Ahmad, di 
bagian akhir riwayatnya, disebutkan, — ea AR & (Dibangunkan 


baginya sebuah rumah di surga) sebagai ganti redaksi, 3 3 —baili PP la 


(Meninggal dalam keadaan fitrah). Ini menguatkan pendapat yang 
dikemukakan oleh Al Ourthubi. Selain itu, disebutkan di akhir hadits 
yang disebutkan dalam pembahasan tentang tauhid, yaitu hadits yang 
berasal dari jalur Abu Ishag, dari Al Bara', ":& api inget Ur 5 (Jika 


engkau berada di pagi hari, maka engkau telah memperoleh 
kebaikan). 

Di samping itu, hadits ini yang diriwayatkan oleh Muslim dan 
At-Tirmidzi dari jalur Ibnu Uyainah, dari Abu Ishag, Cewe! Lewtoi v6 
—5 Tatoi 383 (Jika engkau berada di pagi hari, maka engkau berada 
di pagi hari dalam keadaan telah memperoleh kebaikan). Hadits ini 
juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Hushain, dari Sa'ad 
bin Ubaidah dengan redaksi, '--& Ll—e mei 0!) (Jika dia berada di 
pagi hari, maka dia memperoleh kebaikan). Maksudnya, kebaikan 
pada harta dan tambahan amal. 

Tas (Lalu aku berkata). Seperti inilah redaksi yang disebutkan 
dalam riwayat Abu Dzar dan Zaid Al Marwazi. Sedangkan dalam 


G3 


riwayat yang lain disebutkan, «2 Si KE am (Maka aku pun 


menghafalkannya). Maksudnya, aku berusaha menghafalkannya. 
Dalam riwayat Ats-Tsauri yang berasal dari Manshur yang telah 
dikemukakan di akhir pembahasan tentang wudhu disebutkan, #3353 


(Maka aku pun mengulanginya), maksudnya adalah aku mengulangi 
kalimat-kalimat itu untuk menghafalkannya. Sedangkan dalam 


384 — FATHUL BAARI 









riwayat Muslim yang berasal dari Jarir, dari Manshur disebutkan, 
AS KE LS (Maka aku pun mengulanginya untuk 
menghafalkannya). 

aa sai Cg Aje sada gadi SV pa 3 (Wa birasuulikal 
ladzii arsalta, namun benta bersabda, “Tidak, bukan begitu, tapi 'Wa 


binabiyyikal ladzii arsalta'”y Dalam riwayat Jarir dari Manshur 
disebutkan dengan redaksi, U-45 JH :JW (Maka beliau bersabda, 


“Ucapkan, “Wabinabiyyika'.”) Al Ourthubi mengatakan mengikuti 
yang lain, “Ini adalah dalil bagi kalangan yang tidak membolehkan 
penukilan hadits dengan makna, dan itulah yang shahih dalam 
madzhab Malik, karena lafazh an-nubuwwah dan ar-risaalah memang 
berbeda. An-nubuwwah berasal dari kata an-naba' yang berarti berita. 
Dengan demikian arti kata an-nabi adalah al munabba ' min jihatillaah 
bi amrin yagtadhi takliifan (yang mendapat pemberitahuan dari Allah 
tentang suatu perkara sebagai tugas kewajiban dirinya), jika dia 
diperintahkan untuk menyampaikan itu kepada yang lainnya, maka dia 
rasul (utusan), jika tidak maka dia nabi yang bukan rasul. Berdasarkan 
pengertian ini, maka setiap rasul adalah nabi, tapi tidak setiap nabi 
adalah rasul. Karena nabi dan rasul sama-sama mendapat wahyu 
secara umum, namun berbeda dalam hal perutusan. Jika Anda 
mengatakan, fulan adalah rasul, berarti ia adalah nabi yang juga 
sebagai rasul, tapi bila Anda mengatakan, fulan adalah nabi, belum 
tentu dia sebagai rasul. 


Dalam hadits ini, Nabi SAW hendak memadukan keduanya 
dalam satu redaksi karena keduanya telah berpadu sehingga dapat 
difahami dari masing-masing melalui pengucapan yang telah 
ditentukan. Selain itu, agar keluar dari bentuk pengulangan lafazh 
tanpa ada manfaat yang diperoleh, sebab bila diucapkan, W'wy5 (dan 


Rasul-Mu) maka sudah dapat difahami bahwa Allah mengutus beliau, 
namun bila kemudian ditambah, &d63! s5! (Yang Engkau utus) maka 


seperti tambahan yang tidak berguna. Beda halnya bila diucapkan, 


FATHUL BAARI — 385 





CA Bag sa S5 (Dan Nabi-Mu yang telah Engkau utus), maka tidak 
ada pengulangan.” 

Pernyataan Al Ourthubi, “seperti tambahan” adalah tidak tepat, 
karena bentuk redaksi semacam itu terdapat dalam kalimat adalah 
yang paling fasih, seperti yang disebutkan dalam firman Allah berikut 
ini, 48 Oka Y! digo ya Ck! G3 (Kami tidak mengutus seorang rasul 
pun, melainkan dengan bahasa kaumnya), S5 SA Taj tas TI) 
Sala (Sesungguhnya Kami telah mengutus kepada kamu (hai orang 
kafir Makkah) seorang Rasul, yang menjadi saksi terhadapmu), —& 
SL yaa) dai cai (Dia-lah yang mengutus Rasul-Nya (dengan 
membawa) petunjuk (Al Our 'an) dan agama yang benar). Selain 
ungkapan itu, (53! (S3l—4 3 (Pada hari penyeru menyeru), dan 
sebagainya. Yang lebih baik adalah membuang bagian akhir ungkapan 
tersebut dan cukup mengambil ungkapan, koi s1 wa (Dan Nabi- 
Mu yang telah Engkau utus). Ini lebih bermanfaat daripada ungkapan, 
LA | SI W'yay3 (dan Rasul-Mu yang telah Engkau utus) karena 
alasan tersebut. 

Tentang perbedaan rasul dan nabi yang dikemukakannya, 
semestinya dibatasi dengan kriteria, yaitu rasul manusia. Karena jika 
tidak dibatasi, maka kata rasul sebagaimana dalam redaksi doa pada 
hadits ini bisa juga bermakna malaikat, seperti Jibril. Dari situ, tampak 
faedah lainnya (dalam penggunakan kata “nabi” (4—53)), karena 


dengan kata ini jelas yang dimaksud adalah manusia, bukan malaikat. 


Berdalih dengan hadits ini untuk menyatakan larangan 
meriwayatkan dengan makna, maka pendapat ini harus diteliti lebih 
jauh, karena syarat meriwayatkan dengan makna adalah kedua 
lafazhnya harus semakna. Selain itu, sudah sering dikemukakan 
bahwa nabi dan rasul berbeda lafazh dan makna, oleh karena itu tidak 
tepat berdalil dengan ini. 


386 — FATHUL BAARI 


| 
Fi 
bl 
— 





Ada juga yang berpendapat bahwa berdalil dengan hadits ini 
untuk melarang periwayatan dengan makna secara mutlak perlu 
ditinjau lebih detail, terutama dalam mengganti kata “rasul” dengan 
kata “nabi” yang terdapat dalam riwayat. Karena dzat yang 
menceritakannya sama sehingga sifat mana pun yang disandangkan 
(yakni baik menggunakan kata rasul maupun nabi) maksudnya bisa 
difahami, sebab sifat itu ada padanya. Hal ini berdasarkan anggapan 
bahwa sebab pelarangan meriwayatkan dengan makna adalah karena 
yang membolehkannya kadang mengira bahwa ia telah memenuhi 
makna lafazh yang digantinya, padahal sebenarnya tidak, seperti yang 
banyak terdapat dalam sejumlah hadits. Maka dari itu, untuk kehati- 
hatian lebih baik menggunakan lafazh yang sama. Dengan begitu, jika 
memang sudah dapat dipastikan bahwa makna keduanya (kata yang 
diganti dan kata yang menggantinya) benar-benar sama, maka tidak 
apa-apa, tapi tidak demikian jika hanya berdasarkan dugaan. 


Yang lebih utama adalah mengambil hikmah dari sanggahan 
beliau SAW terhadap orang yang mengucapkan kata “rasul” sebagai 
ganti kata “nabi”. Karena lafazh-lafazh dzikir adalah taugifiyah (harus 
sesuai dengan tuntunan), di dalamnya terkandung kekhususan- 
kekhusuan dan rahasia-rahasia yang tidak dijangkau oleh analogi. 
Oleh karena itu, lafazhnya harus dipelihara sesuai dengan yang 
dicontohkan. 


Ini juga merupakan pendapat yang dipilih oleh Al Maziri, dia 
berkata, “Sebaiknya cukup dengan lafazh yang dicontohkan. 
Terkadang ganjarannya terkait dengan huruf-hurufnya, dan mungkin 
saja Allah mewahyukan kalimat-kalimat ini kepada beliau, sehinga 
huruf-hurufnya harus dipenuhi.” 


An-Nawawi berkata, “Hadits ini mengandung tiga sunnah, 
yaitu: 


FATHUL BAARI — 387 


Kk, Berwudhu sebelum tidur, tapi jika masih punya wudhu maka 
itu sudah cukup, karena maksudnya adalah tidur dalam 
keadaan suci. 


2, Tidur dengan miring ke kanan. 
5 Memutup pembicaraan dengan dzikir.” 


Al Karmani berkata, “Hadits ini mencakup keimanan kepada 
semua yang wajib diimani secara umum, yaitu kitab-kitab dan para 
rasul, serta ketuhanan dan kenabian. Selain itu, mencakup 
penyandaran segala dzat, sifat dan perbuatan kepada Allah dengan 
disebutkannya wajah, jiwa dan urusan. Juga mencakup penyandaran 
punggung yang bermakna tawakkal kepada Allah dan rela dengan 
gadha-Nya. Ini semua terkait dengan kehidupan sekarang. Kemudian 
mencakup pengakuan akan ganjaran dan siksa, yang baik maupun 
yang buruk. Ini yang terkait dengan keadaan di hari berbangkit.” 


Catatan: 


Dalam riwayat An-Nasa'i pada riwayat Amr bin Murrah dari 
Sa'd bin Ubaidah, pada asal haditsnya disebutkan, Sd! USG CT 
Abe) sai Olyagy cdi (Aku beriman kepada Kitab-Mu yang telah 
Engkau turunkan, dan kepada Rasul-Mu yang telah Engkau utus). 
Tampaknya, dia belum mendengar tambahan dari Sa'ad bin Ubadah 
yang terdapat di bagian akhir hadits ini sehingga dia meriwayatkannya 
dengan makna. 


Dalam riwayat Abu Ishag yang berasal dari Al Bara' juga 
terdapat redaksi yang menyerupai redaksi dalam riwayat Manshur dari 
Sa'ad bin Ubadah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari jalur 
Sufyan bin Uyainah, dari Abu Ishag, di bagian akhirnya disebutkan, 
sai KS, :Jb A Boke tah Ga Jeda gadi Open “ala rd Ud 


cal (Al Bara' berkata, “Lalu aku ucapkan, “Wabirasuulikal ladzii 


388 — FATHUL BAARI 














arsalta'. Maka dia menusukkan tangannya di dadaku sambil berkata, 
Wanabiiyyikal ladzii arsalta'”) Selain itu, An-Nasa'i . juga 
meriwayatkan dari jalur Fithr bin Khalifah, dari Abu Ishag dengan 
redaksi, S— — 0x 3 (Maka beliau meletakkan tangannya di 
dadaku). 

Memang At-Tirmdizi meriwayatkan hadits dari Rafi' bin 
Khadij, bahwa Nabi SAW bersabda, Jl — 4x51 HE SAPI nda! 15 
(Apabila seseorang dari kalian telah berbaring pada sisi kanannya 
kemudian mengucapkan). Setelah itu disebutkan redaksi seperti hadits 
bab ini, dan di bagian akhirnya disebutkan, CHI Li! Lem 3 
takut ad Bln) (Aku beriman kepada Kitab-Mu yang telah Engkau 
turunkan, dan kepada rasul-rasul-Mu yang telah Engkau utus). 

Setelah meriwayatkan hadits ini, At-Tirmidi berkata, “Hadits 
ini adalah hadits hasan gharib.” 


Jika hadits ini akurat, maka rahasianya adalah keumuman yang 
ditunjukkan oleh bentuk jamak, sehingga dengan begitu mencakup 
semua rasul, baik malaikat maupun manusia, dan dengan demikian 
terlepaslah dari kesamaran. Ini seperti firman Allah dalam surah Al 
Bagarah ayat 285, ama ITE "3 4 Sh “4 : Ga y (Semuanya beriman 


kepada Allah, Malaikat mala Na: kitab-kitab-Nya dan rasul- 
rasul-Nya). Wallahu a'lam. 


7. Doa yang Diucapkan ketika Hendak Tidur 
Op aing EA ko LAN OS IE PU ai ia 56 
HE ad SSI 1 JG 28 Er Jaa Batak! ta a33 

La Ia 


PP aa LI 6 


Sx 


FATHUL BAARI — 389 














6312. Dari Hudzaifah bin Al Yaman, dia berkata, “Apabila 
Nabi SAW telah beranjak ke tempat tidurnya, beliau mengucapkan, 
“Bismika amuutu wa ahyaa (dengan menyebut nama-Mu aku mati dan 
aku hidupy. Dan apabila bangun dari tidur beliau mengucapkan, 
“Alhamdu lillaahil-ladzii ahyaanaa ba'da maa amaatanaa wa ilaihin- 
nusyuur (segala puji hanya milik Allah yang telah menghidupkan 
kami setelah mematikan kami, dan kepada-Nya kami dikembalikan) .” 
Nunsyiruhaa berarti nukhrijuhaa (Kami mengeluarkannya). 


Ip sdt Ma PT bg EA Ko af Ng NA 53 
Pa 3) DI ea SG UI 3 
SAN MAA EA Leah Ca LI AI 4 aa Un V3 ala 


nj 
" 
e 
: 


Ta LB LB Je RN Ipa pa 
Bp! IS on ca Uh Lulu) 


Oh gi 5 


A» 


X 


| 


6313. Dari Al Bara' bin Azib, bahwa Nabi SAW pernah 
berwasiat kepada seorang laki-laki, beliau bersabda, “Apabila engkau 
hendak tidur, maka ucapkanlah, “Allaahumma aslamtu nafsii ilaika, 
wa fawwadhtu amrii ilaika, wa wajjahtu wajhii ilaka, wa alja tu 
zhahrii ilaika, raghbatan wa rahbatan ilaika, laa malja'a wa laa 
manjaa minka illaa ilaika. Aamantu bikitaabikal-ladzii anzalta, wa 
binabiyiikal ladzii arsalta (Ya Allah, aku pasrahkan jiwaku kepada- 
Mu, aku serahkan urusanku kepada-Mu, aku hadapkan wajahku 
kepada-Mu, dan aku sandarkan punggungku kepada-Mu, karena 
berharap dan takut kepada-Mu. Tidak ada tempat perlindungan dan 
penyelamatan dari fancaman|-Mu, kecuali kepada-Mu. Aku beriman 
kepada kitab yang telah Engkau turunkan, dan Nabi-Mu yang telah 
Engkau utusy' . Jika engkau meninggal (di waktu tidurJ, maka engkau 
meninggal dalam keadaan fitrah (Islam). 


390 — FATHUL BAARI 


| 
| 
1 
| 
ki 
1 
Fi 
i 











Keterangan Hadits: 

(Bab doa yang diucapkan ketika hendak tidur). Judul ini tidak 
disebutkan oleh sebagian periwayat, namun mayoritas periwayat 
mencantumkannya. 


—a | sg 13 (Apabila beliau telah beranjak ke tempat 
tidurnya). Maksudnya, beliau masuk ke tempat tidurnya. Disebutkan 
dalam jalur periwayatan yang akan dikemukakan, 4xa— A51 Is 
(Apabila beliau telah menempati tempat tidurnya). Kata si 
(menempati) di sini disebutkan dengan tanpa madd (panjang) pada 
huruf alif, sedangkan dalam redaksi, 513! sd! & K5! (segala puji 
hanya milik Allah yang telah memberi kami tempat) disebutkan 
dengan madd (panjang), namun boleh juga tanpa madd. Yang tepat 


untuk kata ini adalah dengan madd, tapi boleh tanpa madd, sedangkan 
untuk bentuk muta 'addi (yang memerlukan objek) justru sebaliknya. 


DH Uetot (Dengan menyebut nama-Mu aku mati dan 
aku hidup). Maksudnya, dengan menyebut nama-Mu aku hidup 
selama aku hidup, dan atas nama-Mu aku mati. Al Ourthubi berkata, 
“Sabda beliau, Y'p—3i Elemuk (Dengan menyebut nama-Mu aku mati) 
menunjukkan bahwa ism (nama) yang dimaksud adalah musamma 
(yang dinamai), seperti firman Allah dalam surah Al A'laa ayat 1, Tema 
Ii Ong — (Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi), 
maksudnya adalah sucikanlah Tuhanmu.” 

Demikian juga yang dikatakan oleh mayoritas pensyarah. Al 
Ourthubi berkata, “Ada juga pemaknaan lain dari sebagian masyayikh, 
yaitu bahwa Allah menyebut Diri-Nya dengan nama-nama yang 
paling baik (al asma" al husna) dan makna-maknanya ada pada-Nya. 
Oleh karena itu, setiap yang ada di alam nyata itu berasal dari 
konsekuensi nama-nama tersebut. Seakan-akan beliau mengatakan, 


FATHUL BAARI — 391 








“Dengan menyebut nama-Mu yang Maha Menghidupkan aku hidup, 
dan dengan menyebut nama-Mu yang Maha Mematikan aku mati.” 


Makna ini lebih sesuai. Oleh karena itu, nama tersebut 
bukanlah yang dinamai dan bukan dzatnya. Jadi, kata nama di sini 
mungkin bukan kata tambahan. 


w5ui ba Vi sad Ad Lai JB aG Br (Dan apabila bangun 
dari tidur beliau mengucapkan, “Alhamdulillaahil ladzii ahyaanaa 
ba'damaa amaatanaa (segala puji hanya milik Allah yang telah 
menghidupkan kami setelah mematikan kamil.”) Abu Ishag Az-Zajjaj 
berkata, “Jiwa yang meninggalkan manusia saat tidur adalah untuk 
membedakan, sedangkan yang meninggalkannya ketika mati adalah 
yang disertai dengan berhentinya nafas. Tidur disebut mati karena 
menghilangkan akal dan gerakan. Ini hanya perumpamaan dan 
penyerupaan.” 


Kemungkinan yang dimaksud dengan mati di sini adalah diam, 
seperti ungkapan, maatat ar-riih (angin berhenti berhembus). 
Kemungkinan juga sebutan mati bagi yang tidur mengandung makna 
tidak bergerak, berdasarkan firman Allah dalam surah Yuunus ayat 
67, — Ng ga Si Jak call 3 (Dia-lah yang menjadikan malam 


bagi kamu supaya kamu beristirahat padanya). Demikian yang 
dikemukakan oleh Ath-Thaibi. Dia juga berkata, “Terkadang kata 
'mati' digunakan untuk mengungkapkan kondisi-kondisi yang sulit, 
seperti kemiskinan, kehinaan, permintaan, lanjut usia, kemaksiatan 
dan kebodohan.” 


Al Ourthubi berkata di dalam kitab Al Mufhim, “Tidur dan 
mati mempunyai kesamaan dalam hal putusnya ruh dengan badan.” 


Terkadang seseorang yang telah mati tampak seperti tidur, 
karena itulah tidur disebut sebagai saudara mati, sementara batinnya 
adalah mati. Maka mati dinamakan tidur dalam konteks majaz, karena 
keduanya mempunyai kesamaan dalam hal putusnya keterkaitan ruh 
dengan badan. 


392 — FATHUL BAARI 








' 
| 
' 
| 
| 


SEAL TALA TA AED ae Ae eta, 








Ath-Thaibi berkata, “Hikmah dinamakannya mati sebagai tidur 
adalah bahwa manfaat yang diambil manusia dari kondisi hidup 
adalah untuk mempertahankan ridha Allah kepadanya dengan 
mematuhi-Nya, dan menghindari murka serta siksa-Nya. Karena itu, 
manfaat ini hilang dari orang yang sedang tidur, sehingga seperti 
mayat. Maka ketika bangun, dia pun memuji Allah atas nikmat ini.” 

Dia berkata, “Hadits ini sesuai dengan hadits lainnya, Ol 
ella! Hits & baki Ku Gi Yelu"f (Jika Engkau melepaskannya 
(yakni jiwaku|, maka peliharalah dia dengan pemeliharaan yang 
dengannya Engkau memelihara para hamba-Mu yang shalih). Ini 
seirama dengan redaksi, Ata 4—!3 (Dan kepada-Nya kami 
dikembalikan). Maksudnya kepada-Nya tempat kembali untuk 


memperoleh ganjaran atas apa yang telah dilakukan dalam 
kehidupan.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits yang diisyaratkannya ini 
akan disebutkan sebentar lagi. 


Frcul sy (Dan kepada-Nya kami dikembalikan). Maksudnya, 


. 


saat dibangkitkan pada Hari Kiamat dan dihidupkan kembali setelah 
mati. 

4 As Wes (Nunsyiruhaa artinya nukhrijuhaa (Kami 
mengeluarkannya)). Seperti itulah redaksi yang disebutkan dalam 
riwayat As-Sarakhsi. Ath-Thabari juga meriwayatkan redaksi serupa 
dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, dan dia 
menyebutkannya dengan huruf zai (yakni nunsyizuhaa), dari kata 
ansyazahu yang artinya mengangkatnya secara bertahap. Ini adalah 
gira'ah para ahli gira'ah Kufah dan Ibnu Umar. Ath-Thabari juga 
meriwayatkannya dari jalur Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dia berkata, 


33, og 


Wr: 5 (kami menghidupkannya). Dia menyebutkannya dengan huruf 


ra', dari kata ansyarahaa yang artinya menghidupkannya, seperti 


FATHUL BAARI — 393 








firman-Nya dalam surah Abasa ayat 22, syadi ABI t) (Kemudian bila 
Dia menghendaki, Dia membangkitkannya kembali). Itu adalah 
gira 'ah para ahli gira'ah Hijaz dan Abu Amr. Ia berkata, “Kedua 
gira ah ini memiliki makna yang tidak jauh berbeda. Bisa dibaca 


Naa Li 
P3 


Wati atau MLS, atau juga WAS atau WA, 


CA lag ale Ko CA OI ata HE ol 
SE IA YP dala Blenlal yi Hi kab Gia cast BI) (Dari Abu 
Ishag: Aku mendengar Al Bara', bahwa Nabi SAW menyuruh seorang 
laki-laki. Dan Adam menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, Abu Ishag Al Hamdani menceritakan 
kepada kami, dari Al Bara" bin Azib). Seperti itulah redaksi yang 
dikemukakan dalam riwayat mayoritas, sedangkan dalam riwayat As- 
Sarakhsi disebutkan, »'7—Jl Low :dtbwl yel 56 (Dari Abu Ishag: Aku 
mendengar Al Bara). Redaksi yang pertama lebih tepat. Jika tidak, 
berarti sama persis dengan riwayat yang pertama. Dalam riwayat 
Ahmad yang berasal dari Affan, dari Syu'bah disebutkan, m4 Ye) YA! 
KA (Menyuruh seorang laki-laki dari golongan Anshar). Hadits ini 
sudah dipaparkan dalam bab sebelumnya. 


Catatan: 

Pertama: Dalam hadits ini, Syu'bah mempunyai guru lain, 
yaitu yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari jalur Ghundar darinya, 
dari Muhajir Abu Al Hasan, dari Al Bara'. Ghundar adalah orang 
yang paling hafal dari Syu'bah, namun hal ini tidak menodai riwayat 
jamaah yang berasal dari Syu'bah. Jadi, seolah-olah Syu'bah 
mempunyai dua guru.. 

Kedua: Dalam riwayat Syu'bah yang berasal dari Abu Ishag 
dalam hadits ini, dari Al Bara' disebutkan, A3! Y! Uks peta V3 Leela Y 


(Tidak ada tempat perlindungan dan tidak pula tempat penyelamatan 


394 — FATHUL BAARI 








dari fancaman/-Mu, kecuali kepada-Mu). Bagian ini merupakan 
kalimat yang dimasukkan dalam hadits yang tidak didengar oleh Abu 
Ishag dan Al Bara', walaupun ini bagian yang valid dalam selain 
riwayat Ishag dari Al Bara'. Israil telah menjelaskan ini dari 
kakeknya, Abu Ishag, yang dinilai orang yang paling hafal dalam hal 
ini. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari jalurnya, lalu dia 
mengemukakan haditsnya secara lengkap, kemudian dia berkata, 
“Abu Ishag berkata, “Redaksi AJ! YI Ula Pa Yp taka Y (Tidak ada 
tempat perlindungan dan tidak pula tempat penyelamatan dari 
lancaman)-Mu, kecuali kepada-Mu), aku tidak mendengar dari Al 


, » 


Bara', tapi aku mendengar mereka menyebutkan itu darinya”. 


An-Nasa'i juga meriwayatkan hadits yang serupa dari jalur 
lainnya, dari Abu Ishag, dari Hilal bin Yasaf, dari Al Bara'. 


8. Menempatkan Tangan di Bawah Pipi Kanan 


. LE ag aa, . 3 LA krn oa A5 - AE an 9. 
I— SP ag ale AN Ko AN OS JB KE AN Top) Wajib 5 
Sy alah Ab iya 3 PAS TI Ngap) JAN Sa Aatnlan 
— NG AAA Ga ME GAB IL 1G Jr BG CA 


- 


s01 3 

IA 

6314. Dari Hudzaifah RA, dia berkata, “Apabila Nabi SAW 

telah beranjak ke tempat tidurnya di malam hari, beliau menempatkan 
tangannya di bawah pipinya, kemudian beliau mengucapkan, 
“Allaahumma bismika amuutu wa ahyaa (ya Allah, dengan menyebut 
nama-Mu aku mati dan aku hidup). Dan apabila bangun dari tidur 
beliau mengucapkan, “Alhamdu lillaahil-ladzii ahyaanaa ba'da maa 
amaatanaa wa ilaihin nusyuur (segala puji hanya milik Allah yang 


FATHUL BAARI — 395 





telah 'menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan hanya 
kepada-Nya kami dikembalikan) .” 


Keterangan Hadits: 


(Bab menempatkan tangan di bawah pipi kanan). Pada bab ini, 
Imam Bukhari menyebutkan hadits Hudzaifah yang telah disebutkan 
pada bab sebelumnya, di dalamnya disebutkan, s1 —— xi 315 eh 


(Beliau menempatkan tangannya di bawah pipinya). Al Ismail 
berkata, “Di sini tidak disebutkan “kanan”, bahkan disebutkan dalam 
riwayat Syarik dan Muhammad bin Jabir dari Abdul Malik bin Umar.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, sebagaimana biasanya Imam 
Bukhari mengisyaratkan kepada jalur-jalur periwayatan lainnya untuk 
hadits yang dimaksud. Jalur Syarik ini yang disinggung oleh Al 
Ismaili diriwayatkan oleh Ahmad dari jalurnya. Mengenai masalah ini, 
ada juga riwayat lain dari Al Bara' yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i 
dari jalur Abu Khaitsaman dan Ats-Tsauri, dari Abu Ishag, darinya, af 
:J AN da Hi AA Sg HP IN 51 08 ay ala At io AD 


reg 9 2.8.1 


Wita OA Oa Bli — "&! (Bahwa apabila Nabi SAW telah 
menempati tempat tidurnya, beliau menempatkan tangan kanan di 
bawah pipi kanan, dan beliau mengucapkan, “Allaahumma ginii 
adzaabaka yauma tab 'atsu ibaadaka (ya Allah, lindungilah aku dari 
adzab-Mu pada hari Engkau bangkitkan para hamba-Mu).”) Sanad- 
nya shahih. 


Ia juga meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Hafshah 
dengan tambahan, uYu 3 J3 (Beliau mengucapkan itu tiga kali). 


396 — FATHUL BAARI 





9. Tidur pada Sisi Kanan Tubuh (Miring ke Kanan) 


£ “ As 2 N Benua Tt 2 G . e Bt . 
S3 Si A5 Sip uje BI Ip OS HAB sejE gi AO » 
ae rere IE GAN daa Ie AG 


LD a.n. 


AI seb Mr, On) SA 2233 Can SP ALI 
Oia 5 Aa Yan 9 BL B3 


o o£ 


up saluga ale aa “ ) PA ovI Ag 
aja Te Du ai SU YG 


6315. Dari Al Bara' bin Azib, dia berkata, “Apabila Rasulullah 
SAW telah beranjak ke tempat tidurnya, beliau berbaring miring ke 
kanan, lalu mengucapkan, “Allaahumma aslamtu nafsii ilaika, 
wawajjahtu wajhii ilaika, wa fawwadhtu amrii ilaika, wa alja 'tu 
zhahrii ilaika, raghbatan wa rahbatan ilaika. Laa malja'a walaa 
manjaa minka illaa ilaik. Aamantu bikitaabikal ladzii anzalta, wa 
nabiyyikal ladzii arsalta (ya Allah, aku serahkan diriku kepada-Mu, 
aku hadapkan wajahku kepada-Mu, aku pasrahkan urusanku kapada- 
Mu, dan aku sandarkan punggungku kepada-Mu, karena berharap 
(mendapatkan rahmat-Mu) dan takut (terhadap siksa-MuJ|. Tidak ada 
tempat perlindungan dan penyelamatan (dari ancaman-Mu| kecuali 
kepada-Mu. Aku beriman kepada kitab-Mu yang telah Engkau 
turunkan dan (berimanj kepada Nabi-Mu yang telah Engkau utus).” 
Dan Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa mengucapkannya 
kemudian mati pada malam itu, maka dia mati dalam keadaan fitrah.” 


FATHUL BAARI — 307 





Keterangan: 


Beberapa faedah bab ini telah dipaparkan sebelumnya. Begitu 
juga perbedaan antara kata an-naum (tidur) dan adh-dhaj'u 
(berbaring) serta keumuman dan kekhususan kata wajhii (wajahku). 


Catatan: 


Disebutkan dalam kitab Mustakhraj Abu Nu 'aim pada judul ini 
sebagai berikut, “Kata istarhaba dibentuk dari kata ar-rahbah (takut). 
Sedangkan kata malakuut dibentuk dari kata mulk (kerajaan), seperti 
rahabuut (membuat takut) dan rahamuut (mengasihi). Contohnya 
adalah, turhibu khairun min an tarham (engkau membuat takut lebih 
baik daripada engkau mengasihi). Tapi saya tidak menemukannya di 
tempat lain pada sambungan hadits ini. Pembahasan tentang kata 
istarhaba berasal dari kata ar-rahbah telah dijelaskan dalam tafsir 
surah Al A'raaf, dan sisanya telah dikemukakan pada tafsir surah Al 
An'aam. Di sana saya kemukakan dan saya jelaskan perubahan yang 
terdapat dalam redaksi Abu Dzar, dan yang benar adalah sebagaimana 
yang dicantumkan di sini. 


10. Doa ketika Terjaga di Malam Hari 


. BeAT Te Kor 0 8 GAN UNO NU MN BE uh “Ta 
AN ate SI AA HA LS Ha JB MEA 3 MP oil op 
WII SAE Ge ta M3 Ja HS IG alah ala 
ola ga Gi 3 op Pi ab 


EN NN SG DANG Ta De Sya TE aa LE Tn ia Tb Ka ea on 
Cuka Pad nga cal LS Bl sn Ol AS enbe K 


4 
pax 200 NX 0, 


ar "na Ja 5 Bag EO, Et 5 - 
LV ONp AE Ceitah YP SU BIL IE celah IP 


398 — FATHUL BAARI 








JI AG Hi OI s5 Lab akta Hd Ipa 
BSI A3 sh 053 Ep IS) Jai GALAL 


. 2.0. #04 0 coc. 2043 o- “0. 503 ... 0. #04 
Sia 053 lp Giaa OP) Uh yaa BI Op Sepat Bh Li 
ki PK NO, 504 Prana 503 5. 5041 2 Pad #03 .. #04 
Se hg ag bg bg op Ph bp Sg bh 
5.3 


Ip 


AA AA Ap 3 S8) Sab SAI GT) LS Jb 
gala SS) MAAN SA P3) Lan ai EU pa 
6316. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, “Aku pernah 

menginap di rumah Maimunah (bibiku), kemudian Nabi SAW berdiri 

lalu menyelesaikan hajatnya. Setelah itu beliau membasuh wajah dan 
kedua tangannya, kemudian tidur. Beliau kemudian bangun, lalu 
menghampiri wadah air, lantas membuka ikatannya, kemudian beliau 
berwudhu dengan wudhu di antara dua wudhu (yakni yang ringan), 
tidak banyak tapi beliau melakukannya dengan sempuma. Setelah itu 
beliau shalat, maka aku pun berdiri, lalu aku berjinjit karena tidak mau 
ketahuan kalau aku mengamati beliau, lantas aku berwudhu. 

Sementara beliau sedang berdiri shalat, aku berdiri di sebelah kiri. 

Beliau kemudian meraih telingaku dan menggeserku ke sebelah 

kanan, hingga selesailah tiga belas rakaat. Beliau kemudian berbaring 

kembali, lalu tidur hingga terdengar suara nafasnya —kalau beliau 
tidur memang terdengar nafasnya—. Tak lama kemudian Bilal 
mengumandangkan adzan untuk shalat. Beliau lalu shalat dua rakaat 
tanpa berwudhu lagi. Dalam doanya beliau mengucapkan, 

“Allaahummaj'al fii galbii nuuran, wa fii basharii nuuran, wa fii 

sam'ii nuuran, wa an yamiini nuuran, wa an yasaarii nuuran, wa 

Jaugii nuuran, wa tahtii nurran, wa amaamii nuuran, wa khalfii 

nuuran, waj'al lii nuuran (ya Allah, jadikanlah cahaya di' dalam 

hatiku, cahaya pada penglihatanku, cahaya pada pendengaranku, 


FATHUL BAARI — 399 


cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya di 
atasku, cahaya di bawahku, cahaya di depanku, cahaya di 
belakangku, dan jadikanlah cahaya untukku). 


Kuraib berkata, “Tujuh Jagi ada di dalam tabut. Lalu aku 
bertemu dengan seorang laki-laki dari keturunan Al Abbas, kemudian 
dia menceritakan itu kepadaku, dia menyebutkan, "Ashabii, lahmii, 
damii, sya'rii dan basyarii (urat sarafku, dagingku, darahku, 
rambutku dan kulitku), dan ia menyebutkan dua hal lainnya. 


: Pe . : “it - 2. or 4, 3 Ba ae 9 - 
2 A5 JA Sa RB BI Ag ae Ko SI MS aa Gil u3 
Ag ie ah PN Spa Ip Hi dad ud NN UG 


Be Oa AE Pa SN PAN B 0, 0. 0, 2.8 up ef 0. 

FE 3 SI AB A9 PN SA Yama 3 II 

as 8. 3g. 2 da ag 8. PA CR id 8. er 3 8. “13 0 
“ 


aa 5 ore oreo £. TG Lara 8. Bo 3. $ - € 3... 8. 
SO Kls, seal DI 4 NE Ha Kama am O gni! (Ya ta 
0 » sa 0. . - er 0 P . of. Ye, Ocu “ 
EU AS DIY AA Way IN Dg IT Sh 


3 pa SI ie 09 Da G3 tu, uas u 
BY SE AN Y LEG 


6317. Dari Ibnu Abbas, “Apabila Nabi SAW bangun di malam 
hari untuk shalat tahajjud, beliau mengucapkan, “Allaahumma lakal 
hamdu anta nuurus-samaawaati wal ardhi waman fiihinna, wa lakal 
hamdu, anta gayyimus-samaawaati wal ardhi waman fiihinna, wa 
lakal hamdu, antal haggu wa wa'dukal hagg, wa gaulukal hagg, wa 
ligaa uka hagg, wal jannatu hagg, wan-naaru hagg, was-saa 'atu 
hagg, wannabiyyuuna hagg, wa muhammadun hagg. Allaahumma 
laka aslamtu, wa alaika tawakkaltu, wa bika aamantu, wa ilaika 
anabtu, wa bika khaashamtu, wa ilaika haakamtu, faghfir lii maa 


400 — FATHUL BAARI 








gaddamtu wamaa akhkhartu, wamaa asrartu wamaa a'lantu, antal 
mugaddimu wa antal mu 'akhkhir, laa ilaaha ilaa anta —atau beliau 
mengucapkan, “Laa ilaaha ghairuka'"— (ya Allah, milik-Mu segala 
puji, Engkau-lah cahaya semua langit dan bumi serta semua yang ada 
di dalamnya. Milik-Mu segala puji, Engkau-lah penopang semua 
langit dan bumi serta semua yang ada di dalamnya. Milik-Mu segala 
puji, Engkau Yang Maha Benar, janji-Mu adalah benar, firman-Mu 
adalah benar, pertemuan dengan-Mu adalah benar, surga adalah 
benar, neraka adalah benar, Hari Kiamat adalah benar, para nabi 
adalah benar dan Muhammad adalah benar. Ya Allah, kepada-Mu 
aku berserah diri, kepada-Mu aku bertawakkal, kepada-Mu aku 
beriman, kepada-Mu aku kembali, dengan-Mu aku bertikai (dengan 
lawan), dan kepada-Mu aku berhukum, maka ampunilah dosaku yang 
terdahulu maupun yang kemudian, yang terang-terangan maupun 
yang sembunyi-sembunyi. Engkau-lah yang mendahulukan dan 
Engkau-lah yang mengakhirkan. Tidak ada sesembahan kecuali 
engkau) —atau beliau mengucapkan, laa ilaaha ghairuka (tidak ada 
sesembahan selain-Mu/—).” 


Keterangan Hadits: 


(Bab doa ketika terjaga di malam hari). Pada bab ini, Imam 
Bukhari mengemukakan dua hadits dari Ibnu Abbas. 


ipar — &—3 (Aku menginap di rumah Maimunah). 
g Ip 


Penjelasannya telah dikemukakan di awal bab witir. Di sana hadits 
pertama digabung dengan bab keduanya, namun di bagian aklurnya 
tidak disebutkan doa ini. 


dng Jd (Lalu beliau membasuh wajahnya). Seperti itulah 


redaksi yang terdapat dalam riwayat Abu Dzar, sedangkan dalam 
riwayat lainnya disebutkan dengan redaksi, Jis, tanpa huruf fa. 


FATHUL BAARI — 401 





- 
..... 


Wgt4 (Ikatannya). Maksudnya, tali kantong air yang diikatkan 


pada lehernya untuk menutupi. Ada juga yang berpendapat bahwa itu 
adalah tali untuk menggantungnya. Abu Ubaid dalam hal ini 
membenarkan pendapat yang pertama. 


Gis 3 Ga Ka ama (Dengan wudhu di antara dua wudhu). 
Redaksi ini telah ditafsirkan dengan redaksi, bl 4433 »—& & (tidak 


berlebihan tapi beliau melakukannya dengan sempurna). Ini bisa 
dipahami bahwa beliau menggunakan sedikit air dengan tiga kali 
basuhan, atau kurang dari tiga kali basuhan. Dalam riwayat Syu'bah 
yang berasal dari Salamah yang diriwayatkan Imam Muslim 
disebutkan, (Lem Is mep3 (Dengan wudhu yang bagus). Disebutkan 
dalam riwayat Ath-Thabarani dari jalur Manshur bin Mu'tamir, dari 
Ali bin Abdillah bin Abbas, dari ayahnya mengenai kisah ini, 4st J!5 
tg, 5 Ag Ea DN AE “sia Pi ya Keisu (Sementara di sebelahnya 
terdapat gentong bercat yang ditumpuk, di atasnya terdapat siwak, 
lalu beliau membersihkan gigi dengannya, kemudian berwudhu). 


4S (Aku mengamati beliau). Demikian yang disebutkan dalam 
riwayat An-Nasafi dan lainnya. 


Al Khaththabi berkata, “Maksudnya, aku mengamati beliau. 
Dalam suatu riwayat disebutkan 4—&! artinya menyelidiki. Dalam 


riwayat Al Oabisi disebutkan, «s1, yakni aku mencari beliau. Dalam 
riwayat mayoritas disebutkan redaksi, ay (Aku memperhatikan 
beliau). 
&—5E3 (Lalu selesailah). Maksudnya, lengkaplah. Redaksi ini 
disebutkan dalam riwayat Syu'bah yang diriwayatkan Imam Muslim. 
ai eu 1S 0S (ai £& Ar (Lalu beliau tidur hingga terdengar 


suara nafasnya —kalau beliau tidur memang terdengar suara nafas 


402 — FATHUL BAARI 





1 


P 
3 


beliau—). Dalam riwayat Muslim disebutkan, & 45 83 ai Pu S 
— ati al 13 (Kemudian beliau tidur hingga terdengar suara nafas 
beliau. Dan kami mengetahui beliau dari suara nafas beliau ketika 
tidur). 

ES Isis OS (Dalam doanya beliau mengucapkan). Ini 
mengisyaratkan bahwa doa beliau saat itu cukup banyak, sedangkan 
ini adalah sebagiannya, dan pada hadits keduanya disebutkan, C5! 4! 


302 


5 P3 Nike 39 (Ya Allah, Engkau-lah cahaya semua langit dan 
bumi ...). Dalam riwayat Syu'bah dari Salamah disebutkan, J'fz 059 
0d Puan IX «$ (Dalam shalat dan sujud beliau mengucapkan). Akan 
saya sebutkan tambahan dalam riwayat At-Tirmidzi yang cukup 
panjang berkenaan dengan doa ini. Selain itu, disebutkan dalam 
riwayat Muslim pada riwayat Ali bin Abdillah bin Abbas dari 
ayahnya, bahwa beliau mengucapkan dzikir yang disebutkan pada 
hadits kedua ketika pertama kali berdiri sebelum memasuki shalat, dan 


beliau mengucapkan doa pada hadits pertama ketika beliau berangkat 
untuk shalat Subuh. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedua hadits ini 
terjadi dalam satu kisah, dan bahwa kedua hadits tersebut terpisah 
karena perbuatan para periwayat. Dalam riwayat At-Tirmidzi yang 
akan dikemukakan, bahwa beliau SAW mengucapkan doa itu setelah 
selesai shalat. Disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dalam kitab 
Al Adab Al Mufrad dari jalur Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, os 


Ya Un IP ai M0 gai 3 Jai Jab Ia ab Bp akag ala dn Ko Ai Ayang 
NE IIA AI 05 PT UK ed dai (Apabila Rasulullah 
SAW bangun di malam hari untuk shalat, dan setelah selesai shalat 


beliau memanjatkan pujian kepada Allah dengan pujian yang sesuai 
bagi-Nya, kemudian akhir ucapannya adalah, “Ya Allah jadikanlah 


FATHUL BAARI — 403 


cahaya di hatiku...). Kesimpulannya, beliau mengucapkan itu ketika 
hampir selesai. 


93 ab Ja HN (Ya Allah, jadikanlah cahaya di dalam 
hatiku ...). Al Karmani berkata, “Tanwin di sini berfungsi sebagai 
pengagungan. Maksudnya adalah cahaya yang agung.” 

Riwayat ini hanya menyebutkan hati, pendengaran dan 
penglihatan beserta keenam arah, kemudian di bagian akhirnya 
disebutkan, 15» ($ Jax!5 (Dan jadikanlah cahaya untukku), sementara 
dalam riwayat Muslim yang berasal dari Abdullah bin Hasyim, dari 
Abdurrahman bin Mahdi dengan sanad hadits bab ini disebutkan, #83 
Yg «$ (Dan agungkanlah cahaya untukku). Sedangkan dalam riwayat 
Abu Ya'la yang berasal dari Abu Khaitsamah, dari Abdurrahman 
disebutkan, 17 $$ #£#13 (Dan agungkanlah cahaya untukku). Hadits 
ini diriwayatkan oleh Al Isma'ili. Ia juga meriwayatkan dari Bundar, 
dari Abdurrahman. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Abu 


Awanah dari riwayat Abu Hudzaifah dari Sufyan, dan yang 
diriwayatkan oleh Muslim pada riwayat Syu'bah yang berasal dari 
Salamah, 73 set :J 9 3 og Jai (Dan jadikanlah cahaya 
untukku —atau beliau mengucapkan, “Dan jadikanlah aku cahaya. "— 
). Ini adalah riwayat Ghundar yang berasal dari Syu'bah, sementara 
dalam riwayat An-Nadhr yang berasal dari Syu'bah disebutkan, 
ke) (Dan jadikanlah aku), tanpa keraguan. Dalam riwayat Ath- 


Thabarani pada pembahasan tentang doa dari jalur Al Minhal bin 
Amr, dari Ali bin Abdullah bin Abbas, dari ayahnya, disebutkan pada 
bagian akhirnya, 171 LAI 24— — Jar, (Dan jadikanlah cahaya 
untukku pada Hari Kiamat). 

LA dag REI JB (Kuraib berkata, “Tujuh lagi ada di 


dalam tabut). Saya (Ibnu Hajar) katakan, semua yang disebutkan 
dalam riwayat ini ada sepuluh. Imam Muslim meriwayatkannya dari 


404 — FATHUL BAARI 











jalur Ugail, dari Salamah bin Kuhail, sl—53 5 A1 Ko A1 Jiya, CB 
HE BE B3 Ka ia LAS Gie LS Tas Tn 
(Rasulullah SAW kemudian mengucapkan doa sembilan belas kalimat 
yang diceritakan Kuraib kepadaku. Aku hafal dua belas darinya, dan 
sisanya aku lupa). Selain itu, dalam riwayat Ats-Tsauri disebutkan 
tambahan, 152 gt (95 (Dan cahaya pada lisanku) setelah redaksi, «& 
kali (Di hatiku), kemudian di bagian akhirnya disebutkan, (8 $ JA) 
Ka) Arap Vp ci (Dan jadikanlah untukku cahaya pada jiwaku, 
dan agungkanlah cahaya padaku). Keduanya ini termasuk ketujuh 


perkara yang disebutkan Kuraib di dalam Tabut yang diceritakan oleh 
salah seorang keturunan Al Abbas. 


Ada perbedaan pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan 
“tabut”. Ad-Dimyathi menyatakan di dalam kitab Hasyiyah-nya, 
bahwa yang dimaksud dengan tabut adalah dada yang merupakan 
tempat hati. Ibnu Baththal dan Ad-Dawudi juga sudah lebih dulu 
menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tabut adalah dada. 

Ibnu Baththal menambahkan, “Sebagaimana dikatakan untuk 


, ” 


orang yang hafal ilmu, “Ilmunya tersimpan di dalam tabut?. 


An-Nawawi mengatakan mengikuti lainnya, “Yang dimaksud 
dengan tabut adalah tulang-tulang rusuk dan sekitarnya, yaitu hati dan 
sebagainya. Ini adalah ungkapan penyerupaan dengan sesuatu yang 
berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang. Artinya, tujuh kalimat 
ada di dalam hatiku, tapi aku lupa itu. Ada juga yang mengatakan, 
bahwa yang dimaksud adalah tujuh cahaya yang tertulis di dalam 
tabut (peti) bani Israil yang di dalamnya terdapat ketentraman.” 


Ibnu Al Jauzi berkata, “Yang dimaksud dengan tabut adalah 
peti, yakni tujuh yang tertulis di dalam petinya yang dia belum hafal 
saat itu.” 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapat ini dikuatkan oleh 
riwayat Abu Awanah dari jalur Abu Hudzaifah, dari Ats-Tsauri 


FATHUL BAARI — 405 


3. 


dengan sanad hadits bab ini, SIN — DG gKa cal Hay LIS UB 
(Kuraib berkata, “Enam lagi ada padaku, tertulis di dalam tabut). 


Al Ourthubi di dalam kitab Al Mufhim, dan yang lain, 
memastikan bahwa yang dimaksud dengan tabut adalah tubuh. 
Maksudnya, tujuh kalimat tersebut terkait dengan tubuh manusia, 
berbeda dengan mayoritas kalimat yang telah disebutkan karena 
terkait dengan makna-makna keenam arah, walaupun pendengaran 
dan penglihatan juga terkait dengan tubuh (tapi tidak merupakan 
bagian tubuh). 


Ibnu At-Tin menceritakan dari Ad-Dawudi, bahwa makna (— 
Y'p—3! (di dalam tabut), adalah pada lembaran di dalam tabut (peti) 


yang ada pada salah seorang keturunan Al Abbas. Ia berkata, “Kedua 
hal lainnya adalah tulang dan otak.” 


Al Karmani berkata, “Kemungkinan itu adalah lemak dan 
tulang.” 


Demikian yang mereka katakan, namun itu perlu diteliti lebih 
jauh, dan akan kami jelaskan. 


laki-laki dari keturunan Al Abbas). Ibnu Baththal berkata, “Bukan 
Kuraib yang mengatakan, ea A3 mp Yer) Cekld (Aku kemudian 





ai ad S3 Tali (Aku kemudian bertemu dengan seorang 





bertemu dengan seorang laki-laki dari keturunan Al Abbas), tetapi 
yang mengatakan ini adalah Salamah bin Kuhail yang meriwayatkan 
dari Kuraib.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan begitu, namun secara 
zhahir riwayat Abu Hudzaifah menyatakan bahwa yang mengatakan 
itu adalah Kuraib. 


Ibnu Baththal berkata, “Aku dapati hadits ini dari riwayat Ali 
bin Abdullah bin Abbas dari ayahnya. Dia menyebutkan hadits ini 
secara panjang lebar, dan tampaknya bahwa dia mengetahui kedua hal 


406 — FATHUL BAARI 








yang terlupakan oleh Kuraib, karena dalam hadits yang diceritakannya 
disebutkan, 5 s3 Sh JP catis I Jar! «JI (Ya Allah, jadikanlah 
cahaya pada tulang-tulangku dan cahaya pada kuburanku).” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang benar bahwa yang dimaksud 
adalah lisan dan nafas. Keduanya ini merupakan tambahan Agil dalam 
riwayatnya yang diriwayatkan Imam Muslim, dan keduanya juga 
termasuk tubuh dan sesuai dengan penakwilan tabut yang terakhir. 
Oleh karena itu, Al Ourthubi memastikannya di dalam kitab A/ 
Mufhim namun tidak menafikan yang lain. Hadits yang 
diisyaratkannya itu diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari jalur Daud bin 


Pan Bd 


Ali bin Abdillah bin Abbas, dari ayahnya, dari kakeknya, &1 en Taana 
Da Lp Kab) SN AL AN pi PK ye (AP Gr Ul ale Al Jo 
(Aku mendengar Nabi SAW pada suatu malam seusai shalatnya 
mengucapkan, “Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu 
rahmat dari sisi-Mu.”) Setelah itu dia menyebutkan doa yang 
panjang, dimana di dalamnya disebutkan, $ 3 55 3 Je! el (Ya 
Allah, jadikanlah cahaya untukku di kuburanku). Selanjutnya dia 
menyebutkan hati, keenam arah, pendengaran, penglihatan, rambut, 
kulit, daging, darah dan tulang, kemudian di bagian akhirnya 
disebutkan, 71 3 7 —i, Spm HE | (Ya Allah, 
agungkanlah cahaya untukku, anugerahilah aku cahaya, dan 
jadikanlah aku cahaya). 


Setelah meriwayatkan hadits ini, At-Tirmidzi berkata, “Hadits 
ini gharib. Syu'bah dan Sufyan meriwayatkan sebagian isi hadits ini 
dari Salamah, dari Kuraib namun tidak menyebutkannya secara 
panjang seperti itu.” 

Ath-Thabari meriwayatkannya dari jalur lainnya, dari Ali bin 
Abdullah bin Abbas, dari ayahnya, di bagian akhirnya disebutkan, 
6 G3 333 (Dan tambahkanlah cahaya padaku. Beliau 


mengucapkannya tiga kali). Sedangkan dalam riwayat Ibnu Abi 


FATHUL BAARI — 407 


Ashim dalam pembahasan tentnag doa dari jalur Abdul Hamid bin 
Abdirrahman, dari Kuraib, di bagian akhir haditsnya disebutkan, t-25 
Dani — 9 — (Dan berikanlah untukku cahaya di atas cahaya). 
Seperti yang telah dijelaskan oleh Ibnu Al Arabi, bahwa dari berbagai 


riwayat tersebut, tercatat ada dua puluh lima hal yang disebutkan 
dalam berbagai hadits. 


rm “Sis (Lalu ia menyebutkan, “Ashabii furat sarafku).”) 
Ibnu At-Tin berkata, “Maksudnya adalah urat-urat persendian.” 
S3 (Dan kulitku). Maksudnya adalah permukaan tubuh. 


yha —S33 (Dan ia menyebutkan dua hal). Maksudnya, 


menyebutkannya hingga genap tujuh. Al Ourthubi berkata, “Cahaya- 
cahaya yang dimohon oleh Rasulullah SAW itu kemungkinan 
dimaknai sesuai zhahirnya, yakni bahwa beliau memohon kepada 
Allah agar menjadi cahaya untuknya pada setiap anggota tubuhnya 
untuk meneranginya kelak di Hari Kiamat yang gelap. Selain itu, 
untuk menerangi orang-orang yang ada bersama beliau, atau orang- 
orang yang dikehendaki Allah dari mereka. Yang lebih tepat adalah, 
itu adalah ungkapan tentang ilmu dan petunjuk, seperti firman Allah 
dalam surah Az-Zumar ayat 22, 443 7 35 d£ 46 (Lalu ia mendapat 
cahaya dari Tuhannya) dan surah Al An'aam ayat 122, 17y— Ad dar 
MI 9 4 ex (Dan Kami berikan kepadanya cahaya yang terang, 
yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah 
masyarakat manusia).” 

Dia berkata, “Makna yang tepat bahwa, cahaya tersebut 
merupakan sesuatu yang tampak dari apa yang dinisbatkan kepadanya, 
dan itu berbeda-beda sesuai dengan sifatnya. Cahaya pendengaran 


adalah pembuka hal-hal yang didengar, cahaya penglihatan adalah 
pembuka hal-hal yang dilihat, cahaya hati adalah pembuka hal-hal 


408 — FATHUL BAARI 











yang diketahui, dan cahaya anggota tubuh adalah amal ketaatan yang 
tampak pada diri..” 


Ath-Thaibi berkata, “Makna memohon cahaya untuk masing- 
masing anggota tubuh adalah menampakkan cahaya-cahaya makrifah 
dan ketaatan. Karena syetan senantiasa meliputi keenam arah itu 
dengan berbagai godaan dan bisikan, maka untuk menyelamatkan diri 
perlu ada cahaya-cahaya yang membentengi arah-arah tersebut. 
Semua ini kembali kepada hidayah dan cahaya kebenaran. Itulah yang 
dusyaakan oleh firman Allah dalam surah An-Nuur ayat 35, 3 — FTI 
MA PAN SAH OP SEP». NI) DSA! (Allah (Pemberi) 
cahaya (kepada) langit dan bumi ... cahaya di atas cahaya (berlapis- 
lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang Dia 
kehendaki).” Sebagian yang diungkapkannya ada yang tidak sesuai 
dengan topik, karena itu saya membuang bagian tersebut. 

Ath-Thaibi juga berkata, “Kata pendengaran, penglihatan dan 
hati disebutkan secara khusus dengan kata ,— (untukku), karena hati 
merupakan tempat berfikir tentang nikmat-nikmat Allah, sementara 
pendengaran dan penglihatan merupakan sarana untuk menampakkan 
tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian kanan dan kiri disebutkan 
khusus dengan »—£, yang mengisyaratkan bahwa tembusnya cahaya- 
cahaya itu dari pendengaran dan penglihatannya kepada para 
pengikutnya yang ada di arah kanan dan kiri. Sedangkan arah-arah 
lainnya diungkapkan dengan ——, yang mengisyaratkan bahwa 
pencahayaan dan penyinarannya berasal dari Allah. Kemudian di 
bagian akhirnya disebutkan, '74— —— J—r15 (Dan jadikanlah cahaya 
untukku) berfungis sebagai penguat. 

Sufyan dalam hadits ini adalah Ibnu Uyainah. 


FATHUL BAARI — 409 





& .. . 


Ir ak, ca AE 'a| o& (Apabila beliau bangun di malam hari 


untuk shalat tahajjud). Penjelisinnya telah dikemukakan di awal 
pembahasan tentang shalat Tahajjud. 


Di bagian akhir hadits ini disebutkan, 1 Y —3- ci Yi 
paman (Tidak ada sesembahan kecuali Engkau —atau beliau 


mengucapkan, “Tidak ada sesembahan selain Engkau. "—). Redaksi 
ini muncul dari keraguan periwayat. Sedangkan dalam riwayat Ath- 
Thabarani, di bagian akhir disebutkan, @sd! “dal! A4 YP V7 Jp Yg 
(Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan (kehendak) Allah Yang 
Maha Tinggi lagi Maha Agung). 


11. Takbir dan Tasbih ketika Hendak Tidur 


SI Ie Bai 3 BU LG EN gila Tabu Of Tae 12 
UI DSB Aa Cot SE Ph die Io it 


Jo. 0 


ni Miko aa Wae 30 Celana SO At 2 alan 
Wako IE SP LA SE Sea MA IS 


HI Ber gp SIS p v kui Yi ds 
Le Bu kta Heal Wis y- Sara 


No. 


TE K3 Ta ps La 13353 Se al Any 


0... 


DPN an Ca :JE Ge PP ME 3 Aa na 


6318. Dari Ali bahwa Fathimah AS mengadukan (kapalan) 
yang di tangannya karena alat penggiling. Maka, dia pun menemui 
Nabi SAW untuk meminta pelayan, namun ia tidak menjumpai beliau. 


410 — FATHUL BAARI 





4 
3 
t 
& 
1 





Dia kemudian menyampaikan hal itu kepada Aisyah. Ketika beliau 
datang, Aisyah pun memberitahu hal itu kepada beliau. Ali berkata, 
“Lalu beliau mendatangi kami, saat itu kami telah berada di tempat 
tidur. Aku kemudian bangun, lalu beliau bersabda, “Tetaplah di 
tempatmu'. Beliau kemudian duduk di antara kami, sampai-sampai 
aku dapat merasakan dinginnya kedua kaki beliau di dadaku. Beliau 
kemudian bersabda, “Maukah aku tunjukkan kepada kalian berdua 
sesuatu yang lebih baik untuk kalian berdua daripada seorang 
pelayan? Apabila kalian telah beranjak ke tempat tidur kalian —atau 
“Kalian telah menempati tempat berbaring kalian”—, maka 
bertakbirlah tiga puluh empat kali, bertasbihlah tiga puluh tiga kali, 
dan bertahmidlah tiga puluh tiga kali. Ini lebih baik bagi kalian 


7 


berdua daripada seorang pelayan'. 


Dari Syu'bah, dari Khalid, dari Ibnu Sirin, dia berkata, 
“Bertasbih tiga puluh empat kali.” 


Keterangan Hadits: 

(Bab takbir dan tasbih ketika hendak tidur). Termasuk juga 
tahmid. 

EN ba Iii L 1S5 InbB LI (Bahwa Fathimah AS 
mengadukan /kapalan) yang ada di tangannya karena alat 
penggiling). Badal menambahkan dalam riwayatnya, #2bsi ts (Karena 
menumbuk). Sedangkan dalam riwayat Al Oasim maula Muawiyah 
dari Ali yang diriwayatkan Ath-Thabarani disebutkan, Ws (8 '51 4315 
—FI! — (Dan dia menunjukkan bekas di tangannya karena alat 


penggiling). Disebutkan dalam kitab Zawa 'id Abdillah bin Ahmad di 
dalam Musnad ayahnya yang dinilai shahih oleh Ibnu Hibban, dari 
jalur Muhammad bin Sirin, dari Ubaidah bin Amr, dari Ali, CI 


FATHUL BAARI — 411 





Wa Jr ibis (Fathimah mengeluhkan kapalan pada tangannya), 
maksudnya adalah bentuk-bentuk yang membekas (kapalan). 


Ath-Thabari berkata, “Maksudnya adalah bagian tangan yang 
mengeras.” 


Setiap orang yang bekerja dengan telapak tangannya hingga 
kulit tangannya mengeras, maka diungkapkan dengan kalimat majalat 
kaffuhu (telapak tangannya mengeras (kapalan)). 

Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dari Hubairah bin 
Yarim, dari Ali, 28 dst HIES Oya Ai Il YAA abu 


 .. 


Jaan 2 indali DX! (Aku pernah berkata kepada Fathimah, “Sebaiknya 


engkau menemui Nabi SAW, lalu meminta pelayan. Karena 
menumbuk dan bekerja itu cukup memberatkanmu.”) sedangkan 
dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Sa'ad yang berasal dari Atha' bin As- 
Sa'ib, dari ayahnya, dari Ali disebutkan, wang 4 ae ai dpi d1 Ipa) of 
i—5b4 155 (Bahwa ketika Rasulullah SAW Mentahan Lali) 
dengan Fathimah) setelah itu disebutkan haditsnya, dimana di 
dalamnya disebutkan redaksi, & Dg Id A17 sp OM Kebud (je Ju 
BAG ina Fr bab Id Ay UG AB elo LIKE (Pada suatu hari 
Ali berkata kepada Fathimah, “Demi Allah, aku telah menimba 
hingga dadaku sesak.” Aisyah berkata, “Dan aku, demi Allah telah 
menumbuk hingga tanganku mengeras.”). Selain itu, disebutkan » 
dalam riwayat Abu Daud yang berasal dari Abu Al Ward bin 
Tsumamah, dari Ali bin A'bad, dari Ali, dia berkata, debu sx LIS 
& au Taat ai Oi & PPL Hp dak ala ai Ko PK 
HI SA £ Ea CA Ma & DH (Fathimah binti Nabi SAW 
adalah istriku, dia biasa menggiling dengan alat penggiling hingga 


meninggalkan bekas di tangannya, mengangkut kantong air hingga 
lehernya membekas, membersihkan rumah hingga pakaiannya 





412 — FATHUL BAARI 


aa 


berdebu). Disebutkan juga dalam riwayatnya yang lain, 3S & S353 
(4g) (Dan dia membuat roti hingga wajahnya berubah). 


asa di Ap ade Ab Se AD ch (Maka ia pun menemui 
Nabi SAW untuk meminta pelayan). Maksudnya, dia meminta budak 
perempuan untuk membantunya. Bisa juga diartikan dengan budak 
laki-laki. Disebutkan dalam riwayat As-Sa'ib, (gama MI Al el 
And EM Ah 3 (Allah telah membawakan tawanan (budak) kepada 
ayahmu. Pergilah menemuinya, lalu mintalah pelayan kepadanya). 
Dalam riwayat Yahya Al Oaththan yang berasal dari Syu'bah 
disebutkan tambahan redaksi seperti yang telah dikemukakan dalam 


na .m2 3 


pembahasan tentang nafkah, 3—4) ds 2 Ar (dan sampai kabar 
kepadanya, bahwa seorang budak telah datang kepada beliau). 


Pd 


Sedangkan dalam riwayat Badal disebutkan tambahan, Ja of lgah 
yet AI Atur ia de a (Dan telah sampai kabar kepadanya, 
bahwa Rasulullah SAW membawa tawanan). 

Ghani At (Namun ia tidak menjumpai beliau). Dalam riwayat Al 
Oaththan disebutkan dengan redaksi, Ai — (Namun dia tidak 


berjumpa dengan beliau). Sedangkan dalam riwayat Badal disebutkan 
dengan redaksi, 4—&!$ «4 (Namun dia tidak berjumpa dengan beliau). 


Selain itu, dalam riwayat Abu Daud disebutkan dengan redaksi, aa 
Bit ox Lap (Maka dia pun mendatangi beliau, namun dia dapati 
di sisinya banyak orang yang sedang berbincang-bincang), ini 
CP (Maka dia pun merasa malu, lalu kembali). Ini berarti bahwa 


Fathimah tidak menemukan beliau di rumahnya, tapi menemukan 
beliau di tempat lain, misalnya di masjid, namun saat itu ada orang 
yang sedang berbincang-bincang dengan beliau. 


FATHUL BAARI — 413 





Tipe se Uli Ad 23 RU (Kemudian dia menyampaikan 
hal itu kepada Aisyah. Ketika beliau datang, Aisyah 


memberitahunya). Dalam riwayat Al Oaththan disebutkan dengan 
redaksi, Kemmi d— Pe) (Misyah memberitahu beliau). Ghundar 


menambahkan dalam riwayatnya yang berasal dari Syu'bah yang telah 
disebutkan pada pembahasan tentang keutamaan, ibu Saran (Tentang 


kedatangan Fathimah). Sedangkan dalam riwayat Badal disebutkan, 
HI IC WI DS J3 (Lalu Aisyah menyampaikan hal itu kepada beliau). 


Selain itu, disebutkan dalam riwayat Mujahid dari 
Abdurrahman bin Abu Laila yang diriwayatkan oleh Ja'far Al Firyabi 
di dalam kitab Adz-Dzikr dan Ad-Daraguthni di dalam kitab Al Ilal 
yang asalnya terdapat di dalam Shahih Muslim, Ke dj CA & 
Lab tenan bang ak Ada 03 dar di alan diet (Hingga 
dia datang ke rumah Nabi SAW namun tidak berjumpa dengan beliau. 


Ummu Salamah kemudian menyampaikan hal itu kepada beliau 
setelah Fathimah kembali). 


Kesimpulannya, Fathimah mencari beliau di dua rumah 
Ummul Mukminin (Aisyah dan Ummu Salamah). Kisah ini 
disebutkan pula dalam hadits Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh 
Ath-Thabari di dalam kitab Tahdzib, dari jalur Syahx bin Hausyab, 
dari Ummu Salamah, dia berkata, 6 & ae Ai dya) dl Tebu Let 
kano Pai Kas Ale (Fathimah datang kepada Rasulullah SAW untuk 
meminta pelayan). Setelah itu disebutkan haditsnya secara ringkas. 

.A . P1 
Sedangkan dalam riwayat As-Sa'ib disebutkan, 4—£ @l eko As eU 
Air Of irit We GA Ca: HSE AG eh SG: -JW « nang 
be PN CA TUK AU (ARV HB aa ya (Maka ia pun menemui Nabi 


SAW, lalu beliau bertanya, “Ada apa denganmu wahai putriku?” Dia 
menjawab, “Aku datang untuk memberi salam kepadamu.” Dia 
kemudian merasa malu untuk meminta kepada beliau, lalu dia pun 


414 — FATHUL BAARI 


pulang. Aku bertanya, “Apa yang telah dia lakukan?” Dia menjawab, 
“Aku malu.”) 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, Ini menyalahi hadits yang terdapat 
di dalam kitab Shahih. Bisa juga dipadukan, bahwa pada mulanya 
Fathimah tidak menyampaikan keperluannya sebagaimana yang 
disebutkan dalam riwayat ini, kemudian pada kali lain dia 
menyebutkan keperluannya itu kepada Aisyah karena tidak 
menemukan beliau. Kemudian terjadilah perbincangan antara 
Fathimah dengan Ali sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat As- 
Sa'ib. Jadi sebagian periwayat menceritakan apa yang tidak 
diceritakan oleh sebagian lainnya. Sebagian periwayat ada yang 
menceritakannya secara ringkas, seperti yang disebutkan dalam 
riwayat Mujahid yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang 
nafkah, GIA Vi JG das IS pln ala S1 Ko oi ibu Of 
12 JH —5 (Bahwa Fathimah menemui Nabi SAW untuk meminta 


seorang pelayan kepada beliau. Lalu beliau bersabda, “Maukah aku 
beritahukan kepadamu tentang sesuatu yang lebih baik bagimu 

daripada itu?”) 
Dalam riwayat Hubairah disebutkan, bh Lg “abs da 

PI Pa - Land .. 7 3. 

331 YI JB BIL aa (Fathimah kemudian berkata, “Mari 
berangkat bersamaku.” Maka aku pun berangkat bersamanya, lalu 
kami meminta kepada beliau, dan beliau bersabda, “Maukah kalian 
berdua aku tunjukkan). Sedangkan dalam riwayat Muslim yang 
. . A . s sn rd Ng, 
berasal dari Abu Hurairah disebutkan, pl AE Al eko (el ES Labu OI 
bas kab Ja dasi KEY Us Stud (Bahwa Fathimah mendatangi 
Nabi SAW untuk meminta seorang pelayan kepada beliau dan dia 
mengeluhkan pekerjaan, maka beliau bersabda, “Aku tidak 
menemukannya pada kami)). Mungkin juga maksudnya adalah aku 


tidak menemukan ada kelebihan dari kebutuhan kami untuk 
memenuhinya. Hal itu karena hasil penjualan tawanan disalurkan 


FATHUL BAARI — 415 





untuk membiayai para ahli suffah (orang-orang yang menghuni 
serambi masjid). 


- 
0... 


Keras Lis 1S) Used (Lalu beliau mendatangi kami, saat kami 


telah berada di tempat tidur). Dalam riwayat As-Sa'ib disebutkan 
tambahan, Se Sx gia DA Ay dh Iya) 6 Gal AS Mela MU 
ag pe AN BA cela ina Hr in IA Tab IU) uye 
el GA Uda ngalah eat ARAN Jt 31) USEAE YA) JW Gn 
Hi neae kp al Pa (Kami semua kemudian menemui beliau, 
lalu aku berkata, “Wahai Rasululah, ayahku tebusannya. Demi Allah, 
aku telah menimba air hingga dadaku sakit.” Fathimah berkata, “Aku 
telah menumbuk hingga tanganku mengeras (kapalan), sementara 
Allah telah membawakan budak dan kelapangan kepadamu, karena 
itu berilah kami pelayan.” Beliau bersabda, “Demi Allah aku tidak 
dapat memberi kalian berdua dan membiarkan para ahli shuffah 
kelaparan. Aku tidak menemukan apa yang dapat aku infakkan 
kepada mereka, tapi aku telah menjual para tawanan dan hasilnya 
aku nafkahkan kepada mereka.”) 


Imam Bukhari telah mengisyaratkan tambahan ini dalam 
pembahasan tentang bagian seperlima harta rampasan perang, dan di 
sana telah kemukakan penjelasannya. Selain itu, dalam riwayat 
Ubaidah bin Amr yang berasal dari Ali yang diriwayatkan oleh Ibnu 
Hibban disebutkan tambahan, Ws Lx Ye GE 5) il Es, vb 


. 230 33 


Kat Wage gia TP Cop be "Sg 4 &y- (Lalu beliau mendatangi 


kami, saat kami berselimut dengan sehelai selimut yang apabila kami 
pakai memanjang maka punggung kami terbuka, dan bila kami 
memakainya melebar maka kepala dan kaki kami terbuka). Dalam 
riwayat As-Sa'ib juga disebutkan, ($ ekuy Alb AN eko 3 at an 


Aa 0 Er Aa SAE AL La II 0, 1, Ca TI EL tg AT aren £ 
Kargo ye) Cake Uagaldal Ula 1319 c Laga dai TaeASI Lagunya) Ulas 151 cLag) diss 
(Keduanya kemudian kembali pulang, lalu Nabi SAW menemui 


416 — FATHUL BAARI 


mereka, saat mereka telah berselimutkan sehelai selimut milik mereka 
yang apabila mereka gunakan untuk menutupi kepala mereka, maka 
kaki mereka terbuka, dan bila mereka gunakan untuk menutupi kaki 
mereka, maka kepala mereka terbuka). 


Af Eihi—3 (Maka aku kemudian bangun). Redaksi ini sama 


dengan riwayat Ghundar, sementara dalam riwayat Al Oaththan 


0g 1702 


disebutkan, 35 ai (Maka kami kemudian bangun). Sedangkan 
dalam riwayat Badal disebutkan dengan redaksi, 2 —I (Agar kami 
bangun). Dalam riwayat As-Sa'ib disebutkan dengan redaksi, bw 
(Lalu keduanya bangun). 

Ora Jua (Beliau bersabda, “Tetaplah di tempatmu.”) Dalam 
riwayat Ghundar disebutkan dengan redaksi, LK (tetapkan di 


tempat kalian berdua). Sedangkan dalam riwayat Al Oaththan dan 
Badal disebutkan dengan redaksi, 455 4 :JW (Beliau kemudian 
bersabda, “Tetaplah di tempat kalian berdua?) 

5 Io (Beliau kemudian duduk di antara kami). Dalam 
riwayat Ghundar disebutkan dengan redaksi, Ka (Beliau kemudian 
duduk) sebagai ganti kata — Sedangkan dalam riwayat Al 


Gaththan disebutkan dengan redaksi, 43 (4 325 (Beliau kemudian 
duduk di antara aku dan dia (Fathimah)). Selain itu, dalam riwayat 
Amr bin Murrah yang berasal dari Ibnu Abi Laila yang diriwayatkan 
oleh An-Nasa'i disebutkan, 18 ato3 Sx alay ade AI Ko Ai pan di 
kab 03 — (Rasulullah SAW datang sampai menempatkan kaki 
beliau di antara aku dan Fathimah). 

M3 3 DIP) & (Sampai-sampai aku merasakan dinginnya 
kedua kaki beliau). Di sini kata gadam (kaki) disebutkan dengan 
bentuk mutsanna (dua). Begitu juga yang terdapat dalam riwayat 


FATHUL BAARI — 417 





Ghundar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sedangkan dalam 
riwayat Al Oaththan dan Badal yang diriwayatkan oleh Al 
Kasymihani disebutkan dengan bentuk tunggal. 


Dalam riwayat Atha' yang berasal dari Mujahid bin 
Abdirrahman bin Abi Laila yang diriwayatkan oleh Ja'far di dalam 
kitab Adz-Dzikr yang asalnya terdapat di dalam riwayat Muslim 
disebutkan tambahan, (— 3 gg AS Nay Tabu Ia PA 
Ab Kelas se MA raat Ji ab LS Hau lak Ol Un DE CS dedi 
 — Ce ai Ol 2D cpas UAS pai IT kli SG Selir 
JB Sia JP PO Mi Lai ilir Lab UU APE G3 UG Gaal 
na Sus Tur ve gadi (Maka beliau pun keluar hingga sampai ke 
rumah Fathimah. Saat itu dia dan Ali telah masuk selimut. Saat beliau 
minta izin, keduanya hendak berpakaian, namun beliau bersabda, 
“Biarlah seperti itu. Sesungguhnya aku diberitahu bahwa tadi engkau 
datang mencariku, apa keperluanmu?” Fathimah menjawab, “Telah 
sampai kabar sampai kepadaku, bahwa ada beberapa pelayan yang 
datang kepadamu, maka aku ingin engkau memberiku seorang 
pelayan untuk membantuku membuat roti dan adonan, karena itu 
cukup memberatkanku.” Beliau bersabda, “Apakah yang engkau cari 
itu lebih engkau sukai ataukah yang lebih baik dari itu?” Ali berkata, 
“Aku kemudian mengedipkan mata kepada Fathimah, lalu aku 
berkata, "Katakanlah yang lebih baik dari itu lebih aku sukai'. Beliau 
bersabda, Bila kalian sudah seperti kondisi kalian sekarang ini. 
Setelah itu beliau menyebutkan tasbih. ”) 

Selain itu, dalam riwayat Ali bin A'bud disebutkan, 15 (ed 
Hat 7 ai SW 38 cpat, (Beliau kemudian duduk di 
dekat kepalanya, maka dia pun memasukkan kepalanya ke dalam 
selimut karena malu terhadap ayahnya). Artinya, pada mulanya beliau 
menanti, namun karena kasihan, beliau menghampiri tempat tidur 


418 — FATHUL BAARI 











mereka. Ali bin A'bud menambahkan, LX. f aat SE OS G Jua 
AISI AN Io Ora dng la ip (Beliau kemudian 
bertanya, “Apa keperluanmu kemarin?” Fathimah terdiam dua kali, 
maka aku berkata, “Demi Allah aku katakan kepadamu wahai 
Rasulullah.” Ia kemudian menceritakan hal tersebut kepada beliau). 
Kedua riwayat itu dapat dipadukan, dimana pada awalnya Fathimah 
merasa malu, maka Ali yang berbicara mewakilinya, lalu Fathimah 
melanjutkan pembicaraan sampai selesai. 


Mayoritas periwayat sepakat bahwa Nabi SAW mendatangi 
mereka berdua, namun disebutkan dalam riwayat Syabats bin Rib'i 
dari Ali yang diriwayatkan Abu Daud dan Ja'far di dalam kitab Adz- 
Dzikr, Iyo WS abUy GIE GAY Gegana pekan ANE AN Sg dea 
Yi :J Idi la 1 ee US du jai Kek ala Aa to di 
LI (Beberapa tawanan dibawa kepada Nabi SAW, lalu Ali dan 


Fathimah berangkat menemui Rasulullah SAW, beliau pun bertanya, 
“Apa keperluan kalian?” Ali berkata, “Pekerjaan telah memberatkan 
kami.” Beliau bersabda, “Maukah aku tunjukkan kalian.”) 


Dalam redaksi Ja'far yang lain disebutkan, On) Tabu we Ja 


de. . 


tin HB Sa G s sb Ja Celah yap mui Lil Hana Ri PAT) Pan 
si CH “J3 akad SS 13 (£. Ke KO Wr akta (Ali kemudian 


berkata kepada Fathimah, “Temuilah ayahmu, lalu mintalah pelayan 
kepadanya.” Maka Fathimah pun menemui ayahnya di sore hari, lalu 
beliau bertanya, “Ada perlu apa wahai putriku?” Fathimah 
menjawab, “Aku datang untuk memberi salam kepadamu.” Fathimah 
kemudian merasa malu. Keesokan harinya, Ali berkata lagi, 
“Temuilah ayahmu.”) Setelah itu disebutkan redaksi seperti 
sebelumnya, dan selanjutnya disebutkan, W@ J8 Idi Uh css 131 £& 


2... 


na za ai Se (Pada malam ketiga, Ali berkata kepada 
Fathimah, “Mari kita jalan.” Maka keduanya pun keluar bersama). 


FATHUL BAARI — 419 


Ea - S2 1 
Selain itu, di dalam hadits tersebut disebutkan, 52 CSI -4 Je CSS Yi 
teri —e (Maukah aku tunjukkan kalian berdua kepada yang lebih 
baik bagi kalian daripada unta merah?) 


Disebutkan dalam riwayat mursal Ali bin Al Husain yang 
3 eEo PA PE RO 5. Pe RENA 

diriwayatkan oleh Ja'far juga, 2 eko AE AI eko 1! SSI HabU O! 
MAP Hi j3 IA CI Ai Uya lali HI Wa) Vasle (Bahwa 
Fathimah menemui Nabi SAW untuk meminta seorang pelayan, 
sementara tampak di tangannya bekas menggiling akibat penggerus 
alat giling. Lalu beliau bersabda, “Apabila engkau telah beranjak ke 
tempat tidurmu.”) 


Ada kemungkinan bahwa itu adalah kisah yang lain, karena 
Abu Daud meriwayatkan hadits dari jalur Ummu Al Hakam atau 
Dhubabah binti Az-Zubair, yaitu Ibnu Abdul Muthallib, dia berkata, 
Si Jp 3 Tab Ay Uta dag dp At Idi Ih Ll 
HI AN Ga sega OA Aa ai AS GI KS aa la lia 
5 A3 Sa (Rasulullah SAW memperoleh tawanan, lalu aku 
berangkat bersama saudariku, Fathimah binti Rasulullah SAW, kami 
mengeluhkan kepada beliau apa yang kami alami, dan kami meminta 
kepada beliau agar memberikan kepada kami dari tawanan itu. Beliau 
pun bersabda, “Kalian telah didahului oleh anak-anak yatim Badar). 
Setelah itu disebutkan kisah tentang membaca tasbih setiap selesai 
shalat, namun tidak disebutkan tentang membaca tasbih ketika hendak 
tidur. Bisa jadi, Rasulullah SAW mengajari Fathimah dzikir tertentu 
di setiap kesempatan. Selain itu, dalam kitab Tahdzib, Ath-Thabari 
meriwayatkan dari jalur Abu Umamah, dari Ali mengenai kisah 
Fathimah, wet Las AD sad s Oo! PA ex Bad) :JW (Maka beliau 
bersabda, “Bersabarlah wahai Fathimah, sesungguhnya sebaik-baik 
wanita adalah yang memberi manfaat bagi keluarganya.”) 


420 — FATHUL BAARI 


Fool Cm ep “aga YA pan Ie K3 yi Ja (Beliau kemudian 


bersabda, “Maukah aku tunjukkan kepada kalian berdua sesuatu yang 
lebih baik untuk kalian berdua daripada seorang pelayan?) Dalam 


s ve, 


riwayat Badal disebutkan, vj ai lw » (Yang lebih baik dari apa 
yang kalian minta). Sedangkan dalam riwayat Ghundar disebutkan, ve 
sit (Dari apa yang kalian minta dariku). Dalam riwayat Al 
OGaththan juga disebutkan redaksi serupa, dan disebutkan dalam 
riwayat As-Sa'ib, SAS 1JE di IE KAS Uh pu USA 
Kh 3g berale (Maukah aku beritahu kepada kalian berdua yang lebih 
baik dari apa yang kalian minta dariku? Mereka menjawab, “Tentu.” 
Beliau bersabda, “Kalimat-kalimat yang Jibril ajarkan kepadaku.”) 


(Sarbia ii vi Kara di K33 151 (Apabila kalian telah 
beranjak ke tempat tidur kalian —atau “Kalian telah menempati 
tempat berbaring kalian”—). Ini adalah keraguan dari Sulaiman bin 


Harb. Demikian juga yang disebutkan dalam riwayat Al Oaththan 
serta dipastikan oleh Badal dan Ghundar, Lae La West 3 (Apabila 


kalian telah menempati tempat berbaring kalian). Imam Muslim 
meriwayatkan dari Mu'adz, dari Syu'bah, JI! j4 Welas Lafist | 


(Wpabila kalian telah menempati tempat berbaring kalian di Halan 


5 
7 Sar 8 


hari), sementara dalam riwayat As-Sa'ib dia menyebutkan, d! Lan gl | 
KS 9 (Apabila kalian telah beranjak ke tempat tidur kalian). 
Sedangkan dalam riwayat lainnya disebutkan tambahan, NG » Obi 
PE NI API VII Aja 3XLe (Bertasbih setiap selesai shalat 
sebanyak sepuluh kali, bertahmid sepuluh kali dan bertakbir sepuluh 
kali). Tambahan ini disebutkan dalam riwayat Atha' bin As-Sa'ib dari 
ayahnya, dari Abdullah bin Amr bin Al Ash yang diriwayatkan oleh 
keempat penyusun kitab Sunan dalam hadits yang awalnya, y Oka 


FATHUL BAARI — 421 





i— 3553 Yg Legsasu (Ada dua hal yang tidaklah seorang hamba 
melakukannya, kecuali dia akan masuk surga). 


Hadits ini dinilai shahih oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. 
Selain itu, dalam hadits ini juga disebutkan bacaan ketika hendak 
tidur. 


Jika hadits As-Sa'ib yang berasal dari Ali itu akurat, 
kemungkinan itu adalah yang menyebutkan kedua kisah yang telah 
saya isyaratkan tadi. Kemudian saya dapati haditsnya di dalam kitab 
Tahdzib Al Atsar karya Ath-Thabari, dia mengemukakan riwayat 
Hammad bin Salamah yang berasal dari Atha' seperti yang telah saya 
sebutkan. Setelah itu dia mengemukakannya dari jalur Syu'bah, dari 
Atha', dari ayahnya, dari Abdullah bin Amr dengan redaksi, — oi 
SESI SARI mera Lah Lag al Wat (5) Kab US Gal Gea LB AI kp 
(Bahwa Nabi SAW menyuruh Ali dan Fathimah, apabila mereka telah 


menempati tempat tidur mereka agar membaca tasbih, tahmid dan 
takbir). Selanjutnya dia menyebutkan redaksi haditsnya. 


Terlihat bahwa hadits itu berkenaan dengan kisah Ali dan 
Fathimah. Para periwayat yang tidak menyebutkannya berarti telah 
meringkas hadits tersebut. Riwayat As-Sa'ib itu sebenarnya berasal 
dari Abdullah bin Amr, dan orang mengatakan bahwa riwayat itu dari 
Ali dia tidak memaksudkan bahwa riwayat itu berasal dari Ali, tetapi 
yang dimaksud adalah dari kisah Ali dan Fathimah. 


EN AA pp VA Lela ce GO TSI (Maka 
bertakbirlah kalian berdua tiga puluh empat kali, bertasbihlah tiga 
puluh tiga kali, dan bertahmidlah tiga puluh tiga kali). Seperti itulah 
redaksi yang disebutkan di sini, yaitu dengan menetapkan tiga puluh 
empat takbir. Dalam riwayat Badal juga disebutkan seperti itu, &! rs 
(Maka bertakbirlah kalian berdua kepada Allah). Seperti itu pula 


riwayat Al Oaththan, tapi dia mendahulukan tasbih dan mengakhirkan 
takbir serta tanpa menyebutkan “Allah”. Riwayat yang sama pula 


422 — FATHUL BAARI 





diriwayatkan oleh Arar bin Murrah dari Abu Laila dan dalam riwayat 
As-Sa'ib. Demikian juga dalam riwayat Hubairah dari Ali, namun 
dengan tambahan di akhirnya, $! Si — any 3 o—y zu O1e) tu 


adalah seratus dalam lisan tapi seribu dalam timbangan). Tambahan 
ini disebutkan juga dalam riwayat Hubairah dan Umarah bin Abd, 
keduanya meriwayatkan dari Ali yang diriwayatkan oleh Ath- 
Thabarani. Selain itu, riwayat As-Sa'ib pun menyebutkan redaksi 
yang sama. 


Dalam riwayat Abu Hurairah yang diriwayatkan Muslim 
seperti yang pertama, namun dia menyebutkan, Gpourmmi (Engkau 
bertasbih) dalam bentuk kata kerja mudhari” (bentuk sekarang dan 
akan datang). Sedangkan dalam riwayat Ubaidah bin Amr disebutkan, 


10 PA 


AI Kab) panai Le PN GA) S3) 3353 HIU Valia As Up 
(Beliau kemudian menyuruh kami ketika menjelang tidur untuk 
membaca tiga puluh tiga, tiga puluh tiga dan tiga puluh empat tasbih, 
tahmid dan takbir). 

Riwayat Ghundar yang diriwayatkan oleh Al Kasymihani 
disebutkan seperti yang pertama, dan pada riwayat Al Kasymihani 
yang lain disebutkan dengan redaksi,  & dalam bentuk mudhari' 
dan tambahan huruf nun. Sementara dalam naskah lainnya disebutkan 
tanpa huruf nun. Selain itu, dalam riwayat Mujahid yang berasal dari 
Abdurrahman bin Abi Laila dalam pembahasan tentang nafkah 
disebutkan dengan redaksi, Uti X2 dl irpwd (Bertasbihlah kepada 
Allah menjelang tidurmu). Pada semua riwayat beliau menyebutkan, 
Ke Lg 3 wi (Tiga puluh tiga), dan di bagian akhirnya beliau 


menyebutkan, Sufyan mengatakan dalam salah satu riwayat itu, — ng) 
(empat). Sedangkan dalam riwayat An-Nasa'i yang berasal dari 
Outaibah, dari Sufyan disebutkan, 23 a—3i Wil 33 Y (Aku tidak 


tahu mana yang tiga puluh empat). 


FATHUL BAARI — 423 








Dalam riwayat Ath-Thabari yang berasal dari jalur Abu 
Umamah Al Bahili, dari Ali, pada semua riwayatnya disebutkan, UW 
A1 Idi BLS 5903 (Tiga puluh tiga, dan ditutup dengan, “Laa 
ilaaha illallaah.”) selain itu, riwayat Ath-Thabari yang berasal dari 
jalur Muhammad bin Al Hanafiyyah, dari Ali menyebutkan, 833 
3 bagi #Wag (Bertakbirlah dan bertahlillah kalian berdua kepada 
Allah sebanyak tiga puluh empat kali). Ath-Thabari juga 
meriwayatkan dari jalur Abu Maryam, dari Ali, pig 07 Im 
(bertahmidlah kalian berdua sebanyak tiga puluh empat kali). 
Demikian juga riwayatnya yang disebutkan dalam hadits Ummu 
Salamah. Dalam riwayatnya yang berasal dari jalur Hubairah 
disebutkan, bahwa tahlil tiga puluh empat dan tidak menyebutkan 
tahmid. Redaksi ini diriwayatkan pula oleh Ahmad dari jalur 
Hubairah seperti yang diriwayatkan oleh jamaah, sementara selain itu 
riwayatnya janggal. 

Dalam riwayat Atha' dari Mujahid yang diriwayatkan oleh 
Ja'far yang aslinya terdapat di dalam riwayat Muslim disebutkan, &&1 
5 255i Pa) pi ops 5 ai (el (Aku ragu mana yang tiga puluh 
empat, tapi aku menduga bahwa itu adalah takbir). Di bagian akhir, 
dia menambahkan, Y3 :JW Kipas UI V9 AI In GS Ud ae Ju 
opo Tn Mli berkata, “Sejak itu aku tidak pernah meninggalkannya.” 
Mereka berkata, “Tidak juga pada malam Shiffin?” Ia menjawab, 

“Tidak juga pada malam Shiffin.”). Dalam riwayat Al Oasim maula 
Muawiyah dari Ali disebutkan, Jas (Lalu dikatakan kepadaku). 
Dalam riwayat Amr bin Murrah disebutkan, Ka , 4 JW (Lalu seorang 


laki-laki berkata kepadanya). Demikian pula yang disebutkan dalam 
riwayat Hubairah. 


424 — FATHUL BAARI 





Imam Muslim meriwayatkan dari jalur Mujahid, dari 
Abdurrahman bin Abu Laila, sate 23 Y) :&J5 (Aku menjawab, “Tidak 
pula pada malam Shiffin.”) Sedangkan dalam riwayat Ja'far Al 
Han di dalam kitab Adz-Dzikr dari jalur ini, Y5 Ka ar D5 JB 


Aah—p 1 Y J5 Kuah id (Abdurrahman berkata, “Aku berkata, 
Tidak juga pada malam Shiffin?' Ia menjawab, “Tidak juga pada 
malam Shiffin'.”) 

Demikian juga yang diriwayatkan oleh Mathin dalam Musnad 
Ali dari jalur ini. Di samping itu, dia meriwayatkan dari Zuhair bin 
Muawiyah, dari Abu Ishag dengan redaksi, wu ca Ba 3 5 pa, Pan 


2 Cs 5 AP 


Iis UB Ayana 4 we y 3663 (Hubairah, Hani" bin Hani' dan 


Umarah bin Abd menceritakan kepada kami, bahwa mereka 
mendengar Ali mengatakan) lalu Kpetga haditsnya. Selanjutnya di 
bagian akhir disebutkan, Y3 —,73 53 s1 81 an) Jo- Ja 3 Ja 
Siap ad Y7 :JB Kutho il (Seorang laki-laki kemudian berkata 
—Zuhair berkata, “Menurutku, itu adalah Al Asy'ats bin Oais”— 
“Tidak juga pada malam Shiffin?” Ali menjawab, “Tidak juga pada 
malam Shiffin.”) Disebutkan dalam riwayat As-Sa'ib, :s!$J! 51 0 Jus 
aja UI Yg dab ati Jat GA AS 1 Kupko HS Y, (bnu Al 
Kawwa' kemudian berkata kepadanya, “Tidak juga pada malam 
Shiffin?” Ia menjawab, “Semoga Allah membinasakan kalian wahai 


2 


warga Irak. Ya, tidak juga pada malam Shijfin. 


Dalam riwayat Al Bazzar yang berasal dari Muhammad bin 
Fudhail, dari Atha' bin As-Saib disebutkan, #'FJ! 5 A1 X2 4 Jus 
(Abdullah bin Al Kawwa' kemudian berkata kepadanya). Abdullah 
bin Al Kawwa' termasuk sahabat Ali, tapi dia banyak 
membingungkan dengan pertanyaan yang sulit. Disebutkan dalam 
riwayat Zaid bin Abu Unaisah dari Al Hakam dengan sanad hadits 
bab ini, KISI up Kag LI Kakao UI ap Ju 


FATHUL BAARI — 425 


J 
4 


PE ya (Ibnu Al Kawwa' kemudian berkata, “Tidak juga pada 


malam Shiffin?” Ia menjawab, “Celaka kamu, sering sekali kau 
menyulitkanku. Sungguh aku bisa melaksanakannya di waktu 
sahur.”). Selain itu, dalam riwayat Ali bin A?bud disebutkan, 565 j L& 
Wa YAN AT Ip BSI JB Keke US II Ikan K5 (Aku tidak pernah 
meninggalkannya semenjak aku mendengarnya, kecuali pada malam 
Shiffin. Aku teringat itu di akhir malam, maka aku pun 


mengucapkannya). Juga dalam riwayatnya yang diriwayatkan oleh 
Ja'far di dalam Adz-Dzikr disebutkan, #5 & EA s8 Cop ad Y 
Jaa 1» (Kecuali pada malam Shiffin, aku lupa itu sampai aku 
teringat di akhir malam). 

Disebutkan juga seperti itu dalam riwayat Syabats bin Rib'i 
dengan tambahan, 1434 (Lalu aku pun mengucapkannya). Tidak ada 
kontradiksi antara riwayat yang menyebutkan dia mengucapkannya di 
permulaan malam dengan riwayat yang menetapkan bahwa dia 
mengucapkannya di akhir malam. Perbedaannya terletak pada 
penyebutan orang yang bertanya. Namun, hal ini tidak berpengaruh, 
karena bisa diartikan bahwa yang menanyakan itu bukan hanya satu 
orang, tapi ada beberapa orang. Ini dibuktikan dengan riwayat lainnya 
yang mencantumkan, "913 (Mereka kemudian berkata). 


Mengenai hal ini, Al Karmani berkomentar bahwa yang 
dipahaminya dari perkataan Ali, 2 JJ Y3 (Tidak juga pada malam 
Shiffin) adalah mengucapkannya pada malam harinya, dia berkata, 
“Maksudnya bahwa Ali tidak lengah akan dzikir tersebut walaupun 
saat itu sedang sibuk berperang, karena dalam perkataan Ali 
disebutkan, Gt (Lalu aku dijadikan lupa akan itu). Ini jelas 
menunjukkan bahwa pada mulanya Ali lupa, tapi akhirnya dia ingat 
lalu mengucapkannya.” 


426 — FATHUL BAARI 





! 
| 





Yang dimaksud dengan malam Shiffin adalah peperangan 
yang terjadi antara Ali dengan Muawiyah di Shiffin, yaitu sebuah 
negeri yang terletak di antara Irak dan Syam (Siria). Kedua kelompok 
berada di sana selama beberapa bulan dan terjadi banyak peristiwa di 
antara mereka. Namun mereka tidak pernah berperang di malam hari 
kecuali satu kali, yaitu pada malam Harir (ringkikan). Dinamai seperti 
itu karena banyak kuda yang meringkik pada peristiwa itu, dan pada 
malam itu jatuh korban hingga ribuan orang dari kedua pihak. 
Menjelang pagi, ketika Ali dan para sahabatnya hampir memperoleh 
kemenangan, Muawiyah dan para sahabatnya mengangkat mushaf, 
lantas terjadilah kesepakatan untuk bertahkim dan masing-masing 
mereka kembali ke negerinya. 


Dari tambahan redaksi tadi, dapat disimpulkan bahwa Ali 
mengucapkan itu setelah peristiwa Shiffin itu. Peristiwa Shiffin terjadi 
pada tahun 37 H. Golongan Khawajir ketika itu keluar menyerbu Ali 
setelah tahkim di permulaan tahun 38 H, dan Ali memerangi mereka 
di Nahrawan. Peristiwa itu sangat terkenal dan disebutkan dalam kitab 
Tarikh Ath-Thabari dan lain-lain. 


Catatan: 


Dalam kisah ini, Abu Hurairah menambahkan doa lainnya 
pada dzikir yang ma 'tsur yang redaksinya diriwayatkan oleh Ath- 
Thabari dalam kitab Tahdzib-nya dari jalur Al A'masy, dari Abu 
Shalih, darinya, II JW dag Bls ng ale A1 ko G3 JI TabU Late 

- 8,- - 5 
Ketam PI 4 ML JIE MSI (Fathimah pernah menemui Nabi 
SAW untuk meminta palayan kepada beliau, lalu beliau besabda, 


“Maukah aku tunjukkan engkau sesuatu yang lebih baik daripada 
pelayan? Engkau bertasbih.”) Setelah itu dia menyebutkan haditsnya 


.. 


dan menambahkan, G3 (etik SAI D5) ai Sglata 3 RU 15) 
aa 5 Sa a03 TN red 5 Oh ag0 TN... Pa 13, Pan 
S3 IS Pa ya Ha IN DAN JIN JAN IAI Jia sega JS SI) 


FATHUL BAARI — 427 





Ce ATI Cita Ceng SU al JGN LA mata Ae SR JS Ya ah 
PAI nga UNP oi PI Ap era USB Cal AW Cip cerga Dani 
ja Ga Eh GI (Dan engkau mengucapkan, “Ya Allah Tuhan langit 
yang tujuh dan Tuhan Arsy yang agung, Tuhan kami dan Tuhan 
segala sesuatu, yang menurunkan Taurat, Injil, Zabur dan Al Our'an. 
Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan setiap yang jahat, dan dari 
kejahatan setiap makhluk malata yang Engkau pegang ubun-ubunnya. 
Engkau Yang Maha Awal dan tidak ada sesuatu pun sebelum-Mu, 
Engkau yang Maha Akhir dan tidak ada sesuatu pun setelah-Mu, 
Engkau Yang Maha Zhahir dan tidak sesuatu pun di atas-Mu, dan 
Engkau yang Maha Bathin dan tidak sesuatu pun tersembunyi dari- 


Mu. Tunaikanlah utang tanggunganku dan berilah kami kecukupan 
daripada kefakiran). 


Diriwayatkan Imam Muslim dari jalur Suhail bin Abu Shalih, 
dari ayahnya namun dengan memisahkan kedua hadits ini. 
Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi dari jalur Al A'masy dengan 
menyebutkan dzikir kedua dan tidak menyebutkan tentang tasbih dan 
yang menyertainya. 

SI HI ARI 2 Gigi il op A6 Dp A3 563 (Dari 
Syu'bah, dari Khalid, dari Ibnu Sirin, ia berkata, “Bertasbih tiga 
puluh empat kali.”) Hadits ini mauguf pada Ibnu Sirin dan maushul 
dengan sanad hadits bab ini. Sebagian mereka mengira bahwa ini dari 
riwayat Ibnu Sirin dengan sanad-nya hingga Ali dan ini bukan 
perkataan Ibnu Sirin, karena At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban 
meriwayatkan hadits tersebut dari jalur Ibnu Aun, dari Ibnu Sirin, dari 
Ubaidah bin Amr, dari Ali. Menurut hemat saya, redaksi itu berasal 
dari perkataan Ibnu Sirin, karena Imam Bukhari tidak mengemukakan 
hadits dari jalur Ibnu Sirin dari Ubaidah. Di samping itu, dalam 
riwayatnya yang berasal dari Ubaidah menunjukkan jumlah tasbih, 
dan Al Oadhi Yusuf meriwayatkannya dalam kitab Adz-Dzikr dari 
Sulaiman bin Harb, gurunya Imam Bukhari dalam hadits ini, dengan 


428 — FATHUL BAARI 





TER TA EMAK AT AA TA TN 0 AA PET TA Aa 


sanad-nya hingga Ibnu Sirin dari perkataannya. Dengan demikian apa 
yang saya katakan itu benar. 


Disebutkan dalam riwayat mursal Urwah yang diriwayatkan 
oleh Ja'far, bahwa jumlah tahmidnya adalah tiga puluh empat, 
sementara para periwayat sepakat bahwa yang tiga puluh empat 
adalah takbir. 


Ibnu Baththal berkata, “Ini salah satu jenis dzikir menjelang 
tidur. Kemungkinan Nabi SAW pernah mengucapkan semua itu ketika 
menjelang tidur, dan beliau mengisyaratkan kepada umatnya untuk 
mencukupkan dengan sebagainya. Artinya, bahwa itu hanya sebagai 
anjuran, bukan kewajiban.” 


Iyadh berkata, “Ada sejumlah dzikir sebelum tidur yang 
berasal dari Nabi SAW sesuai dengan kondisi masing-masing orang 
dan waktu. Masing-masing mempunyai keutamaan tersendiri.” 


Ibnu Baththal berkata, “Hadits ini berfungsi sebagai dalil bagi 
kalangan yang mengutamakan kefakiran | daripada kekayaan, 
berdasarkan sabda Nabi SAW, #2 17 LS 75 HL de LIS Yi 
(Maukah aku tunjukkan kepada kalian berdua sesuatu yang lebih baik 
bagi kalian berdua daripada pelayan?). Selanjutnya beliau 
mengajarkan dzikir kepada mereka. Seandainya kekayaan lebih baik 
daripada kefakiran, tentu beliau akan memberikan pelayan kepada 
mereka berdua di samping mengajarkan dzikir. Namun karena beliau 
tidak memberikan pelayan dan hanya mengajarkan dzikir, maka beliau 
telah memilihkan yang lebih utama di sisi Allah bagi mereka berdua.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini terjadi jika masih ada tawanan 
yang dimiliki Rasulullah SAW, sebab dalam hadits disebutkan bahwa 
beliau perlu menjual para tawanan itu untuk menafkahi ahli shuffah. 
Karena itulah Iyadh berkata, “Sangat tidak tepat jika ada orang yang 
berdalil dengan hadits ini untuk menyatakan bahwa miskin lebih 
utama daripada kaya.” 


FATHUL BAARI — 429 








Para ulama berbeda pendapat mengenai makna kebaikan yang 
dimaksud dalam hadits ini. Iyadh berkata, “Secara zhahir 
menunjukkan bahwa beliau hendak mengajarkan kepada mereka 
berdua bahwa amal akhirat adalah lebih utama daripada perkara dunia. 
Lalu mengapa beliau hanya mengajarkan itu kepada mereka berdua? 
Hal itu karena beliau tidak mungin memberikan pelayan dan 
mengajarkan hal itu. Kemudian beliau mengajarkan kepada mereka 
berdua, bahwa walaupun apa yang mereka cari itu tidak ada, namun 
dengan mengamalkan dzikir itu mereka justru mendapatkan yang 
lebih baik daripada apa yang mereka minta.” 


Al Ourthubi berkata, “Beliau mengajarkan dzikir sebagai 
pengganti doa saat dibutuhkan, atau beliau lebih menginginkan 
putrinya agar memperoleh apa yang beliau inginkan untuk dirinya, 
yaitu mengutamakan kefakiran dan bersabar karena pahalanya sangat 
besar.” 


Al Muhallab berkata, “Nabi SAW mengajarkan kepada 
putrinya dzikir yang paling banyak memberikan manfaat kepadanya di 
akhirat kelak, dan beliau lebih mengutamakan para ahli shuffah, 
karena mereka telah menetapkan diri mereka untuk mendengarkan 
ilmu dan mengamalkan sunnah daripada mengenyangkan perut, dan 
mereka tidak suka mencari harta dan keluarga. Bahkan mereka rela 
membeli diri mereka dari Allah dengan makanan (yang menjadi 
penopang hidup).” 


Pelajaran yang dapat diambil: 


1. Mengutamakan para penuntut ilmu daripada yang lain dalam 
seperlima harta rampasan. 


2. Kehidupan para salafushalih yang serba kekurangan dan 
kesulitan. 


3. Allah melindungi mereka dari keduniaan kendati 
memungkinkan bagi mereka untuk meraihnya sebagai 


430 — FATHUL BAARI 








pemeliharaan bagi mereka dari dampak negatif yang bakal 
muncul. Itulah sunnah para nabi dan para wali. 


Ismail Al @adhi berkata, “Hadits ini menunjukkan bahwa 
imam (pemimpin) berhak membagi bagian yang seperlima sesuai 
pandangannya. Karena tawanan merupakan bagian yang seperlima. 
Sedangkan yang empat perlima (bagian dari harta rampasan perang) 
adalah haknya orang-orang yang turut berperang.” 


Ini juga merupakan pendapat Malik dan jamaah, sementara 
Imam Syafi'i dan jamaah berpendapat bahwa keluarga Nabi SAW 
memperoleh bagian dari yang seperlima. Penjelasan mengengai 
bagian yang seperlima ini telah dipaparkan di akhir pembahasan 
tentang jihad. Kemudian saya temukan riwayat di dalam kitab At- 
Tahdzib karya Ath-Thabari yang diriwayatkan dari jalur lainnya, yaitu 
dari jalur Abu Umamah Al Bahili dari Ali, dia berkata, &! Jp) Gak! 
DH Tab Wib em EN Sia Iyaki Ata “3 lag KAB A1 eko 
kaan — (Rasulullah SAW pernah diberi hadiah budak. Para budak 


itu dihadiahi oleh salah seorang raja ajam (non Arab) kepada beliau. 
Lalu aku berkata kepada Fathimah, “Temuilah ayahmu, lalu mintalah 
pelayan darinya.”) Seandainya hadits ini benar, permasalahannya 
masih tampak rumit darinya, karena saat itu orang-orang yang ikut 
perang tidak mendapatkan apa-apa. 


Al Muhallab berkata, “Hadits ini menunjukkan perlunya 
seseorang mengajak keluarganya untuk melakukan apa yang dia 
lakukan, yaitu mengutamakan akhirat daripada dunia jika mereka 
mempunyai kemampuan. Hadits ini juga menunjukkan bahwa seorang 
laki-laki boleh masuk ke tempat putrinya dan suaminya tanpa izin, dan 
duduk di antara keduanya di tempat tidur mereka, bahkan hingga 
kakinya menyentuh tubuh mereka.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, pernyataan “tanpa izin” ini perlu 
dipertimbangkan kembali, karena pada sebagian jalur periwayatan 
hadits ini disebutkan bahwa beliau telah meminta izin, yaitu 


FATHUL BAARI — 431 


sebagaimana yang telah saya kemukakan dari riwayat Ahta', dari 
Mujahid di dalam kitab Adz-Dzikr yang diriwayatkan oleh Ja'far. Asal 
riwayat itu terdapat di dalam kitab Shahih Muslim. Selain itu, hadits 
ini juga disebutkan di dalam kitab Al Ilal karya Ad-Daraguthni secara 
panjang lebar. Ath-Thabari meriwayatkan hadits ini di dalam kitab 
Tahdzib dari jalur Abu Maryam dengan redaksi, &! :J'—hs —6 Liat 
WA ia LPS ui Una Ga LIS IabU (Aku mendengar Ali 
berkata, “Sesungguhnya Fathimah biasa menggiling tepung di antara 
dua buah batu hingga tangannya mengeras (kapalan)). Setelah itu dia 


- 
0... 


menyebutkan redaksi haditsnya, dan di dalamnya disebutkan, 8) uu 
as -Ju 3 aa et) da Feni dg Ka Tera REN us Hap Us 
ed LI (Setelah itu beliau mendatangi kami, saat kami telah 


masuk ke tempat tidur kami. Tatkala beliau meminta izin kepada kami, 
kami berebut mengenakan pakaian kami. Karena beliau mendengar 
itu maka beliau berkata, “Biar saja kalian di dalam selimut kalian.”) 


Sebagian ulama menolak dalil tersebut karena Rasulullah 
SAW adalah orang yang ma'shum, sehingga yang beliau lakukan itu 
tidak layak dilakukan oleh orang yang tidak ma 'shum. 


Di samping itu, hadits ini menunjukkan keutamaan Ali dan 
Fathimah. Hadits ini juga menunjukkan tentang kasih sayang dan 
keakraban kepada anak perempuan dan menantu dengan sikap formal 
dan hijab, yang mana hal itu tidak mengganggu mereka di tempat 
mereka. Beliau membiarkan mereka tetap berbaring, bahkan beliau 
berada di antara mereka hingga mengajarkan kepada mereka apa yang 
lebih utama bagi mereka dalam keadaan seperti itu, yaitu dzikir 
sebagai ganti dari pelayan yang mereka minta. Hal ini termasuk 
kategori menyampaikan sesuatu yang tidak diminta: dengan 
memberitahukan yang lebih penting daripada yang diminta, yaitu 
membekali diri untuk hari berbangkit dan bersabar terhadap kesulitan- 
kesulitan duniawi serta menjauhkan diri dari tipu daya dunia. 


432 — FATHUL BAARI 





Ath-Thaibi berkata, “Hadits ini menunjukkan kedudukan 
Ummul Mukminin (Aisyah) di sisi Nabi SAW di banding para isteri 
beliau yang lain, karena Fathimah mengkhususkannya sebagai duta 
untuk menyampaikan pesan darinya kepada ayahnya.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan maksud Fathimah 
bukan mengkhususkan Aisyah, karena yang tampak adalah Fathimah 
kebetulan mencari ayahnya di rumah Aisyah namun tidak 
menjumpainya. Oleh kaena itu, dia pun menyampaikan keperluannya 
kepada Aisyah. Seandainya hari tersebut merupakan gilingan yang 
lain (selain Aisyah), tentu Fathimah akan mencari di rumah isteri 
beliau yang mendapat bagian giliran dan menyampaikan hal serupa. 
Sebelumnya telah disebutkan, pada sebagian jalur periwayatan hadits 
ini disebutkan bahwa Ummu Salamah juga mengatakan hal itu kepada 
Nabi SAW. Jadi, kemungkinannya ketika Fathimah tidak menjumpai 
beliau di rumah Aisyah, dia menuju rumah Ummu Salamah lalu 
menyampaikan maksudnya seperti yang disampaikannya kepada 
Aisyah. Mungkin juga penyebutan kedua isteri beliau ini karena para 
isteri beliau terbagi menjadi dua kelompok. Jadi masing-masing telah 
mewakili kelompoknya. 


Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang senantiasa 
membaca dzikir ini menjelang tidur, maka dia tidak akan mengalami 
kelelahan, karena Fathimah mengeluhkan kelelahan akibat bekerja, 
lalu Nabi SAW memberikan itu sebagai solusinya. Demikian yang 
dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah. Mengenai pandangan ini, perlu 
ditinjau lebih jauh, karena tidak ada redaksi atau riwayat hadits ini 
yang mengindikasikan hilangnya kelelahan, tapi yang dipahami bahwa 
orang yang senantiasa membaca dzikir ini maka tidak akan merasa 
terbebani oleh banyaknya pekerjaan walaupun melelahkan. 


FATHUL BAARI — 433 


12. Memohon Perlindungan kepada Allah dan Bacaan ketika 
Hendak Tidur 


5 Kg - 2 Aoa LAN #5. 1 BI ME Las N - Pe . 0 
Saba Va Gang CAS RA 3G MN Se Keimlan AN 
6319. Dari Aisyah RA, bahwa apabila Rasulullah telah 
menempati tempat tidurnya, beliau meniupkan ke kedua tangan beliau 
dan membacakan al mu'awwidzat, lalu mengusapkannya ke badannya. 


Keterangan Hadits: 

(Bab memohon perlindungan kepada Allah dan bacaan ketika 
hendak tidur). Pada bab ini, imam Bukhari menyebutkan hadits 
Aisyah tentang membaca al mu'awwidzat. Penjelasannya telah 
dikemukakan pada pembahasan tentang pengobatan, dan di sana telah 
saya jelaskan pula tentang perbedaan riwayat yang dituturkan oleh 
para periwayat mengenai ini, yaitu bahwa beliau selalu 
mengucapkannya atau karena ada keluhan. Selain itu, riwayat Aisyah 
membuktikan akan kedua hal tersebut secara bersamaan, karena 
disebutkan dalam riwayat Agil dari Az-Zuhri, J5 WP Jl sy 8! 5S 
ad (Apabila beliau telah beranjak ke tempa tidurnya setiap malam). 


Pada pembahasan tesebut, saya telah menjelaskan bahwa yang 
dimaksud dengan al mu 'awwidzaat adalah surah Al Ikhlaash, Al Falag 
dan An-Naas. Ini dinyatakan dengan jelas dalam riwayat Agil 
tersebut, bahwa ini juga menetapkan salah satu dari beberapa 
kemungkinan yang telah disebutkan di sana. Di samping itu, riwayat 
tersebut menyebutkan tentang cara beliau mengusap badannya dengan 
kedua tangannya. 


434 — FATHUL BAARI 











Tentang bacaan menjelang tidur, telah disebutkan dalam 
sejumlah hadits shahih, di antaranya: 


Hadits Abu Hurairah mengenai membaca ayat kursi. Hadits ini 
telah dikemukakan pada pembahasan perwakilan dan lainnya. Hadits 
Ibnu Mas'ud mengenai membaca dua ayat terakhir dari surah Al 
Bagarah. Ini juga telah dikemukakan dalam pembahasan tentang 
keutamaan Al Our'an. 


Hadits Farwah bin Naufah dari ayahnya, 36 di 3 CA of 
BA GP ee ob AS 3 Ma ajh Gigi Jb ala 
SAN Ga (Bahwa Nabi SAW bersabda kepada Naufal, “Bacalah, “Oul 
yaa ayyuhal kaafiruun', di setiap malam, dan tidurlah setelah 
mengakhirinya, karena sesungguhnya itu pembebasan dari syirik.”). 


Hadits ini diriwayatkan oleh ketiga penyusun kitab As-Sunan, Ibnu 
Hibban dan Al Hakim. 


Hadits Al Irbadh bin Sariyah, (74 d7 ale AN Je 231 05 
AT Al ya TAAT He ay B3 Ol J3 OtntudI (Nabi SAW membaca 
al musabbihaat sebelum tidur, dan beliau bersabda tentang itu, “Ayat 
yang lebih baik dari seribu ayat.”) 

Hadits Jabir yang diriwayatkan secara marfu', pn PG YUs 
353 K5 F AA (Beliau tidak tidur kecuali setelah membaca alif laam 
miim tanziil fAs-Sajdah) dan Tabaarak (Al Mulk)). Hadits ini 
diriwayakan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al Adab Al Mufrad. 


Hadits Syaddad bin Aus yang diriwayatkan secara marfu', uye W 
" Ig 0 Ke ae Dai Tertua N 4 K0 LS 203 LL 2 NA 03 o 
IS ya Hain Sila Al Lag YI WI DES Tp By AD dnbatah JG el tel 
3 Aa S 0,04 0 - i 5 ' & " . Ke 
reg Pr dmn H £—4 (Tidaklah seorang muslim menempati tempat 


tidurnya lalu membaca suatu surah dari Al Our'an, kecuali Allah 
mengirim seorang malaikat untuk menjaganya dari segala yang dapat 


FATHUL BAARI — 435 


menyakitinya sampai bangun). Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad 
dan At-Tirmidzi. 

Kemudian tentang memohon perlindungan kepada Allah juga 
telah diriwayatkan dalam sejumlah hadits, di antaranya: 

Hadits Abu Shalih yang berasal dari seorang laki-laki, dari 
bani Aslam secara marfu', 2 ya SI AI SU SI eta yo Ui 
Sa Dm PA) (IE L (Jika di sore hari engkau mengucapkan, “Aku 
berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari 
kejahatan apa yang telah diciptakan-Nya”, maka tidak ada sesuatu 
pun yang dapat mendatangkan mudharat kepadanya). Ada yang 
mengatakan bahwa riwayat ini berasal dari Abu Shalih, dari Abu 
Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinilai shahih oleh Al 
Hakim. 

Hadits Abu Hurairah, U2e1 381 9y Wat alay ale dit Io 13 0 
3 Dg AI La, ARA “Ioi Of kevin—h (Rasulullah SAW 
menyuruh kami, apabila seseorang kami telah menempati tempat 
tidurnya agar mengucapkan, “Ya Allah Tuhan semua langit dan 
bumi.”) Dalam redaksi lainnya disebutkan, pn Sarmi P4 an 
AL Un dea WA Ol at Hkilag s1h SRG Ii de 
Aang mer! OllsdI Y Uya (gi (Ya Allah, Pencipta semua langit dan 
bumi, Yang Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Tuhan 
segala sesuatu sekaligus Pemiliknya. Aku bersaksi bahwa tidak ada 
sesembahan kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari 
keburukan jiwaku dan dari kejahatan syetan yang terkutuk dan para 
sekutunya). Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi. 

Hadits Ali yang diriwayatkan secara marfu', 5 Ji OLS 
KAT sega JS Pa La SUN NA (LI Ur SP AN WI seal 
s2 (Beliau mengucapkan ketika menjelang tidur, “Ya Allah, 


436 — FATHUL BAARI 





PAR ana Sanga Kenapa nda ka en SG RA, a Mita dat ta 


sesungguhnya aku berlindung dengan Wajah-Mu yang Mulia dan 
kalimat-kalimat-Mu yang sempurna dari kejahatan segala sesuatu 
yang Engkau pegang ubun-ubunnya.”). Hadits ini diriwayatkan oleh 
Abu Daud dan An-Nasa'i. 

Ibnu Baththal berkata, “Hadits Aisyah mengandung sanggahan 
terhadap orang yang melarang menggunakan permohonan 
perlindungan dan rugyah kecuali setelah terjadinya penyakit (bila 
sakit).” 

Penjelasan tentang hal ini telah dikemukakan pada 
pembahasan tentang pengobatan. 


13. Bab 


ISA SA ing alan Ke DI SEA ala 
Yy 8 Go alat Kal Las aa 
IT L 


— le Hi CK 
Haa daa AE Uli gir Ca) D9 alah #dyah 


ella 3 4 Las tu Wei GAS Of, 5 Ker 


0 £ D9 dent 


Ana HP Jb, AE S5 Gi JAR Hat AN 
He PA TA dp ap MR IA ah 
KA PARA di id 2 ONE LN IL 5 F3 
ag ale 3 

6320. Dari Abu Hurairah, dia berkata: Nabi SAW bersabda, 
“Apabila seseorang di antara kalian beranjak ke tempat tidurnya, 


maka dia hendaknya mengibaskan tempat tidurnya dengan bagian 
dalam kainnya, karena sesungguhnya dia tidak mengetahui apa yang 


2 
ta 


FATHUL BAARI — 437 


bersembunyi di dalamnya, kemudian mengucapkan, “Bismika rabbi 
wadha 'tu janbii wa bika arfa'uhu. In amsakta nafsi farhamhaa wa in 
arsaltahaa fahfazhhaa bimaa tahfazhu bihi ibaadakash shaalihiin 
(dengan menyebut nama-Mu, wahai Tuhanku, aku meletakkan dan 
aku mengangkat lambungku. Bila Engkau menahan ruhku, maka 
rahmatilah dia, tapi bila Engkau melepaskannya maka jagalah dia 
dengan penjagaan yang dengannya Engkau menjaga para hamba-Mu 


, »” 


yang shalih). 


Abu Dhamrah dan Ismail bin Zakaria meriwayatkan hadits 
mutaba'ah dari Ubaidillah. Dan Yahya bin Sa'id serta Bisyr berkata: 
Dari Ubaidullah, dari Sa'id, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. 
Hadits ini diriwayatkan juga oleh Malik dan Ibnu Ajlan dari Sa'id, 
dari Abi Hurairah, dari Nabi SAW. 


Keterangan Hadits: 


(Bab). Demikian redaksi yang disebutkan oleh mayoritas, 
yakni tanpa mencantumkan judul. Sedangkan sebagian periwayat 
tidak mencatumkan kata bab. Seperti itu pula pendapat oleh Ibnu 
Baththal dan yang mengikutinya. Yang benar adalah menyebutkan 
kata “bab”. Kesamaannya dengan judul sebelumnya adalah karena 
mengandung dzikir menjelang tidur. Sedangkan yang tidak 
mencatumkan “bab”, maka hadits ini seperti pasal dari bab 
sebelumnya karena pada hadits ini juga mengandung permohonan 
perlindungan walaupun tidak ditunjukkan dengan lafazhnya. 


sa 5 (Apabila beranjak). Kata «4! disebutkan tanpa madd 
(panjang) pada huruf hamzah (Sy). Penjelasannya telah dikemukakan 
sebelumnya. 

e 1 et dat er at) (Maka ia hendaknya mengibaskan 


tempat tidurnya dengan ujung kainnya). Demikian redaksi yang 
disebutkan dalam mayoritas naskah periwayat. Dalam riwayat Abu 


438 — FATHUL BAARI 








8 
F3 
j 
| 
| 





Inda aa 








| 
1 
: 
! 
1 
1 
h 
8 
Aa 
1 


Hae: 


:3 
! 





Zaid Al Marwazi disebutkan, Jam. Sedangkan dalam riwayat Malik 
yang akan dikemukakan pada pembahasan tentang tauhid disebutkan, 
—3 kta (Dengan ujung pakaiannya). Demikian juga redaksi yang 
terdapat dalam riwayat Ath-Thabarani dari jalur lainnya. 

Malik berkata, “ yi PA maksudnya adalah bagian yang 
menyentuh tubuh.” 


Dalam riwayat Abdah bin Sulaiman yang berasal dari 
Ubaidullah bin Umar yang diriwayatkan Muslim disebutkan, 4-4 


A1 — sai 3 053 ie15 (Maka dia hendaknya membuka bagian 
dalam kainnya, lalu mengibaskannya tempat tidurnya). Dalam riwayat 
Yahya Al Oaththan disebutkan, £ ——& (Maka dia hendaknya 
menanggalkan). 

Iyadh berkata, “Yang dimaksud dengan Bay APN dalam hadits 
ini adalah ujung kain, sedangkan yang dimaksud dengan 9 Je 
pada hadits tentang 'ain adalah bagian yang setelah tubuh.” 


Ada yang mengatakan bahwa itu adalah bahasa kiasan tentang 
kemaluan, dan ada juga yang mengatakan pinggul. Sebagian ulama 
menyebutkan bahwa secara zhahir beliau memerintahkan untuk 
membasuh ujung pakaiannya. Pendapat pertama dalam hal ini adalah 
pendapat yang benar. 


Al Ourthubi berkata di dalam Al Mufhim, “Hikmah 
mengibaskan kain telah disebutkan di dalam haditsnya. Sedangkan 
tentang maksud dikhususkannya mengibas dengan bagian dalam kain 
tidak tersirat di dalam hadits ini. Menurut saya, dalam hal itu 
terkandung khasiat kesehatan, yaitu mencegah mendekatnya binatang- 
binatang kecil yang berbisa. Hal ini ditegaskan oleh redaksi yang 
terdapat pada sebagian jalur periwayatannya, ws 3 Yak (Dia 


FATHUL BAARI — 439 





hendaknya mengibaskannya tiga kali). Pengulangan ini sama dengan 
rugyah.” 


Yang lain telah mengemukakan hikmah ini, seperti yang 
dinukil oleh Ibnu At-Tin, bahwa Ad-Dawudi mengisyaratkan bahwa 
hikmahnya adalah, karena kain itu tertutup oleh pakaian maka tidak 
terkena kotoran. Seandainya dilakukan dengan menggunakan lengan 
bajunya, maka tidak akan dilakukan dengan bagian pakaian yang 
lentur, padahal Allah menyukai bila hamba-Nya melakukan suatu 
amal dia melakukannya dengan baik. 


Penulis An-Nihayah berkata, “Beliau memerintahkan dengan 
menggunakan bagian dalam kain, bukan dengan bagian luarnya, 
karena orang yang mengenakan kain bisa mengambil kedua ujung 
kain dengan tangan kanan dan kirinya, dimana ujung yang dipegang 
oleh tangan kiri adalah bagian dalam kain yang mengenai tubuhnya, 
sementara yang dipegang oleh tangannya ditempatkan di atas yang 
lain. Jika sedang terburu-buru karena sesuatu, atau khawatir kainnya 
akan melorot, maka dia bisa memegangnya dengan tangan kirinya dan 
dapat menahan dengan tangan kanannya. Jika dia sedang berada di 
tempat tidurnya lalu kainnya terlepas, maka dia bisa melepaskan 
bagian luar kainnya dengan tangan kanannya, sementara bagian 
dalamnya tetap menggantung, dengan begitu bisa dikibaskan.” 


Al Baidhawi berkata, “Beliau memerintahkan 
mengibaskannya, karena orang yang hendak tidur biasanya 
melepaskan kain bagian luarnya dengan tangan kanan, sementara 
bagian dalamnya tetap menggantung. Oleh karena itu, dia 
mengibaskan di tempat tidurnya.” 

Al Karmani mengisyaratkan bahwa hikmahnya adalah ketika 
mengibaskan kainnya, maka tangannya tertutup oleh kain agar tidak 
terjadi sesuatu yang tidak diharapkan pada tangannya.Itulah hikmah 
pengibasan dengan ujung kain dan bukan dengan tangan. Jadi, tidak 
khusus dengan bagian dalam kain. 


440 — FATHUL BAARI 








—Ie 1 53 A5 Y 10 (Karena sesungguhnya dia tidak 
mengetahui apa yang telah menempatinya). Maksudnya, apa yang 
terjadi pada tempat tidurnya setelah itu. Hal ini seperti yang 
disebutkan dalam riwayat Ibnu Ajlan yang diriwayatkan oleh At- 
Tirmidzi. Dalam riwayat Abdah disebutkan, 4213 kala ya MY 5 
(Karena ia tidak tahu siapa yang menempati tempat tidurnya). Ia juga 
menambahkan pada riwayatnya, ik Pan P3 aa & (Kemudian 


hendaknya dia berbaring pada sisi kanan tubuhnya). Dalam riwayat 
Yahya Al Oaththan disebutkan, d—5ay 543 — (Kemudian dia 
hendaknya berbantal dengan tangan kanannya). Sementara dalam 
riwayat Abu Dhamrah dalam kitab Al Adab Al Mufrad disebutkan, 
AP AP Sang AS Lela Y UP WI red (Dan dia hendaknya menyebut 
nama Allah, karena dia tidak mengetahui apa yang menempati tempat 
tidurnya sepeninggalnya). Maksudnya, apa yang menempati tempat 
tidurnya ketika dia tidak ada. 

Ath-Thaibi berkata, “Maksudnya, dia tidak tahu apa yang 
terjadi pada tempat tidurnya setelah dia beranjak darinya, seperti debu, 
kotoran atau binatang-binatang kecil yang berbisa.” 


Ai EA mai CA Oi) Ukemak 1S oli 3 (Kemudian 
mengucapkan, “Dengan menyebut nama-Mu, wahai Tuhanku, aku 


meletakkan lambungku dan dengan-Mu aku mengangkatnya). Dalam 
riwayat Abdah disebutkan dalam bentuk perintah, yaitu: Ia 2 


(Kemudian dia hendaknya mengucapkan). Sedangkan dalam riwayat 
Yahya Al Oaththan disebutkan, Lle—wt — (Ya Allah, dengan 


menyebut nama Mu: SL itu, dalam riwayat Abu Dhamrah 


ori 


disebutkan, — Tap & | Hiloua “as 


“Maha Suci Engkau wahai Tuhanku, aku meletakkan lambungku 
Ibadanku|.”) 


& (Kemudian mengucapkan, 


FATHUL BAARI — 441 


Kami (Bila Engkau menahan). Dalam riwayat Yahya Al 
Oaththan disebutkan dengan redaksi, cXc—3l 6! HI (Ya Allah, bila 


Engkau menahan). Sedangkan dalam riwayat Ibnu Ajlan disebutkan 
dengan redaksi, cSX.il ob — (Ya Allah, maka bila engkau 


manahan). Selain itu, dala riwayat Abdah disebutkan dengan 
redaksi, Ti! 08 (Maka jika Engkau menahan). 


"0 (Maka rahmatilah ia). Dalam riwayat Malik 
disebutkan, w "asu (Maka ampunilah ia). Demikian juga redaksi yang 
terdapat dalam riwayat Ibnu Ajlan yang diriwayatkan oleh At- 
Tirmidzi. 

Al Karmani berkata, “Menahan adalah ungkapan kiasan akan 
kematian, sehingga “rahmat? atau “ampunan” sesuai dengannya. 
Sedangkan melepaskan adalah ungkapan tentang berlanjutnya hidup, 
sehingga “pemeliharaan' sesuai dengannya.” 

Ath-Thaibi berkata, “Hadits ini senada dengan firman Allah 

. A 
dalam surah Az-Zumar ayat 42, ip yo—e Yi d—3 &! (Allah 
memegang jiwa forang| ketika matinya). 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ada riwayat lain yang 
mengungkapkannya dengan mati dan hidup, yaitu riwayat Abdullah 

PU Ia baba cara Ls yi 
bin Al Harits dari Ibnu Umar RA, 1s) M3 al eaag KA Ai eko sell Ui 
Of anang laa WS ati ai Ta gem Talas SIN GI 2g Dl dalan JA 
LAU GI Of) gain WI (Bahwa Nabi SAW menyuruh seorang 
laki-laki, apabila dia telah menempati tempat tidurnya agar 
mengucapkan, “Ya Allah, Engkau-lah yang menciptakan jiwaku dan 
Engkau-lah yang mewafatkannya. Kematian dan hidupnya adalah 
milik-Mu. Jika Engkau menghidupkannya (membiarkannya hidup) 
maka peliharalah ia, dan jika Engkau mematikannya maka ampunilah 


442 — FATHUL BAARI 





ia). Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan dinilai shahih oleh 
Ibnu Hibban. 


sell ISL Talia au (Dengan penjagaan yang dengannya 
Engkau menjaga para hamba-Mu yang shalih). 

Dalam riwayat Ibnu Ajlan yang diriwayatkan At-Tirmidzi ada 
redaksi tambahan yang tidak terdapat pada yang lainnya, yaitu: 1315 
HTI SAI JIE UN DIA JAS BELA (Dan ketika 
bangun hendaklah mengucapkan, “Segala puji hanya milik Allah 
yang telah menyehatkan jasadku dan mengembalikan ruhku.”). Dia 
memberi isyarat kepada apa yang dijelaskan oleh Al Karmani. Saya 


telah menukil perkataan Az-Zajjaj mengenai hal itu di bagian akhir 
penjelasan hadits Al Bara' sebelumnya. 


Ibnu Baththal berkata, “Hadits ini mengandung adab yang 
agung. Dia telah menyebutkan hikmah dalam hadits tersebut, yaitu 
kemungkinan adanya binatang berbisa di tempat tidur sehingga bisa 
membahayakannya.” 


Al Ourthubi berkata, “Dari hadits ini dapat disimpulkan, 
bahwa bila seseorang hendak tidur hendaknya membersihkan tempat 
tidurnya karena dikhawatirkan ada kotoran atau lainnya.” 


Ibnu Al Arabi berkata, “Ini merupakan sikap hati-hati dan 
tindakan pencegahan atau pengaplikasian perintah hadits lainnya, 
yaitu: JS F5 (1 (Ikatlah unta itu lalu bertawakkallah).” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, dada riwayat lain tentang bacaan 
sebelum tidur dalam hadits Anas RA, 5 OLS Ate | ae 3 So ea af 
SAS Y Ia (S3 VI UUS Ulin, Kaabi ca AAS JB NP II 
Gp Y5 (Bahwa apabila Nabi SAW telah beranjak ke tempat tidurnya, 


beliau mengucapkan, “Alhamdulillaahil ladzii ath'amanaa wa 
sagaanaa wa kafaanaa wa aawaanaa, fakam mimman laa kaafiya 
lahu walaa mu wiya lahu (segala puji bagi Allah yang telah memberi 


FATHUL BAARI — 443 


kami makan, memberi kami minum, menolak kejahatan terhadap kami 
atau menutupi kami, dan memberi kami tempat. Berapa banyak orang 
yang tidak Allah tolak kejahatan terhadapnya dan tidak memberi 
mereka. tempat tinggalJ.”) hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan 
ketiga imam hadits. 


Abu Daud juga meriwayatkan hadits yang menyerupai itu dari 
hadits Ibnu Umar dengan tambahan, (#51 AN, «JaadO IE ya SL, 


Jt (Dan yang telah memberiku anugerah kepadaku dan 
menambah, dan yang telah memberiku dan memperbanyak). 
Sedangkan dalam riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i yang berasal dari 
Ali disebutkan, (1 HUI #abutan ats Ji OS peluh ANE AI eko Al Ipa) 0 
a53 AI ta Ia IG Ya ya AN BS LK Been IP 
Aa Tia Sebi 15 Aita Yp Ditey Wei Yg BA Kei VAN capai, Iabi 
Basu) Dilbummw (Bahwa Rasulullah SAW ketika menjelang tidurnya 


mengucapkan, “Allaahumma innii a'uudzu biwajikal kariimi 
wakalimaatikat taamati min syarri maa anta  aakhidzun 
binaashiyatihi. Allaahuma anta taksyiful ma'tsam wal maghram. 
Allaahumaa laa yuhzamu junduka walaa yukhlafu wa'duka walaa 
yanfa 'ul dzal jaddi minkal jaddu, subhaanaka wabihamdika (ya Allah, 
sesungguhnya aku berlindung dengan wajah-Mu yang Mulia dan 
kalimat-kalimat-Mu yang sempurna dari keburukan apa yang Engkau 
pegang ubun-ubunnya. Ya Allah, Engkau-lah yang membebaskan 
orang berdosa dan yang berutang. Ya Allah, bala tentaramu tidak 
terkalahkan, janji-Mu tidak diingkari, dan tidaklah di sisi-Mu 
kekayaan itu bermanfaat bagi yang memilikinya (kecuali amal 
shalihnya|. Maha Suci Engkau dan dengan segala puji-Mu|.”) 


Juga dalam riwayat Abu Daud yang berasal dari Abu Al Azhar 
. Fa io aan Ba asa BTA IP wa, 03 
Al Anmari disebutkan, JA 15 Ji OS ag dal AI eka AI ol 


Jaa 8, 


Kaa Lg Ud Kd AP MA tegar CA) AN pa JA Gp Kala 


444 — FATHUL BAARI 








Li sa Sd Patah sa) ap (Bahwa menjelang tidur di malam 
hari Nabi SAW mengucapkan, “Bismillaahi wadha'tu janbii. 
Allaahummagffir lii dzanbii, wa akhsi' syaithaanii, wafukka rihaanii, 
waj 'alnii fin nidaa'il a'laa (dengan menyebut nama Allah, aku 
meletakkan lambungku. Ya Allah, ampunilah dosaku, hinakanlah 
syetanku, bebaskanlah gadaianku, dan jadikanlah aku di dalam 
seruan yang tinggiJ.”). Hadits ini dinilai shahih oleh Al Hakim dan 
At-Tirmidzi. 


At-Tirmidzi menilai hadits ini sebagai hadits hasan dari Abu 
Sa'id yang diriwayatkan secara marfiu', ikkal WAP Jl s3b uje Ju Iya 
IG otg MP3 D tanah Ia LI al Lp Agak LAI AV II sb di 
adi abi 36 21 me Ja) 3 us Op « panj 38 ya (Barangsiapa 
yang ketika beranjak ke tempat tidurnya mengucapkan, 
“Astaghfirullaahal ladzii laa ilaaha illaa huwal hayyul gayyuum wa 
atuubu ilaih (Aku memohon ampun kepada Allah yang tidak ada 
sesembahan kecuali Dia, yang Maha Hidup lagi terus menerus 
mengurus makhluk-Nya, dan aku bertaubat kepada-Nya),” sebanyak 
tiga kali, maka dosa-dosanya diampuni walaupun seperti buih lautan, 
dan walaupun sebanyak jumlah pasir yang menggunduk, serta 
sebanyak jumlah hari-hari dunia). 


Dalam riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i yang berasal dari 
hadits Hafshah disebutkan, A—S'4 Ol 3151 151 OS play A6 Al eko yet vi 


no 


Apabila Nabi SAW hendak tidur, beliau menempatkan tangan 
kanannya di bawah pipinya, kemudian mengucapkan, “Allahumma 
ginii adzaabaka yauma tab'atsu ibaadaka (ya Allah, peliharalah aku 
dari adzab-Mu pada hari Engkau bangkitkan para hamba-Mu|,” tiga 
kali) 


FATHUL BAARI — 445 





14. Doa di Tengah Malam 


Ke Pen or to 5 - 2 Pa 8g Z0. tah - Cool 

Ne PA 3 “as 

JP SH Sa Yi ENI 2 Lanal S Ad 3G IE 
PN 2e . .. too. 

3 es Sep mh ar Ga Ii Ti 


og 


ana NP, 


6321. Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, “Tuhan kita Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi setiap 
malam turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang 
terakhir, seraya berfirman, “Siapa yang berdoa kepada-Ku maka Aku 
akan mengabulkan-Nya, siapa yang memohon kepada-Ku maka Aku 
akan memberinya, dan siapa yang memohon ampun kepada-Ku maka 
Aku akan mengampuninya'.” 


- 


Keterangan Hadits: 


(Bab doa di tengah malam). Maksudnya, keterangan tentang 
keutamaan berdoa pada waktu tersebut dibanding waktu lainnya 
hingga terbit fajar. 


Ibnu Baththal berkata, “Itu adalah waktu mulia yang 
dikhususkan Allah untuk turun, kemudian Dia berkenan mengabulkan 
doa-doa para hamba-Nya, memberikan permintaan mereka dan 
mengampuni dosa-dosa mereka. Itu adalah waktu lengah, sunyi, lelap, 
dan saat terlepas dari beban, apalagi bagi orang-orang pegunungan di 
musim dingin. Begitu pula para pekerja berat di saat waktu malam 
terasa begitu pendek. Orang yang mementingkan bangun malam untuk 
bermunajat kepada Tuhannya dan khusyuk kepada-Nya dalam kondisi 
seperti itu, menunjukkan ketulusan niat dan keseriusan keinginannya 
terhadap apa yang ada di sisi Tuhannya. Karena itulah Allah 


446 — FATHUL BAARI 


: 
Kk 
: 
| 
k 





mengingatkan para hamba-Nya agar berdoa pada waktu tersebut, yaitu 
saat jiwa sedang terlepas dari beban-beban duniawi, sehingga sang 
hamba merasakan kesungguhan dan keikhlasan terhadap Tuhannya.” 


tp Apn (Tuhan kita turun). Demikian redaksi yang disebutkan 


dalam riwayat mayoritas. Dalam riwayat An-Nasafi dan Al 
Kasymihani disebutkan J 5. 


Ii OT 3 (rm (Ketika tersisa sepertiga malam yang 
terakhir). Ibnu Baththal berkata, “Imam Bukhari memberi judul 
“tengah malam” sedangkan hadits yang dikemukakannya menyebutkan 
“sepertiga malam', namun Imam Bukhari menyandarkannya kepada 
redaksi ayat, yaitu firman Allah dalam surah Al Muzzammil ayat 2-3, 
dia ai J kiai MY Hut d (Bangunlah funtuk shalat) di malam 
hari, kecuali sedikit fdaripadanya|, Iyaitu/ seperduanya atau 
kurangilah dari seperdua itu). Jadi, dia membuat judulnya dari dalil 
Al Our'an. Penyebutan “setengah” menunjukkan penegasan untuk 
memelihara waktu turunnya Allah sehingga waktu mustajab tidak 
terlewatkan, dan saat itu sang hamba berada dalam kondisi tengah 
menanti serta siap berjumpa dengan Allah.” 


Al Karmani berkata, “Redaksi haditsnya, II! &—i 5—&3 ap 


(Ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir), dan itu terjadi di 
bagian pertengahan yang kedua.” 


Menurut saya, Imam Bukhari melakukan kebiasaannya, yaitu 
mengisyaratkan riwayat yang menyebutkan kata “setengah”. Riwayat 
tersebut diriwayatkan oleh Ahmad dari Yazid bin Harun, dari 
Muhammad bin Umar, dan dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah 
dengan redaksi, NI Jai S5 SI Ja atas GB KA di ai Os 
(Allah turun ke langit dunia pada pertengahan malam yang kedua, 
sepertiga malam yang terakhir). Selain itu, hadits yang serupa 
diriwayatkan pula oleh Ad-Daraguhtni dalam pembahasan tentang 
mimpi dari riwayat Ubaidullah Al Umari, dari Sa'id Al Magburi dan 


FATHUL BAARI — 447 


Abu Hurairah, dan dari jalur Habib bin Abi Tsabit, dari Al Agharr, 
dari Abu Hurairah dengan redaksi, Jb! 'ja—5 (Pada tengah malam) 


tanpa keraguan. Insya Allah, akan saya kemukakan lafazh-lafazhnya 
secara lengkap pada pembahasan tentang tauhid. 


Dia juga berkata, “Turun itu mustahil terjadi bagi Allah, 
karena hakikatnya adalah bergerak dari arah yang tinggi ke arah yang 
lebih rendah. Sementara dalil-dalil yang pasti menunjukkan bahwa 
Allah Maha Suci dari hal tersebut. Maka semestinya hal itu 
ditakwilkan, bahwa maksudnya adalah turunnya malaikat rahmat atau 
sepertinya, atau maknanya diserahkan kepada Allah dengan tetap 
mensucikan-Nya.” 


Penjelasan hadits ini telah dipaparkan dalam pembahasan 
tentang shalat pada bab doa di dalam shalat di akhir malam, yaitu di 
antara bab-bab tahajjud. Sisanya akan dipaparkan pada pembahasan 
tentang tauhid. 


15. Doa ketika Masuk Kamar Kecil (Kamar Mandi atau WC) 


£ 0. 


£ AG aa 2, 83 na Dana .N . £ - . 2 
IP pelan KE AI lo Ga OS JUL A ap) MIL om LP 
: PI NA Pe BEKU ea akn Oa 
SH, £ AN oa Hu agsi — “ JB SI Na 


6322. Dari Anas bin Malik RA, ia berkata, “Apabila Nabi 
SAW masuk kamar kecil (wc), beliau mengucapkan, “Allaahummaa 
innii a'uudzu bika minal khubutsi wal khabaaitsi” (ya Allah, 
sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari syetan laki-laki dan 


, » 


syetan perempuan). 


448 — FATHUL BAARI 


Keterangan Hadits: 

(Bab Doa ketika Masuk Kamar Kecil (Kamar Mandi atau 
WC)). Maksudnya, doa ketika hendak memasuki kamar mandi. Pada 
bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas RA. Penjelasannya 
telah dipaparkan pada pembahasan tentang thaharah, dan di sana juga 
disebutkan orang yang meriwayatkannya dengan redaksi, ot 3 ni | 


Jan (Apabila beliau hendak masuk). 
16. Apa yang Diucapkan di Pagi Hari? 


DAiheL 3 IE la lea Lo san SA GE 


i da Bie yaa deli Pp 


Up Jae ea tag Dena DS Ain Ea an PRO YA 
2 JI) Ae UT La HA OP 
Li DE ASI Jat La 08 3 dl YES MI 
He Ha Ba 


6323. Dari Syaddad bin Aus, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“Sayyidul istighfar (istighfar yang paling utama) adalah 
mengucapkan, “Allaahumma anta rabbii, laa ilaaha illa anta, 
khalagtanii wa ana abduka, wa ana alaa ahdika wa wa'dika 
mastatha 'tu, abuu'u laka bini'matika, wa abuu'u laka bi dzanbii, 
Jaghfir lii fainnahu laa yaghfirudz dzunuuba illa anta, a'uudzu bika 
min syarri maa shana'tu (ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak 
ada sesembahan kecuali Engkau, Engkau-lah yang menciptakan aku 
dan aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku 
dengan-Mu semampuku. Aku mengakui nikmat-Mu dan aku mengakui 
dosaku, oleh karena itu, ampunilah aku, karena sesungguhnya tiada 


FATHUL BAARI — 449 


aa 


yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Aku berlindung 
kepada-Mu dari keburukan yang kuperbuat”. Barangsiapa 
mengucapkannya di sore hari lalu meninggal, maka dia masuk surga 


—atau, “Ia termasuk ahli surga. "— Dan bila dia mengucapkannya di 
pagi hari lalu meninggal maka seperti itu juga.” 


JL ya ol gi II pang ale M kp AD OS JB ih 1 
“nu I:JB duh Ka naa By ey ep RAN) Dasa 
App) 3, Kutu an aa 


6324. Dari Hudzaifah, ia berkata, “Apabila Nabi SAW hendak 
tidur, belian mengucapkan, “Bismika allaahumma amuutu wa ahyaa 
(dengan menyebut nama-Mu ya Allah aku mati dan aku hidup). Dan 
apabila bangun dari tidurnya beliau mengucapkan, “Alhamdu lillaahil 
ladzii ahyaanaa ba'da maa amaatanaa wa ilaihin nusyuur (segala 
puji hanya milik Allah yang telah menghidupkan kami setelah 
mematikan kami, dan hanya kepada-Nya kami dikembalikan) .” 


A5 ag ae Ts DI Io 0 IE KPA Ga DP al 2P 
SJ Jai ya HS PetapA| Darah RAT -JU JD Sp tamah 
sada di utu PN Yee 


6325. Dari Abu Dzar RA, ia berkata, “Apabila Nabi SAW 
telah beranjak ke tempat tidurnya pada malam hari, beliau 
mengucapkan, “Allahumma bismika amuutu wa ahyaa (ya Allah, 
dengan menyebut nama-Mu aku mati dan aku hidup)'. Dan apabila 
bangun beliau mengucapkan, “Alhamdu lillaahil ladzii ahyaanaa 
ba'da maa amaatanaa wa ilaihin nusyuur (segala puji hanya milik 


450 — FATHUL BAARI 


Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan 
hanya kepada-Nya kami dikembalikan) .” 


Keterangan Hadits: 

(Bab Apa yang Diucapkan di Pagi Hari?). Pada bab ini, Imam 
Bukhari menyebutkan tiga hadits, yaitu: Pertama, hadits Syaddad bin 
Aus, yang telah dikemukakan pada bab istighfar yang paling utama. 
Kedua, hadits Hudzaifah, penjelasannya juga telah dikemukakan 
setelah hadits yang pertama. Ketiga, hadits Abu Dzarr, yaitu dengan 
lafazh yang sama dengan hadits Hudzaifah dari jalur yang sama, 
karena hadits ini berasal dari jalur Abu Hamzah, yaitu As-Sukri, dari 
Manshur Ibnu Al Mu'tamir, dari Rib'i bin Khirasy, dari Kharasyah 
bin Al Hurr, dari Abu Dzarr. Sementara hadits Hudzaifah berasal dari 
jalur Abdul Malik bin Umair, dari Rib'i, darinya. 


Tampaknya, Imam Bukhari memandang bahwa Rib'i 
mengemukakannya dari dua jalur periwayatan, dan Muslim tidak 
mengemukakan hadits Abu Dzar karena perbedaan ini. Sanad Abu 
Hamzah ini disepakati oleh Syaibah An-Nahwi yang diriwayatkan 
oleh Al Isma'ili dan Abu Nu'aim di dalam kitahb Mustakhraj dari 
jalurnya. Bagian ini yang disebutkan oleh Ad-Daraguthni. 

Ada beberapa hadits yang diriwayatkan berkenaan dengan doa 
yang diucapkan di pagi hari, di antaranya: 

Pertama, hadits Anas yang diriwayatkan secara marfu ', Ju u 
Ula ar UK Oka ikat legal, Digi Eno) (AI arah Ie 
Lg JSI Ga Aap At GE apa Die tmn Oh ii ya Yan utuh 
— 3 Aira AI — Pe pa wi (Barangsiapa yang di pagi hari 
mengucapkan, “Allaahumma innii ashbahtu usyhiduka wa usyhidu 
hamalata arsyika wa malaa'ikatika wa jamii'i khalgika, annaka 


antallaahu laa ilaaha illa anta, wa anna muhammadan abduka wa 
rasuuluka (ya Allah, sesungguhnya di pagi hari ini aku bersaksi 


FATHUL BAARI — 451 





kepada-Mu, dan aku bersaksi kepada para pembawa Arsy-Mu, para 
malaikat-Mu dan semua makhluk-Mu, bahwa Engkau-lah Allah, tidak 
ada sesembahan kecuali Engkau, dan bahwa Muhammad adalah 
hamba-Mu dan  utusan-Mu|,” maka Allah membebaskan 
seperempatnya dari neraka. Dan barangsiapa mengucapkannya dua 
kali, maka Allah membebaskan setengahnya dari neraka). Hadits ini 
diriwayatkan oleh ketiga imam hadits dan dinilai hasan oleh At- 
Tirmidzi. 

Kedua, hadits Abu Salam yang berasal dari seseorang yang 


- 
2gn ae 


9 ae SI By 
Ka ORA IE Ui DSN Aan akag Aap AYU) AU Lg Pal 
(Barangsiapa yang di pagi hari dan di sore hari mengucapkan, 
“Radhiitu bilaahi rabban, wabil islaami diinan, wabimuhammadir 
rasuulan faku rela Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan 
Muhammad sebagai rasul,” melainkan Allah berhak untuk ridha 
kepadanya). Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, dan sanad-nya 
kuat. Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadits 
Tsauban dengan sanad yang lemah. 


Ketiga, hadits Abdullah bin Ghannam Al Bayadhi yang 
diriwayatkan secara marfiu', 9 Hati La 0g ESAI Va pe! Hua Goa JG Ga 
Sa Ia CKAJ ul am Ul cad ui Da3 alih Ui Ta yeh 
4' (Barangsiapa yang di pagi hari mengucapkan, “Allaahumma maa 
ashbaha bii min ni'matin au bi ahadin min khalgika faminka wahdaka 
laa syariika lak, falakal hamdu walakasy-syukru /ya Allah, 
kenikmatan apa pun di pagi ini yang ada padaku atau pada salah 
seorang dari hamba-Mu melainkan (nikmat itu) dari-Mu semata, 
tidak ada sekutu bagi-Mu. Maka, bagi-Mu lah segala pujian dan rasa 
syukur),” maka ia telah menunaikan syukur harinya itu). Hadits ini 
diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i, serta dinilai shahih oleh 
Ibnu Hibban. 


452 — FATHUL BAARI 


Keempat, hadits Anas RA, '— “bt Atag Para AT Ke Ca Ju 
GI UAN kah ip eat Ii) ii Oa Blog yana Ol lain 
CBP gi PASI Yg AS gta alot sesat Ultarp (Nabi SAW 
bersabda kepada Fathimah, “Apa yang menghalangimu untuk 
mendengarkan apa yang aku wasiatkan kepadamu, yaitu apabila 
engkau di pagi hari dan apabila di sore hari agar engkau 
mengucapkan, “Yaa hayyu yaa gayyuum, birahmatika astaghiitsu, 
ashlih lii sya'nii kullahu, walaa takilnii ilaa nafsii tharfata aini 
(wahai Dzat yang Maha Hidup, yang Maha Mengurusi segala 
sesuatu, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan. Perbaikilah 
seluruh urusanku dan janganlah Engkau serahkan diriku kepadaku 
sekalipun sekejap mata (tanpa mendapat pertolongan dari-Mu).”) 
Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Al Bazzar. 


17. Doa di Dalam Shalat 


GEN AS aa Kp pagi ke IA 
2 Mi 3 “JG Sanga setaan on mabes Da 
Fs Aka PEG CW CA Ga V7 GS UB gi al 


Ken - .. 0-0. 


MEN AI —l On | gerah Bai tp 


«9. 5 0 Jo. 


PA KG nata 2) PI AP bai 3 SI HI KAS Jb, 
Bantai Je ate KA 53 


6326. Dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, dari Abu Bakar 
Ash-Shiddig RA, bahwa dia berkata kepada Nabi SAW, “Ajarkanlah 
kepadaku suatu doa yang aku baca di dalam shalatku.” Beliau 
bersabda, “Ucapkanlah, “Alaahumma innii zhalamtu nafsii zhulman 


FATHUL BAARI — 453 


katsiiran walaa yaghfirudz-dzunuuba illaa anta, faghfir Iii 
maghfiratan min indika, warhamnii, innaka antal ghafuurur rahiim 
Iya Allah, sesungguhnya aku telah menzhalimi diriku dengan banyak 
kezhaliman, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau, 
maka ampunilah dosaku dengan ampunan dari-Mu, dan rahmatilah 
aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha 


, 


Penyayang). 


Amr bin Al Harits berkata: Dari Yazid, dari Abu Al Khair, 
bahwa dia mendengar Abdullah bin Amr, “Abu Bakar RA berkata 
kepada Nabi SAW.” 


3 Lor ena aa KA PENA 2-90 c 1 ga . 0. 
SEN 3 (BE Yg Unhas HPS V5) HALL GP 


6327. Dari Aisyah, “Dan jangan kamu mengeraskan suaramu 
dalam shalatmu dan janganlah pula merendahkannya.” (Os. Al Israa' 
(17): 110) diturunkan berkenaan dengan doa. 


Ie 8 Bad IE 33 M K6 5 
NO) 13 Ob alas de 2 BIS 06 Je SEN 
HP IS ES sak tan 3 SE SIS (pd ya 
na PI, Ma S 2 AS 1g GB Sp. lea 


15 cai R20 DX 0. 3 go E er 


A3 daan aa naa Si nah, BY all 


. - 


ol aga 


Y Ol aga 
PAP Ka 

6328. Dari Abdullah (Ibnu Mas'ud), dia berkata, “Dulu di 
dalam shalat kami mengucapkan, “Assalaamu alallaah, assalaamu 


alaa fulaan (semoga keselamatan dan kesejahteraan dicurahkan 
kepada Allah. Semoga kesejahteraan dicurahkan kepada Fulan). Lalu 


454 — FATHUL BAARI 


pada suatu hari Rasulullah SAW bersabda kepada kami, 
“Sesungguhnya Allah adalah As-Salaam (Pemilik Keselamatan dan 
Kesejahteraan), karena itu jika salah seorang dari kalian duduk di 
dalam shalatnya, maka hendaknya mengucapkan, “Attahiyyatu lillaah 

. ash-shaalihiin (segala pengagungan hanya milik Allah ... yang 
shalih”. Bila ia mengucapkan itu, maka akan berlaku pada setiap 
hamba Allah yang shalih, baik yang di langit maupun yang di bumi. 
“Asyhdu allaa ilaaha illallaah wa asyhadu anna muhammadan 
abduhu wa rasuuluh faku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan 
kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba- 
Nya dan utusan-Nya).” Setelah itu dia boleh memilih doa yang 
dikehendakinya '.” 


Keterangan Hadits: 
(Bab doa di dalam shalat). Pada bab ini, Imam Bukhari 
menyebutkan tiga hadits, yaitu: 


Pertama, hadits Abdullah bin Amr bin Al Ash, — — 
HP Se gili eh lan Jo AN ISA dis gn yeah 
Pe (Dari Abu Bakar Ash-Shiddig R4 bahwa dia berkata kepada 
Nabi SAW, “Ajarkanlah kepadaku doa yang aku baca di dalam 
shalatku.”) Penjelasan tentang hadits ini telah dikemukakan dalam 


bab doa sebelum salam di bagian akhir pembahasan tentang sifat 
shalat, yaitu sebelum pembahasan Jum'at. 


Ig He At Ip AI KE AN 1503 Ki yi JG (Abu Bakar RA 
berkata kepada Nabi SAW). Hadits ini disebutkan secara maushul 
pada pembahasan tentang tauhid dari riwayat Abdullah bin Wahb dari 
Amr bin Al Harits dengan redaksi, &! J'yx) U :J8 SG Ui ol (Bahwa Abu 
Bakar berkata, “Wahai Rasulullah.”). Saya telah memaparkan hal ini 
pada penjelasannya. 


FATHUL BAARI — 455 


Ath-Thabari berkata, “Hadits Abu Bakar menunjukkan 
sanggahan terhadap pendapat orang yang menyatakan bahwa sebutan 
iman tidak berhak disandang kecuali oleh orang yang tidak 
mempunyai kesalahan dan dosa, karena Abu Bakar Ash-Shiddig 
adalah pemuka para ahli iman, diajarkan Nabi SAW untuk 
mengucapkan, ci Y) Si Hi I — Hb it 
(Sesungguhnya aku telah menzhalimi diriku dengan banyak 
kezhaliman, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau).” 


Al Karmani berkata, “Doa ini termasuk al jawaami' 
((awaami 'ul kalim adalah kalimat-kalimat singkat namun padat dan 
sarat makna), karena mengandung pengakuan akan kekurangan yang 
sangat mendalam dan permohonan anugerah nikmat yang sangat 
luhur. Sebab kenikmatan dapat menutupi dan menghapus dosa-dosa, 
sementara rahmat bisa mengantarkan kebaikan-kebaikan. Permohonan 
pertama adalah permohonan agar dijauhkan dari neraka, sedangkan 
permohonan kedua adalah permohonan agar dimasukkan ke dalam 
surga. Itulah keberuntungan yang sangat besar.” 


Pelajaran yang dapat diambil: 


Menurut Ibnu Abi Jamrah dalam hadits ini terdapat pelajaran 
yang dapat dipetik: 


l. Pensyariatan doa di dalam shalat. 
2: Keutamaan doa tersebut dibanding lainnya. 
3, Permohonan untuk diajari oleh orang yang lebih tinggi 


derajatnya walaupun yang meminta itu telah mengetahui jenis 
yang diminta itu, dikhususkannya doa di dalam shalat 
berdasarkan sabda Nabi SAW, Jek 383 4) yo Kal USG U LI 
(Sedekat-dekatnya hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia 
sedang sujud). 


456 — FATHUL BAARI 





4. Hadits ini menunjukkan bahwa seseorang hendaknya 
memandang orang yang lebih tinggi daripada dirinya dalam hal 
ibadah sehingga bisa mendorong keberhasilan dalam 
beribadah. 


5. Ajaran doa ini mengisyaratkan lebih diutamakannya urusan 
akhirat daripada urusan dunia. Kemungkinan Nabi SAW 
memahami hal itu dari kondisi Abu Bakar yang memang lebih 
mengutamakan urusan akhirat. Kemudian tentang redaksi, 
ea Y DPI ak Yg US Ul ci Tlk (Sesungguhnya aku 
telah menzhalimi diriku dengan banyak kezhaliman dan tidak 
ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau), maksudnya 
adalah tidak ada alasan bagiku untuk menyangkalnya. Ini 
menunjukkan kondisi seseorang yang membutuhkan sehingga 
menyerupai kondisi orang yang memaksa untuk dikabulkan. 


6. Hadits ini menunjukkan kerendahan jiwa dan pengakuan diri 
terhadap kekurangan. 


Kedua, hadits Aisyah mengenai firman Allah dalam surah Al 
Israa" ayat 110, 4 E—bd Y3 Eka —ei V3 (Dan jangan kamu 
mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula 
merendahkannya), Aisyah berkata, “Ayat ini diturunkan berkenaan 
dengan doa.” Penjelasannya telah dikemukakan dalam tafsir surah Al 
Israa'. 


Ketiga, hadits Abdullah, yaitu Ibnu Mas'ud, tentang bacaan 
tasyahhud. Penjelasan tentang hadits ini telah dikemukakan di akhir 
pembahasan tentang sifat shalat. Imam Bukhari mengambil judul dari 
hadits-hadits ini. Hanya saja yang pertama merupakan nash tentang 
apa yang diminta, yang kedua mengisyaratkan salah satu sifat orang 
yang berdoa (yang meminta), yaitu tidak mengeraskan suara dan tidak 
pula terlalu merendahkan suaranya, tapi cukup terdengar oleh dirinya 
sendirinya dan tidak sampai tedengar oleh orang lain. 


FATHUL BAARI — 457 


Doa juga disebut shalat, karena tidak ada shalat kecuali disertai 
doa. Ini merupakan penamaan bagian sesuatu dengan sebutan 
keseluruhannya. Yang ketiga mengandung perintah untuk berdoa di 
dalam tasyahhud, dan itu masih termasuk di dalam shalat. Yang 
dimaksud dengan ats-tsanaa" adalah doa. Hadits ini telah disebutkan 
dalam bab tasyahhud dengan redaksi, sb se Ya mh (Kemudian 
dia hendaknya memilih doa yang dikehendakinya). 

Selain itu, ada perintah untuk berdoa di dalam sujud, 
sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah secara marfu', US 6 LB! 
MEA Ga NYA Terta YA AI) La Al (Sedekat-dekatnya hamba dengan 
Tuhannya adalah ketika dia sedang sujud, maka perbanyaklah doa). 
Perintah berdoa ketika tasyahhud juga terdapat di dalam hadits Abu 
Hurairah dan hadits Fadhalah bin Ubaid yang diriwayatkan oleh Abu 
Daud dan At-Tirmidzi serta dinilai shahih oleh At-Tirmidzi. Di dalam 
hadits itu disebutkan bahwa beliau menyuruh seorang laki-laki, 
apabila telah selesai tasyahhud agar memanjatkan pujian kepada Allah 
dengan pujian yang layak bagi-Nya, kemudian bershalawat untuk 
Nabi SAW, lalu berdoa sesukanya. 

Kesimpulan dari riwayat-riwayat yang berasal dari Nabi SAW 
mengenai saat-saat beliau berdoa di dalam shalat ada enam, yaitu: 

Pertama, setelah takbiratul ihram. Hal ini disebutkan hadits 
Abu Hurairah yang terdapat di dalam kitab Ash-Shahihain, 1—£4 4! 
CS ai «— (Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahan- 
kesalahanku). 

Kedua, saat i'ftidal (bangun dari ruku') sebagaimana 
disebutkan dalam hadits Ibnu Abi Aufa yang diriwayatkan Imam 
Muslim, bahwa setelah Nabi mengucapkan, A4 s,—4 —, beliau 
mengucapkan, » Ai sai Eyaigi ar Pp AAN (Ya Allah, sucikanlah 


aku dengan es, embun dan air dingin). 


458 — FATHUL BAARI 


Menemani anakan Deliaatann OB 





Ketiga, ketika ruku'. Disebutkan hadits Aisyah RA yang 
menyebutkan, Bxo513 &) HUI Bilbusa 103 Puwy AS) Ji Ol 34 OS 
HH! (Di dalam ruku' dan sujud, Nabi SAW banyak 


mengucapkan, “Maha Suci Engkau ya Allah ya Tuhan kami dan 
dengan segala puji-Mu ya Allah ampunilah aku.”) Hadits ini 
diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. 


Keempat, ketika sujud. Pada saat ini beliau banyak berdoa dan 
memerintahkan berdoa pada saat ini. 


Kelima, saat di antara dua sujud, — —ib Hi (Ya Allah 
ampunilah aku). 
Keenam, saat tasyahhud. Hal ini akan dijelaskan kemudian. 


Selain itu, beliau juga berdoa di dalam gunut, saat membaca 
ayat, yaitu apabila melewati ayat rahmat beliau memohon rahmat, dan. 
bila melewati adzab beliau memohon perlindungan. 


18. Doa setelah Shalat 


LN - #0. 


SEA PAN pa as Inna Oia GA ae 
KS ndak dika AS Uike NG KU Ta Jb PA SN, 
SA Sel at Iga 1 pel df La Dia, Sat 
KA ENG ASAM Ae up OA GR 0 up UU AL 
AP Pa IS J3 VA Saling An DA NY ha lam L Ba 


- 
08-90 ac 


#0, - Lo. - ANA £ 
NAS Oa Bas Vhby 


FATHUL BAARI — 459 





oo. er 90 0- --J Ka LOL Ie 


o Co K0 Ie S2 

op ay ga YP OemS ad laya Ten Sak aa ta IS AU 
£ - - #0. ora o Or o- 90- So - Ben Teo 
De Pa RA KSP RP Tang AP 
Ye. kah # - 8 35 - Goa £ 0 Ea aa So Lo 
ED PAP Na uS ata ol 9 KAKNA) 
6329. Dari Abu Hurairah: Mereka (para sahabat) berkata, 
“Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi dengan membawa 
derajat dan kenikmatan yang berkesinambungan.” Belilau bertanya, 
“Apa maksudnya?” Seorang sahabat menjawab, “Mereka shalat seperti 
kami shalat, mereka berjihad seperti kami berjihad, dan mereka 
berinfak dengan kelebihan harta mereka, sementara kami tidak 
memiliki harta” Mendengar itu, beliau bersabda, “Maukah aku 
sampaikan kepada kalian suatu hal yang dengannya kalian bisa 
menyusul orang-orang sebelum kalian dan meninggalkan —orang- 
orang yang datang setelah kalian serta tidak seorang pun yang dapat 
memperoleh seperti yang kalian peroleh kecuali orang yang 
melakukan hal yang sama? Bertasbihlah setiap kali selesai shalat 


kalian sepuluh kali, bertahmid sepuluh kali dan bertakbir sepuluh 
kali.” 

Ubaidullah bin Umar juga meriwayatkan dari Sumayy. Ibnu 
Ajlan meriwayatkan dari Sumayy dan Raja' bin Haiwah. Jarir 
meriwayatkan dari Abdul Aziz bin Rufai', dari Abu Shalih, dari Abu 
Ad-Darda'. Diriwayatkan pula oleh Suhail dari ayahnya, dari Abu 
Hurairah, dari Nabi SAW. 


£ oC. 23 ' La NN SI L aa I Ta1, 0 co. r. B8. 0. 
Dr ja IAI SJ aa or Pb dp 203 CP 
: #5 Png ai ae RA KE Aa SA ME OA ON 
IMO JS 2 Bli OS pig le AI olao Al Jaan) OL Ola 

ma LRT TEA KE RN BEM Ti ate TN PN AT ia 
Ag KAN Ig NS SI BY 23 al VI IV AT ISI 


1 


460 — FATHUL BAARI 





ana 2000 ng. Se an An EA sem Tn BAN Pai Te Segan Mena T- 
Yg cai Lal dana Yy Cabe Ul il Y Ab ep ea JS ds 
at, 0 Pa Hee Pa na Pn be dn au 


6330. Dari Warrad maula Al Mughirah bin Syu'bah, dia 
berkata, “Al Mughirah pernah mengirim surat kepada Abu Sufyan 
(yang isinya): Bahwa setiap kali Rasulullah SAW selesai shalat 
setelah salam, beliau mengucapkan, “Laa ilaaha illallaah wahdah, laa 
syariika lah, lahul mulku walahul hamdu wahuwa alaa kulli syai 'in 
gadiir. Allaahumma laa maani'a limaa a'thaita walaa mu 'thiya limaa 
mana 'ta, walaa yanfa'u dzal jaddi minkal jadd (tiada sesembahan 
kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, milik-Nya kerajaan dan 
pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada 
yang mampu menghalangi apa yang Engkau beri, dan tidak ada yang 
mampu memberi apa yang Engkau halangi (tahan), dan tidaklah di 


, »” 


sisi-Mu kekayaan itu dapat bermanfaat bagi pemiliknya). 


Syu'bah berkata: Dari Manshur, dia berkata, “Aku mendengar 
Al Musayyab.” 


Keterangan Hadits: 


(Bab doa setelah shalat). Maksudnya, doa setelah shalat 
fardhu. Pada judul ini terkandung sanggahan terhadap orang yang 
menyatakan bahwa berdoa setelah shalat tidak disyariatkan 
berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin 
Al Harits, dari Aisyah RA, Y) 6 9 el 8) gg ale Ai Jl GI 0S 
MG SAI BA EGG GI in BIAN SI ai sil G3 
(Apabila Nabi SAW selesai salam, beliau tidak berdiam kecuali 
sekadar mengucapkan, “Allaahumma antas-salaam  waminkas 
salaam, tabaarakta yaa dzal jalaali wal ikraam (ya Allah, Engkau-lah 
pemilik keselamatan dan kesejahteraan, dan dari-Mu-lah keselamatan 


FATHUL BAARI — 461 


dan kesejahteraan, Maha Suci Engkau wahai Tuhan yang memiliki 
keagungan dan kemuliaan)).” 


Jawabannya, yang dimaksud dengan penafian tersebut adalah 
beliau tidak lama duduk dengan posisi seperti sebelum salam kecuali 
sekadar mengucapkan dzikir tersebut, karena diriwayatkan bahwa, oS 
Aoi Ss Ji Je 5! (Apabila selesai shalat beliau berbalik 
menghadap kepada para sahabat beliau). Dengan demikian, riwayat 
tentang doa setelah shalat dipahami bahwa beliau mengucapkannya 


setelah menghadapkan wajah kepada para sahabat (berbalik ke 
belakang menghadap kepada para makmum). 


Ibnul Oayyim dalam kitab Al Hadyu An-Nabawi berkata, “Doa 
setelah salam seusai shalat dengan menghadap ke arah kiblat, baik 
oleh imam, makmum, maupun yang shalat sendirian tidak berasal dari 
petunjuk Nabi SAW, dan tidak ada riwayat yang shahih maupun yang 
hasan dari beliau tentang hal itu. Sebagian mereka mengkhususkan itu 
pada shalat Subuh dan Ashar, namun Nabi SAW tidak pernah 
melakukannya, tidak pula para khalifah setelah beliau. Selain itu, 
beliau juga tidak menunjukkan itu kepada umatnya. Itu hanyalah 
istihsan menurut orang yang menganggapnya sebagai ganti Sunnah.” 


Lebih jauh ia berkata, “Umumnya, doa-doa yang terkait 
dengan shalat dilakukan di dalam shalat dan diperintahkan untuk 
dilakukan di dalamnya. Inilah yang layak bagi orang yang sedang 
shalat, karena saat itu dia sedang menghadap kepada Tuhannya dan 
bermunajat kepada-Nya. Bila telah salam, maka terputuslah 
munajatnya dan selesai pula kedekatannya. Bagaimana bisa ia 
meninggalkan permohonannya ketika ia sedang bermunajat dan 
kedekatan dengan-Nya sementara ia sedang menghadap kepada 
Tuhan-Nya, lalu dia memohon lagi setelah selesai dari itu?" 


Selanjutnya dia berkata, “Namun riwayat-riwayat tentang 
dzikir setelah shalat fardhu dianjurkan bagi yang melakukannya agar 
bershalawat untuk Nabi SAW setelah selesai shalat dan berdoa 


462 — FATHUL BAARI 





ARA TA 


semaunya. Jadi, doanya itu dilakukan setelah ibadah kedua, yaitu saat 
berdzikir, bukan karena setelah shalat fardhu.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, klaim Ibnu Al Gayyim tentang 
penafian mutlak itu tidak bisa diterima, karena diriwayatkan dari 
Mu'adz bin Jabal, bahwa Nabi SAW pernah bersabda kepadanya, W— 


PP Mp LN La Ba MN TA Buni aa Ir Ben ga UP NG 2 Aa 
a) 19 33 Ie Fei ali gi Ol Iko JS HB ES UPI AN Bl la 
OLS pmemr3 (Wahai Mu'adz, demi Allah sesungguhnya aku 


mencintaimu, maka janganlah engkau tinggalkan setiap kali selesai 
shalat untuk mengucapkan, “Alaahumma a'innii alaa dzikrika wa 
syukrika wa husni ibaadatika (ya Allah, tolonglah aku untuk selalu 
berdzikir kepada-Mu, bersyukur kepada-Mu dan beribadah kepada- 
Mu dengan baik).”) Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan An- 
Nasa'i serta dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim. 


Hadits Abu Bakrah menyebutkan, Asty ASI ap Ok 381 SI ali 
0 SP Ya PU aka lean Ko KN 08 cal DISE) (Allaahumma 
inni a'uudzu bika minal kufri wal fagri wa adzaabil gabr (ya Allah, 
sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran, kefakiran 
dan adzab kubur). Nabi SAW biasa berdoa dengannya setiap selesai 


shalat). Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi dan An- 
Nasa'i, serta dinilai shahih oleh Al Hakim. 

Hadits Sa'ad yang akan dikemukakan dalam bab memohon 
perlindungan kepada Allah dari kikir, pada sebagian jalur 
periwayatannya disebutkan hal yang dimaksudkan. Hadits Zaid bin 
Argam, 55 #1 13X JS P3 BU alay KAS Al elo AN Spa) Tana 
2 gm Ns 533 (Aku mendengar Rasulullah SAW berdoa pada setiap 
selesai shalat, “Allaahumma rabbanaa wa rabba kulli syai'in (ya 
Allah ya Tuhan kami, Tuhan segala sesuatu).”) Hadits ini 
diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i. Hadits Shuhaib yang 
diriwayatkan secara marfu', maret “ BY La Uipad 151 Ji OS 


FATHUL BAARI — 463 


s—» (Apabila telah selesai dari shalat beliau mengucapkan, 
“Allaahumma ashlih Iii diinii (ya Allah perbaikilah untukku 
agamaku).”) Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan dinilai 
shahih oleh Ibnu Hibban. 

Bila ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 3 
BM 3s adalah menjelang berakhirnya shalat, yaitu tasyahhud, maka 
kami berpendapat bahwa ada riwayat yang menyebutkan perintah 
berdzikir setelah shalat, dan disepakati bahwa maksudnya adalah 
setelah salam. Demikian juga yang ini, kecuali ada riwayat pasti yang 
menyelisihinya. At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Abu Umamah, 
AK IgkkaN 1333 KASI Jali jr 2 Santa SEA Kal cat Jp) G J3 
(Rasulullah ditanya, “Wahai Rasulullah, doa apa yang paling 
didengar foleh Allah)?” Beliau menjawab, “Di tengah malam yang 
terakhir dan setelah shalat-shalat fardhu.”) 


At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan.” 

Ath-Thabari meriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad Ash- 
Shadig, dia berkata, Jas IOWI Aap SENI Iya Jai KS! Aaj sea 
Ji Je EPA (Doa setelah shalat fardhu lebih utama daripada doa 


setelah shalat nafilah seperti keutamaan shalat fardhu daripada 
shalat nafilah). 


Banyak kalangan ulama Hanbali yang kami temui memahami 
bahwa maksud Ibnul Oayyim adalah penafian doa setelah shalat 
secara mutlak, padahal maksudnya bukan begitu. Kesimpulannya, dia 
menafikannya dengan syarat orang yang shalat masih menghadap ke 
arah kiblat dan membaca doa setelah salam. Sedangkan bila 
mengalihkan arah wajahnya atau mendahului dzikir yang disyariatkan 
maka menurutnya, tidak terlarang untuk berdoa pada saat itu. 


Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah 
RA tentang bertasbih setelah shalat dan hadits Al Mughirah mengenai 


464 — FATHUL BAARI 








Ta TA PAKAN Sa et Pa 


Ana aa Lb APA CR LA AE TA TT 


ucapan, Akan - Y 3253 & Yi di 3. Imam Bukhari telah mencantumkan 
judul bab “Dzikir setelah Tasyahhud” di akhir pembahasan tentang 
shalat, di dalamnya dia mencantumkan kedua hadits ini. 
Kesesuaiannya dengan judul tersebut adalah, bahwa dzikir telah 
mencukupi apa yang dapat mencukupi orang yang berdoa bila dia 
tidak sempat memohon (berdoa), seperti yang disebutkan di dalam 
hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan secara marfu', s— JW dl Jis 
cabai Hi 5 Ji asi alan s s3 Wk5 (Allah berfirman, 
“Barangsiapa yang disibukkan dengan berdzikir kepada-Ku sehingga 
tidak sempat memohon kepada-Ku, maka Aku berikan kepadanya 
yang paling utama yang Aku berikan kepada orang-orang yang 
memohon.”) Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dengan 
sanad yang lemah. 


Sementara itu ada hadits Abu Sa'id dengan redaksi, ha Goa 
At KR Ls 39 ora (Barangsiapa yang disibukkan dengan Al 
Our'an dan berdzikir kepada-Ku sehingga tidak sempat memohon 


kepada-Ku). Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dinilai 
hasan olehnya. 


Pe AI — LE 6 (Ubaidullah bin Umar juga 
meriwayatkannya). Dia adalah Al Umari. 
(5— —£ (Dari Sumay). Maksudnya, di dalam sanad dan asal 


haditsnya, bukan jumlah tersebut. Saya telah menjabarkannya ketika 
menjelaskan bahwa Warga' menyelisihi yang lain pada redaksi, pe 


(Sepuluh kali), dan bahwa semuanya menyebutkan redaksi, Kan up usg 


(Tiga puluh tiga), serta di antara mereka ada yang menyebutkan 
jumlah dari kadar tersebut. 


Tentang dzikir yang sepuluh kali itu disebutkan dalam hadits 
Abdullah bin Amr dan jama'ah, dan hadits Ubaidullah bin Amr yang 
telah dikemukakan di sana diriwayatkan secara maushul. 


FATHUL BAARI — 465 





Al Karmani menganggapnya gharib, dia berkata, “Karena di 
sana disebutkan dengan lafazh “derajat”, maka disifati dengan 'tinggi”, 
dan dengan adanya tambahan amalan yang berupa puasa, haji serta 
umrah maka ditambahkan pula jumlah dzikirnya.” Maksudnya, karena 
pada riwayat ini tidak menyebutkan hal-hal tersebut, maka jumlah 
dzikirnya juga kurang dari itu. Kemudian dia berkata, “Karena 
pengertian jumlah tidak menjadi patokan.” 


Kedua jawaban ini perlu dikomentari. Yang pertama, sumber 
kedua hadits itu sama, yaitu dari riwayat Sumay, dari Abu Shalih, dari 
Abu Hurairah. Hanya saja para periwayat yang meriwayatkan darinya 
berbeda-beda dalam menyebutkan jumlah tersebut, ada yang lebih dan 
ada yang kurang dari itu. Jika memungkinkan dipadukan maka 
selayaknya dipadukan, namun jika tidak maka dilakukan tarjih 
(menguatkan salah satunya). Jika ternyata sama, maka yang ada 
tambahan (yang menyebutkan lebih) lebih diutamakan. Saya kira 
sebab asumsi itu (bilangan atau jumlah itu) bermula dari riwayat Ibnu 
Ajlan, yaitu: 375 pH 6 3X 15 Fs d Ogaabu) OY PSA) O guna 
(Mereka bertasbih, bertakbir dan bertahmid setiap selesai shalat 
sebanyak tiga puluh tiga kali). Di mana sebagian mereka memahami 
bahwa maksud jumlah tersebut adalah dibagi dengan ketiga dzikir itu, 
sehingga haditsnya diriwayatkan dengan lafazh “sebelas kali”, 
sementara yang lain membuang bilangan pecahannya, sehingga 
mengatakan “sepuluh kali”. 


Yang kedua bertolak dari yang pertama, bahwa terjadinya 
perbedaan redaksi sedemikian adalah hal yang wajar bila memang 
sumber haditsnya berbeda, tapi bila ternyata sumbernya sama, berarti 
itu dari para periwayatnya. Jika memungkinkan, maka dipadukan, jika 
tidak maka dilakukan tarjih. 


SI slr ap OYbe 251 81355 (Diriwayatkan juga oleh 
Ibnu Ajlan dari Sumay dan Raja' bin Haiwah). Hadits ini 
diriwayatkan secara maushul oleh Imam Muslim, dia menyebutkan, 


466 — FATHUL BAARI 





0. 


ONE au Sa Bin 3 Gis (Outaibah menceritakan kepada kami, 
Al-Laits menceritakan kepada kami dari Ibnu Ajlan). Selanjutnya dia 
menyebutkannya dengan redaksinya yang mendekati riwayat 


Ubaidullah bin Amr. Keduanya sama-sama berasal dari Sumay, dari 
Abu Shalih, dan di bagian akhirnya disebutkan, & SIAS4 1054 G4 Ju 
Ap Pt) Ka s Ka atu sia Se 5 er, (Ibnu Ajlan berkata, 
“Lalu Aku menceritakan kepada Raja' bin Haiwah, dan dia juga 


menceritakannya seperti itu kepadaku dari Abu Shalih, dari Abu 
Hurairah). 


Ath-Thabarani meriwayatkan hadits ini secara maushul dari 
jalur Haiwah bin Syuraih, dari Muhammad bin Ajlan, dari Raja' bin 
Haiwah dan Sumay, keduanya meriwayatkan dari Abu Shalih, di 
dalamnya disebutkan, 1596 Hiabiy oppo) USG IMC JS H3 AI Open 
KeB UP an Sh (aah (Kalian bertasbih kepada Allah setiap 
selesai shalat sebanyak tiga puluh tiga kali, bertahmid kepada-Nya 
sebanyak tiga puluh tiga kali dan bertakbir kepada-Nya sebanyak tiga 
puluh empat kali). 


Sedangkan di dalam kitab Al Ausath, dia berkata, “Hanya Ibnu 
Ajlan yang meriwayatkannya dari Raja '.” 

PA Ie HPN oi HAN AG PA 1) 
(Diriwayatkan juga oleh Jarir dari Abdul Aziz bin Rufai', dari Abu 
Shalih, dari Abu Ad-Darda'). Hadits ini diriwayatkan secara maushul 
oleh Abu Ya'la dalam Musnad-nya dan Al Isma'ili darinya, dari Abu 
Khaitsamah, dari Jarir. An-Nasa'i juga meriwayatkannya secara 
maushul dari hadits Jarir, di dalamnya disebutkan sebagaimana yang 
terdapat dalam riwayat Ibnu Ajlan, yaitu takbir tiga puluh empat kali. 
Kemudian tentang mendengarnya Abu Shalih dari Abu Ad-Darda' 
perlu diteliti lebih jauh, karena An-Nasa'i menjelaskan bahwa adanya 
perbedaan riwayat yang berpangkal pada Abdul Aziz bin Rufai', dia 


FATHUL BAARI — 467 





meriwayatkannya dari Ats-Tsauri darinya, dari Abu Umar Adh- 
Dhabbi, dari Abu Darda'. 


Seperti itu juga yang diriwayatkan oleh Syarik dari Abdul Aziz 
bin Rufai', dari Abu Umar, namun dia menambahkan “Ummu Ad- 
Darda” di antara Abu Ad-Darda' dan Abu Umar. Selain itu, hadits ini 
diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Riwayat Syarik tidak sama dengan ini 
karena adanya tambahan tersebut, karena An-Nasa'i meriwayatkannya 
dari Syu'bah dari Al Hakam, dari Abu Umar, dari Abu Ad-Darda', 
dan dari riwayat Zaid bin Abu Unaisah, dari Al Hakam, namun dia 
menyebutkan, aa p£ £ (Dari Umar Adh-Dhabbi). Jika nama Abu 


Umar itu adalah Umar, maka kedua riwayat itu sama. Namun Ad- 
Daraguthni menyatakan bahwa namanya tidak diketahui. Tampaknya, 
itu muncul dari kesalahan penulisan dari periwayat. 


pp Pj KI Na tra olsya (Diriwayatkan juga oleh Suhail 
dari ayahnya, dari Abu Hurairah). Imam Muslim meriwayatkannya 


secara maushul dari Rauh bin Al Gasim, dari Suhail, lalu dia 
menyebutkan haditsnya secara panjang lebar, dan di dalamnya 


disebutkan, kes JL 5393 BG 3X0 JS 33 Diah 09 SI, U Pu 
ka Pena ee ". LEE A Leo, PA Mp AP Yen 200 Leo, -.. : 

OI EG IM dam II BAL SA TrtS SA Pras del (Kalian 
bertasbih, bertakbir dan bertahmid setiap selesai shalat sebanyak tiga 
puluh tiga kali. Suhail berkata, “Sebelas, sebelas, sebelas, itu 
semuanya adalah tiga puluh tiga.”) selain itu, An-Nasa'i 
meriwayatkan dari Al-Laits, dari Ajlan, dari Suhail dengan sanad ini 
tanpa disertai kisah. Pada redaksi lainnya disebutkan, JS Cile JB ea 
Ip OI Bilah 2) Ni Tanba ap) UN) KASI HPN) UN De 
sks 1 Dis JA Ola PAKA PN NY &i (Barangsiapa yang 
setiap selesai shalat mengucapkan tiga puluh tiga takbir, tiga puluh 
tiga tasbih, tiga puluh tiga tahmid, dan mengucapkan, “Laa ilaaha 


illallaahu wahdah, laa syariika lah (tidak ada sesembahan kecuali 
Allah semata, tidak ada sekutu bagi-NyaJ, yakni disempurnakan 


468 — FATHUL BAARI 











8 
| 


menjadi seratus, maka kesalahan-kesalahannya diampuni). An-Nasa'i 
juga meriwayatkan dari jalur lainnya, dari Al-Laits, dari Ibnu Ajlan, 
dari Suhail, dari Atha' bin Yazid, dari salah seorang sahabat, dan dari 
jalur Zaid bin Abi Unaisah, dari Suhail, dari Abu Ubaid, dari Atha' 
bin Yazid, dari Abu Hurairah. 


Ini adalah perbedaan yang sangat mencolok pada Suhail. Yang 
bisa dijadikan pegangan dalam hal ini adalah riwayat Sumay yang 
berasal dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah. Riwayat Ubaid yang 
berasal dari Ahta' bin Yazid, dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh 
Malik di dalam kitab Al Muwaththa', namun tidak marfu'. Imam 
Muslim juga meriwayatkannya dari jalur Khalid bin Abdillah dan 
Isma'il bin Zakaria, keduanya meriwayatkan dari Suhail dari Abu 
Ubaid maula Sulaiman bin Abdil Malik. Selanjutnya adalah hadits Al 
Mughirah. 

Mp 1G » «$ (Setiap kali selesai shalat). Dalam riwayat Al 
Hamawi dan Al Mustamli disebutkan dengan redaksi, AM »—3 Pa 
(Selesai shalatnya). 

Kea—adi Taha 2 JG y ata 3 Ina Ju, (Dan Syu'bah berkata: 
Dari Manshur, ia berkata, “Aku mendengar Al Musayyab.”) 
Maksudnya adalah Ibnu Rafi” dengan sanad tersebut. Hadits ini 
diriwayatkan secara maushul oleh Ahmad dari Muhammad bin Ja far, 
bahwa Syu'bah menceritakannya kepada kami, aa ae Ai Ipa, ol 
— Oh —a y Ol FI Y! AS y - JB Al 13! og Atep (Bahwa apabila 
Rasulullah SAW telah salam, beliau mengucapkan, “Laa ilaaha 


illallaah wahdah, laa syariika lah (tiada sesembahan kecuali Allah 
semata, tiada sekutu bagi-Nya|.”) 


Ibnu Baththal berkata, “Hadits-hadits ini menganjurkan untuk 
berdzikir setelah shalat, dan bahwa itu bisa menyamai menginfakkan 
harta dalam rangka menaati Allah, berdasarkan sabda Nabi SAW, 


FATHUL BAARI — 469 


Sita Kn EP Si (Yang dengannya kalian bisa menyusul orang yang 
sebelum kalian).” 


Al Auza'i pernah ditanya, “Apakah berdzikir setelah shalat 
lebih utama ataukah membaca Al Our'an?” Ia menjawab, “Tidak ada 
yang menyamai Al Ouran, namun tuntunan para salaf adalah 
berdzikir.” 


Hadits-hadits itu juga menunjukkan bahwa dzikir tersebut 
diucapkan setelah shalat fardhu dan tidak ditangguhkan hingga shalat 
rawatib. 


19. Firman Allah, Hen Ye “Dan mendoalah untuk mereka.” (Os. 


At-Taubah (9): 103) Dan Orang yang Mengkhususkan Doa untuk 
Saudaranya tanpa Menyertakan Dirinya 


IA MA AI 2 ala Sa Ga Uh jaga ad 


Abu Musa berkata, “Nabi SAW pernah berdoa, “Ya Allah, 
ampunilah Ubaid Abu “Amir. Ya Allah, ampunilah dosa Abdullah bin 
Oais”.” 


- - 0 2. 


PN Apa aa dal ae Jo 


AI CAM Y Y S6 BSA aa PL IP BAGI ja Baal 
ora pena" 01 - 5 
—as AA 5 Je ana la ate 


33 0. 


JW AI AS 106 ASN Ae AI #egita Ia Up 1 


470 — FATHUL BAARI 





ea ai Ata ON ae Il AI Ipa) CA Sad) 
Pan MAA ea An DS ai Ata Kala Mah 


aa an gn do 9 


- aan 


ala Na Kana al Jiya) G ana 


6331. Dari Yazid bin Abi Ubaid maula Salamah, Salamah bin 
Al Akwa' menceritakan kepada kami, dia berkata, “Kami berangkat 
bersama Nabi SAW menuju Khaibar, lalu seorang laki-laki diantara 
orang-orang itu berkata, “Wahai Amir, jika engkau berkenan, 
perdengarkan kepada kami syair-syairmu”. Maka ia pun memacu 
semangat mereka dengan mengingatkan (bersenandung), “Demi Allah, 
seandainya bukan karena Allah, tentulah kami tidak akan mendapat 
petunjuk”. Ia juga menyebutkan syair lainnya selain ini tapi aku tidak 
hafal. Rasulullah SAW kemudian bersabda, “Siapa yang 
bersenandung ini? Mereka menjawab, “Amir bin Al Akwa'.' Beliau 
bersabda, “Semoga Allah merahmatinya'. Lalu seorang laki-laki dari 
mereka berkata, “Wahai Rasulullah, kalau engkau berkenan 
memberikannya kepada kami'. Setelah beliau membariskan orang- 
orang, mereka langsung bertempur. Saat itu Amir terkena oleh 
pedangnya sendiri hingga tewas. Sore harinya mereka menyalakan 
banyak api, maka Rasulullah SAW bersabda, “Api apa ini, untuk apa 
kalian menyalakannya?” Mereka menjawab, “Untuk (memasak) 
keledai peliharaan”. Beliau bersabda lagi, “Tumpahkan isinya dan 
pecahkan (bejananya)'. Kemudian seorang lelaki berkata, “Wahai 
Rasulullah, apa tidak sebaiknya kami menumpahkan isinya lalu 
mencuci (bejana)nya?' Beliau menjawab, “Begitu juga boleh.” 


FATHUL BAARI — 471 


Pi ana 5 - X9. AN - - TC. £E. 0. 9 o 0. - 
DOS YP pg SI Ap ena Ia Il op 
AAS am MAN NA AAA oa MG SE BAN Nya MEA“ T 
WE JT IE Jie HI IU Hhtan Joey OUT ISI lg ale dl Ike 

| Hn Sg an 3 PA naa Eat 

SIA Jo Ai JW gi seb 

6332. Dari Amr bin Murrah, (ia berkata:) Aku mendengar Ibnu 

Abi Aufa RA (berkata), “Apabila ada seseorang datang membawakan 

sedekah (zakat) kepada Nabi SAW, beliau mengucapkan, “Ya Allah, 

berkahilah keluarga Fulan'. Lalu ayahku mendatangi beliau 

(membawakan sedekah), kemudian beliau mengucapkan, “Ya Allah, 
berkahilah keluarga Abu Aufa'.” 


TM IL NIA, J6 -JG GP Kata IE ya 3 
KEREN ad yag Ka 3 ia PRA Vi 
IS KB AYI AMA uh Ha 


One £ 
- 0 . . 9 0. 


. 3 ta ga Pa Lea @L z . 
— —alsb "Oli JB Cs — EP gelas 
PO nih or Aa 8. (4 oa Pa aa, EL dok 01. .. 3 
Ia Ale elo ISI 3 SU CU — gi Uya Kas 

En na UN nam nan LE aah semi Krn Men Ta Ian In SAT 
SNI dadi Jaa WS Hal blg ci Jom Ga 
Pn aaN ITA 

6333. Dari Oais, dia berkata: Aku mendengar Jarir, dia 
berkata, “Rasulullah SAW berkata kepadaku, “Maukah engkau 
menentramkanku dari perkara Dzul Khalashah?' —yaitu sebuah tugu 
yang biasa mereka sembah, yaitu yang disebut Ka'bah Yaman— Aku 
berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah laki-laki yang 
tidak dapat tenang di atas kuda. Beliau kemudian menekan dadaku 
sambil mengucapkan, “Ya Allah, teguhkanlah dia dan jadikanlah dia 


472 — FATHUL BAARI 











orang yang menunjukkan kepada kebaikan dan mendapat petunjuk 
untuk dirinya sendiri'. Maka aku pun berangkat bersama lima puluh 
orang dari suku Ahmas dari kaumku —atau mungkin Sufyan berkata, 
“Maka aku pun berangkat bersama sekelompok orang dari 
kaumku.”—— Lalu aku mendatanginya kemudian membakarnya. 
Setelah itu aku menemui Nabi SAW, lalu berkata, “Wahai Rasulullah, 
demi Allah aku tidak datang kepadamu kecuali setelah 
meninggalkannya dalam keadaan seperti unta yang dipenuhi koreng”. 
Maka Nabi SAW memohonkan keberkahan untuk suku Ahmas dan 
pasukan berkudanya.” 


ora 38. EX 0 


IA Ie GA ale di SIB olah JB 3 13 
BA 855 Pn ai Li Jun Oh ia 

6334. Dari Oatadah, dia berkata: Aku mendengar Anas, ia 
berkata, “Ummu Sulaim berkata kepada Nabi SAW, “Anas adalah 


pelayanmu”. Beliau kemudian bersabda, “Ya Allah, banyakkanlah 
harta dan anaknya, dan berkahilah apa yang Engkau anugerahkan 


,”9 


kepadanya '. 


Na lag EN Ko at KESAN apn IS 3 
Wait AG US GA AS Ul Ka) Ng 


MIS NIS Tio 


j 


6335. Dari Aisyah RA, dia berkata, “Nabi SAW mendengar 
seorang laki-laki tengah membaca (Al Our'an) di masjid, kemudian 
beliau bersabda, “Semoga Allah merahmatinya, sungguh dia telah 


FATHUL BAARI — 473 





mengingatkanku ayat ini dan itu yang tinggalkan dalam surah ini dan 


»,” 


itu'. 


3) BB Ai bh aa B3 Dea 

al nih Ia tah An gu HAN 

Pn ban . 2 o- A of 

S1 AD gaya Ape IE ten d LAN, Sola 
ai ih ya 


6336. Dari Abdullah, dia berkata, “Nabi SAW pernah 
membagi suatu pembagian, lalu seorang laki-laki berkata, 
“Sesungguhnya pembagian ini tidak dimaksudkan mengharap ridha 
Allah”. Aku kemudian menyampaikan itu kepada Nabi SAW, maka 
beliau pun marah hingga aku melihat kemarahan di wajahnya, dan 
beliau bersabda, “Semoga Allah merahmati Musa. Sungguh dia telah 
disakiti lebih banyak dari ini, namun tetap bersabar.” 


Keterangan Hadits: 


(Bab firman Allah, “Dan mendoalah untuk mereka.”). 
Demikian redaksi yang disebutkan pada riwayat mayoritas, sedangkan 
pada sebagian naskah disebutkan tambahan redaksi, #& 1S LX Of 


(Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi 
mereka). Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan Me! di 


sini adalah doa, dan ketiga hadits bab ini menafsirkannya demikian. 
Keterangannya telah dikemukakan dalam surah At-Taubah ayat 99, 


Loh 


Jina jl Niko ai a OA at Jen AN Ya du nik 33 
(Dan di antara orang-orang badui itu, ada orang yang beriman 
kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang 
dinafkahkannya (di jalan Allah) itu sebagai jalan mendekatkannya 
kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul). Kata 


474 — FATHUL BAARI 





reka di sini ditafsirkan dengan doa, karena Nabi SAW mendoakan 
orang yang bersedekah. 


(Dan orang yang mengkhususkan doa untuk saudaranya tanpa 
menyertakan dirinya). Redaksi judul ini mengisyaratkan penolakan 
terhadap riwayat yang berasal dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh 
Ibnu Abi Syaibah dan Ath-Thabari dari jalur Sa'id bin Yasar, dia 
berkata, “Aku menyebut seorang laki-laki di hadapan Ibnu Umar dan 
memohonkan rahmat untuknya, Ibnu Umar kemudian menekan 
dadaku sambil berkata kepadaku, “Mulailah dengan dirimu.” 


Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, “Pernah 
disebutkan bahwa apabila engkau berdoa, maka mulailah dengan 
dirimu, karena engkau tidak tahu doa mana yang dikabulkan 
untukmu.” Namun hadits-hadtis bab ini menyangkal hal itu, dan juga 
dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud 
dari jalur Thalhah bin Abdillah bin Kuraiz, dari Ummu Ad-Darda', 
dari Abu Ad-Darda' secara marfu', VI! jbu KPI PI allah ya G 
A3 J—a OS tadi JH (Tidaklah seorang muslim mendoakan 
saudaranya ketika berjauhan, kecuali malaikat berkata, “Dan semoga 
bagimu juga seperti itu.”). Ath-Thabari juga meriwayatkan hadits dari 
jalur Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas secara marfi', A3 o—t 
ulet (Lima doa yang mustajab), di antaranya disebutkan, 31-23 
— ai (Dan doa seseorang kepada untuk saudaranya yang lain). 


Demikian Ibnu Baththal berdalil dengan kedua hadits ini. 


Mengenai pendapat ini, perlu diteliti, karena doa ketika sedang 
berjauhan dan doanya seseorang kepada saudaranya yang lain adalah 
lebih umum daripada orang yang mendoakannya secara khusus atau 
menyebutkannya bersama dirinya. Selain itu, lebih umum daripada 
memulai dengan saudaranya atau dengan dirinya sendiri. Sedangkan 
hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang berasal dari hadits 
Ubai bin Ka'ab secara marfu ', 2 353 | o& Ang Tara A1 Io Ai of 


FATHUL BAARI — 475 


omi ku 3 G8 (Bahwa apabila Nabi SAW menyebut seseorang maka 


pena mendoakannya dengan memulai dengan diri beliau sendiri) 
diriwayatkan juga oleh Muslim di awal kisah Musa dan Khidhir 
dengan redaksi, kai f5 AN ca Kej K£ 3 1S os 3 (Apabila beliau 
menyebut salah seorang sabit maka beliau Jasa dengan dirinya 
sendiri). 

Hal ini ditegaskan oleh hadits yang menyatakan bahwa Nabi 
SAW pernah mendoakan seseorang yang bukan nabi dan beliau tidak 
memulai dengan dirinya sendiri, seperti dalam kisah Hajar yang telah 
dikemukakan pada pembahasan tentang kisah-kisah hidup, Ag ai "3 


Haa HP SI ah GS 3 Jalal (Semoga Allah merahmati Ummu 
Isma'il. Seandainya ia meninggalkan Zam-zam tentu itu akan menjadi 
mata air yang mengalir). Sebelumnya, telah dikemukakan juga hadits 
Abu Hurairah yang berbunyi, 4 ai d 5 — Sai 1 (Ya Allah, 
teguhkanlah dia dengan ruh kudus), maksudnya adalah Hassan bin 
Tsabit. Juga, hadits Ibnu Abbas, Gen! RL) hai HI (Ya Allah, berilah 


dia pemahaman dalam masalah agama). 


Adapun yang disebutkan dalam hadits Ubai tidaklah mutlak, 
karena telah diriwayatkan secara pasti bahwa beliau mendoakan 
sebagian nabi tanpa memulai dengan dirinya sendiri, sebagaimana 
yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang kisah- kisah Mba 
yaitu pada hadis Abu Huraiah RA, 5 5 d & x oi ab Fi ai - 


demen (Semoga Allah merahmati Luth, sungguh dia dapat berlindung 


kepada keluarga yang kuat). Imam Bukhari mengisyaratkan kepada 
yang pertama dengan hadits yang keenam, dan mengisyaratkan 
kepada yang kedua dengan hadits setelahnya. Pada bab tersebut, Imam 
Bukhari Seri tujuh hadits. 


Pang las s0 AN ANN Saka aa At eko Je jaga yi dug 
53 3 — “1 SM) "—ibi — (Abu Musa berkata, “Nabi SAW 


476 — FATHUL BAARI 








mengucapkan, “Ya Allah, ampunilah Ubaid Abu Amir. Ya Allah, 
ampunilah dosa Abdullah bin Oais'”) Ini adalah potongan dari hadits 
Abu Musa yang telah dikemukakan secara panjang lebar secara 
maushul dalam bab “Perang Authas” pada pembahasan tentang 
peperangan. Di dalamnya disebutkan kisah gugurnya Abu Amir, 
pamannya Abu Musa Al Asy'ari. Pada hadits ini juga disebutkan 
perkataan Abu Musa kepada Nabi SAW, Ke Pa NUR Je PG ui Oi 


IA PP! li Ja an ah ai bg say was - Ju ud aki saka ala FT 
ye si (Bahwa Abu Amir berkata kepadanya, “Katakan kepada Nabi 


SAW agar memohonkan ampunan untukku. Kemudian beliau meminta 
air lalu berwudhu kemudian mengangkat kedua tangannya lantas 
mengucapkan, “Ya Allah, ampunilah Ubaid Abu Amir.”) Selain La 2 
dalam kisah ini disebutkan pula, A Ka Lab at Jtad Sak da aa Ig : 


-. 


Lai Ye ana ag ds33 493 (md yi (Aku kemudian berkata, “Dan 


untukku juga, mohonkanlah ampunan.” Beliau berdoa, “Ya Allah, 
ampunilah dosa Abdullah bin Oais, dan masukkanlah dia ke tempat 
yang mulia pada Hari Kiamat.”) 


PI oa HE JI ES) ia AA lo IN Ha EA (Kami 
berangkat bersama Nabi SAW menuju Khaibar, lalu seorang laki-laki 
dari antara orang-orang itu berkata). Pria yang dimaksud adalah 
Umar bin Khaththab. Amir adalah Ibnu Al Akwa', pamannya Salamah 
yang meriwayatkan hadits ini. Penjelasan tentang semua ini telah 
dikemukakan dalam bab “Perang Khaibar” pada pembahasan tentang 
peperangan. Juga tentang sebab perkataan Umar, da Lain Yy (Kalau 


berkenan engkau memberikannya kepada kami), dan bahwa itu 
diungkapkan dengan perkataan yang jelas di dalam kitab Shahih 
Muslim. Sementara Ibnu Abdil Barr Mean, ERP PAN 


a11 ., 2, 50 38 NA 1 - 


Aa AA YP Lb JB KSB « MELAY Kabi Pd Id DIY (EL (Para 


sahabat mengetahui bahwa tidaklah beliau memintakan ampunan 
untuk seseorang secara khusus dalam suatu peperangan, melainkan 


FATHUL BAARI — 477 





dia akan mati syahid. Karena itu Umar berkata, “Kalau berkenan, 
engkau sertakan pula kami bersama Amir.”) 


aksi — Pay kls 3 Vas S3) (Ia juga menyebutkan syair 
lainnya selain ini tapi aku tidak hafal). Penjelasannya telah 
dikemukakan di bagian yang saya sebutkan tadi, yaitu dari jalur Hatim 
bin Ismail dari Yazid bin Abi Ubaid. Dari situ diketahui, bahwa yang 
mengatakan, ''2& KY (Ua juga menyebutkan syair) adalah Yahya bin 
Sa'id yang meriwayatkannya, sedangkan yang menyebutkan itu 
adalah Yazid bin Abi Ubaid. 

Sta ye (Dari syair-syairmu). Kata sa adalah bentuk jamak 
dari 152. Ini diriwayatkan juga dengan redaksi, UEA) Agen. 
Maksudnya adalah syair-syair pendek. Hadits ini telah dijelaskan 
sebelumnya. 

3 5 Idi Nai US (Sore harinya mereka menyalakan 
banyak api). Hadits ini mengenai kisah keledai peliharaan, yang 
disebutkan juga dalam riwayat Hatim bin Ismail dengan redaksi, — 8 
—3 et ca sai ai Aan oat seat (Ketika orang-orang telah 
memasuki sore di hari saat mereka diberikan kemenangan). 
Maksudnya, penaklukan Khaibar. Setelah itu disebutkan redaksi 
haditsnya beserta penjelasannya secara panjang lebar. 


Hi — dT —e I—e (Berkahilah keluarga Abu Aufa). 
Maksudnya, kepada dirinya. Ada juga yang berpendapat, maksudnya 
adalah kepada para pengikutnya. Penjelasannya akan dikemukakan 


setelah tiga belas bab, yaitu pada pembahasan tentang doa untuk 
selain para nabi. 


Jarir adalah Ibnu Abdillah Al Bajali. 
Cet mp3 (Yaitu sebuah tugu). Penjelasannya telah 
dikemukakan dalam tafsir surah Sa 'ala (Al Ma'aarij). 


478 — FATHUL BAARI 





id SI See (Yang disebut Ka'bah Yaman). Dalam 
riwayat Al Kasymihani disebutkan, PB 1S. Ini salah satu bentuk 


dialek. 

Pa CA yeah Ce (Maka aku pun berangkat bersama 
lima puluh orang dari suku Ahmas dari kaumku). Dalam riwayat Al 
Kasymihani disebutkan, 58 (pad — (Bersama lima puluh 
penunggang kuda). 

NU aa J3 s3 (Atau mungkin Sufyan berkata). Yang 
mengatakan ini adalah Ali bin Abdillah, gurunya Imam Bukhari dalam 
hadits ini. Sufyan yang dimaksud adalah Ibnu Uyainah. Penjelasan 
hadits ini telah dikemukakan di akhir pembahasan tentang 
peperangan. 

Doa Nabi SAW untuk Anas agar Allah membanyakkan harta 
dan anaknya. Penjelasannya akan dikemukakan setelah delapan belas 
bab. Imam Muslim menjelaskan —dalam riwayat Sulaiman bin Al 
Mughirah dari Tsabir, dari Anas—, bahwa itu adalah ungkapan 
terakhir doa beliau untuk Anas, AA! #3! DaMg Al Jiya) Gaal lu 
JH Of ES ASP ISI ES (Lalu ibuku berkata, “Wahai 
Rasulullah. Pelayan kecilmu itu, berdoalah kepada Allah untuknya.” 
Maka beliau pun mendoakan segala kebaikan untukku. Di antara 
doanya, beliau mengucapkan). Setelah itu ia menyebutkan redaksi 
haditsnya. 


Ad-Dawudi berkata, “Ini menunjukkan ketidakbenar hadits, 
SPG II mt IBC BKI HA La el! (Ya Allah, 
barangsiapa yang beriman kepadaku dan membenarkan apa yang aku 
bawa, maka sedikitkanlah harta dan anaknya). Bagaimana mungkin 


itu diucapkan oleh Nabi SAW, sementara beliau sendiri menganjurkan 
untuk menikah dan memiliki banyak anak.” 


FATHUL BAARI — 479 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak ada kontradiksi antara kedua 
hadits tersebut, karena ada kemungkinan keduanya memang benar, 
namun hadits bab ini memang menyamarkan itu. Maka dikatakan 
bahwa bagaimana mungkin beliau mendoakan untuk Anas, pelayan 
beliau, dengan sesuatu yang tidak beliau sukai untuk yang lainnya? 
Kemungkinan juga di samping doa beliau untuknya itu ada indikator 
bahwa hal itu tidak menjadi madharat baginya, karena makna tidak 
disukainya banyak harta dan anak adalah karena dikhawatirkan 
menjadi fitnah bagi pemiliknya, sedangkan fitnah itu tidak terhindar 
dari kehancuran. 


Jonm aa Ha 13 (Seorang laki-laki tengah membaca (AI 
Our an) di masjid). Maksudnya, Abbad bin Bisyr seperti yang telah 
dikemukakan pada pembahasan tentang kesaksian. Penjelasan isi 


hadits ini telah dikemukakan pada pembahasan tentang keutamaan- 
keutamaan Al Our'an. 


ii ag as PI 1d (Sungguh ia telah mengingatkanku ayat 
ini dan itu). Jumhur berkata, “Nabi SAW bisa saja lupa sesuatu dari 
Al Our'an setelah menyampaikannya, namun hal itu tidak berlangsung 
lama. Bisa juga beliau lupa akan apa yang tidak terkait dengan 
penyampaian. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah dalam surah Al 
A'laa ayat 6-7, dl s4 LI Y Ui jika (Kami akan membacakan 
IAI Our 'an) kepadamu (Muhammad) maka kamu tidak akan lupa, 
kecuali kalau Allah menghendaki).” 


Sulaiman yang dimaksud dalam hadits adalah Ibnu Mihran Al 
A'masy. 
J5 Jua (Lalu seorang laki-laki berkata). Pria yang dimaksud 


adalah Mu'attib, atau Hurgush, seperti yang telah dijelaskan pada 

pembahasan tentang perang Hunain. Yang dimaksud Imam Bukhari 
A A2 0. 

pada hadits ini adalah redaksi, (cw y &! ey (Semoga Allah merahmati 


480 — FATHUL BAARI 





Musa), karena beliau mengkhususkannya dengan doa. Hal ini sesuai 
dengan salah satu dari kedua pokok judul bab ini. 


di 43 (Keridhaan Allah). Maksudnya, ikhlas karena Allah. 


20. Apa yang Dimakruhkan dari Bersajak dalam Berdoa 


0 


OB keriad EN Ob SAR IS AN A5 JB AE op 
A SU, CT Kim AI Ja V Up SS SI 
PA Aa kale ab le at ea AS S3 


SEA Pe Pat Kp 33 LA aa 5 cat Kar 
Y eat ala ale dh lo MI, Liga Jb KI Je 
LN OT NY oya 


6337. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Sampaikanlah 
(wejangan) kepada manusia satu kali dalam setiap Jum'at (satu 
pekan). Bila engkau enggan, maka dua kali, dan bila ingin 
memperbanyak, maka cukup tiga kali. Janganlah engkau membuat 
orang-orang bosan terhadap Al Our'an ini. Jangan sampai aku 
mendapatimu mendatangi sekelompok orang saat mereka sedang 
membicarakan pembicaraan mereka, lalu engkau bercerita kepada 
mereka sehingga memutuskan pembicaraan mereka dan membuat 
mereka bosan. Akan tetapi, hendaklah engkau diam. Bila mereka 
menyuruhmu maka berbicaralah kepada mereka karena saat itu 
mereka menginginkannya. Perhatikanlah ungkapan bersajak dalam 
doa, lalu hindarilah hal itu. Karena sesungguhnya aku sezaman 
dengan Rasulullah SAW dan para sahabat beliau, mereka tidak 
melakukan kecuali menghindari itu.” 


FATHUL BAARI — 481 


Keterangan Hadits: 


(Apa yang dimakruhkan dari Bersajak dalam Berdoa). 
Maksud bersajak adalah penyusunan kata-kata dengan pola akhiran 
yang sama (seragam). Demikian pendapat yang dikemukakan oleh 
Ibnu Duraid. Az-Zuhri berkata, “Maksudnya, perkataan yang menitik 
beratkan pada keseragaman akhiran kata tanpa memperdulikan 
timbangan kata.” 


oa AA Sy Ik JS MI YLb (Sampaikanlah 
(wejangan) kepada manusia satu kali dalam setiap Jum'at (satu 


pekan). Bila engkau enggan, maka dua kali). Ini adalah petunjuk, dan 
hikmahnya telah dijelaskan pada hadits ini juga. 


Oi Ik al Jai Y3 (Janganlah engkau membuat orang- 
orang bosan terhadap Al Our'an ini). Pada pembahasan tentang ilmu 
B3 ajah 8, 3 OT A, ., P £.. 
telah dikemukakan hadits Ibnu Mas'ud, 45 buy Al6 MI ep al jug 
KIS MTI In, das'yadu (Nabi SAW kadang memilih waktu yang tepat 
untuk kami dalam memberikan wejangan karena enggan membuat 
kami bosan) 
ui M3 (Jangan sampai aku mendapatimu). Ini adalah 
larangan bagi orang yang berbicara, namun sebenarnya ini larangan 
bagi yang diajak berbicara. Ini menunjukkan makruhnya 
menyampaikan pembicaraan kepada orang yang enggan 
memperhatikan dan larangan memotong pembicaraan orang lain. 
Selain itu, menunjukkan bahwa tidak selayaknya penyebaran ilmu 
dilakukan kepada orang yang tidak berminat, tapi semestinya 
disampaikan kepada orang yang ingin mendengarkannya, karena akan 
lebih bermanfaat bagi orang yang berminat. 


AS SBU Ga Sei jan, (Perhatikanlah ungkapan bersajak 


dalam doa, lalu hindarilah itu). Maksudnya, jangan mengupayakan 
itu dan jangan menyibukkan pikiranmu untuk itu, karena hal seperti 


482 — FATHUL BAARI 





itu adalah sikap dibuat-buat yang bisa menghalangi kekhusyuan yang 
semestinya menyertai doa. 


Ibnu At-Tin berkata, “Maksud larangan ini adalah bagi yang 
memaksakan untuk melakukan itu.” 


Ad-Dawudi berkata, “Maksudnya, memperbanyak hal-hal 
seperti itu.” 

233 90 ai Y (Mereka tidak melakukan kecuali itu). 
Maksudnya, meninggalkan kalimat bersajak. Disebutkan dalam 
riwayat Al Ismaili dari Al @asim bin Zakaria, dari Yahya bin 
Muhammad, gurunya Imam Bukhari, dengan sanad-nya, A5 Ulah Y 
(Mereka tidak melakukan itu), tanpa menyebutkan kata Y (kecuali). 


Ini cukup jelas. Demikian juga yang Diriwayatkan oleh Al Bazzar di 
dalam Musnad-nya dari Yahya dan Ath-Thabarani dari Al Bazzar. 


Hadits ini tidak bertentangan dengan hadits yang terdapat di 
dalam hadits-hadits shahih, karena ungkapan itu terlontar secara tidak 
sengaja, seperti ungkapan Nabi SAW pada pembahasan tentang jihad, 
SI AB Uks ya (BESI dia “ (Ya Allah yang menurunkan 
Al Kitab, yang sangat cepat perhitungan-Nya, yang menghancurkan 
pasukan-pasukan musuh). Selain itu, seperti sabda Nabi SAW, Ba—e 
da “4 dL—£, (Membenarkan janji-Nya dan memuliakan bala 
tentara-Nya), juga seperti sabda beliau, y ang mai Yg ph 3,8 
Tema y ir (abi (Aku berlindung kepada-Mu dari mata yang tidak 
menangis, jiwa yang tidak merasa puas, dan hati yang tidak khusyu). 


Semua riwayat ini shahih. 


Al Ghazali berkata, “Yang dimakruhkan dari bersajak adalah 
yang dibuat-buat, karena hal itu tidak mencerminkan ketundukan dan 
kehinaan diri. Selain itu, dalam doa-doa yang ma 'tsur banyak sekali 
terdapat kalimat-kalimat yang berirama namun tidak dibuat-buat.” 


FATHUL BAARI — 483 


Az-Zuhri berkata, “Nabi SAW tidak menyukai itu karena 
menyerupai perkataan para dukun, sebagaimana yang disebutkan 
dalam kisah seorang wanita dari suku Hudzail.” 


Abu Zaid dan lainnya berkata, “Asal sajak adalah sengaja 
menyeragamkan, baik itu adalah perkataan maupun lainnya.” 


21. Memohon dengan Sungguh-sungguh karena Tidak Ada yang 


Memaksa Allah 
PP sub 2 2, y naa at Le Se A - - 8 0 
Les ISI dag ale Al elo MI Iyo) JB JBS My EP 
4G ea 0 £ ae Hg 9 og pa Sit “9 2 St ja 3. £ 
V ASP bel 3 Oh AM AV UAS pg SAH 


6338. Dari Anas RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
“Apabila salah seorang dari kalian berdoa, maka ia hendaknya 
sungguh-sungguh dalam memohon, dan janganlah dia mengucapkan, 
“Ya Allah, jika Engkau berkenan, maka berilah aku'. Karena 
sesungguhnya tidak ada yang dapat memaksa-Nya'.” 


£ Cm Oarni or XX “3 1 Tre 5, "4 ENG - & Geosa 0 
PAI ab Oh ALI AI ea Ol AS Al SAE Ui 
BSA BB 

6339. Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, “Janganlah seseorang kalian mengucapkan, “Ya Allah, 
ampunilah aku bila Engkau berkenan. Ya Allah, rahmatilah aku bila 
Engkau berkenan'. Tapi hendaknya sungguh-sungguh dalam 


484 — FATHUL BAARI 





memohon, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat memaksa- 


” 


Nya. 


Keterangan Hadits: 


(Bab memantapkan permohonan karena tidak ada yang 
memaksa Allah). Yang dimaksud dengan permohonan ini adalah doa. 


tai e 35 (Maka dia hendaknya sungguh-sungguh dalam 


memohon). Dalam riwayat Ahmad dari Ismail disebutkan dengan 
redaksi, ENI (doa). Makna perintah untuk serius adalah bersungguh- 


sungguh dan memantapkan untuk terjadinya apa yang dimohon itu 
serta tidak mengaitkan itu kepada kehendak Allah, walaupun yang 
diperintahkan dalam segala hal yang ingin dilakukannya agar 
mengaitkannya dengan kehendak Allah. Ada juga yang berpendapat, 
bahwa makna serius ini adalah berbaik sangka terhadap Allah untuk 
mengabulkan. 


st aa o! Ai 3) pn Y3 (Dan janganlah ia mengucapkan, 
“Ya Allah, jika Engkau berkenan, maka berilah aku.”) Disebutkan 
dalam hadits Abu Hurairah, C2 Ul 43 HI cad Old HA ee (Ya 
Allah, ampunilah aku bila Engkau berkenan. Ya Allah, rahmatilah aku 
bila Engkau berkenan). Sedangkan dalam riwayat Hammam dari Abu 
Hurairah yang akan dikemukakan pada pembahasan tentang tauhid 
disebutkan tambahan, C45 0! (35)! «! (Ya Allah, berilah aku rezeki 


bila Engkau berkenan). Semua ini hanyalah contoh. Riwayat Al Ala' 
dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim mencakup semua 
itu. Imam Muslim juga meriwayatkan riwayat dari jalur Atha' bin 
Mina', dari Abu Hurairah, sE2! d33 (Dia hendaknya bersungguh- 


sungguh dalam berdoa). Dalam riwayat Muslim dari Al Ala 
disebutkan, Z£'J! easy a33 (Dia hendaknya bersungguh-sungguh dan 


membesarkan harapan). Makna “membesarkan harapan” adalah 


FATHUL BAARI — 485 





mengobarkannya — dengan cara  mengulang-ulang doanya. 
Kemungkinan juga yang dimaksud itu adalah memohon sesuatu yang 
besar dan banyak. Ini dikuatkan oleh redaksinya di akhir riwayat ini 
yang menyebutkan, s,— Kebun Y Ai UG (Karena sesungguhnya Allah, 
tidak ada sesuatu pun yang besar bagi-Nya). 

AH 5 Sekam I (Karena sesungguhnya tidak ada yang dapat 
memaksa-Nya). Dalam hadits Abu Hurairah disebutkan dengan 
redaksi, 1 3,54 Y 24, makna keduanya sama (yakni 8 S-4 dan 9 —54). 
Maksudnya, yang perlu dikaitkan dengan kehendak adalah apabila 
yang dimohon itu menyebabkan yang termohon perlu pemaksaan 
untuk mengabulkan, sehingga perkara itu menjadi ringan dan dia 
mengetahui bahwa hal itu tidak dapat dimohon darinya kecuali dengan 
kerelaannya. Allah adalah Dzat Yang Maha Suci dari itu, maka dari 
itu tidak ada gunanya pengaitan itu (pengaitan dengan kehendak-Nya). 
Ada juga yang berpendapat, bahwa makna pengaitan itu menunjukkan 
ketidakbutuhan terhadap yang diminta. Pendapat yang pertama lebih 
tepat, karena disebutkan dalam riwayat Atha' bin Mina', tb le FT 
s& (Karena sesungguhnya Allah berbuat apa yang yang dikehendak- 
Nya). Sedangkan dalam riwayat Al Ala' disebutkan, 645 Y d1 Oh 
3—bsi Saga (Karena sesungguhnya Allah, tidak ada sesuatu yang besar 
bagi-Nya yang Dia memberinya). 

Ibnu Abdil Barr berkata, “Seseorang tidak boleh mengatakan, 
“Ya Allah berilah aku bila Engkau berkenan, atau ungkapan serupa 
lainnya, baik berkenaan dengan urusan agama maupun dunia, karena 


itu adalah ungkapan yang mustahil dan tidak berdasar, sebab Allah 
hanya melakukan apa yang dikehendaki-Nya.” 


Secara zhahir, Ibnu Abdil Barr memaknainya sebagai 
pengharaman, karena memang demikian konteksnya. Sementara An- 
Nawawi memaknai larangan itu sebagai pemakruhan. Pendapat ini 


486 — FATHUL BAARI 





lebih tepat, dan ini dikuatkan oleh hadits yang menjelaskan tentang 
shalat Istikharah. 


Ibnu Baththal berkata, “Hadits ini menunjukkan bahwa orang 
yang berdoa selayaknya bersungguh-sungguh dalam berdoa dan 
benar-benar mengharapkan doanya dikabulkan, serta tidak berputus 
asa dari rahmat Allah, karena dia memohon kepada Yang Maha 
Mulia.” 


Ibnu Uyainah berkata, “Jangan sampai seseorang terhalang 
untuk berdoa karena kekurangan yang ada pada dirinya, karena Allah 
pernah mengabulkan doa iblis, makhluk-Nya yang paling jahat, yaitu 
ketika ia berfirman dalam surah Al Bagarah ayat 36 dan surah Shaad 
ayat 79, U min P3 Il GBU D5 (Ya Tuhanku, maka beri tangguhlah 
aku sampai hari mereka dibangkitkan).” 

Ad-Dawudi berkata, “Makna sabda beliau, ati 2 -—d (Dia 
hendaknya — bersungguh-sungguh dalam memohon) adalah 
bersungguh-sungguh dan mendesak, serta tidak mengatakan, “jika 
Engkau berkenan” seperti halnya orang yang mengecualikan, tetapi 
hendaknya seperti doa orang yang sangat membutuhkan.” 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, jika dia mengucapkannya dalam 
rangka meminta berkah, maka tidak makruh, bahkan hal itu baik 
dilakukan. 


22. Doa Hamba akan Dikabulkan selama Tidak Tergesa-Gesa 


Ma II pl ale AA Io AI Ipa Ol ia 3 
Ad nang li 163 "IYA jai SG 


6340. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“Permohonan salah seorang dari kalian akan dikabulkan selama 


FATHUL BAARI — 487 


tidak tergesa-gesa', dia berkata, “Aku telah berdoa tapi belum 
dikabulkan 


Keterangan Hadits: 

(Bab Doa Hamba Dikabulkan selama Tidak Tergesa-Gesa). 
Pada bab ini imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah RA. 

Ia ae) 55 SA Dlm (Permohonan salah seorang dari 
kalian akan dikabulkan selama tidak tergesa-gesa). Penjelasannya 
telah dikemukakan dalam tafsir firman Allah, —V "gx AN (Yaitu) 
orang-orang yang menaati perintah Allah). 

Hari . S3 "Ji (Ia berkata, “Aku telah berdoa tapi 
belum dikabulkan.”). Dalam riwayat selain Abu Dzar disebutkan 
dengan redaksi, J'—4d (Lalu dia berkata). Ibnu Baththal berkata, 


“Artinya, dia bosan lalu meninggalkan doa sehingga seperti orang 
yang mengecam doanya sendiri. Atau dia mendoakan sesuatu yang 
berhak dikabulkan, lalu menjadi seperti orang yang menuduh Allah 
kikir.” 

Dalam riwayat Abu Idris Al Khaulani dari Abu Hurairah yang 
diriwayatkan Imam Muslim dan At-Tirmidzi disebutkan, ig — Y 
€ Inka tag J3 deni lag aa du Ui Pe Tatu) Hening 


0-2 0m 3D 01. 0 — 


An (Doa seorang hamba senantiasa dikabulkan selama dia tidak 


berdoa untuk suatu dosa atau pemutusan hubungan kekerabatan, dan 
selama dia tidak tergesa-gesa. Sahabat bertanya, “Apa maksudnya 
tergesa-gesa?” Beliau menjawab, “Yaitu dia mengatakan, “Aku telah 
berdoa dan berdoa tapi belum kunjung dikabulkan'. Lalu saat itu dia 





| Maksud tergesa-gesa adalah dengan mengatakan, "Aku telah berdoa, tetapi beliau 
melihat doaku dikabulkan", sehingga dia merasa sia-sia dan tidak mau lagi berdoa. — 
ed. 


488 — FATHUL BAARI 





merasa dan berhenti serta meninggalkan doa.”) Pada hadits ini 
terkandung salah satu adab berdoa, yaitu anjuran terus memanjatkan 
doa dan tidak berputus asa untuk dikabullkan, karena sikap ini 
menunjukkan ketundukkan, kepasrahan serta menampakkan 
kebutuhan. 


Seorang salaf berkata, “Sungguh aku sangat takut tidak dapat 
berdoa daripada tidak dikabulkan.” 


Tampaknya, dia mengisyaratkan kepada hadits Ibnu Umar 
yang diriwayatkan secara marfu', Lp 3 SE DU Ne A Bu 
i—ar 3! (Barangsiapa yang dibukakan baginya pintu doa, maka pintu- 
pintu rahmat telah dibukakan baginya). Hadits ini diriwayatkan oleh 


At-Tirmidzi dengan sanad yang lemah dan dinilai shahih oleh Al 
Hakim, lalu dia ragu. 


Ad-Dawudi berkata, “Bagi orang yang menyelisihi dan 
mengatakan, “Aku telah berdoa tapi belum juga dikabulkan”, 
dikhawatirkan akan menghalangi dikabulkannya doa yang dipanjatkan 
atau menghalangi gantinya, yaitu pengampunan kesalahan.” 


Di awal pembahasan tentang doa, saya telah kemukakan 
hadits-hadits yang menunjukkan bahwa doanya orang beriman tidak 
ditolak, yaitu kemungkinan dikabulkan dengan segera, atau 
dihindarkan dari keburukan yang sebanding, atau disimpan untuk di 
akhirat nanti yang lebih baik dari apa yang dimintanya. Tampaknya, 
Ad-Dawudi mengisyaratkan hal itu dan Ibnu Al Jauzi juga 
mengisyaratkan hal itu dengan perkataannya, “Ketahuilah bahwa 
doanya orang beriman tidak ditolak.” Hanya saja, terkadang yang 
lebih baik baginya adalah ditangguhkan pengabulan itu, atau diganti 
dengan yang lebih baik dari apa yang dimintanya, baik cepat maupun 
lambat. Maka selayaknya orang yang beriman tidak meninggalkan doa 
kepada Tuhannya, karena dengan berdoa berarti dia beribadah, 
sebagaimana halnya dia beribadah dengan penuh kepasrahan. 


FATHUL BAARI — 489 


Di antara adab berdoa adalah: 


1. Memperhatikan waktu-waktu yang utama seperti ketika sujud 
dan ketika adzan 


Diawali dengan wudhu dan shalat 
Menghadap kiblat 

Mengangkat kedua tangan 
Didahului dengan taubat 
Mengakui dosa 

Ikhlas 


Po SA ON Tata RA 


Dibuka dengan memanjat pujian kepada Allah dan bershalawat 
untuk Nabi SAW 


9. Memohon dengan menggunakan Asma 'ul Husna. 


Dalil-dalilnya telah disebutkan di dalam kitab ini. Al Karmani 
berkata, “Yang menggambarkan dikabulkan dan tidaknya doa ada 
empat, yaitu: Pertama, tidak tergesa-gesa tidak tidak mengatakan 
perkataan tersebut. Kedua, adanya kedua hal tersebut. Ketiga dan 
keempat, tidak adanya salah satu dari kedua hal tersebut dan adanya 
salah satu dari keduanya. Jadi, hadits tersebut menunjukkan bahwa 
dikabulkannya doa itu khusus pada gambaran yang pertama. Selain 
itu, hadits ini menunjukkan bahwa kemutlakan firman Allah dalam 
surah Al Bagarah 186, 055 5 (Al 2 2—t3 Li (Aku mengabulkan 
permohonan orang yang mendoa apabila ia berdoa kepada-Ku) 
dibatasi oleh hadits ini.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits tersebut ditakwilkan bahwa 
yang dimaksud dengan pengabulan itu adalah lebih umum dari 
sekadar tercapainya apa yang diminta, bisa dengan pengganti yang 
setara dengan itu atau lebih. 


490 — FATHUL BAARI 


23. Mengangkat Tangan ketika Berdoa 


or ra Pan an 8, s -. 0. Et - £ Le 
S3 3 Ola BEM ro 3 KAIN Saga jl Jb 


sh aa tah, 

Abu Musa Al Asy'ari berkata, “Nabi SAW berdoa, lalu beliau 

mengangkat kedua tangannya dan aku melihat putihnya kedua ketiak 
beliau.” 


BEA HA at ag ala JL AG 
DG Al Us DI) 


Ibnu Umar berkata, “Nabi SAW mengangkat kedua tangannya 
dan beliau mengucapkan, “Ya Allah, sesungguhnya aku berlepas diri 
kepada-Mu dari apa yang dilakukan oleh Khalid.” 


9 0 o- 3085. as. 3 


An ena 
San ee de Ke Ca am EA) Aa 


sai) Oa es 

6341. Abu Abdillah berkata: Dan Al Ausi berkata: Muhammad 

bin Ja'far menceritakan kepadaku dari Yahya bin Sa'id dan Syarik, 

keduanya mendengar Anas, dari Nabi SAW, bahwa beliau 

mengangkat kedua tangannya sehingga aku melihat putihnya kedua 
ketiak beliau. 


FATHUL BAARI — 491i 





Keterangan Hadits: 


(Bab mengangkat tangan ketika berdoa). Maksudnya, dengan 
cara yang khusus. Dalam riwayat Abu Dzar tidak disebutkan kata 
“bab”. 


Th Mi Ab 3 ag AA aa PN G3 LAN ah jl OT, 
#—b3 15 (Abu Musa Al Asy'ari berkata, “Nabi SAW berdoa, lalu 


beliau mengangkat kedua tangan beliau dan aku melihat putihnya 
kedua ketiak beliau.”). Ini adalah bagian dari haditsnya yang panjang 
mengenai kisah gugurnya pamannya, Amir Al Asy'ari. Sebelumnya, 
ini telah disebutkan secara maushul pada pembahasan tentang 
peperangan, yaitu pada perang Hunain. Hal ini juga telah saya 
isyaratkan pada tiga bab sebelumnya, yaitu pada bab “firman Allah, 
“Dan berdoalah untuk mereka.” 


nrotu Peok BAN Lanka dana te LA Maa NP Me 05 30 “ae 
Si ai Rike 2IE) MG mekag ANE AI Ceko B3 pi Ju 
IE ss (Ibnu Umar berkata, “Nabi SAW mengangkat kedua 


tangannya dan beliau mengucapkan, “Ya Allah, sesungguhnya aku 
berlepas diri kepada-Mu dari apa yang dilakukan oleh Khalid'.”). Ini 
adalah bagian dari kisah perang bani Judzimah, dan telah disebutkan 
secara maushul beserta penjelasannya pada pembahasan tentang 
peperangan, yaitu setelah perang penaklukan Makkah. Khalid yang 
dimaksud ini adalah Khalid bin Walid. 


Hadits Anas di sini merupakan potongan dari haditsnya yang 
dikemukakan pada pembahasan tentang Istisga' (minta hujan). Di sana 
dikemukakan dengan sanad ini secara mu'allag. Abu Nu'aim 
meriwayatkannya secara maushul dari riwayat Abu Zur'ah Ar-Razi, 
dia berkata, “Al Ausi menceritakannya kepada kami.” 


Imam Bukhari mengemukakan kisah istisga' secara panjang 
lebar dari riwayat Syarik bin Abi Numair saja, dari Anas, dari 
berbagai jalur periwayatan yang pada sebagiannya disebutkan, «55 


492 — FATHUL BAARI 








d4 (Dan mengangkat kedua tangannya), namun pada jalur-jalur itu 


a23 


tidak ada yang menyebutkan, dalan P3 ta & (Sehingga aku melihat 
putihnya kedua ketiak beliau), kecuali ini. 


Hadits pertama mengandung bantahan terhadap orang yang 
berkata, “Tidak boleh mengangkat (tangan) seperti demikian kecuali 
di dalam istisga'”” Namun sebenarnya pada hadits tersebut dan yang 
setelahnya terkandung sanggahan terhadap orang yang mengatakan 
tidak boleh mengangkat kedua tangan ketika berdoa selain doa 
istisga', yaitu orang yang berpedoman dengan hadits Anas, Pl) S Aa 
MENU VI 6 La sia BMA SL gag ale At Jp (Nabi SAW tidak 
pernah mengangkat kedua tangan beliau dalam doanya kecuali dalam 
istisga”y dan ini adalah hadits shahih. Namun hasil penggabungan 
antara hadits ini dengan hadits-hadits bab ini serta hadits-hadits 
lainnya yang semakna menunjukkan bahwa yang dinafikan itu adalah 
cara khusus (cara mengangkat tangan tersebut), bukan menafikan 
mengangkat tangan. Saya telah mengisyaratkan ini pada bab-bab 
istisga'. 

Kesimpulannya, cara mengangkat tangan ketika istisga' 
berbeda dengan cara mengangkat tangan pada doa lainnya, yaitu 
kedua tangan diangkat tinggi-tinggi hingga sejajar dengan wajah, 
sedangkan pada doa lainnya hanya sejajar dengan bahu. Hal ini 
dijelaskan oleh hadits yang menyebutkan, a—ai) PI Sp & (Hingga 
terlihat putihnya ketiak beliau). Bahkan dapat disimpulkan bahwa 
tampaknya putihnya ketiak beliau di dalam istisga' lebih jelas 
daripada pada doa lainnya, dan itu bisa jadi karena kedua telapak 
beliau dalam doa istisga' menghadap ke arah tanah, sedangkan dalam 
doa lainnya menghadap ke arah langit. 


Al Mundziri berkata, “Jika tidak bisa dipadukan, maka segi 
validitas riwayat lebih didahulukan.” 


FATHUL BAARI — 493 





Saya (Ibnu Hajar) katakan, apalagi dengan banyaknya hadits 
mengenai hal ini. Hadits-hadits itu telah dihimpun oleh Al Mundziri 
dalam bagian tersendiri yang di antaranya dituangkan oleh An- 
Nawawi di dalam kitab Al Adzkar dan Syarh Al Muhadzdzab. Imam 
Bukhari juga menyebutkan bab tersendiri di dalam kitab Al Adab Al 
Mufrad, di dalamnya dia menyebutkan beberapa hadits di antaranya: 


Pertama, hadits Abu Hurairah, Ke Ps Pe 3 ya Ke “alas AG 
LB cak aing Ui Jera Ala An #30 Tab Up ON JW gag Ae Ai 
039 dam “ii (dth-Thufail bin Amr datang menemui Nabi SAW lalu 
berkata, “Sesungguhnya suku Daus telah bermaksiat, karena itu 


mohonkanlah keburukan atas mereka.” Maka beliau menghadap ke 
arah kiblat dan mengangkat kedua tangan beliau lalu mengucapkan, 
“Ya Allah, tunjukilah suku Daus.”) 

Hadits ini diriwayatkan juga di dalam kitab Ash-Shahihain 
namun tanpa menyertakan kalimat, «—4 2855 (Dan mengangkat kedua 
tangannya). 

2 2d 2, 

Kedua, hadits Jabir yang menyebutkan, #4 3 p£ 14 Jali Vi 
(Bahwa Ath-Thufail bin Amr berhijrah), lalu disebutkan kisah seorang 
laki-laki yang berhijrah bersamanya, kemudian di dalamnya 
disebutkan, AXg 853 A20 Mad) HUI aka) AE AN Cho 1 JUS (Maka 
Nabi SAW mengucapkan, “Ya Allah, ampunilah kesalahan kedua 
tangannya,” sambil mengangkat kedua tangan beliau). Sanad hadits 
ini shahih. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. 

Ketiga, hadits Aisyah RA, #5 alky AbE AN dk Ce Ly Lgi 
Tana ME Ai LI dai WI, (Bahwa dia melihat Nabi SAW bedoa 
sambil mengangkat kedua tangannya, “Ya Allah, sesungguhnya aku 
ini hanyalah manusia.”) Sanad hadits ini shahih. 


494 — FATHUL BAARI 


mntipanpan pan ant Dena IMAN Leni HERAN 2 AN 


Pe NN 


BMA ARA AN ah Hn LL Span 





Di antara hadits shahih mengenai ini adalah hadits yang 

gg oo ee ota NX 5 ma oke 

diriwayatkan oleh Imam Bukhari, d4 0815 eeey M6 A1 do gi Ti) 

Olwasa) 335 (Aku melihat Nabi SAW mengangkat kedua tangannya 
mendoakan Utsman). 


Imam Muslim meriwayatkan riwayat dari hadits Abdurrahman 
bin Samurah mengenai kisah gerhana, Pat 1 ade FI Ie Pa SE Tgau 
KA aU Ph “A5 (Maka aku sampai kepada Nabi SAW, saat itu beliau 
sedang mengangkat kedua tangannya sambil berdoa). Ia juga 
meriwayatkan dari hadits Aisyah mengenai gerhana juga, Xi ad) & 
#4 (Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sambil berdoa). 


Ia juga meriwayatkan dari hadits 2uryah mengenai doa beliau SAW 
untuk para mayat di Bagi”, ws Un 4 Ta 5 (Lalu beliau mengangkat 


kedua tangan beliau tiga kali). Selain itu, dia meriwayatkan dari 
hadits Abu Hurairah yang panjang mengenai penaklukan Makkah, 8 
# 13 4 #5 (Beliau kemudian mengangkat kedua tangan beliau dan 


mulai berdoa). 


Disebutkan di dalam kitab ehatu jai dari Abu Humaid 
mengenai kisah Ibnu Al-Lutbiyyah, -J pa dala! 5 si Tah) kai &. 5 2 


Ah Ja Hi (Kemudian beliau mengangkat kedia tangannya hingga 


aku melihat lekukan kedua ketiaknya, beliau mengucapkan, “Ya 
Allah, bukankah aku telah menyampaikan). Diriwayatkan dari hadits 


Abdullah bin Amr, 3 Ce AI JB 3 alay ala Ai Pegea af 
gi 3 - JG 9 4d (Bahwa Nabi SAW menyebutkan perkataan Ibrahim 


dan Isa, lalu beliau mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan, 
“Ya Allah, umatku). 


A.A 3 4 Ba TE ME LAA 

Dalam hadits Umar RA disebutkan, “6 A1 jo Si Jp) US 

#. 2 #.. ». Tt 0 & 5 .. J3... 3... Ian Pas £ PN Dp 
Sia ig KAS AN JPU JP GOA Air KS mena PI AA JP AI peka 


FATHUL BAARI — 495 


633 du an ikal Jakau 2 (Apabila wahyu turun kepada Rasulullah 
SAW, maka terdengar seperti suara lebah di dekat wajahnya. Pada 
suatu hari Allah menurunkan wahyu kepada beliau, hingga kesedihan 
pun hilang dari beliau. Setelah itu beliau menghadap ke arah kiblat 
lalu mengangkat kedua tangan beliau lantas berdoa). Hadits ini 
diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan redaksi tersebut diriwayatkan oleh 
At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Al Hakim. 


aa En 2... 

Dalam hadits Usamah disebutkan, d5 1 (eko (gal! D3, SS 

HI sa TS ia Ki IU ag LI PA KA IP Ma 
AN — (Aku pernah dibonceng oleh Nabi SAW di Arafah, lalu 


beliau mengangkat kedua tangan untuk berdoa. Kemudian unta beliau 
condong hingga tali kendalinya jatuh, maka beliau meraihnya dengan 
tangannya sambil tetap mengangkat tangannya yang lain). Hadits ini 
diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan sanad yang jayyid. 

Disebutkan dalam hadits Oais bin Sa'ad yang diriwayatkan 
oleh Abu Daud, — “Ii yag Hah la ale dh che “ dp Da 1 
BL He JT Je War) Wiko (Kemudian Rasulullah SAW 
mengangkat kedua tangannya sambil mengucapkan, “Ya Allah 
(limpahkanlah) berkah dan rahmat-Mu kepada keluarga Sa'ad bin 


Ubadah.”) Sanad hadits ini jayyid. Masih banyak hadits-hadits 
lainnya yang menjelaskan tentang hal ini. 

Adapun hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dari hadits 
Umarah bin Ruwaibah, 3d :Jty 205 OB dia Ih Ona gi pa el AA 
We pa Aib IE Ly Ls Hg ae dh Ko Aan ip (Bahwa ia 
melihat Bisyr bin Marwan mengangkat kedua tangannya, lalu ia 
mengingkari itu dan berkata, “Sungguh aku telah melihat Rasulullah 


SAW, dan tidak lebih dari ini,” sambil berisyarat dengan jari 
telunjuk). 


496 — FATHUL BAARI 


Ath-Thabari menceritakan dari salah seorang salaf, bahwa dia 
memahami secara zhahir dan berkata, “Sunnahnya, orang yang berdoa 
memberi isyarat dengan satu jari.” 


Namun Ath-Thabari menyanggahnya, dengan mengatakan 
bahwa hal itu terjadi ketika khathib menyampaikan khutbah, dan itu 
adalah zhahir redaksi hadits tersebut. Jadi, tidak dapat dijadikan 
pedoman untuk melarang mengangkat kedua tangan ketika berdoa 
karena adanya hadits-hadits lain yang mensyariatkannya. 
Diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan dia menilainya hasan, 
serta lainnya, dari hadits Salman secara marfu', — — — o! 
Vibe Ch Ul Pi dg & 8S OS Ga ag (Sesungguhnya Tuhan kalian 
Maha Pemalu lagi Maha Mulia, Dia malu terhadap hamba-Nya bila 
hamba-Nya mengangkat kedua tangannya kepada-Nya, hamba-Nya 
itu kembali dengan tangan kosong). Sanad hadits ini jayyid. 


Ath-Thabari berkata, “Ibnu Umar dan Jubair bin Muth'im 
memakruhkan mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Ketika 
Syuraih melihat seorang laki-laki berdoa sambil mengangkat kedua 
tangannya, dia berkata, “Siapa yang melakukan itu, semoga dia 


, ” 


kehilangan ibunya”. 


Kemudian Ath-Thabari mengemukakan riwayat-riwayatnya 
dengan sanad-sanad-nya yang berasal dari mereka. 


Ibnu At-Tin menyebutkan dari Abdullah bin Umar bin 
Ghanim, dia menukil dari Malik, bahwa mengangkat kedua tangan 
dalam berdoa bukan perintah dari para ahli fikih. Dia mengatakan di 
dalam kitab Al Mudawwanah, “Mengangkat tangan hanya khusus 
dilakukan dalam shalat Istisga' dengan memposisikan telapak 
tangannya ke arah tanah.” 


Sedangkan yang dinukil oleh Ath-Thabari dari Ibnu Umar 
adalah mengingkari mengangkat tangan hingga sebatas bahu, dan dia 
berkata, “Hendaknya sejajar dengan dadanya.” Begitu juga yang 
dinisbatkan oleh Ath-Thabari darinya. 


FATHUL BAARI — 497 


Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ini adalah cara berdoa. 
Abu Daud dan Al Hakim meriwayatkan darinya, dari jalur lainnya, dia 
berkata, “Meminta dengan mengangkat kedua tanganmu hingga 
sejajar bahu, beristighfar dengan memberi isyarat dengan satu jari, dan 
ibtihal (berdoa memohon kebinasaan bagi yang berdusta) dengan 
mengulurkan kedua tanganmu.” 


Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur lainnya, dia berkata, 


“Mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kepala.” 


Namun dalam hadits shahih yang diriwayatkan dari Ibnu Umar 
membantah hal tersebut, yaitu hadits yang diriwayatkan Imam 
Bukhari dalam kitab Al Adab Al Mufrad dari jalur Al Gasim bin 
Muhammad, A55 Cage id AA Ii ABI Alap jab GI IN, 


2343 


A3 di Can Lah “AB Ai Ka UebU (Aku melihat Ibnu Umar berdoa di 


Al Oash sambil mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan 
kedua bahunya, sementara kedua telapaknya menghadap ke arah 
dirinya sedangkan punggung tangannya mengarah pada wajahnya). 


24. Berdoa tanpa Menghadap ke Arah Kiblat 


- ».. o Kap Du - Bo Lega 0 
Pee aea MIE KE Kp LP NB 
J3 cai pa HI Pan AR 3 Has 


- 


SPA AO 3 AJE Ob A3 Ba aa tak 
LAN Jaa Ale Y, Elis LI : J3 Gp Ata tah 


ana Gal YG EA Up abis 


498 — FATHUL BAARI 








orissnerena 


| 
| 





6342. Dari Oatadah, dari Anas RA, dia berkata, “Ketika Nabi 
SAW berkhutbah pada hari Jum'at, seorang laki-laki berdiri lalu 
berkata, “Wahai Rasulullah, bedoalah kepada Allah agar menurunkan 
hujan kepada kami”. Maka langit pun mendung dan menghujani kami, 
sampai-sampai orang hampir tidak dapat sampai ke rumahnya. Hujan 
masih terus turun hingga Jum'at berikutnya, lalu bedirilah orang 
tersebut —atau yang lainnya— lalu berkata, “Berdoalah kepada Allah 
| agar menghindarkannya dari kami. Sungguh kami telah tenggelam. 
Maka beliau pun berdoa, “Ya Allah, turunkan di sekitar kami, dan 
| tidak pada kami'. Maka awan pun berpencar di sekitar Madinah dan 
| tidak menghujani penduduk Madinah.” 





Keterangan Hadits: 
Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadis Oatadah yang 
ba BN AA APN NA PN MAN MT Se TP ar ANK T Pa A3 8, co. 
berasal dari Anas RA, Fery AWB Inah! Oi Ula peking ANE Al Ce ii 
Kah ORA PN dh Io U JW (Ketika Nabi SAW berkhutbah pada 
hari Jum'at, seorang laki-laki berdiri lalu berkata, “Wahai 
Rasulullah, bedoalah kepada Allah agar menurunkan hujan kepada 
kami.”) Di dalamnya disebutkan, uf 4 B3 JW —3e JA Wb 
wake Y3 mg ai JB. Fr. KURS, ras (Pria tersebut kemudian 
bediri —atau yang lainnya— lalu berkata, “Berdoalah kepada Allah 
agar menghindarkannya dari kami. Karena sungguh kami telah 
tenggelam.” Maka beliau pun berdoa, “Ya Allah, turunkan di sekitar 
kami, dan tidak pada kami.”) Penjelasannya telah dikemukakan pada 
pembahasan tentang shalat Istisga'. Pada sebagian jalur 
periwayatannya, di bagian pertamanya disebutkan, Kw! — J3 
(Maka beliau pun berdoa, “Ya Allah, turunkanlah hujan kepada 
kami.”) 
Keterkaitannya dengan judul ini, bahwa posisi khatib ketika 
menyampaikan khutbah adalah membelakangi kiblat, dan tidak ada 


FATHUL BAARI — 499 


Sea ea 


riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW berputar pada kedua 
doa tersebut. Pada pembahasan tentang shalat Istisga' telah 
dikemukakan dari jalur Ishag bin Abi Thalhah, dari Anas mengena 
kisah ini, di mana di bagian akhirnya disebutkan, “3:15 5 JP Ai si ! 5 


Haa Jaa Y3 (Dan dia tidak menyebutkan bahwa beliau mengubah 
posisi sorbannya dan tidak pula menghadap kiblat). 


25. Berdoa dengan Menghadap ke Arah Kiblat 


“3 Bl da dya Pn, TN (ing ng 


6343. Dari Abdullah bin Zaid, dia berkata, “Nabi SAW keluar 
menuju tempat shalat ini untuk meminta hujan, lalu beliau berdoa dan 
meminta hujan, kemudian menghadap ka arah kiblat dan membalik 
posisi sorbannya.” 


Keterangan Hadits: 

| Pada bab ini Ina Bukan menyebutkan hadits Abdullah bin 
Zaid, dia berkata, 648 « ding gama tia S! ka 4 Pura Ie Fika 7 
215 5 aRea 5 ea jt Aa: (Riba, 5 (Nabi SAW keluar menuju tempat 
shalat ini untuk meminta hujan, lalu beliau berdoa dan meminta 


hujan, kemudian menghadap ka arah kiblat dan membalik posisi 
sorbannya). 


Al Ismaili berkata, “Hadits ini cocok dengan judul sebelum 
ni.” Maksudnya adalah mendahulukan doa sebelum shalat Istisga'. 
Kemudian dia berkata, “Tapi mungkin yang dimaksud Imam Bukhari 
adalah ketika beliau merubah posisi dan letak sorban beliau, saat itu 
beliau juga berdoa.” 


500 — FATHUL BAARI 











Saya (Ibnu Hajar) katakan, memang itu maksudnya, lalu 
sebagaimana biasanya dia mengisyaratkan kepada sebagian jalur 
periwayatan hadits, karena hadits ini telah dikemukakan pada 
pembahasan tentang shalat Istisga' dari jalur ini dengan redaksi, ud at, 


2.8. . 9 


berdoa, beliau menghadap ke arah kiblat dan merubah letak 
sorbannya). Dia juga memberinya judul “Menghadap Kiblat saat 
Berdoa”. 


Penggabungan antara hadits ini dan hadits Anas adalah bahwa 
hadits Anas RA berkenaan dengan khutbah Jum'at di masjid, 
sedangkan kisah yang terdapat dalam hadits Abdullah bin Zaid adalah 
di tempat shalat. 


Judul ini tidak disebutkan dalam riwayat Abu Zaid Al 
Marwazi, sehingga haditsnya menjadi bagian dari bab sebelumnya, 
dan dengan begitu sanggahan Al Ismaili tidak dapat diterima. 


Sejumlah hadits tentang menghadap kiblat saat berdoa telah 
diriwayatkan, di antaranya: 


Pertama, hadits Umar yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi 
yang telah saya kemukakan pada bab “mengangkat kedua tangan saat 
berdoa”. 


Kedua, hadits Ibnu Abbas RA yang berasal dari Umar yang 
diriwayatkan Imam Muslim dan At-Tirmidzi, J—s) jas 4 p4 US Ld 
Hp Bi Yah AA An SU YAA ee PAN DI kaya Ceko A1 
(Pada saat perang Badar, Rasulullah SAW melihat kepada orang- 


orang musyrik, lalu beliau menghadap ke arah kiblat, kemudian 
mengulurkan kedua tangan beliau, lantas berbisik kepada Tuhannya). 


Ketiga, hadits Ibnu Mas'ud RA, Ae 3 & Ke Pa (3 1 
H3 va Pi SH at Para (Nabi SAW menghadap ke arah Ka'bah, lalu 


mendoakan kebinasanaan untuk beberapa orang Ouraisy). 


FATHUL BAARI — 501 


Keempat, hadits Abdurrahman bin Tharig yang berasal dari 
ayahnya, SEA Jai j3 Ia UKG jer BIOS akg ale dn Ko At Iya, ol 
Ba ea (Bahwa apabila Rasulullah SAW melewati suatu tempat 
pemukiman yang tinggi, beliau menghadap ke arah kiblat lalu 
berdoa). Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i. Ini 
adalah redaksi An-Nasa'i. 

Kelima, hadits Ionu Mas'ud RA, ky d6 dit de An Ips 
PI ag 3 «$ (Aku pernah melihat Rasulullah SAW berada di 
sisi kuburan Abdullah Dzu An-Najadain). Di dalam hadits ini 
disebutkan, —a 3817 LA! JAE 433 Iya & P Uda (Setelah selesai 
penguburannya, beliau menghadap ke arah kiblat dengan mengangkat 


kedua tangan beliau). Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Awanah di 
dalam kitab Shahih-nya. 


26. Doa Nabi SAW untuk Pelayannya agar Panjang Umur dan 
Banyak Harta 


TK Sa ae Pa MBA CA Pl CT NA aan Men £ 
ra ol Dot AI Se JBS Il og el 


nba us ayu SA On Sa 2G AI 

6344. Dari Anas RA, dia berkata, “Ibuku berkata, “Wahai 
Rasulullah, pelayanmu Anas, berdoalah kepada Allah untuknya'. 
Beliau kemudian mengucapkan, “Ya Allah, perbanyaklah harta dan 


anaknya, dan berkahilah apa yang Engkau anugerahkan 
kepadanya '.” 


502 — FATHUL BAARI 





Keterangan Hadits: 

(Bab Doa Nabi SAW untuk Pelayannya agar Panjang Umur 
dan Banyak Harta). Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits 
Anas RA, Au 51 Ae JB SAN FI eipel Ula At Up Gal ii 
3nd (Ibuku berkata, “Wahai Rasulullah, pelayanmu Anas, berdoalah 


kepada Allah untuknya.” Beliau kemudian mengucapkan, “Ya Allah, 
perbanyaklah harta dan anaknya). Penjelasannya telah dikemukakan 
sebelumnya, dan hadits ini memang disebutkan dalam beberapa bab. 


Dalam hadits ini, tidak ada redaksi yang menyinggung tentang 
umur, maka sebagian pensyarah berkata, “Kesesuaian hadits ini 
dengan judulnya, bahwa doa agar dibanyakkan anak membutuhkan 
umur yang panjang.” 

Namun pendapat ini dibantah, bahwa tidak ada keterkaitan 
antara keduanya selain dalam bentuk majaz, yaitu bahwa maksud 


banyaknya anak adalah sebutan anak tetap ada selama anak-anak itu 
masih ada. Jadi, seolah-olah dia masih hidup. 


Jawaban yang lebih tepat adalah, bahwa sebagaimana biasanya 
Imam Bukhari mengisyaratkan pada riwayatnya di sebagian jalur, 
karena dia meriwayatkan di dalam kitab Al Adab Al Murfad dari jalur 
lainnya, dari Anas RA, dia berkata, Wes :— wi ai B3 ca ai uu 
AD Sab, SA It 3093 Uta ST ae JUS SA f6 Yf (Ummu Sulaim — 
yaitu ibunya Anas— berkata, “Pelayan kecilmu, tidakkah engkau 
berdoa untuknya?” Beliau kemudian mengucapkan, “Ya Allah, 


perbanyaklah harta dan anaknya, panjangkanlah umurnya dan 
ampunilah dia.”) 


Tentang banyaknya anak dan harta Anas, Imam Muslim 
meriwayatkan di akhir hadits ini dari jalur Ishag bin Abdullah bin Abi 
Thalhah, dari Anas RA, sa A35 s7 Op RSI Jb Ol Ap -iml JB 
2 BI Se OLS (Anas berkata, “Demi Allah, sesungguhnya 


FATHUL BAARI — 503 


hartaku sangat banyak, sementara anak-anakku dan anak-anak dari 
anak-anakku kini berjumlah hampir seratus.”) Disebutkan dalam 
hadits “tha'un adalah syahid bagi setiap muslim” paa pembahasan 


tentang pengobatan, ucapan Anas RA, Ai 33 Af tj Ra) 3 P3 
Ry 3 Iu 8 Sai adi aulia “2 $ di (Aminah anak perempuanku 


memberitahukan kepadaku bahwa hingga datangnya Al Hajjaj ke 
Bashrah, telah dikuburkan sebanyak seratus dua puluh orang dari 
keturunanku). 


An-Nawawi berkata, “Dia adalah sahabat yang paling banyak 
anak.” 


Ibnu Outaibah di dalam kitab Al Ma'arif berkata, “Ada tiga 
orang yang tinggal di Bashrah, yang mana mereka belum meninggal 
sampai setiap mereka melihat seratus lak-laki dari keturunannya, yaitu 
Abu Bakrah, Anas, dan Khalifah bin Badr.” Yang lainnya 
menambahkan yang keempat, yaitu Al Muhallab bin Abi Shufrah. 


At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Al Aliyah mengenai 
Anas, “Ia memiliki kebun yang setiap tahun menghasilkan buah- 
buahan dua kali. Di dalamnya terdapat tumbuhan yang wangi 
menghembuskan aroma misik.” 


Tentang panjangnya umur Anas telah disebutkan di dalam 
kitab Ash-Shahih, bahwa saat hijrah, Anas berusia sembilan tahun, dan 
dia meninggal pada tahun sembilan puluh satu. Ada juga yang 
mengatakan sembilan puluh tiga dan dia berusia seratus tiga tahun. 
Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Khalifah, dan inilah yang 
bisa dijadikan pedoman. Mayoritas ulama mengatakan bahwa usianya 
mencapai 107 tahun, dan paling sedikit yang mengatakan adalah 99 
tahun. 


504 — FATHUL BAARI 





27. Doa ketika Tertimpa Bencana atau Kesusahan 


Ph ng db Ko 05 LIBRA (p3 AL SI G 
Big KT e 

5) al VII Y ad di YA Y Tan AI ats 

Pa PAI PNG EA Yaa 

6345. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, “Ketika Rasulullah 

SAW tertimpa bencana beliau mengucapkan, “Laa ilaaha illaallaahul 

azhiimul haliim. Laa ilaaha illaallaahu rabussamaawaati wal ardhi 

warabbul arsyil azhiim (Tidak ada sesembahan kecuali Allah Yang 

Maha Agung lagi Maha Lembut. Tidak ada sesembahan kecuali Allah 


, ” 


Tuhan semua langit, Tuhan bumi dan Tuhan Arsy yang agung)”. 


Ja Ap ata di Ope Dl PE 
y ea ai ap 3 Yi 3 Y Sea Sai SI Yi SY SSI 


3 Ta FA NY » Nan | d) 


KA LA ARK se Maag NA 
Jalin 2013 2 Kab ab "3 J83 


»— 
IN 
“ 


6346. Dari Ibnu Abbas, bahwa ketika Rasulullah SAW ketika 
ditimpa bencana beliau mengucapkan, “Laa ilaaha illaahul azhiimul 
haliim. Laa ilaaha illallaahu rabbul arsyil azhiim. Laa ilaaha 
illallaahu rabus samaawaati, wa rabbul ardhi, wa rabbul arsyil 
kariim (Tidak ada sesembahan kecuali Allah Yang Maha Agung lagi 
Maha Lembut. Tidak ada sesembahan kecuali Allah Tuhan Arsy yang 
agung. Tidak ada sesembahan kecuali Allah Tuhan semua langit, 
Tuhan bumi dan Tuhan Arsy yang mulia.”) 


Wahab berkata, “Syu'bah menceritakan hadits yang serupa 
kepada kami dari Gatadah.” 


FATHUL BAARI — 505 





Keterangan Hadits: 

(Bab doa ketika tertimpa bencana atau kesusahan). 
Maksudnya, kondisi yang memberatkan jiwanya sehingga 
membuatnya berduka dan bersedih. 

ci CA OS (Beliau berdoa ketika tertimpa bencana atau 


kesusahan). Maksudnya, ketika terjadinya kedukaan. Disebutkan 
dalam riwayat Muslim dari Sa'id bin Abu Arubah dari Gatadah, 0S 


— PER dat el e 9 re #5 (Beliau berdoa dengan itu dan 


mengucapkannya ketika tertimpa bencana atau kesusahan). 
Riwayatnya berasal dari Yusuf bin Abdullah bin Al Harits, dari Abu 
Al Harits dan Abu Al Aliyah, “at ng 1 os (Apabila beliau tertekan 


oleh suatu perkara). Dalam hadits Ali yang diriwayatkan oleh An- 
Nasa'i dan dinilai shahih oleh Al Hakim disebutkan, dai AJ “23) Pa 
wi Ki Ba si SS Ara Ol ip om 5 Ya alay ala da 
(Rasulullah SAW mengajarkan kalimat-kalimat itu kepadaku dan 
menyuruhku, apabila aku mengalami bencan atau kesusahan agar aku 
mengucapkannya). 

AA ng ih maan na pa dn 3 
bi (Tidak ada sesembahan kecuali Allah Yang Maha Agung lagi 
Maha Lembut. Tidak ada sesembahan kecuali Allah Tuhan semua 


langit, Tuhan bumi dan Tuhan Arsy yang agung). Dalam riwayat yang 
setelahnya disebutkan dengan redaksi, #, Nana & sll yu » A91 D3 


(Tuhan bumi dan Tuhan Arsy yang mulia), sedangkan di bagian 
awalnya disebutkan dengan redaksi, & SI! #dl 5) (Tuhan Arsy yang 
mulia) sebagai ganti redaksi, e-— 1 mei (Yang Maha Agung lagi 


Maha Lembut). Semua yang terkandung oleh kedua riwayat ini 
disebutkan di dalam riwayat Wuhaib bin Khalid yang telah saya 
isyaratkan, namun pada redaksinya disebutkan, ii —i (Yang 


506 — FATHUL BAARI 





Maha Mengetahui lagi Maha Lembut). Demikian juga dalam riwayat 
Muslim yang berasal dari jalur Mu'adz bin Hisyam, dia menyebutkan 


kata selai sebagai ganti Jali. 

aa oa &55 (Tuhan Arsy yang Agung). Ibnu At-Tin menukil 
dari Ad-Dawudi, bahwa dia meriwayatkan kata asli dan & panai 
dengan rafa' pada redaksi, « Si Gi “55 (Tuhan Arsy yang mulia), 
karena keduanya dianggap sebagai sifat untuk kata 3. Sedangkan 


redaksi yang disebutkan dalam riwayat Jumhur, kedua kata tersebut 
dibaca jarr sebagai sifat untuk kata PA. Demikian juga gira 'ah 
Jumhur pada firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 129, Al 
Mu 'minuun ayat 86 dan An-Naml ayat 26, - £ AT Pa “5, (Tuhan 
Yang mempunyai Arsy yang agung) dan dalam surah Al Mu'minuun 
ayat 116, H — PA Ag (Tuhan Yang mempunyai Arsy yang mulia). 
Sementara Ibnu Muhaishin membaca kedua kata tersebut dengan jarr. 


Pendapat yang sama juga diriwayatkan dari Ibnu Katsir dan Abu 
Ja'far Al Madani. 


Cara menetapkan harakat akhir kata tersebut adalah, salah 
satunya telah disebutkan sebelumnya, sedangkan yang kedua adalah 
dibaca rafa' karena sifat untuk kata arsy yang memiliki kedudukan 
sebagai khabar (predikat) yang dibuang dan dipisahkan dari kata 
sebelumnya yang berfungsi sebagai pujian. Ini bisa dibenarkan karena 
ada dua macam gira'ah. Sementara Abu Bakar Al Ashamm 
membenarkan pendapat yang pertama, karena penyandangan sifat 
baal kepada kata SI adalah lebih utama daripada penyandangannya 


kepada kata Pa bh. Mengenai pandangan ini perlu ditinjau lebih jauh, 


karena penyandangan sifat agung kepada yang agung lebih kuat dalam 
mengagungkan yang agung. Selain itu, karena burung Hud-hud 
menyifati singgasana Balgis dengan sebutan, s--&£ »£ (singgasana 


yang besar). Dan hal ini tidak bisa diingkari oleh Sulaiman. 


FATHUL BAARI — 507 


Para ulama berkata, “Al Haliim adalah yang menangguhkan 
hukuman dalam keadaan mampu melaksanakannya saat itu, Al Azhiim 
adalah yang tidak ada sesuatu yang agung terhadapnya, dan Al Kariim 
adalah yang memberikan keutamaan.” 


Tambahan penjelasan tentang ini akan dikemukakan pada 
penjelasan tentang Asma 'ul Husna. 


Ath-Thaibi berkata, “Hal ini muncul sebagai pujian dengan 
menyebutkan kata Rabb agar sesuai dengan akitvitas menghilangkan 
kesusahan. Dalam redaksi kalimat tersebut terkandung tahlil yang 
mencakup tauhid, sedangkan itu adalah pokok penyucian yang agung, 
dan keagungan itu menunjukkan sempurnanya kekuasaan, sementara 
kelembutan menunjukkan pengetahuan, karena yang tidak mengetahui 
tidak akan tampak kelembutan dan tidak pula kemuliaan, keduanya 
merupakan ciri dasar kemuliaan.” 

Dalam hadits Ali yang telah saya isyaratkan disebutkan, HI 
GAN Lag ab Ad Kadi HA dh BI AN DE ea HK Ay 
(Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Maha Suci Allah, Maha Suci 
Allah Tuhan Arsy yang agung. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta 
alam). Sedangkan dalam redaksi lainnya disebutkan, #1, SI! abu! 
(Yang Maha Lembut lagi Maha Mulia) di bagian awalnya. Selain itu, 

PRA P3 ON TAN ea PAD SAR PER ME NA 3 
dalam redaksi lainnya disebutkan, «ea Pu 2 Ob AN dang di YI di N 
Pn Si dadi ARO KN uap Ad Y (Tidak ada sesembahan kecuali 
Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, yang Maha Tinggi lagi 
Maha Agung. Tidak ada sesembahan kecuali Allah semata, tidak ada 
sekutu bagi-Nya, yang Maha Lembut lagi Maha Mulia). Dalam 
redaksi lainnya juga disebutkan, B5 Abe—u HI adi Ad 
Apel 5 Adi ebi! Ga 5) di (Tidak ada sesembahan 
kecuali Allah yang Maha Lembut lagi Maha Agung, Maha Suci Dia 
lagi Maha Tinggi Tuhan Arsy yang agung. Segala puji bagi Allah 
Tuhan semesta alam). Semua redaksi ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i. 


508 — FATHUL BAARI 





Ba 





Ath-Thabari berkata, “Makna perkataan Ibnu Abbas, " $ 1 


(berdoa) sebenarnya adalah pengesaan dan pengagungan yang 
mengandung dua kemungkinan, yaitu: 


Pertama, yang dimaksud adalah mengemukakan itu sebelum 
berdoa, yaitu seperti hadits yang berasal dari Yusuf bin Abdullah bin 
Al Harits, yang di bagian akhirnya menyebutkan, #1 & (Kemudian 
beliau berdoa).” 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, demikian juga hadits yang 
diriwayatkan Abu Awanah di dalam kitab Mustakhraj-nya dari jalur 
ini. Sedangkan dalam riwayat Abd bin Humaid yang berasal dari jalur 
ini disebutkan, JW — 15 15! OS (Apabila beliau terdesak suatu 
perkara, beliau mengucapkan) lalu disebutkan dzikir yang ma tsur, 
dengan menambahkan redaksi, —£5 — (Kemudian beliau berdoa). 


Selain itu, dalam kitab Al Adab Al Mufrad disebutkan hadits yang 
bersal dari Abdullah bin Al Harits dengan redaksi, (p£& 7! Tawa (Aku 


mendengar Ibnu Abbas) lalu disebutkan haditsnya. Di bagian akhir 


28, 


hadits tersebut disebutkan, 8 4 & B re! Hi (Ya Allah, palingkanlah 
keburukannya dariku). 

Selanjutnya Ath-Thabari berkata, “Ini dikuatkan oleh apa yang 
diriwayatkan oleh Al A'masy dari Ibrahim, dia berkata, “Dikatakan 
bahwa bila seseorang memulai dengan pujian sebelum berdoa maka 


akan dikabulkan, dan bila dia memulai dengan doa sebelum pujian, 
maka itu sebagai pengharapan”. 


Kedua, sebagaimana jawaban Ibnu Uyainah, yaitu yang 
diceritakan oleh Husain bin Hasan Al Marwazi kepada kami, dia 
berkata, “Aku bertanya kepada Ibnu Uyainah tenang hadits yang di 
dalamnya disebutkan, ad) Y Bp ay 4 ale de s3 4 FN US L si 


Aap. - Y 31 3 & Y (Doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi SAW 
di Arafah adalah, “Tidak ada sesembahan kecuali Allah semata') 


FATHUL BAARI — 509 


Lalu Sufyan berkata, “Itu adalah dzikir, tidak ada doa di dalamnya, 
tetapi Nabi SAW bersabda dari Tuhannya, (d-—4 7“ 63 aka ya 
Gerai dat Us Kai atasi (Barangsiapa yang disibukkan oleh dzikir 
kepada-Ku sehingga tidak sempat meminta kepada-Ku maka Aku 


memberinya yang paling utama dari apa yang Aku berikan kepada 
orang-orang yang meminta).” 


Dia juga berkata, “Umayyah bin Abi Ash-Shalt mengatakan 
saat memuji Abdullah bin Jad'an, “Perlukah aku menyebutkan 
keperluanku ataukah rasa malumu telah cukup bagiku, karena 
kharismamu adalah malu. Jika suatu saat seseorang memujimu, maka 
dia sudah merasa tercukupi (terbalas) karena rasa malumu terhadap 
pujian”. Sufyan berkata, “Itu adalah makhluk, ketika dinisbatkan 
kemuliaan kepadanya, cukuplah pujian mewakili permintaan, apalagi 


, ” 


Pencipta”. 
Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan kedua dikuatkan oleh 
hadits Sa'ad bin Abi Waggash yang diriwayatkan secara marfu', 33, 
SRS Ga LI II Ula ENY YSS al HA C3 SI ON 33 
ho Tee Ie IN Se ang NN an Mi at naa Dea 
AT JW Dn Ya si dala Jan ae KJ UG (Doanya Dzun 
Nun (Yunus) ketika berdoa di dalam perut ikat adalah, 'Laa ilaaha 
illaa anta subhaanaka innii kuntu meinazh zhaalimiin (tidak ada 
sesembahan kecuali Engkau. Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku 
termasuk orang-orang yang zhalim|'. Sungguh tidaklah seorang 
muslim berdoa dengannya pada sesuatu, kecuali Allah 
mengabulkannya). Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An- 
Nasa'i dan Al Hakim. Dalam redaksi Al Hakim disebutkan, :Jz5 Jua 


kand Yankay alan Io Ai Span JG SA nga ii Loe ig 
Opa jdi 3 BIS) JIWA JP dl (Lalu seorang laki-laki berkata, 
“Apakah itu khusus untuk Yunus atau umum untuk orang-orang yang 
beriman?” Rasulullah SAW menjawab, “Bukankah engkau sudah 


510 — FATHUL BAARI 





mendengar firman Allah, 'Dan demikanlah Kami selamatkan orang- 
orang yang beriman”). 


Ibnu Baththal berkata: Abu Bakar Ar-Razi menceritakan 
kepadaku, “Ketika Aku di Ashbahan di tempat Abu Nu'aim, aku 
sedang mencatat hadits. Di sana terdapat seorang syaikh yang 
bernama Abu Bakar bin Ali. Semua fatwa bersumber darinya. Suatu 
saat dia ditangkap lalu dihadapkan kepada penguasa kemudian 
dipenjara. Lalu aku bermimpi melihat Nabi SAW dalam tidurku dan 
Jibril di sebelah kanan beliau menggerak-gerakkan kedua bibirnya 
dengan bertasbih tiada hentinya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda 
kepadaku, “Katakan kepada Abu Bakar bin Ali, agar dia berdoa 
dengan doa ketika ditimpa kesusahan yang terdapat di dalam kitab 
Shahih Bukhari sampai Allah memberikan jalan keluar untuknya”. 
Keesokan harinya, aku memberitahukan mimpi itu kepadanya, maka 
dia pun berdoa dengan doa tersebut. Dalam waktu tidak lama, dia 
dikeluarkan dari penjara.” 


Ibnu Abi Ad-Dunya di dalam kitab Al Faraj Ba'da Asy- 
Syiddah meriwayatkan dari jalur Abdul Malik bin Umair, dia berkata, 
“Al Walid bin Abdil Malik mengirim surat kepada Utsman bin 
Hayyan: “Lihatlah Al Hasan bin Al Hasan, lalu cambuklah dia seratus 
kali dan berdirikan dia di hadapan orang-orang”. Maka Utsman pun 
mengirim utusan kepada Al Hasan, lalu utusan itu kembali dengan 
membawanya. Kemudian Ali bin Al Husain berdiri lalu berkata, 
“Wahai sepupuku, ucapkanlah kalimat-kalimat penawar kesusahan, 
niscaya Allah akan memberikan jalan keluar untukmu'. Dia kemudian 
teringat hadits Ali dengan lafazh kedua, maka dia pun membacanya. 
tatkala Usman mengangkat kepalanya kepadanya, ia berkata, “Aku 
melihat wajah seorang laki-laki yang didustakan. Lepaskanlah dia, 
nanti aku akan menulis surat kepada Amirul Mukminin untuk 
menyampaikan alasannya”. Tak lama kemudian dia pun dilepaskan.” 


An-Nasa'i dan Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Al Hasan 
bin Al Hasan bin Ali, dia berkata, “Ketika Abdullah bin Ja'far 


FATHUL BAARI — 511 


menikahkan putrinya, dia berkata kepadanya, “Jika ada yang datang 
kepadamu, maka hadapilah dia dengan mengucapkan, bei d1 Yadi Y 
PN Hd AS Kei Jr! Up AI Oka “XI (Tidak ada 
sesembahan kecuali Allah Yang Maha Lembut lagi Maha Mulia. 
Maha Suci Allah Tuhan Arsy yang agung. Segala puji bagi Allah 
Tuhan semesta alamy. Al Hajjaj kemudian mengirim utusan 
kepadaku, maka aku pun mengucapkan itu, dia berkata, “Demi Allah, 
sungguh aku telah mengirim utusan kepadamu, dan aku ingin 
membunuhmu, tapi kini engkau adalah orang yang lebih aku cintai 


3 13 


daripada si fulan dan fulan”. 


Dalam redaksi lainnya disebutkan tambahan, “Maka mintalah 
kebutuhanmu.” 


Di antara riwayat-riwayat yang menyebutkan doa-doa ketika 
ditimpa kesusahan atau bencana adalah: 


Hadits yang diriwayatkan oleh para penyusun kitab As-Sunan 
selain At-Tirmidzi, dari Asma' binti Umais, dia berkata, &1 J'gw) d3 


dm B3 A1 ai TK as Led SS ala isi Yi ng Pat A1 Ie 
Kes (Rasulullah SAW bersabda kepadaku, “Maukah aku ajarkan 


kepadamu kalimat-kalimat yang engkau ucapkan ketika tertimpa 
kesusahan? Allah Allah Tuhanku, aku tidak menyekutukan-Mu dengan 
sesuatu pun.”) Ath-Thabari juga meriwayatkan hadits serupa dari 
jalur Abu Al Jauza', dari Ibnu Abbas. Abu Daud meriwayatkan dari 
Abu Bakrah secara marfu' dan hadits ini dinilai shahih oleh Ibnu 
Hibban, 0 BP gm II AA AI R3 HN HK SES 
mi " — yg se S Pawan (Doa orang yang ditimpa kesusahan 
adalah, “Allaaumma rahmataka arjuu falaa takilnii ilaa nafsii 
tharfata ainin, wa ashlih lii sya "nii kullahuu laa ilaaha illaa anta (ya 
Allah, aku mengharapkan rahmat-Mu, maka janganlah Engkau 
meninggalkan diriku sekalipun sekejap mata dan perbaikilah seluruh 
urusanku. Tidak ada sesembahan kecuali Engkau).”) 


512 — FATHUL BAARI 





28. Memohon Perlindungan dari Kesulitan yang Berat 


- o ba Un: aa AA Tan An. bi Ben AG See #0. 
SNI Ag eya DAS ea Ae Jo BS ANA al aa 


SAY BUY telai 0 yng EL D3 


£E 


CB AI SY AI) VI DI OM CIA 20 JB 


6347. Dari Abu Hurairah, (dia berkata) “Nabi SAW memohon 
perlindungan dari kesulitan yang berat, tertimpa penderitaan, 
buruknya gadha', dan berkuasanya musuh.” 

Sufyan berkata, “Haditsnya ada tiga (kalimat), aku 
menambahkan satu, tapi aku tidak tahu yang mana.” 


Keterangan Hadits: 

(Bab Memohon Perlindungan dari Kesulitan yang Berat). 
Kandungan hadits ini telah dikemukakan dalam sebuah hadits yang 
telah disebutkan pada pembahasan tentang permulaan turunnya 
wahyu, yaitu di awal kitab ini. 

3 OLS (Nabi SAW memohon perlindungan). Demikian 
redaksi yang disebutkan dalam riwayat mayoritas, sementara 
Musaddad meriwayatkannya dari Sufyan dengan sanad-nya ini 
dengan redaksi, 153 mai (Mohonlah perlindungan). Kami akan 
menjelaskan hal ini pada pembahasan tentang takdir. Demikian juga 
yang disebutkan dalam riwayat Al Hasan yang berasal dari Ali Al 
Wasithi, dari Sufyan yang diriwayatkan oleh Al Ismaili dan Abu 
Nu'aim. 

san 855 (Tertimpa penderitaan). Kata ad-dark artinya 


menjumpai atau mendapati, sedangkan kata asy-syagaa” artinya 


FATHUL BAARI — 513 








kebinasaan atau kehancuran. Ini adalah sebutan tentang sebab yang 
mengakibatkan kebinasaan. 


Oia J5 (Sufyan berkata). Maksudnya, Ibnu Uyainah yang 


meriwayatkan hadits tersebut. Hadits ini maushul dengan sanad 
tersebut. 


a Aa SY Patah H3 AG Lai (Haditsnya ada tiga 
(kalimat), aku menambahkan satu, tapi aku tidak tahu yang mana). 
Hadits marfu' yang diriwayatkannya terdiri dari tiga kalimat di antara 


keempat kalimat itu, sedangkan salah satunya adalah tambahan dari 
Sufyan sendiri, kemudian ia lupa yang mana tambahannya itu. 


Disebutkan dalam riwayat Al Humaidi dalam kitab Musnad-- 
nya dari Sufyan, —I Ohm pad BI Cabai (Haditsnya ada tiga 
(kalimat) dari keempat (kalimat) ini). Diriwayatkan juga oleh Abu 
Awanah, Al Ismaili dan Abu Nu'aim, dari jalur Al Humaidi, bahwa 
sebagian periwayatnya tidak menjelaskan itu dari Sufyan secara 
mendetail. 


Dalam hal ini, ada sanggahan terhadap Al Karmani yang 
memaklumi Sufyan dalam menjawab orang yang mempermasalahkan 
tambahannya pada redaksi kalimat hadits tersebut kendati tidak 
dibolehkan menyisipkan kalimat ke dalam redaksi hadits, dia berkata, 
“Jawabannya adalah dengan menjelaskan itu ketika menceritkannya.” 


Mengenai hal ini perlu diteliti lebih jauh. Pada pembahasan 
tentang takdir akan dikemukakan riwayat dari Musaddad, dan 
diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dari Abu Khaitsamah dan Amr 
An-Nagid, An-Nasa'i dari Outaibah, Al Ismaili dari riwayat Al Abbas 
bin Al Walid, Abu Awanah dari riwayat Abdul Jabbar bin Al Ala', 
dan Abu Nu'aim dari jalur Sufyan bin Waki', semuanya 
meriwayatkan dari Sufyan dengan keempat kalimat tersebut tanpa ada 
keterangan penjelasan. Hanya saja Imam Muslim mengatakan dari 


514 — FATHUL BAARI 


Amr An-Nagid, “Sufyan berkata, “Aku ragu bahwa aku telah 
menambahkan satu kalimat di antara kalimat-kalimat tersebut.” 


Selain itu, diriwayatkan oleh Al Jauzagi dari Abdullah bin 
Hasyim, dari Sufyan, dan dia hanya menyebutkan tiga kalimat, 
kemudian dia berkata, “Sufyan mengatakan, #41! #ilo—sy (Dan 


berkuasanya musuh).” Diriwayatkan juga oleh Al Ismaili dari jalur 
Ibnu Umar, dari Sufhan, dan dia menjelaskan bahwa kalimat 
tambahan itu adalah, #49! #k—vy (Dan berkuasanya musuh). Hal 


yang sama pula diriwayatkan oleh Al Ismaili dari jalur Syuja' bin 
Makhlad, dari Sufyan yang hanya tiga kalimat, tanpa disertai kalimat 


Ia, 


tersebut (yakni tanpa kalimat: SNI dilan). 


Dari sini, dapat diketahui kepastian kalimat tambahan tersebut. 
Kemudian jawaban tentang pandangan tadi, bahwa dulunya, bila 
Sufyan menceritakan hadits ini, dia dapat membedakannya, namun 
setelah berlangsung cukup lama, dia lupa sehingga tidak dapat 
membedakannya. Namun, ada sebagian orang yang pernah mendengar 
hal itu darinya sebelum dia lupa. Kemudian Sufyan tidak dapat 
membedakan tambahannya, dia hanya menyebutkan bahwa pada 
kalimat-kalimat itu tedapat kalimat tambahan namun tidak jelas yang 
mana. Setelah itu dalam periwayatannya tidak ada keterangan yang 
membedakan (antara redaksi asli dan tambahan) dan tidak juga ada 
keterangan bahwa dalam redaksi itu terdapat kalimat tambahan. 
Mungkin karena lupa menyebutkan, atau sebenarnya sudah dibedakan 
sesuai keterangan darinya namun sebagian orang yang mendengarnya 
tidak memperhatikan itu (karena terfokus pada redaksinya saja). 


Ibnu Baththal dan lainnya berkata, “ai 4g adalah kesulitan 


berat yang menimpa seseorang yang tidak dapat diemban dan tidak 
dapat dihindarinya.” 


Ada juga yang berpendapat, bahwa yang dimaksud NAN Ker 
Xi adalah sedikitnya harta dan banyaknya keluarga (tanggungan). 


FATHUL BAARI — 515 


Demikian pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Umar. Yang benar, 
itu hanyalah satu salah macam kesuliatan yang berat. Ada juga yang 
berpendapat, bahwa itu adalah kematian yang dipilih. 


Lebih jauh dia berkata, “il 555 berkenaan dengan perkara- 
perakra dunia dan akhirat. Begitu juga Ar AE besifat, terkait 
dengan jiwa, harta, keluarga, anak, akhir hidup dan tempat kembali. 
Sedangkan yang dimaksud dengan al gadha' di sini adalah apa yang 


telah ditetapkan, karena semua ketetapan Allah adalah baik, tidak ada 
yang buruk.” 


Sementara itu yang lain berkata, “Oadha' adalah ketentuan 
secara global di masa azali, sedangkan gadar adalah ketentuan 
terjadinya bagian-bagian itu secara terperinci.” 


Ibnu Baththal berkata, “sIA£9I #ilmb adalah yang menoreh 
sangat mendalam pada hati dan jiwa.” 


Nabi SAW memohon perlindungan kepada Allah dari hal itu 
adalah untuk mengajari umatnya, karena Allah telah melindunginya 
dari semua itu. Seperti itulah pendapat yang dinyatakan oleh Iyadh. 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak dapat dipastikan demikian, 
bahkan kemungkinannya bahwa beliau meminta perlindungan kepada 
Tuhannya, agar hal itu tidak terjadi pada umat beliau. Hal ini 
dikuatkan oleh riwayat Musaddad yang menyebutkan redaksi perintah 
sebagaimana yang telah saya kemukakan. 


An-Nawawi berkata, “AYI Sle—h adalah bergembiranya 


musuh karena musibah yang menimpa orang-orang yang bermusuhan 
dengan mereka. Hadits ini menunjukkan bahwa memohon 
perlindungan dari hal-hal tersebut dianjurkan, dan semua ulama di 
semua tempat dan masa sepakat akan hal itu. Namun sebagian orang- 
orang zuhud menyangkalnya.” 


516 — FATHUL BAARI 





Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal ini telah diisyaratkan di awal 
pembahasan tentang doa. 


Selain itu, hadits ini menunjukkan bahwa perkataan bersajak 
tidak makruh bila terlontar tanpa sengaja dan tidak dibuat-buat. 
Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Al Jauzi. Ia berkata, 
“Hadits ini menunjukkan disyariatkannya memohon perlindungan, 
dan ini tidak bertolak belakang dengan keterangan bahwa yang telah 
ditakdirkan tidak dapat ditangkal, karena kemungkinannya masih 
termasuk gadha', sebab ada kalanya telah ditetapkan suatu musibah 
bagi seseorang dan ditetapkan juga bahwa bila dia berdoa maka akan 
dihindarkan darinya. Maka gadha' itu bisa ditangkal dan dicegah. 
Manfaat memohon perlindungan dan berdoa adalah hamba 
menampakkan kebutuhan dan ketundukannya kepada Tuhannya. 
Penjelasan tentang hal ini telah dipaparkan di awal pembahasan 
tentang doa. 


29. Doa Nabi SAW, “Ya Allah, (Gabungkanlah aku) pada Teman 
yang berada di tempat yang tertinggi.” 


- » od3 soto. & at 30 L&0 — ....t £.. (3 # 
Oey BAN 01 293 Sea Gp laa HA Aa Cl UP 
PN 3, , Pn Aa Gak an Pena 5 PE » o0 9 9 ag 
AN eka Siah OS AE GAN op KIE Ol —eali Jl Sya 
. naa 2. Be 2 3 ce, Aro “ - LI TP Aa ore 
Oo Ohaia Sp 3g Ya Dl Iman yah Jia elu sale 


gr s5 


KA IE ep Hbd JP Kal IE Ab Hu 3 ab 
GP AJE 3 ehi Il ah TAK AG IU 
Ag Aa DUS SA ea AT AE) UE Y IS 15 


(SENI BEN AN IIS AT Ui KE AB an 


| 


FATHUL BAARI — 517 





6348. Dari Ibnu Syihab, Sa'id bin Al Musayyab dan Urwah 
bin Az-Zubair mengabarkan kepadaku —tentang beberapa orang pria 
dari kalangan ahli ilmu— bahwa Aisyah RA berkata, “Rasulullah 
SAW pernah bersabda ketika beliau sehat, “Tidak seorang nabi pun 
mati hingga dia melihat tempat duduknya di surga”. Kemudian dia 
disuruh untuk memilih. Tatkala ajal hampir menjemput —saat itu 
kepala beliau di atas pahaku— beliau pingsan sesaat, kemudian 
siuman, lalu beliah mengarahkan pandangan ke langit-langit, lalu 
mengucapkan, “Ya Allah, Kekasih Yang Maha Tinggi'. Aku berkata, 
“Jadi, beliau tidak memilih kami”. Dan aku tahu, bahwa itu adalah 
perkataan yang pernah beliau ceritakan kepada kami ketika beliau 
sehat.” 


Aisyah berkata, “Itu adalah kalimat terakhir yang beliau 
ucapakan, “Ya Allah, Teman yang berada di tempat yang tertinggi '” 


Keterangan Hadits: 


(Bab). Demikian redaksi yang dikemukakan pada mayoritas 
naskah, yakni tanpa judul. Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan 
hadits Aisyah RA tentang wafatnya Nabi SAW, di dalamnya 
disebutkan sabda beliau SAW, —E9! 3—3J! (Teman yang berada di 


tempat yang tertinggi). Penjelasan tentang hal ini telah dikemukakan 
di awal-awal pembahasan tentang peperangan. Kaitannya dengan 
sebelumnya, bahwa pada hadits ini ada isyarat hadits Aisyah RA, 
bahwa apabila beliau merasakan sakit, beliau meniup dirinya dengan 
mu 'awwidzat. Namun dalam redaksi kisah ini, beliau tidak memohon 
perlindungan, yakni saat beliau mengalami sakit menjelang wafat. 
Bahkan telah dikemukakan pada judul kematian Nabi SAW, dari jalur 
Ibnu Abi Mulaikan, dari Aisyah RA, slama! S kat Bp 333i RU 


Si 33 3 :J85 (Maka aku pun berangkat menjenguk beliau, lalu 


beliau mengangkat kepalanya ke arah langit dan mengucapkan, “Dan 
teman yang berada di tempat yang tertinggi.”) 


518 — FATHUL BAARI 





In of (Aa YA Nan, Ily da Gi 3383 Kebal | & Kat TA 
udi Pia & (s23 (Sa'id bin Al Musayyib dan Az-Zubair dari kalangan 
para ahli ilmu mengabarkan kepadaku, bahwa Aisyah RA berkata). 
Saya tidak menemukan kepastian salah satunya. Asal hadits tersebut 
diriwayatkan dari Aisyah oleh Ibnu Mulaikah, Dzakwan maula 
Aisyah, Abu Salamah bin Abdirrahman dan Al Oasim bin 
Muhammad. Kemungkinan yang dimaksud oleh Az-Zuhri adalah 
mereka atau sebagian dari mereka. 


30. Doa Memohon Mati dan Hidup 


SL KY Ul - AU 
& DU sah po ag ala ae? TL 
6349. Dari Oais, dia berkata, “Aku pernah mendatangi 
Khabbab saat dia telah berobat dengan menggunakan besi panas tujuh 
kali, dia berkata, “Seandainya Rasulullah SAW tidak pernah melarang 


kami untuk berdoa memohon kematian, tentulah aku akan berdoa 
dengannya.” 


Pn 


AN AN Ka ea an 
BI Oi alan da dn Jo AI 5 15 2 adil 
peepa 


6350. Dari Ismail, dia berkata: Oais menceritakan kepadaku, 
dia berkata, “Aku pernah mendatangi Khabbab saat ia telah berobat 
dengan menggunakan besi panas sebanyak tujuh kali di perutnya, lalu 
aku mendengarnya berkata, “Seandainya Nabi SAW tidak pernah 


FATHUL BAARI — 519 








melarang kami untuk berdoa memohon kematian, tentulah aku akan 


2,» 


berdoa dengannya”. 


y pn HE Ja Ja Ia HJ AI — 
Jab pp KE UN OS Op ca IG FS DS sa aa 


5 


HEBAT I NETT 23 G- Te Ai 


6351. Dari Anas RA, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
“Janganlah seseorang kalian mengharapkan kematian karena 
kesengsaraan yang menimpanya. Kalaupun dia memang harus 
mengharapkan — kematian, — maka sebaiknya — mengucapkan, 
“Allaahumma ahyinii maa kaanatil hayaatu khairan lii, wa tawaffanii 
idzaa kaanatil wafaatu khairan lii (ya Allah, hidupkanlah aku selama 


kehidupan itu baik bagiku, dan matikanlah aku bila memang kematian 
itu lebih baik bagiku) 


Keterangan Hadits: 


(Bab doa memohon mati dan hidup). Dalam riwayat Abu Zaid 
Al Marwazi disebutkan dengan redaksi, “Dan memohon hidup”. 
redaksi ini lebih jelas. 


Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan dua hadits, yang 
pertama adalah hadits Khabbab yang diriwayatkan dari dua jalur, yaitu 
yang pertama dari Musaddad dan yang kedua dari Muhammad bin Al 
Mutsanna. Keduanya meriwayatkannya dari Yahya Al Oaththan. Ini 
karena dalam riwayat Muhammad bin Al Mutsanna ada tambahan 
redaksi, Iii Anom —si & (Di perutnya, lalu aku mendengarnya 
berkata). Sedangkan redaksi lainnya sama. Dalam naskah Al 
Kasymihani tambahan tersebut terdapat juga dalam riwayat 


520 — FATHUL BAARI 





Musaddad, namun itu keliru. Penjelasan tentang hadits ini telah 
dipaparkan pada pembahasan tentang menjenguk orang sakit. 


Kemudian hadits kedua adalah hadits Anas RA, 3 KE SY 
Dadi (Janganlah seseorang kalian mengharapkan kematian). Dalam 
riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, Si —H 
(Seseorang dari kalian). 


31. Mendoakan Keberkahan untuk Anak-Anak dan Mengusap 
Kepala Mereka 


pa Ta at Sa na Be OA Pers br a3 Pn o 2 Eee 

dy SD le AA beng IE DI Saga al IU) 

SL 

Abu Musa berkata, “Setelah anakku lahir, Nabi SAW 
mendoakan keberkahan untuknya.” 

2 Par a 0 - Kana 9 5 o- o .. - 
ba Ie IPA Me AON Rp 3 Ai 2 1 Bak aan 
OP cal Sang CI Celah EA Ko pn IE 
(3 Pi ot ai Tara Pa gg Kata “ 5 Ten 
— Lapas 7 BSA Sy sal mamah 
Ld ? 0, 2 0. Pend Oa TN NO ono, 2 o2.1 SN 
2 Ia Sd IL II SPB 3 eb He 3 La) 


. 


Am 


. 


6352. Dari Al Ja'ad bin Abdurrahman, dia berkata: Aku 
mendengar As-Sa'ib bin Yazid berkata, “Bibiku pernah membawaku 
kepada Rasulullah SAW, lalu dia berkata, “Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya anak saudariku ini sakit'. Maka beliau mengusap 
kepalanya dan mendoakan keberkahan untukku. Setelah itu beliau 


FATHUL BAARI — 521 


berwudhu, lalu aku minum dari air wudhu beliau. Kemudian aku 
berdiri di belakang punggung beliau, lalu aku melihat cap kenabian 
beliau di antara kedua bahunya seperti telur burung.” 


0Vp 3 GA 2G cabai sn — padi Pi 


Pena SAN ea nh la Ie og SA 
JI Ia ip SA ad 


6353. Dari Abu Agil, bahwa dia pernah dibawa keluar oleh 
kakeknya, Abdullah bin Hisyam, dari pasar —atau ke pasar— lalu 
membeli makanan. Kemudian dia berjumpa dengan Ibnu Az-Zubair 
dan Ibnu Umar, keduanya berkata, “Ikutlah bersama kami, karena 
Nabi SAW telah mendoakan keberkahan untukmu.” Maka dia pun 
ikut bersama mereka. Mungkin dia memperoleh unta tunggangan 
sebagaimana biasa, lalu ia mengirimkannya ke rumah. 


, Aj Daan 


ap Be mn die ab la 


6354. Dari Ibnu Syihab, dia berkata, “Mahmud bin Ar-Rabi' 
mengabarkan kepadaku, dialah orang yang Rasulullah SAW semprot 
wajahnya dengan air dari mulut beliau, saat dia masih kanak-kanak, 
dimana air tersebut berasal dari sumur mereka.” 


522 — FATHUL BAARI 


0 PN aa or x 8 Bg TT o Pena 2 0. Aa - - gg 2 
SH lag AAN Ko KAN OS KE WS Al op) Ke 
5 — aer - PA Bia ( ig Pa - - Fa 0 AT 0 3 
1) A35 cela GA Mp de JB ga Jb Ii PNS Olah 

2 Dea 


6355. Dari Aisyah RA, ia berkata, ” Nabi SAW biasa 
dibawakan anak-anak kepada beliau lalu beliau mendoakan mereka. 
Suatu ketika seorang anak dibawakan (kepada beliau), lalu dia 
kencing di pakaian beliau. Beliau kemudian meminta diambilkan air, 
lalu memercikkan air padanya dan tidak mencucinya.” 


3 2. 20 Pd 
o PA - 0-4 X0 “0 Jo Y, & 0. ... t ane 03 


a. 4. 27 #E.o.o. IE so. — ena or Aa . 
# Maa 


6356. Dari Az-Zuhri, dia berkata, “Abdullah bin Tsa'labah bin 
Shu'air memberitahukan kepadaku —orang yang matanya pernah 
diusap oleh Rasulullah SAW—, bahwa dia melihat Sa'ad bin Abu 
Waggash shalat witir satu raka' at.” 


Keterangan Hadits: 

(Bab mendoakan keberkahan untuk anak-anak dan mengusap 
kepala mereka). Dalam riwayat Abu Zaid disebutkan, “Dan mengusap 
kepalanya”, dengan bentuk tunggal. Tentang mengusap kepala anak 
yatim, ada hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabarani 
dari Abu Umamah dengan redaksi, 4 08 & Y! Beni Y BD ap 
ka was dug pt 5 aa Ig (Barangsiapa yang mengusap anak yatim 
yang tidak mengusapnya kecuali karena Allah, maka setiap helai 
rambut yang disentuh tangannya adalah satu kebaikan baginya). 


FATHUL BAARI — 523 


Sanad hadits ini lemah. Selain itu, Imam Ahmad meriwayatkan dari 
hadits Abu Hurairah, cd—3 3puad pekary APA Coke AN SI K3 Ye) oi 
— Th omi (esa —i Ja (Bahwa seorang laki-laki 
mengadukan hatinya yang keras kepada Nabi SAW, maka beliau 
bersabda, “Berilah makan orang miskin dan usaplah kepala anak 
yatim.”) Sanad hadits ini hasan. Pada bab ini Imam Bukhari 
menyebutkan beberapa hadits, yaitu: 

Pertama, ... Spadiya — Wp gaya Pj Ju (Abu Musa berkata, 
“Setelah anakku lahir ....”) Ini adalah penggalan dari hadits yang telah 
dikemukakan secara maushul pada pembahasan tentang agigah. Nama 
anak tersebut adalah Ibrahim. 

Kedua, Adi Y— (Dari Al Ja'ad). Kadang dia dipanggil juga 
dengan Al Ju'aid. 

AH 5 HS! (As-Sa 'ib bin Yazid). Ia dikenal dengan sebutan 
Ibnu Ukht An-Namir. Hadits ini telah dikemukakan pada bab “cap 
kenabian” di awal judul tentang Nabi SAW sebelum diutus. 
Penjelasan hadits ini juga telah dikemukakan di sana dan juga pada 
bab “menggunakan sisa air wudhu manusia” pada pembahasan tentang 
bersuci. 

Ketiga, I—3k $— :& (Dari Abu Agil). Ia bernama Zuhrah bin 
Ma'bad. 

aki—a H3 A1 32 (Abdullah bin Hisyam). Maksudnya, At-Taimi 


dari bani Tamim bin Murrah. Penjelasan haditsnya telah dikemukakan 
pada pembahasan tentang perserikatan. 


S0 Z9 - 


Keempat, $ aa Para Se FI Ag w sai ny HN Kpd yabua 
» Ap 2 “R3 423 (Mahmud bin Ar-Rabi' mengabarkan kepadaku, 


dialah orang yang Rasulullah SAW ludahi pada wajahnya, saat itu 
dia masih kecil yang suka bermain di sekitar sumur mereka). 


524 — FATHUL BAARI 


Demikian Imam Bukhari mengemukakannya secara ringkas. Ia juga 
mengemukakannya dari jalur ini pada pembahasan tentang bersuci 
tanpa menyebutkan riwayat yang diberitakan oleh Mahmud, yaitu 
haditsnya yang berasal dari Itban bin Malik mengenai shalat Nabi 
SAW di rumah beliau. Imam Bukhari meriwayatkannya pada bab 
“apabila masuk rumah lalu shalat sesukanya” dalam pembahasan 
tentang shalat dari jalur ini secara ringkas, dia berkata, “Abdullah bin 
Maslamah menceritakan kepada kami: Ibrahim bin Sa'd 
memberitahukan kepada kami” lalu ia menyebutkan sanad yang 
disebutkan di sini hingga Mahmud bin Ar-Rabi' dengan tambahan 
redaksi, si JB Ad ja S st Ang Para 3 Ke NI Nyanyi of it y ok Ss 
UH H Ke bi Las (Dari Itban bin Malik, bahwa Rasulullah SAW 


mendatanginya di rumahnya, lalu bersabda, “Di mana yang engkau 
inginkan aku shalat di rumahmu?”) 


Selain itu, Imam Bukhari juga meriwayatkannya dari jalur 
Agil, dari Ibnu Syihab, $U4 4) SEP 56 HP HI Saba STA (Mahmud 
bin Ar-Rabi' mengabarkan kepadaku dari Itban bin Malik). Setelah 
itu disebutkan secara lengkap namun tidak menyebutkan perkataan 
Mahmud tentang cerita Nabi menyemprotkan air dari mulut beliau ke 
wajahnya. Pada pembahasan tentang ilmu, dia menyebutkannya dari 
jalur Az-Zubaidi, dari Az-Zuhri, dari Mahmud secara ringkas tentang 
cerita tersebut tapi lebih lengkap daripada yang ada di sini, dan dia 
berkata, ina ABE —Ie &i Ke Aa us Ulas (Aku mengerti tentang 
semprotan air dari mulut Nabi SAW). Imam Bukhari telah 
menjelaskan hadits tersebut dan menyebutkannya sebelum “bab dzikir 
di dalam shalat” dari jalur Ma'mar, dari Az-Zuhri secara panjang lebar 
mengenai kisah kecintaan dan hadits Itban. Ia juga meriwayatkannya 
dalam pembahasan tentang kelembutan hati dari jalur ini, namun 
secara ringkas. 


Imam Muslim meriwayatkan hadits Itban dari berbagai jalur 
dari Az-Zuhri, di antaranya dari Al Auza'i, mengenai kisah Mahmud 


FATHUL BAARI — 525 


tentang kecintaan. Al Humaidi tidak menyadari hal itu sehingga dia 
memberi mengategorikan Mahmud bin Ar-Rabi' dalam kalangan para 
sahabat yang hadits-haditsnya hanya diriwayatkan oleh imam Bukhari, 
lalu dia mengemukakan hadits tersebut. Tampaknya, ketika dia 
melihat hanya Imam Bukhari yang meriwayatkannya dan Muslim 
tidak meriwayatkannya, dia mengira bahwa itu adalah hadits 
munfarid. 


Kelima, hadits Aisyah mengenai kisah anak yang kencing di 
pangkuan Nabi SAW. Penjelasan tentang hal itu telah dipaparkan pada 
pembahasan tentang shalat. 

Keenam, hadits Abdullah bin bin Tsa'labah bin Shw'air, ia 
adalah sahabat kecil, ayahnya adalah Tsa'labah, juga seorang sahabat. 
Ia disebutkan juga Ibnu Abi Shu'air. 


KEP mmk aah ade ad Se A Ag OS (Yang mana Rasulullah 
SAW pernah mengusap matanya). Demikian redaksi yang 
dikemukakan di sini secara ringkas. Hadits ini juga telah dikemukakan 
secara mu'allag dalam pembahasan tentang perang penaklukan 
Makkah, dari jalur Yunus, dari Az-Zuhri dengan redaksi, ?€ 4g rum 
ai (Mengusap wajahnya pada tahun penaklukan Makkah). 
Penjelasan tentang hal ini juga telah dijelaskan. Di dalam kitab 4z- 
Zuhriyyat karya Adz-Dzuhli disebutkan: Dari Abu Al Yaman, 
gurunya Imam Bukhari dengan redaksi, #4! 54) Ker) ama (Mengusap 
wajahnya pada masa penaklukan Makkah). Demikian juga yang 
diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam kitab Musnad Asy- 
Syamiyyin dari Abu Zur'ah Ad-Dimasygi, dari Abu Al Yaman. 

1S £ AI ye) Pj Y Iko S1 (Bahwa ia melihat Sa'd bin Abu 
Waggash shalat witir satu rakaat). Hadits ini telah diisyaratkan pada 
pembahasan tentang shalat witir. Sedangkan dalam riwayat Ath- 
Thabarani setelah redaksi itu disebutkan, Y csi! 3YLo Lag Bai, A05 


526 — FATHUL BAARI 





gan Ba ya AP & WE X5 (Satu rakaat setelah shalat Isya, ia tidak 
menambahinya hingga bangun di tengah malam). Penjelasan tentang 


perbedaan pendapat mengenai shalat Witir satu rakaat juga telah 
dijelaskan sebelumnya. 


32. Bershalawat Untuk Nabi SAW 


Pan 


— 


Ke KA SB BI YEN KP 


gadi ab aa ali deh le AN kn ul oa 
3 IG Kala Ja USG ola (IS US Ulas Al Jon 
AA JT da ia SELAI Je SA Ie Pa 
BSM AA II Te JA IE BAU AN Ana KS 
h Haa Ka UN AI 


6357. Dari Abdurrahman bin Abu Laila, dia berkata, “Ka'ab 
bin Ujrah bertemu denganku, lalu berkata, “Maukah kamu aku beri 
hadiah? Sesungguhnya Nabi SAW keluar kepada kami, lalu kami 
berkata, “Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana kami 
mengucapkan salam kepadamu, lalu bagaimana kami bershalawat 
untukmu? Beliau menjawab, “Ucapkanlah, “Allaahumma shalli “alaa 
muhammad wa 'alaa aali muhammad, kamaa shallaita 'alaa aali 
ibraahitim, innaka hamiidum majiid. Allaahumma baarik alaa 
muhammad wa 'alaa aali muhammad, kamaa baarakta 'alaa aali 
ibraahiim, innaka hamiidum majiid” (Ya Allah, limpahkanlah rahmat 
kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana telah 
Engkau limpahkan rahmat kepada .keluarga Ibrahim, sesungguhnya 
Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Ya Allah, limpahkanlah 
keberkahan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, 


FATHUL BAARI — 527 


sebagaimana telah Engkau limpahkan kepada keluarga Ibrahim, 
sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia).” 


- 


GA aa Sean” Pata Ma ea dn ant LT 0 : 0 #0... 
H3 LE AYI Ia CA Ska GB 1 AS ang PiKa 


- hoon ey 0. da. La ANN Ia 2OPA DT TAU Y », 
Lip CS Mina IXE Nahan de Ie MI 1JB la 
HE ES CS aaban y Jl S9 Hapen 2 363 (mdpl de 

tai 

6358. Dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata, “Kami berkata, 
“Wahai Rasulullah, ini ucapan salam untukmu, lalu bagaimana kami 
bershalawat?” Beliau menjawab, “Ucapkanlah, “Allaahumma shallil 
alaa muhammad 'abdika wa rasuulika, kamaa shallaita 'alaa 
ibraahiiim, wa baarik 'alaa muhammad wa 'alaa aali muhammad, 
kamaa baarakta 'alaa ibraahiim wa aali ibraahiim' (Ya Allah, 
limpahkanlah rahmat kepada Muhammad, hamba-Mu dan Rasul-Mu, 
sebagaimana telah Engkau limpahkan kepada Ibrahim, dan 
limpahkanlah keberkahan kepada Muhammad dan kepada keluarga 


Muhammad, sebagaimana telah Engkau limpahkan kepada Ibrahim 
dan keluarga Ibrahim) .” 


Keterangan Hadits: 


(Bab bershalawat untuk Nabi SAW). Judul bab ini mencakup 
hukum, keutamaan, cara dan tempat bershalawat untuk Nabi SAW. 
Namun, melihat hadits-hadits yang dikemukakan pada bab ini 
menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah cara bershalawat kepada 
Nabi, tetapi bisa juga tentang keutamaannya. Adapun tentang 
hukumnya berdasarkan penelitian ada sepuluh pendapat ulama, yaitu: 


Pertama, pendapat Ibnu Jarir Ath-Thabari, bahwa hukumnya 
adalah disukai. Dia mengklaim adanya ijma” (kesepakatan) dalam 


528 — FATHUL BAARI 





pendapat ini. 


Kedua, Ibnu Al Oishar dan yang lainnya menukil ijma' yang 
menyatakan bahwa hukumnya adalah wajib, tapi minimalnya satu 
kali. 


Ketiga, wajib dilakukan semasa hidup ketika shalat atau 
lainnya, seperti halnya kalimat tauhid. Demikian menurut Abu Bakar 
Ar-Razi pengikut madzhab Hanafi, Ibnu Hazm dan lainnya. Menurut 
Al Ourthubi, tidak ada perbedaan bahwa ia wajib satu kali seumur 
hidup. Ia wajib setiap saat seperti wajibnya sunnah muakkad. Ibnu 
Athiyyah telah lebih dulu mengemukakan pendapat ini. 


Keempat, wajib dilakukan ketika duduk akhir dalam shalat, 
yaitu antara bacaan tasyahhud dan salam. Demikian menurut Imam 
Syafi'i dan yang mengikutinya. 


Kelima, wajib dilakukan dalam tasyahhud, menurut Imam 
Asy-Sya'bi dan Ishag bin Rahawaih. 


Keenam, wajib dalam shalat tanpa menentukan tempatnya, 
sebagaimana dinukil dari Abu Ja'far Al Bagir. 


Ketujuh, wajib memperbanyaknya tampa membatasi 
jumlahnya. Demikian menurut Abu Bakar bin Bukair dari ulama 
madzhab Maliki. 


Kedelapan, wajib setiap kali disebut (nama Nabi SAW). 
Demikian menurut Ath-Thahawi, sebagian ulama madzhab Hanafi, Al 
Hulaimi dan sebagian ulama madzhab Syafi'i. Menurut Ibnu Al Arabi 
dari ulama madzhab Maliki bahwa yang demikian ini untuk lebih hati- 
hati. Demikian juga menurut Az-Zamakhsyari. 


Kesembilan, wajib mengucapkan (mininal) satu kali pada 
setiap majlis, meskipun nama Nabi disebutkan beberapa kali dalam 
majlis itu. Demikian menurut Zamakhsyari. 


Kesepuluh, wajib pada setiap doa. Ini juga merupakan 
pendapat Zamakhsyari. 


FATHUL BAARI — 529 


Adapun tempat mengucapkan shalawat untuk Nabi SAW, 
disimpulkan dari keterangan-keterangan yang menyinggung tentang 
hukumnya. Sebagaimana dijelaskan saat membahas tentang 
keutamaannya. Sedangkan tentang caranya, itulah yang disoroti dalam 
dua hadits di bab ini. 

ab Ke Las aa (Ka'ab bin Ujrah bertemu denganku). 
Dalam riwayat Fithr bin Khalifah da Ibnu Abi Laila sebagaimana 
dinukil Ath-Thabarani disebutkan, & MAN Spb Pb 2 LAS 3 (Ka'ab 
bin Ujrah Al Anshari bertemu denganku). Ibnu Sa'ad menukil dari Al 
Wagidi bahwa dia adalah orang Anshar dari kalangan mereka, lalu 
Ibnu Sa'ad mengomentari, “Saya tidak menemukannya dalam nasab 
golongan Anshar. Yang masyhur bahwa dia adalah orang Balawi. Dari 
kedua riwayat ini disimpulkan, bahwa dia adalah orang Balawi sekutu 
Anshar.” Berdasarkan riwayat dari Malik bin Mighwal dari Al Hakam 
bahwa Al Muharibi menetapkan tempat keduanya bertemu. Ath- 


- #0 


Thabari menukil riwayat dari jalurnya dengan redaksi, AS Ja GS af 
adu 2 “as R3 (Bahwa Ka'ab berkata kepadanya, saat dia sedang 
ihawaf di Baitullah). 

Han Wi (saat Yi (Maukah kamu aku beri hadiah?). Abdullah 


bin Isa bin Abdurrahman bin Abi Laila dari kakeknya menambahkan, 
sebagaimana yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang cerita 


para nabi, Ae 34 ala FI pw AD Igrew (Aku mendengarnya dari 
Nabi SAW). 

ve TP da Pura ai Ke AD o| (Sesungguhnya Nabi SAW 
keluar kepada kami). Kata Oo! boleh juga dibaca Of, Al Fakihani 


mengatakan dalam Syarh Al “Umdah, “Dalam kalimat ini ada yang 
tidak disebutkan secara redaksional. Secara lengkap kalimat tersebut 


adalah Alap MEN Ko LN DI KAS JB AA API UP Im 
. (Abdurrahman — menjawab, “Ya”, lalu Ka'ab berkata, 


530 — FATHUL BAARI 





“Sesungguhnya Nabi SAW...”.).” Saya katakan, dalam riwayat 
Syababah dari Affan, dari Syu'bah bahwa redaksi itu disebutkan 
secara jelas, JB ...& :cJ8 (Aku menjawab, “Ya.” Ia pun berkata), 
sebagaiman dinukil Al Khala'i dalam Fawaid-nya. Sedangkan dalam 
riwayat Abdullah bin Isa yang lalu telah disebutkan, EU an “la 


Jua .$ (Aku pun menjawab, “Tentu. Hadiahkan itu kepadaku.” Maka 
dia berkata). 
A1 da ya (Lalu kami berkata, “Wahai Rasulullah). 


Denik dalam riwayat mayoritas dari Ka'ab bin Ujrah disebutkan 
dalam bentuk jamak, yaitu kata ds (kami berkata). Demikian juga 


yang disebutkan dalam hadits Abu Sa'id pada bab ini, hadits Abu 
Buraidah yang dinukil Imam Ahmad, hadits Thalhah yang dinukil 
Imam An-Nasa'i, dan hadits Abu Hurairah yang dinukil Ath-Thabari. 
Sementara dalam riwayat yang dinukil Imam Abu Daud dari Hafsh 
bin Umar, dari Syu'bah dengan sanad hadits bab ini disebutkan, -— WB 


Al Iga) G — j6 "I (Kami berkata —atau mereka berkata- “Wahai 
Rasulullah...”) dengan keraguan. Maksudnya adalah para sahabat, 
atau sebagian shahabat yang hadir saat itu. Dalam riwayat yang 
dinukil As-Sarraj dan Ath-Thabarani dari riwayat Oais bin Sa'ad dari 
Al Hakam disebutkan, "98 shay A6 AN oke MI Jiya) Oei ol 
(sesungguhnya para sahabat Rasulullah SAW berkata). 


Al Fakihani mengatakan, “Nampaknya, pertanyaan itu berasal 
dari sebagian mereka, bukan semuanya. Ini merupakan gaya bahasa 
yang mengungkapkan arti “sebagian” dengan kata yang bermakna 
“semua”.” Kemudian dia mengatakan, “Sangat tidak mungkin jika 
yang mengemukakan pertanyaan itu adalah Ka'ab sendiri, lalu dia 
mengatakan dengan bentuk kata jamak (kami) sebagai penghormatan. 
Bahkan hal itu tidak diperbolehkan, karena Nabi SAW menj awabnya 
dengan ungkapan, Ay (katakanlah oleh kalian). Seandainya yang 


FATHUL BAARI — 531 





bertanya itu sendirian, tentu beliau menjawabnya dengan kata 5, tidak 
dengan (P2 


Saya (Ibnu Hajar) tidak melihat penafian pembolehan itu, lalu 
apa yang menghalangi seorang sahabat menanyakan suatu hukum, lalu 
Nabi SAW menjawabnya dalam bentuk "jamak" untuk 
mengisyaratkan bahwa hukum yang ditanyakan itu berlaku untuk 
semuanya. Hal ini dikuatkan, bahwa pada pertanyaan itu juga 
disebutkan, "Ud cah G3 uda At) us & $ 1 (kami telah 


mengetahui bagaimana mengucapkan salam kepadamu, lalu 
bagaimana kami bershalawat untukmu?), semuanya dalam bentuk 
jamak (kami), maka ini menunjukkan bahwa dia bertanya untuk 
dirinya dan orang lain, sehingga sangat tepat untuk dijawab dengan 
bentuk jamak (“$9). Namun, ungkapan dalam bentuk jamak saat 


berbicara kepada Nabi SAW tidak diduga dilakukan oleh seorang 
sahabat, tapi bila yang bertanya itu tidak sendirian, maka itu cukup 
jelas (dia mewakili orang banyak). Namun, jika hanya sendiri, maka 
hikmah ungkapan dalam bentuk jamak menunjukkan bahwa 
pertanyaan yang diajukannya tidak khusus untuk dirinya sendiri, tapi 
dimaksudkan untuk dirinya dan orang-orang yang sependapat 
dengannya. Dengan demikian, memahami redaksi jamak secara zhahir 
adalah lebih tepat, dimana apa yang dinafikan Al Fakihani itu ternyata 
ada dalam sebagian jalur periwayatan. Ath-Thabari meriwayatkan dari 
jalur Al Ajlah, dari aa Hakam dengan redaksi, AKI Kar Pn ai 


aa Io RN BANR an Yap Kla tan US ddp  ue 


(Aku berdiri menghampirinya, lalu berkata, “Salam untukmu kami 
telah mengetahuinya. Lalu bagaimana bershalawat untukmu wahai 
Rasulullah?” Beliau menjawab, “Ucapkanlah “Allaahumma shalli 
'alaa muhammad.” 


Saya telah meneliti bahwa mereka yang bertanya adalah 
Ka'ab bin Ujrah, Basyir bin Sa'ad (ayahnya An-Nu'man), Zaid bin 


532 — FATHUL BAARI 





Kharijah Al Anshari, Thalhah bin Ubaidillah, Abu Hurairah dan 
Abdurrahman bin Basyir. Riwayat Ka'ab dinukil oleh Ath-Thabarani 
dari Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Laila dari Al Hakam 
melalui sanad ini dengan redaksi, S6 GA Ipa) GB (Aku 
berkata, “Wahai Rasulullah, kami telah mengetahuinya). Riwayat 
Basyir terdapat dalam hadits Abu Mas'ud yang dinukil oleh Malik, 
Muslim dan yang lainnya bahwa dia melihat Nabi SAW di majlis 
Sa'ad bin Ubadah, lalu Basyir bin Sa'ad mengatakan kepada beliau, 
av dai ol Val (Allah telah memerintahkan kami agar 
bershalawat untukmu). Riwayat Zaid bin Kharijah dinukil An-Nasa'i 
dari haditsnya, dia berkata, ye sda aka 4 ale Ioi At dya, Ht ui 


Ha2us & Ke en TART Aan , 1 peer pc (Aku bertanya kepada 
Rasulullah SAW, beliau pun menjawab, “Bershalawatlah untukku, 
dan bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, serta ucapkanlah, 
“Allaahumma shalli 'alaa muhammad.”). Ath-Thabari menukil dari 
hadits Thalhah, dia berkata, tUHE IMA! KS cdi Iga, 6 13 (Aku 
berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana bershalawat untukmu?”). 
Hadits Abu Hurairah dinukil Asy-Syafi'i dari haditsnya, dia berkata, 


ON kai HS da) (Wahai Rasulullah, bagaimana kami 
bershalawat untukmu). Adapun hadits Abdurrahman bin Basyir 
dinukil oleh Ismail Al Gadhi dalam kitab Fahdl Ash-Shalah 'ala An- 
Nabiy SAW, dia berkata, ekey SE A1 ko LAN J3 NB (Aku berkata 
atau dikatakan kepada Nabi SAW). Sementara Abu Awanah menukil 
riwayat ini dalam Shahih-nya dari riwayat Al Ajlah dan Hamzah Az- 
Zayyat dari Al Hakim tanpa menyebutkan nama orang yang bertanya, 
Kle  t Sipa 6 JM da $& (Seorang laki-laki datang, lalu 
berkata, “Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui...) 


Pertanyaan ini dilatarbelakangi oleh suatu sebab sebagaimana 
dinukil oleh Al Baihagi dan Al Khula'i dari jalur Al Hasan bin 


FATHUL BAARI — 533 





Muhammad bin Ash-Shabbah Az-Za'farani, $& 455 Gi Jelas! Bis 
ada Ia ab ASI AN de Uekat Kag an by Sip WI HI Kab 
. Gis (Ismail bin Zakariya menceritakan kepada kami, dari Al 
A'masy, Mis'ar dan Malik bin Mighwal, dari Al Hakam, dari 
Abdurrahman bin Abi Laila, dari Ka'ab bin Ujrah, dia berkata, 
“Ketika turun ayat, “Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya 
bershalawat untuk Nabi.' (Os. Al Ahzaab (33): 56) kami berkata, 
Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui...). Inam Muslim menukil 
hadits ini dari Muhammad bin Bakkar dari Ismail bin Zakariya, tanpa 
mengemukakan redaksinya, tapi beralih kepada riwayat sebelumnya 
yang sesuai dengan kriterianya. As-Sarraj juga menukil demikian dari 
jalur Malik bin Mighwal. Imam Ahmad, Al Baihagi dan Ismail Al 
Oadhi menukilnya dari jalur Yazid bin Abi Ziyad, Ath-Thabarani dari 
jalur Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila, Ath-Thabari dari 
jaluar Al Ajlah, As-Sarraj dari jalur Sufyan dan Zaidah secara 
terpisah, Abu Awanah dalam Shahih-nya dari jalur Al Ajlah dan 
Hamzah Az-Zayyat, semuanya dari Al Hakam, seperti itu. Abu 
Awanah juga menukilnya seperti itu dari jalur Mujahid dari 
Abdurrahman bin Abu Laila. Dalam hadits Thalhah yang dinukil Ath- 
Thabari disebutkan, y :J'as A1 tas 10 plug ala A1 Ke Ai 
KET IWAN UI AN (Sau ai Of (Seorang laki-laki datang kepada 
Nabi SAW, lalu berkata, “Aku mendengar Allah berfirman, 
“Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya', lalu bagaimana 
bershalawat untukmu?”). 


Kls 1G (Kami telah mengetahui). Demikian yang masyhur 


disebutkan dalam riwayat ini, tetapi sebagian membolehkan 
membacanya &£ (kami telah diajari/diberitahu). Disebutkan dalam 


riwayat Ibnu Uyainah dari Yazid bin Abi Ziyad disertai keraguan, Ws 


534 — FATHUL BAARI 





Kls Pj #Kale “8 (kami berkata, Kami telah mengetahuinya —atau— 


kami telah diberitahu). Demikian juga yang dinukil As-Sarraj dari 
jalur Malik bin Mighwal dari Al Hakam, IBATa ui owele (kami telah 


mengetahuinya atau kami telah diberitahu tentangnya). Disebutkan 
dalam riwayat Hafsh bin Umar, W8 JH ekad Op OLS la Ui Wal 


PI DPna 


Sp Ia AW (Engkau memerintahkan kami agar bershalawat 


untukmu dan mengucap salam kepadamu. Tentang salam kami telah 
mengetahuinya). Maksud W's| (Engkau memerintahkan kepada kami), 


adalah engkau menyampaikan kepada kami dari Allah bahwa Dia 
memerintahkan hal itu. Dalam hadits Abu Mas'ud disebutkan &! V'si 


(Allah memerintahkan kami). Disebutkan dalam riwayat Abdullah bin 
Isa, At, us ae BN op candi Yaf asia Inai LS (Bagaimana 
bershalawat untuk kalian wahai ahlul bait, karena Allah telah 
mengajari kami bagaimana mengucapkan salam). Maksudnya, Allah 
telah mengajarkan kepada kami bagaimana mengucapkan salam 
kepadamu melalui lisanmu dengan penjelasanmu. Adapun maksud 
bentuk jamak Kar, (untuk kalian) telah dijelaskan dengan kalimat Jai 


cad (ahlul bait), karena bila hanya kata Sa tanpa disertai cad Jet, 


maka itu hanya sebagai bentuk penghormatan. Dengan demikian, 
jawaban yang diberikan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan, 
dimana beliau mengatakan, xeza Ji Pa 9 Kapan Pe (kepada 


Muhammad dan kepada keluarga Muhammad). Dalam hal ini, tidak 
perlu menanggapi komentar yang mengatakan bahwa jawaban itu 
melebihi pertanyaan, karena pertanyaan yang diajukan mengenai cara 
bershalawat untuk beliau, sementara dalam jawabannya ada tambahan 
shalawat untuk keluarga beliau. 


uda At) HS (Bagaimana kami mengucap salam kepadamu). 


Al Baihagi mengatakan, “Ini ,mengisyaratkan kepada salam dalam 
tasyahhud, yaitu 533 &! Tab ya P3 gl ua 2 Wadi (Semoga 


FATHUL BAARI — 535 





kesejahteraan dilimpahkan kepadamu wahai Nabi beserta rahmat 
Allah dan keberkehan-Nya). Maksud YON gai ae (lalu 


bagaimana kami bershalawat untukmu?) adalah setelah tasyahhud.” 
Ini adalah penafsiran yang benar. Ibnu Abdil Barr mengemukakan 
kemungkinan lain, yaitu bahwa yang dimaksud adalah salam tahallul 
(salam untuk mengakhiri shalat), lalu dia mengatakan bahwa pendapat 
yang pertama lebih tepat. Demikian juga menurut Iyadh dan yang 
lainnya. Sebagian mereka menyangkal kemungkinan tersebut (salam 
penutup shalat), karena salam penutup shalat disepakati tidak disertai 
batasan. Nukilan yang menyatakan adanya kesepakatan ini perlu 
ditinjau kembali, karena sebagian ulama Maliki menyatakan bahwa 
bagi orang yang shalat dianjurkan agar mengucapkan, (gl UE aXudi 
Kar AMI A5 pdhl 103 ca pada salam penutup. Demikian yang 
disebutkan Iyadh dan Ibnu Abi Zaid. 

av Jai SG (Lalu bagaimana kami beshalawat untukmu?). 


Pd 


Abu Mas'ud menambahkan dalam haditsnya, ai Ke ai Dan aan 
ag S IE & ta we (Lalu Rasulullah SAW diam, sampai- 
sampai kami berharap dia tidak bertanya kepada beliau). Mereka 
berharap demikian, khawatir pertanyaan tersebut tidak ditanggapi, 
karena mereka telah mengethui bahwa hal itu dilarang, sebagaimana 
telah dijelaskan pada penafsiran firman Allah dalam surah Al 
Maa'idah ayat 101, ssi » dl Y (Janganlah kamu menanyakan 
(kepada Nabimu| hal-hal). Dalam periwayatan Ath-Thabari dari jalur 
lain disebutkan, 085 :JW CI ist & CSS (Lalu beliau diam 


hingga datang wahyu kepadanya, lalu beliau bersabda, “(Yaitul 
kalian mengucapkan...). 


Ada perbedaan pendapat mengenai maksud ucapan mereka 
ng (bagaimana). Suatu pendapat menyebutkan bahwa maksudnya 


adalah menanyakan makna shalawat yang diperintahkan, dengan 


536 — FATHUL BAARI 





lafazh apakah bisa terpenuhi? Ada juga yang mengatakan bahwa 
maksudnya adalah menanyakan tentang sifatnya. Iyadh mengatakan, 
“Karena lafazh shalawat yang diperintahkan dalam firman Allah 
dalam surah Al Ahzaab ayat 56, Para Vyko (Bershalawatlah kamu untuk 


Nabi) mengandung makna rahmat, doa, dan pengagungan, maka 
mereka menanyakan lafazh apa yang bisa memenuhi itu?” Al Baji 
menyatakan, bahwa sebenarnya pertanyaan itu mengenai sifatnya, 
bukan jenisnya. Pendapat ini lebih tepat, karena secara zhahir kata 
us (bagaimana) adalah menanyakan tentang sifat. Adapun 


pertanyaan tentang jenis biasanya menggunakan kata & (apa). 


Demikian yang ditegaskan Al Ourthubi. Dia mengatakan, “Ini adalah 
pertanyaan dari orang yang tidak mengetahui cara tentang sesuatu 
yang hanya dipahami pokoknya saja. Demikian itu karena mereka 
telah mengetahui maksud shalawat itu, maka mereka menanyakan 
tentang sifat yang layak untuk mereka gunakan.” Yang mendorong 
mereka menanyakan hal itu adalah karena redaksi “salam” sudah lebih 
dulu diberitahukan, yaitu dengan kalimat khusus, SA pt alaka AI 


RS 3 ai ea: maka dari itu mereka memahami bahwa shalawat juga 
dengan kalimat yang khusus. Mereka tidak menggunakan giyas 
(analogi), karena mungkin untuk mengetahuinya berdasarkan nash, 
apalagi banyak lafazh-lafazh dzikir yang memang diluar giyas. 
Kenyataannya memang sebagaimana yang mereka pahami, karena 
beliau tidak mengatakan, “Ucapkanlah W Tox53 531 Gi Ud 3Wali 
#53” dan tidak pula, “Ucapkanlah .. H6 AMAN 35Cali dst.” Namun, 
beliau mengajarkan kepada mereka redaksi yang lain. 

ai Ay JB (Beliau menjawab, “Ucapkanlah oleh kalian: 
“Allaahumma). Kalimat ini sering kali dipakai dalam doa, yang artinya 
“Ya Allah. Huruf mim di sini sebagai pengganti kata seru (harf an- 
nida), sehingga tidak dikatakan —misalnya- 3 3 «bl, tetapi #U! 


FATHUL BAARI — 537 





EI s "35, dan itu tidak disertai dengan kata seru, kecuali sangat 
jarang sekali. 


Menurut Al Farra' dan yang mengikutinya dari kalangan 
A 
ulama kufah, bahwa asalnya adalah 1 6, lalu kata serunya (6) dibuang 


untuk meringankan, sedangkan mim diambil dari kalimat yang tidak 
disebutkan secara redaksional seperti ,44 Wi. Ada juga. yang 
mengatakan, bahwa mim itu adalah tambahan seperti pada kata 333 
untuk yang sangat biru (855! RAW). Ada juga yang mengatakan, 
bahwa mim itu seperti wawu yang menunjukkan jamak, seolah-olah 
orang yang mengucapkannya mengatakan, (ewe! sate IA CAKE Uya G 
(Wahai Dzat yang terhimpun pada-Nya nama-nama yang paling 
baik), karena itulah mim tersebut disertai tasydid sebagai ganti tanda 
jamak. Diriwayatkan dari Al Hasan Al Bashri, “Allaahumma adalah 
himpunan doa.” Diriwayatkan dari An-Nadhr bin Syumail, 
“Barangsiapa yang mengucapkan 'allaahumma” maka dia telah 
memohon kepada Allah dengan semua nama-Nya.” 


“ 


Je (Bershalawatlah). Telah dikemukakan di awal penafsiran 


surah Al Ahzaab, dari Abu Al Aliyah, bahwa makna shalawat Allah 
untuk Nabi-Nya adalah pujian-Nya terhadap beliau dihadapan para 
malaikat. Sedangkan shalawat para malaikat untuk beliau adalah doa 
mereka untuk beliau. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mugatil bin 
Hibban, dia berkata, “Shalawat Allah adalah ampunan-Nya, dan 
shalawat malaikat adalah permohonan ampun (untuk beliau).” 
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa makna shalawat Allah adalah 
rahmat, dan shalawat malaikat adalah permohonan ampun. 


Adh-Dhahhak bin Muzahim mengatakan, “Shalawat Allah 
adalah rahmat-Nya.” Dalam sebuah riwayat darinya disebutkan, 
bahwa shalawat Allah itu adalah ampunan-Nya, sedangkan shalawat 
malaikat adalah doa. Kedua riwayat ini dinukil oleh Ismail Al Gadhi 
dari Adh-Dhahhak. Tampaknya yang dimaksud dengan doa itu adalah 


538 — FATHUL BAARI 


: 
| 








permohonan ampun untuk beliau dan yang sepertinya. 


Al Mubarrad mengatakan, “Shalawat dari Allah adalah rahmat, 
sedangkan dari malaikat adalah kasih sayang yang mendatangkan 
rahmat.” Tanggapan terhadap pendapat ini, bahwa Allah membedakan 
antara shalawat dan rahmat dalam firman-Nya surah Al Bagarah ayat 
157, a33 Ha Hyo ae Ud | (Mereka itulah yang mendapatkan 
keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya.” Demikian 
juga yang dipahami oleh para sahabat dari firmanm-Nya dalam surah 
Al Ahzaab ayat 56, ! TAPI 34 aa AA (Bershalawatlah kamu untuk Nabi 


dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya) sehingga mereka 
menanyakan tentang cara bershalawat karena telah disebutkan tentang 
rahmat ketika diajarkan salam kepada mereka, yaitu AD ll Abe NI 


AS AW Zys, dan Nabi SAW pun membenarkan mereka. 


Seandainya shalawat itu bermakna rahmat, tentu beliau mengatakan, 
“Itu telah diajarkan kepada kalian dalam salam.” 


Al Hulaimi membolehkan memaknai shalawat dengan 
mengucap salam kepadanya. Mengenai pendapat ini perlu diteliti 
kembali, karena hadits bab ini menolaknya. 


Pendapat yang paling tepat adalah sebagaimana yang telah 
dikemukakan dari Abu Al Aliyah, bahwa makna shalawat Allah untuk 
Nabi-Nya adalah pujian dan pengagungan-Nya terhadap beliau, 
sedangkan shalawat malaikat dan yang lainnya untuk beliau adalah 
memohonkan hal itu kepada Allah untuk beliau. Maksudnya adalah 
memohonkan tambahannya, bukan memohonkan pokok shalawat. 


Ada juga yang mengatakan, bahwa shalawat Allah untuk 
makhluk-Nya ada yang bersifat khusus dan ada yang bersifat umum. 
Shalawat Allah untuk para nabi-Nya adalah sebagaimana yang telah 
dikemukakan, yaitu pujian dan pengagungan, sedangkan shalawat 
Allah untuk selain mereka adalah rahmat, yaitu yang mencakup segala 
sesuatu. 


FATHUL BAARI — 539 








Iyadh menukil dari Bakar Al Ousyairi, dia mengatakan, 
“Shalawat dari Allah untuk Nabi SAW adalah penghormatan dan 
tambahan kemuliaan, sedangkan. untuk selain Nabi adalah rahmat.” 
Dengan pernyataan ini, jelas perbedaan antara Nabi SAW dan kaum 
mukminin. Allah telah berfirman dalam surah Al Ahzaab ayat 56, & 


al 3s Oka Kg FI (Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat- 
Nya bershalawat untuk Nabi) dan dalam surah Al Ahzaab ayat 43 
disebutkan, #45 Ke kai SI YA (Dialah yang memberi rahmat 
kepadamu dan malaikat-Nya (memohonkan ampunan untukmu)). 
Sebagaimana diketahui, bahwa kemuliaan yang layak untuk Nabi 
SAW adalah lebih tinggi daripada untuk selainnya. Ijma” 


menunjukkan bahwa ayat ini (ayat 56) mengandung pengagungan dan 
penghormatan bagi Nabi SAW yang tidak terdapat pada yang lainnya. 


Al Hulaimi mengatakan dalam Asy-Syu 'ab, “Makna shalawat 
untuk Nabi SAW adalah mengagungkannya, maka makna ucapan kita, 
ka Ko je «&! (Ya Allah, limpahkanlah shalawat untuk 


Muhammad) adalah “Ya Allah, agungkanlah Muhammad”. Yang 
dimaksud dengan pengagungannya di dunia adalah dengan 
meninggikan kehormatannya, menampakkan agamanya, dan 
memberlakukan syari'atnya, sedangkan di akhirat adalah dengan 
melimpahkan pahalanya, mengizinkan syafa'atnya bagi umatnya, dan 
menampakkan keutamaannya dengan kedudukan yang terpuji. 
Berdasarkan ini, maka yang dimaksud firman Allah, && 'I,ke 


(Bershalawatlah kamu untuk Nabi) adalah berdoalah kepada Tuhan 
kalian agar melimpahkan shalawat untuknya.” Hal ini tidak ternodai 
dengan menyertakan keluarga, para isteri dan anak keturunannya, 
karena tidak ada larangan untuk mendoakan kemuliaan bagi mereka, 
karena dimuliakannya setiap orang sesuai dengan yang layak baginya. 
Namun pendapat dari Abu Al Aliyah lebih tepat, karena dengan 
pemaknaan itu, penggunaan kata shalawat yang dikaitkan dengan 
Allah dan para malaikat serta diperintahkannya orang-orang beriman 


540 — FATHUL BAARI 


untuk bershalawat dengan makna yang sama menjadi lebih tepat. Ini 
juga dikuatkan dengan tidak adanya perbedaan pendapat mengenai 
bolehnya memohonkan rahmat untuk selain para nabi, sedangkan 
tentang bolehnya bershalawat untuk selain para nabi ada perbedaan 
pendapat. Seandainya makna ucapan kita, ses Pr Kp AN (Ya Allah, 


limpahkanlah shalawat untuk Muhammad) adalah “Ya Allah 
rahmatilah Muhammad”, tentu itu dibolehkan juga untuk selain para 
nabi. Begitu juga bila dimaknai sebagai z A (keberkahan), dan 


demikian pula bila dimaknai sebagai rahmat, karena akan gugur 
kewajiban membaca shalawat dalam tasyahhud bagi yang 
mewajibkannya, karena telah terpenuhi oleh ucapan, tg! LE 3 
HS tg ai Pearg al (Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu 
wahai Nabi beserta rahmat Allah dan keberkahan-Nya). Namun, 
sebenarnya ini bisa dipisahkan, dengan anggapan bahwa hal ini 
sebagai bentuk ibadah dengan mengikuti tuntunan, sehingga tetap 
harus dilaksanakan walaupun sudah didahului oleh sesuatu yang 
menunjukkannya. 

Kama JT Je) deba SE (Kepada Muhammad dan kepada 
keluarga Muhammad). Demikian yang disebutkan di kedua 
tempatnya, yaitu pada bagian (ke (limpahkanlah shalawat) dan bagian 
863 (limpahkanlah keberkahan), namun pada keduanya disebutkan 
juga 1! JI Pe 863 (dan limpahkanlah keberkahan kepada 
keluarga Ibrahim). Disebutkan dalam riwayat Al Baihagi dari jalur 
lainnya, dari Adam, gurunya Imam Bukhari dalam hal ini ey! PE 
(kepada Ibrahim) dan tidak menyebutkan #1! Ji P3 (kepada 
keluarga Ibrahim). Dari sini Al Baidhawi menyimpulkan bahwa 


penyebutan Jl (keluarga) dalam riwayat asalnya adalah sisipan, 


seperti halnya ucapan beliau, Ry) s! JT JE (kepada keluarga Abu 


FATHUL BAARI — 541 








Aufa). Saya katakan, yang benar bahwa penyebutan skasws dan ay! 
serta penyebutan sax4 JI (keluarga Muhammad) dan @ 3! Ji 
(keluarga Ibrahim) adalah terdapat pada riwayat asalnya, namun 
sebagian periwayat ada yang hafal apa yang tidak dihafal oleh yang 
lainnya. 

Ath-Thaibi menjelaskan redaksi yang terdapat dalam riwayat 
Imam Bukhari di sini, dia mengatakan, “Lafazh ini menguatkan 
pendapat orang yang menyatakan bahwa makna perkataan sahabat, 
UE AMI IS Wole (kami telah mengetahui bagaimana mengucapkan 
salam kepadamu), yakni yang terdapat firman Allah dalam surah Al 
Ahzaab ayat 56, Lesi Vyakag Pura Iyko I'gzal sja gl G (Hai orang- 
orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan 
ucapkanlah salam penghormatan kepadanya), KUE Kai SG (lalu 


bagaimana kami bershalawat untukmu?), yakni untuk ahli baitmu, 
karena shalawat untuk beliau telah diketahui bersama dengan salam 
dari ayat tersebut.” Lebih jauh dia mengatakan, “Jadi pertanyaan 
tentang shalawat itu adalah mengenai shalawat untuk keluarga sebagai 
penghormatan bagi mereka. Adapun disebutkannya keru dalam 
jawaban itu karena Allah telah berfirman dalam surah Al Hujuraat 
ayat 1, d'y39 SW yg UB Y (Janganlah kamu mendahului Allah 
dan Rasul-Nya). Faidahnya adalah untuk menunjukkan 
pengkhususan.” Ia juga mengatakan, “Adapun tidak disebutkannya 
«213! adalah agar terfokus pada poin ini, seandainya disebutkan, maka 
tidak akan dipahami bahwa penyebutan kem adalah sebagai 
pendahuluan.” 

Kelemahan pendapatnya ini cukup jelas. Disebutkan dalam 
hadits Abu Mas'ud yang dinukil Abu Daud dan An-Nasa'i, Karun & 


Ai AD (kepada Muhammad Nabi yang ummi), dan disebutkan 


542 — FATHUL BAARI 





dalam hadits Abu Sa'id pada bab ini, Gko LS Way Das Km Je 


- 


Bi ar (kepada Muhammad hamba-Mu dan utusan-Mu, 


sebagaimana telah Engkau limpahkan shalawat untuk Ibrahim), tanpa 
menyebutkan xx Ji (keluarga Muhammad) dan tidak pula Bi di 


(keluarga Ibrahim). Demikin ini jika tidak difahami sebagaimana 
yang telah saya katakan, bahwa sebagian periwayat hapal apa yang 
tidak dihafal oleh periwayat lainnya. Maka tampaklah kekeliruan 
pengamatan Ath-Thaibi. Disebutkan juga dalam hadits Abu Humaid 
pada bab setelahnya disebutkan, 42533 (Ng Kau «& (kepada 
Muhammad, para isterinya dan keturunannya), tanpa menyebutkan Jl 
(keluarga). Disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah dan Abu Daud dari 
hadits Abu Hurairah, 48735 yana! saat sai II kana Se PI 
dng dat (Ya Allah, limpahkanlah shalawat untuk Muhammad sang 


Nabi, para isterinya Ummahatul Mukminin, anak keturunannya dan 
ahli baitnya). Riwayat ini dinukil juga oleh An-Nasa'i dari jalur yang 
digunakan oleh Abu Daud, tetapi ada sedikit perbedaan sanad, yaitu 
antara Musa bin Ismail, gurunya Abu Daud dalam hal ini, dan Amr 
bin Ashim, gurunya An-Nasa'i dalam hal ini, yang mana keduanya 
meriwayatkan dari Hibban bin Yasar. Dalam riwayat Abu Musa 
disebutkan darinya, dari Ubaidillah bin Thalhah, dari Muhammad bin 
Ali, dari Nu'aim Al Mujmir, dari Abu Hurairah, sedang dalam riwayat 
Arr bin Ashim disebutkan darinya, dari Abdurrahman bin Thalhah, 
dari Muhammad bin Ali, dari Muhammad bin Al Hanafiyah, dari 
ayahnya Ali bin Abu Thalib. Riwayat Abu Musa lebih kuat. Ini berarti 
bahwa Hibban mempunyai dua sanad dalam hal ini. 


Dalam hadits Abu Mas'ud disebutkan di bagian akhirnya, «& 
Kana Kah UI Ted (Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan lagi 


Maha Mulia di seluruh alam). Seperti itu juga yang disebutkan dalam 
riwayat Daud bin Oais dari Nu'aim Al Mujmir, dari Abu Hurairah 
yang dinukil As-Sarraj. 


FATHUL BAARI — 543 


An-Nawawi mengatakan dalam kitab Al Muhadzdzab, 
“Sebaiknya memadukan redaksi-redaksi yang terdapat dalam hadits- 


hadits shahih, yaitu, AI) Kaka Jl BE) AN DN ISA IE Kie 
BI Tg pl SI cako KS hh (Ya Allah, limpahkanlah shalawat 
untuk Muhammad Nabi yang ummi, keluarga Muhammad, para 
isterinya dan anak keturunannya, sebagaimana telah Engkau 
limpahkan shalawat untuk Ibrahim dan keluarga Ibrahim), demikian 
juga pada bagian 8,63 (dan limpahkanlah keberkahan), dan di akhir 
ditambahkan, Gadai ($ (di seluruh alam). Dalam kitab Al Adzkar, dia 
juga mengatakan seperti itu dengan tambahan, W'yw)3 Buas (hamba- 
Mu dan utusan-Mu) setelah kata sex» di bagian pertama, sedangkan 
pada bagian 8,63 tidak menambahkan redaksi itu. Dia juga 
mengatakan demikian di dalam At-Tahgig dan Al Fatawa, hanya saja 
tidak menyertakan kalimat Ai (s3! pada bagian 845. 


Ada banyak kalimat yang diriwayatkannya, kemungkinan dia 
menyeimbangkan kadar yang ditambahkannya atau sekadar 
menambahkannya, di antaranya, Gea pa! Liga! setelah ani dan dai 
4 setelah 339, ini disebutkan dalam hadits Ibnu Mas'ud yang 
dinukil Ad-Daraguthni. Kalimat lainnya adalah &W'y3 pada bagian 
2,45, kalimat Gpltali (9 di bagian pertama (yakni bagian YP 
(limpahkanlah shalawat)), kalimat Ia Sao On sebelum 5 43 dan 
ANN sebelum 5 13, karena keduanya dicantumkan dalam riwayat An- 
Nasa'i. Kalimat lainnya adalah .. xew P3 Pj dst yang akan 
dijelaskan. Kalimat lainnya adalah di bagian akhir tasyahhud, yaitu 


OS. 


rta tag (dan kepada kami bersama mereka). Redaksi ini 


dicantumkan dalam riwayat At-Tirmidzi dari jalur Abu Usamah, dari 
Zaidah, dari Al A'masy, dari Al Hakam yang menyerupai hadits bab 
ini. Di bagian akhir hadits ini, dia mengatakan, “Abdurrahman 


544 — FATHUL BAARI 


mengatakan dan kami juga mengatakan, 4x We3 (dan kepada kami 


bersama mereka).” Demikian juga dalam riwayat yang dinukil As- 
Sarraj dari Zaidah. 


Ibnu Al Arabi mengomentari tambahan ini, dia mengatakan, 
“Ini bagian yang hanya diriwayatkan Zaidah, maka tidak bisa 
dijadikan sandaran, karena orang-orang berbeda pendapat mengenai 
makna AT (keluarga), di antaranya adalah yang mengatakan bahwa 


maknanya adalah umatnya, karena tidak ada gunanya pengulangan 
kata yang semakna dengan yang telah disebutkan sebelumnya (yakni 
tidak ada gunanya pengulangan ses JI J£4 —bila dimaknai: dan 
kepada keluarga Muhammad— setelah kalimat Giaagadi erni IN 
ding Jati ay (para isterinya Ummahatul Mukminin, anak 
keturunannya dan ahli baitnya)). Lain dari itu, mereka juga berbeda 
pendapat mengenai bolehnya bershalawat untuk selain para nabi. 


Menurut kami, dalam kekhususan ini kita tidak perlu menyertakan 
orang lain bersama Muhammad dan keluarganya.” 


Guru kami menanggapinya di dalam Syarh At-Tirmidzi, bahwa 
Zaidah termasuk para periwayat yang valid, maka kesendiriannya 
dalam meriwayatkan, jika dia memang meriwayatkan sendirian maka 
hal itu tidak berpengaruh, padahal dalam hal ini dia tidak menyendiri. 
Riwayat ini juga dinukil oleh Ismail Al Gadhi di dalam Kitab Fadhl 
Ash-Shalah dari dua jalur, dari Yazid bin Abi Yazid, dari Ziyad, dari 
Abdurrahman bin Abi Laila. Yazid dijadikan syahid oleh Imam 
Muslim. Sementara Al Baihagi juga menukil dalam kitab Asy-Syu 'ab 
dari hadits Jabir yang menyerupai hadits bab ini, dan di bagian akhir 
disebutkan, (422 ap (dan kepada kami bersama mereka). 


Kata JS bermakna seluruh umat. Dalam hal ini tidak ada 


halangan untuk menggabungkan yang khusus kepada yang umum, 
apalagi dalam doa. Adapun tentang perbedaan pendapat mengenai 
bolehnya bershalawat untuk selain para nabi, maka kami tidak melihat 


S8 


FATHUL BAARI — 545 


orang yang melarang bila dirangkai dengan yang lain. Adapun letak 
perbedaannya adalah bila shalawat untuk selain para nabi itu 
dilakukan secara tersendiri. Namun, telah disyariatkan doa untuk 
pribadi-pribadi dengan doa yang dimohonkan Nabi SAW untuk 
dirinya, yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam hadits, s ai 


“6. 3 3 


Ian Ka Wo pp Up ut (Ya Allah, sesungguhnya aku memohon 


kepada-Mu kebaikan yang dimohonkan oleh Muhammad kepada-Mu). 
Ini hadits shahih yang dinukil Imam Muslim. 


Hadits Jabir adalah hadits lemah. Riwayat Yazid juga yang 
dinukil Imam Ahmad dari Muhammad bin Fudhail darinya, dan di 
bagian akhir disebutkan, dwdi J3 S3 par! XS 881) syal S1 suji JM 
un 9) "1 (Yazid mengatakan, “Aku tidak mengetahui apakah itu 
ditambahkan Abdurrahman dari dirinya sendiri atau dia 
meriwayatkannya dari Ka'ab.”). Demikian juga yang dinukil Ath- 
Thabari dari riwayat Muhammad bin Fudhail. Tambahan ini 
disebutkan dari dua jalur periwayatan lainnya yang marfu', salah 
satunya dinukil Ath-Thabarani dari jalur Fithr bin Khalifah dari Al 
Hakam dengan redaksi, kw Je be “ :0f 3 (Mereka 
mengatakan, “Ya Allah, limpahkan shalawat untuk Muhammad) 
hingga «4 SE Je) cemip! diy (dan keluarga Ibrahim. Dan 
limpahkanlah shalawat untuk kami bersama mereka), demikian juga 
pada bagian xesw Ie 8,65 (dan limpahkanlah keberkahan kepada 
Muhammad), di bagian akhirnya disebutkan #44 We BV, (dan 
limpahkanlah keberkahan kepada kami bersama mereka). Para 
periwayatnya terpercaya. Namun, menurut dugaan saya bahwa itu 
merupakan kalimat periwayat yang dimasukkan dalam hadits 
sebagaimana yang dijelaskan oleh Zaidah dari Al A'masy. Jalur kedua 
adalah yang dinukil Ad-Daraguthni dari jalur lainnya dari Ibnu 
Mas'ud seperti itu, tapi dia menyebutkan ##V! sebagai ganti huruf 


546 — FATHUL BAARI 





wawu pada kata Kor dan 5,63. Dalam sanadnya terdapat Abdul 
Wahhab bin Mujahid, dia periwayat yang lemah. 


Al Asnawi mengomentarai pendapat An-Nawawi, dia 
mengatakan, “Ia tidak menguasai riwayat-riwayat hadits yang valid 
disamping perkataannya yang berbeda-beda.” 


Al Adzru'i mengatakan, “Tidak ada orang yang 
mendahuluinya berpendapat demikian. Yang lebih tepat, bahwa yang 
lebih utama bagi yang bertasyahhud untuk mengikuti riwayat-riwayat 
itu secara sempurna dan dalam prakteknya adalah kadang 
menggunakan yang ini dan kadang menggunakan yang itu. Adapun 
menggabungkan seluruh redaksi, maka berarti membuat sifat 
tersendiri dalam tasyahhud yang tidak dicontohkan oleh hadits-hadits 
tersebut.” 


Tampaknya dia mengambilnya dari perkataan Ibnu Al 
Oayyim, karena dia mengatakan, “Sesungguhnya cara ini tidak pernah 
dicontohkan dalam satu jalur pun jalur periwayatannya. Yang lebih 
utama adalah menggunakan redaksi sesuai yang ada contohnya. 
Dengan demikian, berarti melaksanakan semua yang diriwayatkan itu. 
Berbeda halnya bila mengucapkan semuanya sekaligus, karena kuat 
dugaan bahwa Nabi SAW tidak mengucapkan fatau mengajarkannya) 
demikian.” 


Al Asnawi juga mengatakan, “An-Nawawi mengharuskan 
untuk menggabungkan lafazh-lafazh yang ada dalam tasyahhud.” Lalu 
dijawab, bahwa dia tidak mengharuskan demikian karena memang 
tidak menyatakan hal itu. Ibnu Al Gayyim juga mengatakan, “Imam 
Syafi'i menyatakan bahwa perbedaan lafazh-lafazh tasyahhud dan 
lainnya adalah seperti halnya perbedaan dalam gira'ah. Tidak ada 
seorang imam pun yang menganjurkan membaca dengan semua lafazh 
yang berbeda pada suatu kata/kalimat dalam Al Our'an walaupun 
sebagian mereka membolehkannya pada saat mengajarkan untuk 
latihan.” 


FATHUL BAARI — 547 


Yang benar, bahwa jika suatu lafazh semakna dengan lafazh 
lainnya, seperti sya dan Giaa pad og, maka yang lebih utama adalah 
menggunakan salah satunya. Namun, jika lafazh itu mempunyai 
makna tambahan yang sama sekali tidak terdapat pada lafazh lainnya, 
maka yang lebih utama adalah menyertakannya. Ada kemungkinan 
bahwa sebagian periwayat menghafal apa yang tidak dihafal oleh yang 
lainnya sebagaimana yang telah dikemukakan. Jika lafazh itu 
mengandung sedikit kelebihan makna dibanding lafazh lainnya, maka 
tidak mengapa menyertakannya sebagai sikap hati-hati. 


Menurut sebagian —diantaranya Ath-Thabari— bahwa itu 
adalah perbedaan yang diperbolehkan, sehingga lafazh mana yang 
dipakai seseorang, maka itu sudah mencukupi, dan yang lebih utama 
adalah menggunakan yang lebih lengkap. Dia berdalil dengan 
perbedaan penukilan dari para sahabat. Ia menukil dari Ali, yaitu 
hadits mauguf yang panjang, dinukil oleh Sa'id bin Manshur, Ath- 
Thabari, Ath-Thabarani dan Ibnu Faris, yang permulaannya 
disebutkan, YA an RAN (Ya Allah Dzat yang membentangkan 


hamparan) hingga wes PP Obati 853 Ona S3 DN gko SF Ja 
WN y9 Su (jadikanlah shalawat-Mu yang paling mulia, keberkahan- 
Mu yang paling subur dan penghormatan-Mu yang paling lembut 
untuk Muhammad hamba-Mu dan utusan-Mu). Juga berdalil dengan 
riwayat dari Ibnu Mas'ud, s0 KE K3 DS 33 Uye Jari el 
WN Pay BAE Akh YAI IE) akal! abal Cahaya (Ya Allah, jadikanlah 
shalawatmu, keberkahan-Mu dan rahmat-Mu untuk penghulu para 
rasul, pemimpin orang-orang bertakwa dan penutup para nabi, yaitu 
Muhammad hamba-Mu dan utusan-Mu), yang dinukil Ath-Thabari 
dan Ibnu Majah. 

Ibnu Al Oayyim menyatakan bahwa mayoritas hadits, bahkan 
semuanya, menyebutkan kata sesw dan ke Ji serta #13! Ji saja, 


atau e2!p!. Ia mengatakan, “Di dalam hadits shahih tidak ada satu pun 


548 — FATHUL BAARI 


yang menyebutkan kata ey! dan e2!y! Jl secara bersamaan. Adapun 


yang demikian dinukil oleh Al Baihagi dari jalur Yahya bin As- 
Sabbag, dari seorang laki-laki dari kalangan Bani Al Harits, dari Ibnu 
Mas'ud. Yahya adalah seorang yang tidak dikenal, dan gurunya juga 
tidak diketahui, sehingga sanad riwayat tersebut adalah lemah. Ibnu 
Majah menukil dari jalur lainnya yang menguatkannya, tetapi 
riwayatnya mauguf pada Ibnu Mas'ud. An-Nasa'i dan Ad-Daraguthni 
juga menukil dari hadits Thalhah.” 


Saya katakan, tampaknya dia lupa akan apa yang disebutkan 
dalam Shahih Bukhari sebagaimana yang telah dikemukakan pada 
pembahasan tentang cerita para nabi, yaitu pada bab “Ibrahim AS”, 
dari jalur Abdullah bin Isa bin Abdurrahman bin Abu Laila, dari 
Abdurrahman bin Abu Laila, dengan redaksi, 353 AA Ie Gak KS 
aa ha D) BI Ji (sebagaimana telah Engkau limpahkan 
Shalawat untuk Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau 
Maha Terpuji lagi Maha Mulia), demikian juga pada bagian LS KS 
(sebagaimana telah Engkau limpahkan keberkahan). Begitu pula yang 
disebutkan dalam hadits Abu Mas'ud Al Badri dari riwayat 
Muhammad bin Ishag, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Muhammad 
bin Abdullah bin Zaid darinya yang dinukil Ath-Thabari. Bahkan Ath- 
Thabari juga menukilnya dalam riwayat Al Hakam dari Abdurrahman 
bin Abu Laila yang dia nukil dari jalur Amr bin Oais dari Al Hakam 
bin Utbah, lalu dia menyebutkannya dengan redaksi, d3 katun Pr 


Ina Ina wu) ser (kepada Muhammad dan kepada keluarga 


Mehammai Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia) 
dan dengan redaksi, Xena X4 WI | AI BA (IK (kepada 
Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha 
Terpuji lagi Maha Mulia). Ia juga menukilnya sama persis seperti itu 
dari jalur Al Ajlah dari Al Hakam. Ia juga menukilnya dari jalur 
Hanzhalah bin Ali dari Abu Hurairah sebagaimana yang nanti akan 


FATHUL BAARI — 549 








saya sebutan. Abu Al Abbas As-Sarraj menukilnya dari jaluar Daud 
bin Oa'id, dari Nu'aim Al Mujmir, dari Abu Hurairah, Jiya) U TA “$ 
IE BE apa JT IE Akad Ie Yoo HAN NY “JA Kalla lal US Ai 
La Oh GA J3 AA IE Cia Ska WS aah JI Ji Ka 
kana (Bahwa mereka pereba “Wahai Rasulullah, bagaimana kami 


bershalawat untukmu?” Beliau menjawab, “Ucapkanlah, “Ya Allah, 
limpahkanlah shalawat untuk Muhammad dan keluarga Muhammad, 
dan limpahkanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga 
Muhammad, sebagaimana telah Engkau limpahkan shalawat dan 
keberkahan untuk Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya 
Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia”). Dari hadits Buraidah secara 
marfu' disebutkan, JT (JE5 Hap de ISA) Wany UN gk Jar! 
CA di Seh BI IE Gak US usaha (Ya Allah, jadikanlah 
shalawat, rahmat dan keberkahan-Mu untuk Muhammad dan kepada 
keluarga Muhammad, sebagaimana telah Engkau jadikan untuk 
Ibrahim dan keluarga Ibrahim). Asal riwayat ini terdapat dalam 
riwayat Imam Ahmad. 


Dalam hadits Ibnu Mas'ud yang telah diisyaratkan tadi 
disebutkan tambahan lainnya, yaitu, Like CS Kedu Jp Iiobua API 
ii P3 ar jp SS 3 (dan rahmatilah Muhammad dan keluarga 
Muhammad, sebagaimana telah Engkau limpahkan shalawat dan 
keberkahan serta rahmat untuk Ibrahim) yang dinukil oleh Al Hakim 
dalam Shahih-nya dari hadits Ibnu Mas'ud. Sebagian orang teperdaya 
dengan penilainnya sebagai hadits shahih sehingga menduga bahwa ia 
adalah hadits shahih, padahal sebenarnya ini dari riwayat Yahya bin 
As-Sabbag, periwayat yang tidak dikenal, dia meriwayatkan dari 
seorang laki-laki yang tidak diketahui. Memang Ibnu Majah 
menukilnya dari Ibnu Mas'ud, tapi dengan redaksi, Jaz! #4! 1Y9 :JU 
Nag Bat Kama IP Ui) Uber) Wilfko (Beliau menjawab, 


550 — FATHUL BAARI 


“Ucapkanlah, “Ya Allah, jadikanlah shalawat, rahmat dan 
keberkahan-Mu untuk Muhammad hamba-Mu dan utusan-Mu'”). 
Ibnu Al Arabi sangat mengingkari itu, dia mengatakan, “Hati-hatilah 
terhadap apa yang disebutkan Ibnu Zaid tentang tambahan «55, 


karena hal itu mendekati bid'ah, sebab Nabi SAW mengajarkan 
kepada mereka (para sahabat) tentang cara bershalawat berdasarkan 
wahyu, maka menambahnya adalah mengada-ada.” Ibnu Zaid 
menyebutkannya dalam kitab Ar-Risalah dalam pembahasan sifat 
tasyahhud, yaitu ketika menyebutkan tentang apa yang disukai dalam 
tasyahhud, di antaranya dia menyebutkan, sasa Ji) kebun IE Jie Al 
(Ya Allah limpahkanlah shalawat untuk Muhammad dan keluarga 
Muhammad), lalu menambahkan, (J& B3G3 dah Jl) Kama IE - 

kena Ji) semu (dan rahmatilah Muhammad dan keluarga 


Muhammad. Dan limpahkanlah keberkahan kepada Muhammad dan 
keluarga Muhammad...). Jika pengingkarannya itu karena alasan 
riwayat tersebut tidak shahih, maka itu benar, tapi jika tidak, maka 


GA 0.9 


— 
(rahmatilah Muhammad) adalah pernyataan yang tertolak, karena hal 
ini telah disebutkan dalam sejumlah hadits, dan yang paling shahih 
adalah di dalam tasyahhud, 2545 A1 Zx55 4 Agt le AN 


pernyataan orang yang tidak membolehkan mengucapkan, '5 


(Semoga kesejahteraan/keselamatan dilimpahkan kepadamu wahai 
Nabi, dan juga rahmat Allah dan keberkahan-Nya). Kemudian saya 
juga mendapati sandaran Ibnu Abi Zaid, yang mana Ath-Thabari 
menukilnya dalam kitab Tahdzib dari jalur Hanzhalah bin Ali, dari 
Abu Hurairah secara marfi', aoi JT (de) sabun db Ie II :JB Ga 
US Ahhh IT Ph MAA db DN GM JI Eh Ni) Je Calo US 
SAB US abah JI SE KAA EH) GAN JT Eh pa Ja SU 
D Lain aa ag Dig BI JT Je) AFI J£ (Barangsiapa 
yang mengucapkan, “Ya Allah, limpahkanlah shalawat untuk 
Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana telah Engkau 


FATHUL BAARI — 551 


limpahkan shalawat untuk Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. 
Limpahkanlah keberkahan kepada Muhammad dan kepada keluarga 
Muhammad sebagaimana telah Engkau limpahkan keberkahan 
kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Dan curahkanlah rahmat 
kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana telah 
Engkau curahkan rahmat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim,” 
maka aku bersaksi untuknya pada hari kiamat dan memberi syafaat 
untuknya). Para periwayat dalam sanad-nya adalah para periwayat 
hadits shahih, kecuali Sa'id bin Sulaiman maula Sa'id bin Al Ash 
yang meriwayatkannya dari Hanzhalah bin Ali, karena dia tidak 
dikenal. 


Catatan 


Ini semua adalah yang pengucapannya digabungkan dengan 
salam atau shalawat. Ibnu Al Arabi sependapat dengan Ash- 
Shaidalani dari kalangan ulama Syafi'i dalam melarangnya. Abu Al 
Oasim Al Anshari pensyarah Al Irsyad mengatakan bahwa hal itu 
diperbolehkan jika digabungkan dengan shalawat. Iyadh menukil dari 
Jumhur tentang bolehnya hal itu secara mutlak. Al Ourthubi 
mengatakan dalam Al Mufhim, bahwa itulah yang benar, karena ada 
haditsnya. Sedangkan yang lain menyelishinya: Dalam kitab Adz- 
Dzakhirah yang termasuk salah satu kitab-kitab madzhab Hanafi 
disebutkan dari Muhammad, bahwa dia memakruhkan hal itu karena 
tidak diketahuinya kekurangan pada beliau (SAW), sebab biasanya 
rahmat itu dimohonkan untuk suatu perbuatan yang tercela. Semenara 
Ibnu Abdil Barr melarangnya, dia berkata, “Bila disebutkan Nabi 
SAW, maka tidak boleh seorang pun untuk mengatakan, FI kar) 


(semoga Allah merahmatinya), karena beliau telah bersabda, de ya 
& (Barangsiapa bershalawat untukku) dan bukan PG “gi uya 
(barangsiapa memohonkan rahmat untukku) bukan pula $$ €$ wa 
(barangsiapa mendoakanku). Kendatipun makna shalawat adalah 


552 — FATHUL BAARI 





rahmat, tetapi lafazh itu telah dikhususkan sebagai pengagungan bagi 
beliau, maka tidak boleh diganti dengan lafazh lainnya. Ini juga 
ditegaskan oleh firman Allah dalam surah An-Nvur ayat 63, 'sad Y 
Haag Saki 3S Ki Jiwa 263 (Janganlah kamu jadikan panggilan 
Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada 
sebagian (yang lain).” Ini pembahasan yang bagus, namun argumen 
yang pertama perlu diteliti lebih jauh, dan yang bisa dijadikan 
pedoman adalah argumen yang kedua. 

Xaba JT (J6) (Dan kepada keluarga Muhammad). Ada yang 
mengatakan bahwa asal kata J' adalah Jai, kemudian haa -nya 
dirubah menjadi hamzah, lalu diringankan, karena itu, bila 
diungkapkan dalam bentuk tashghir dikembalikan kepada aslinya, 
yaitu Jah, Ada juga yang mengatakan, bahwa asalnya adalah Jy' dari 
Ji yang artinya g) (kembali), ini sebagai sebutan bagi orang yang 
dikembalikan kepada seseorang dan dihubungkan kepadanya. 
Pendapat ini dikuatkan oleh kebiasaan penggunaannya, yaitu tidak 
dihubungkan kecuali kepada orang besar, misalnya dikatakan sW! Jl 
(keluarga gadhi), dan tidak dikatakan, ptxsdi JT (keluarga tukang 
bekam), ini berbeda dengan kata J8f. Lain dari itu, biasanya kata JT 
tidak digabungkan (disandangkan) kepada yang tidak berakal dan 
tidak pula kepada mudhmar (kata ganti), demikian menurut mayoritas, 
namun sebagian kecil membolehkannya, sebagaimana yang tersebut 
dalam sya'ir Abdul Muththalib mengenai kisah pasukan gajah, '-a!!5 
Oi Aa SAE) sekali JT J£ (Dan tolonglah keluarga salibis dan 
para penyembahnya. Kini mereka adalah keluarga-Mu). Kata SU JT 
(keluarga Fulan) berarti mencakup juga dirinya dan orang yang 
dikaitkan kepadanya. Tepatnya, bahwa bila dikatakan, 'iS 698 JT jas 
(keluarga fulan melakukan anu), maka berarti dia juga termasuk di 


FATHUL BAARI — 553 





antara mereka kecuali bila ada indikator lain (yang tidak 
memasukkannya). Diantara dalil yang menguatkannya adalah sabda 
Nabi SAW mengenai Al Hasan bin Ali, Sara d “ls Y hozun Ji V 
(Sesungguhnya kami keluarga Muhammad, tidak halal bagi kami 
harta sedekah fzakat)). Jika keduanya disebutkan bersamaan, maka 
tidak seperti itu, seperti fakir dan miskin, iman dan islam, kefasikan 
dan kemaksiatan. Karena beragamnya lafazh-lafazh hadits mengenai 
penyebutan keduanya secara bersamaan dan secara tersendiri, maka 
yang lebih utama adalah memahaminya bahwa Nabi SAW 
mengucapkan semua lafazh, lalu sebagian periwayat hafal sebagian 
lafazh yang tidak dihafal oleh yang lain. 

Adapun asumsi banyak ragamnya, tampaknya itu jauh dari 
kemungkinan, karena mayoritas jalur periwayatannya menyatakan 
bahwa itu adalah sebagai jawaban atas pertanyaan mereka, ska Kg 


rude (bagaimana kami bershalawat untukmu?) Kemungkinan 
sebagian periwayat yang hanya menyebutkan #21! Ji ($£ dan tidak 
menyebutkan Bi ($£ adalah karena meriwayatkan dengan makna, 
berdasarkan anggapan bahwa BI telah tercakup oleh kalimat di 
- A sebagaimana yang telah dipaparkan di muka. 


Ada perbedaan pendapat mengenai yang dimaksud dengan di 
Xesu (keluarga Muhammad) dalam hadits ini. Pendapat yang kuat, 


bahwa mereka adalah yang diharamkan menerima harta sedekah 
(zakat). Penjelasan tentang perbedaan pendapat mengenai hal ini telah 
dipaparkan pada pembahasan tentang zakat. Inilah yang dinyatakan 
oleh Imam Syafi'i dan dipilih oleh Jumhur ulama, dan ini ditegaskan 
oleh sabda Nabi SAW berkenaan dengan Al Hasan bin Ali, Keapu JT Vi 


da d bs Y (Sesungguhnya kami keluarga Muhammad, tidak halal 


harta sedekah (zakat) bagi kami), hadits ini telah dikemukakan pada 
pembahasan tentang jual-beli dari hadits Abu Hurairah. Imam Muslim 


554 — FATHUL BAARI 


juga meriwayatkan dari hadits Abdul Muththalib bin Rabi'ah secara 

Tn PEG NI MI MA ot Lu La ta 
marfu', kasa JI Yg aebudd Jai YP) el TRI ap Wi) Bila sia OI 
(Sesungguhnya sedekah (zakat) ini adalah kotoran-kotoran manusia, 
dan sesungguhnya itu tidak halal bagi Muhammad dan tidak pula 
bagi keluarga Muhammad). 

Menurut Imam Ahmad bahwa yang dimaksud dengan Kasun Ji 
(keluarga Muhammad) dalam hadits tentang tasyahhud adalah ahli 
bait beliau. 

Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan Jl 
Jera (keluarga Muhammad) adalah para istri dan anak keturunan 
beliau, karena mayoritas jalur periwayatan hadits ini menyebutkan, 


BA 


sesua Ji4 (dan keluarga Muhammad), sementara dalam riwayat Abu 
Humaid disebutkan, 4333 Pin (dan para isteri serta anak 
keturunan beliau). Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan 
dY di sini adalah para isteri dan anak keturunan. Pendapat ini 
ditanggapi bahwa ada juga riwayat yang menyebutkan ketiganya 
(keluarga, para isteri dan anak keturunan), yaitu sebagaimana yang 
disebutkan dalam hadits Abu Hurairah. Kesimpulannya bahwa 
sebagian periwayat hapal sesuatu yang tidak dihafal oleh yang 
lainnya, maka yang dimaksud dengan JY! dalam tasyahhud adalah 


para isteri dan orang-orang yang diharamkan harta sedekah (zakat) 
bagi mereka, sehingga mencakup juga anak keturunan beliau. 


Para isteri Nabi SAW kadang juga disebut sex Ji 
sebagaimana dalam hadits Aisyah, D5 ah FS uya Kaban Ji 3 Na 
(Para isteri Muhammad tidak pernah kenyang dengan roti berlauk- 
pauk hingga tiga hari). Hadits ini telah dijelaskan, dan akan 


disebutkan lagi pada pembahasan tentang kelembutan hati. Dalam hal 
ini juga disebutkan hadits Abu Hurairah, V8 sabu JT Bj, Jar! «Jl (Ya 


FATHUL BAARI — 555 








Allah jadikanlah rezeki para isteri Muhammad berupa makanan). 
Seakan-akan disebutkannya para isteri secara tersendiri untuk 
memuliakan mereka. Demikian juga anak keturunan. 

Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Ji 
adalah khusus anak keturuna Fathimah. Demikian yang dikemukakan 
oleh An-Nawawi dalam Syarh Al Muhadzdzab. Ada juga yang 
mengatakan bahwa mereka adalah semua orang Ouraisy. Demikian 
menurut Abu Ar-Rifah dalam kitab Al Kifayah. Ada juga yang 
berpendapat bahwa yang dimaksud adalah semua umat, yaitu umat 
yang menyambut seruannya. Ibnu Al Arabi mengatakan, “Malik 
cenderung dengan pendapat ini, Az-Zuhri memilihnya, Abu Ath- 
Thayyib Ath-Thabari menceritakan itu dari sebagian ulama Syafi'i, 
An-Nawawi mengunggulkannya dalam Syarh Muslim, sementara Al 
Oadhi Husain dan Ar-Raghim membatasinya hanya orang-orang 
bertakwa dari mereka. Pendapat ini dikuatkan oleh firman Allah 
dalam surah Al Anfaal ayat 34, Oya y Hap o (Orang-orang yang 
berhak menguasaifnya|, hanyalah orang-orang yang bertakwa) dan 
sabda Nabi SAW, KPA Si gi o (Sesunguhnya para waliku di 
antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa). Disebutkan dalam 
kitab Nawadir Abi Al “Aina' bahwa seseorang memicingkan mata 
kepada salah seorang Bani Hasyim (senasab dengan Nabi SAW), 
maka beliau pun berkata, “Mengapa engkau memicingkan mata 
kepadaku, bukankah engkau selalu bershalawat untukku setiap kali 
shalat, yaitu dengan ucapanmu, tes Ji 38 Kebun H Ip ai (Ya 
Allah, limpahkanlah shalawat untuk Muhammad dan kepada keluarga 
Muhammad)? Orang itu pun menjawab, “Sesungguhnya yang aku 
maksudkan adalah mereka yang baik lagi suci, dan engkau tidak 
termasuk mereka?.” Pendapat yang menyebutkan secara mutlak (tanpa 
batasan kriteria) bisa juga diartikan bahwa yang dimaksud dengan 
shalawat adalah rahmat secara mutlak sehingga tidak memerlukan 
pembatasan. Mereka berdalil dengan hadits Anas secara marfu', di 


556 — FATHUL BAARI 


Ka 3 s-. 
«& JS semu (Keluarga Muhammad adalah setiap yang bertakwa), 


yang dinukil Ath-Thabarani dengan sanad yang disangat disangsikan. 
Al Baihagi juga menukil riwayat yang menyerupai itu dari Jabir dari 
perkataannya dengan sanad yang lemah. 

Bi di & oo & (Sebagaimana Engkau telah 
melimpahkan shalawat untuk keluarga Ibrahim). Berkenaan dengan 
ini ada pertanyaan tentang inti penyerupaan itu, karena yang 
diserupakan semestinya lebih rendah daripada yang diserupai, 
sedangkan yang terjadi disini sebaliknya, sebab Muhammad SAW 
saja lebih mulia daripada keluarga Ibrahim dan dari Ibrahim sendiri, 
apalagi ditambah dengan keluarga Muhammad. Karena beliau lebih 
utama, maka shalawat yang dimohon seharusnya lebih utama dari 
semua shalawat yang pernah diterimanya ataupun yang pernah 
diterima oleh yang lainnya. Mengenai hal ini ada beberapa jawaban: 


Pertama, beliau mengatakan itu sebelum mengetahui bahwa 

beliau lebih utama daripada Ibrahim. Imam Muslim meriwayatkan 
£ ee ka si 7 or . Pan oT- 4 aa : & “ et 3. 

dari hadits Anas, 35 :J8 HI 5S 0 telah IPA Ale AI JB Mer ot 
BI (Bahwa seorang laki-laki mengatakan kepada Nabi SAW, 


“Wahai manusia yang paling baik.” Baliau pun bersabda, “Itu 
adalah Ibrahim.”). Ibnu Al Arabi mengisyaratkan kepada hadits ini 
bahwa beliau memohon disamakan dengan Ibrahim dan 
memerintahkan umatnya agar memohonkan itu untuknya, lalu Allah 
memberinya tambahan tanpa dimohon, yaitu menjadikannya lebih 
utama daripada Ibrahim. Pendapat ini disangkal bahwa jika memang 
demikian, tentu beliau merubah sifat shalawat itu setelah mengetahui 
bahwa beliau lebih utama. 


Kedua, bahwa beliau mengatakan itu karena kerendahan 
hatinya, dan beliau mensyariatkan kepada umatnya agar bisa 
mengupayakan kutamaan dengan itu. 


Ketiga, bahwa penyerupaan itu adalah pokok shalawat dengan 


FATHUL BAARI — 557 


pokok shalawat, bukan kadarnya dengan kadarnya, seperti firman 
Allah dalam surah An-Nisaa' 163, 75 dl KT US Uh Hj 
(Sesungguhnya Kami telah mamberikan wahyu kepadamu 


sebagaimana Kami telah memberikan wahyu, kepada Nuh) dan 
firman-Nya dalam surah Al Bagarah 183, (Je LA LS Aa Sa Ls 


Si va ajal (Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana 


diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu). Dan juga seperti halnya 
ungkapan seseorang, “Berbuat baiklah kepada anakmu sebagaimana 
engkau berbuat baik kepada si fulan.” Maksudnya, menyerupakan 
pokok kebaikan itu, bukan kadarnya. Seperti juga dalam firman Allah 
dalam surah Al Oashash 77, aj & Ajal CS anal 5 (Dan berbuat 


baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik 
kepadamu). Pendapat ini diunggulkan oleh Al Ourthubi dalam kitab Al 
Mufhim. 

Keempat, bahwa huruf kaf tersebut berfungsi menunjukkan 
alasan (pembenaran), sebagaimana firman-Nya dalam surah Al 
Bagarah 151, S5 Yaa, S3 Wksf GS (Sebagaimana Kami telah 


mengutus kepadamu Rasul di antara kamu) dan juga firman-Nya 
dalam surah Al Bagarah 198, & Ka KS EU (Dan berdzikirlah 
Idengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya 
kepadamu). Sebagian mereka mengatakan bahwa huruf kaf adalah 
sebagai penyerupaan, kemudian dialihkan untuk memberitahukan 
kekhususan yang diminta. 


Kelima, maksudnya adalah agar Allah menjadikannya sebagai 
kekasih sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai 
kekasih-Nya, dan agar menjadikannya buah tutur yang baik 
sebagaimana Allah telah menyandangkan kecintaan kepada Ibrahim. 
Pendapat ini dibantah oleh pendapat pertama. Sebagian mereka 
memberikan ilustrasi, misalnya ada dua orang, orang pertama 
memiliki seribu dan orang kedua memiliki dua ribu, lalu orang yang 


558 — FATHUL BAARI 








memiliki dua ribu itu meminta agar diberi lagi seribu yang setara 
dengan yang dimiliki oleh orang pertama, sehingga yang dimiliki oleh 
orang kedua beberapa kali lipat yang dimiliki oleh orang pertama. 
Keenam, bahwa ungkapan xazu & Ke Ai (Ya Allah, 
limpahkanlah shalawat untuk Muhammad) terlepas dari penyerupaan, 
maka penyerupaannya hanya terkait dengan ungkapan Has Ji 33 
(dan kepada keluarga Muhammad). Pendapat ini ditanggapi, bahwa 
selain nabi tidak mungkin disetarakan dengan para nabi, maka 
bagaimana mungkin memohonkan shalawat untuk mereka 
sebagaimana shalawat yang diberikan kepada Ibrahim, sedangkan para 
nabi berasal dari keluarganya? Jawabannya, bahwa yang dimohonkan 
itu adalah pahala yang diperoleh oleh mereka, bukan semua sifat yang 
menjadi sebab pahala. Di dalam kitab Al Bayan, Al Imrani menukil 
dari Syaikh Abu Hamid, bahwa dia menukil jawaban ini dari naskah 
Imam Syafi'i, namun Ibnu Al Oayyim menyangsikan bahwa itu dari 
Imam Syafi'i, karena disamping kefasihannya dan kepandaiannya 
dalam bahasa Arab, ungkapan yang buruk itu pun tidak layak 
dianggap sebagai perkataan orang Arab. Sebenarnya ungkapan 
tersebut tidak buruk, secara lengkap kalimatnya adalah Ie Fe ai 


5.3 


» aa kaba JT Je Kor sedu (Ya Allah limpahkanlah shalawat 
untuk Muhammad, dan limpahkanlah shalawat untuk keluarga 
Muhammad, sebagaimana telah Engkau limpahkan shalawat...) 
Maka tidak menolak kemungkinan penyerupaannya dengan bagian 
kalimat yang kedua. 


Ketujuh, penyerupaan itu adalah antara jumlah dengan 
jumlah, karena banyak di antara para nabi dari keturunan keluarga 
Ibrahim. Bila jumlah yang banyak dari Ibrahim dan keluarga Ibrahim 
itu disandingkan dengan sifat-sifat yang banyak pada diri Muhammad, 
maka sangat mungkin sebanding. Saya katakan, jawaban ini kurang 
tepat, karena disebutkan dalam hadits Abu Sa'id, yaitu hadits kedua 
pada bab ini, adalah penyandingan nama dengan nama saja, Ip “bi 


FATHUL BAARI — 559 





BI Pr uk KS Kau ie (Ya Allah, limpahkanlah shalawat untuk 


Muhammad sebagaimana telah Engkau limpahkan shalawat untuk 
Ibrahim). 


Kedelapan, penyerupaan itu dilihat dari segi shalawat yang 
dilimpahkan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad pada 
masing-masing mereka, maka jumlah shalawat dari orang-orang yang 
bershalawat dari sejak diajarkannya ini hingga akhir zaman akan 
menjadi berkali-kali lipat shalawat untuk keluarga Ibrahim. Ibnu Al 
Arabi mengungkapkan ini dengan mengatakan, “Maksudnya adalah 
kesinambungannya.” 


' Kesembilan, penyerupaan itu dikembalikan kepada orang yang 
bershalawat, yaitu pahala yang diperolehnya, bukan shalawat yang 
dilimpahkan kepada Nabi SAW. Jawaban ini lemah, karena jika 
demikian, maka seolah-olah dia mengatakan, X4 (J£ big ssi “3 
MAA IT Je Taken CS alay KIE AI eko (AN Je (Ya Allah, berilah aku 
pahala atas shalawatku untuk Nabi SAW sebagaimana telah Engkau 
limpahkan shalawat untuk keluarga Ibrahim). Kemungkinan 


jawabannya, bahwa yang dimaksud adalah seperti pahala orang yang 
bershalawat untuk keluarga Ibrahim. 


Kesepuluh, terlebih dahulu mengesampingkan pendahuluan 
tersebut, yaitu mengesampingkan ketentuan yang menyatakan bahwa 
yang diserupakan semestinya lebih rendah daripada yang diserupai, 
dan bahwa itu bukanlah suatu kepastian, tapi ada kalanya setara 
bahkan kadang dengan yang lebih rendah, sebagaimana yang na 
dalam firman Allah dalam surah An-Nuur 35, 3X4s5 6 8 $ yg 


(Perumpamaan cahaya-Nya adalah seperti sebuah lubang yang tidak 
tembus), berapa cahaya lubang yang tembus itu bila dibanding dengan 
cahaya Allah? Tentu tidak sebanding, tetapi karena yang dimaksud 
adalah penyerupaan dengan sesuatu yang bisa tampak dengan jelas 
oleh pendengarnya, maka sangat tepat perumpamaan cahaya Allah itu 
dengan lubang yang tidak tembus. Begitu juga di sini, karena 


560 — FATHUL BAARI 


pengagungan terhadap Ibrahim dan keluarga Ibrahim dengan shalawat 
sangat masyhur bagi semua kalangan, maka sangat tepat untuk 
memintakan shalawat bagi Muhammad dan keluarga Muhammad 
sebagaimana untuk Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Ini dikuatkan juga 
oleh penutup permohonan tersebut, Salt «$ (di seluruh alam), yakni 


sebagaimana telah ditampakkan shalawat untuk Ibrahim dan keluarga 
Ibrahim di seluruh alam. Karena itulah penyebutan kalimat JW! 


hanya terdapat pada saat menyebutkan keluarga Ibrahim dan tidak 
disebutkan pada saat menyebutkan keluarga Muhammad, yaitu 
sebagaimana dalam hadits yang mencantumkannya, yaitu hadits Abu 
Mas'ud yang dinukil oleh Imam Malik, Muslim, dan lainnya. Ath- 
Thaibi mengemukakan hal itu dengan mengatakan, “Penyerupaan 
tersebut bukan menyandingkan yang kurang dengan yang sempurna, 
tapi penyandingan yang belum terkenal dengan yang terkenal.” Al 
Hulaimi mengatakan, “Sebab penyerupaan ini, bahwa malaikat 


3 


mengatakan sewaktu di rumah Ibrahim, cad dat Kar BS 33 Si Ta 
Kas Kab Ul (fltu adalah) rahmat Allah dan keberkahan-Nya, 


dicurahkan untuk kalian, hai ahlul bait, Sesungguhnya Allah Maha 
Terpuji lagi Maha Mulia.” (Os. Huud (11): 73)), dan sebagaimana 
telah diketahui bahwa Muhammad dan keluarga Muhammad termasuk 
ahlul bait Ibrahim, maka seakan-akan dia mengatakan, “Kabulkanlah 
doa para malaikat yang mengucapkan itu mengenai Muhammad dan 
keluarga Muhammad, sebagaimana telah Engkau kabulkan itu ketika 
mereka mengucapkannya mengenai keluarga Ibrahim yang ada saat 
itu.” Karena itulah, doa tersebut ditutup dengan penutup ayat tersebut, 
Ima bear DD (Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia). 


Setelah mengemukakan sebagian jawaban ini, An-Nawawi 
mengatakan, “Yang paling bagus adalah jawaban yang dinisbatkan 
kepada Imam Syafi'i, yaitu penyerupaan pokok shalawat dengan 
pokok shalawat, atau jumlah dengan jumlah.” 


Ibnu Al Oayyim mengatakan setelah menyitir sebagian besar 


FATHUL BAARI — 561 





jawaban tersebut selain penyerupaan jumlah dengan jumlah, “Yang 
paling bagus untuk dikatakan adalah Bahwa beliau SAW termasuk 
keluarga Ibrahim. Hal ini telah dinyatakan dari Ibnu Abbas dalam 
menafsirkan firman Allah dalam surah Aali Imraan 33, 25! clara ATK 
Grade & Urgs JT, BI Jis 5 (Sesungguhnya Allah telah 
memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi 
segala umat)” Lebih jauh dia mengatakan, “Muhammad termasuk 
keluarga Ibrahim, maka seolah-olah beliau memerintahkan kita agar 
bershalawat untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad, 
khususnya shalawat kita untuknya bersama Ibrahim, dan umumnya 
bersama keluarga Ibrahim. Dengan demikian tercapailah untuk 
keluarganya apa yang layak bagi mereka, lalu sisanya untuk beliau. 
Kadar tersebut tentunya lebih banyak daripada untuk selainnya dari 
keluarga Ibrahim. Saat itulah tampak faidah penyerupaan itu, dan 
bahwa yang dimintakan untuk beliau dengan lafazh tersebut lebih 
utama daripada dengan lafazh-lafazh lainnya.” 


Dalam sebuah karangan guru kami, Majduddin Asy-Syairazi 
Al-Lughawi, saya temukan jawaban lainnya yang dinukilnya dari 
salah seorang ahlul kasyf, yang intinya bahwa penyerupaan itu untuk 
selain yang diserupakan. Demikian itu, karena yang dimaksud dengan 
ucapan kita, sos Pr Ke ai (Ya Allah, limpahkanlah shalawat 


untuk Muhammad) adalah “Jadikanlah di antara para pengikutnya 
orang-orang yang mencapai puncak perkara agama, seperti para ulama 
yang menjalankan syariatnya dan benar-benar menguasai perkara 
syariat. 8! 3 SH Ta KS (sebagaimana telah Engkau limpahkan 
shalawat untuk Ibrahim), yakni sebagaimana telah Engkau jadikan di 
antara para pengikutnya nabi-nabi yang melaksanakan syariatnya. 
Sedangkan yang dimaksud dengan ses di 365 (dan untuk keluarga 
Muhammad) adalah “Jadikanlah di antara para pengikutnya orang- 
orang yang memperbarui yang mengabarkan tentang hal-hal yang 
ghaib, BI Ie Oa KS (sebagaimana telah Engkau limpahkan 


562 — FATHUL BAARI 





shalawat untuk Ibrahim), yaitu sebagaimana telah Engkau jadikan di 
antara para pengikutnya nabi-nabi yang mengabarkan tentang hal-hal 
yang ghaib. Yang dimohon adalah dianugerahkannya sifat-sifat para 
nabi untuk keluarga Muhammad, dan mereka itu adalah para 
pengikutnya, sebagaimana yang pernah diberikan karena permohonan 
Ibrahim. Inilah inti dari apa yang disebutkannya. Pendapat ini cukup 
bagus bila memang yang dimaksud dengan shalawat di sini adalah 
sebagaimana yang dinyatakannya. 

Ada juga jawaban lain yang menyerupai pernyataan ini, yaitu 
bahwa yang dimaksud adalah “Ya Allah, kabulkanlah doa Muhammad 
untuk umatnya, sebagaimana telah Engkau kabulkan doa Ibrahim 
untuk anak-anaknya”. Namun pendapat ini tidak tepat karena adanya 
penggabungan dengan JS (keluarga) dalam kedua bagiannya. 


Ba di HE (untuk keluarga Ibrahim), yaitu anak 
keturunannya dari Ismail dan Ishag sebagaimana yang dinyatakan oleh 
sebagian pensyarah. Jika Ibrahim mempunyai anak dari selain Sarah 
dan Hajar, maka mereka masuk didalam keluarganya. Yang dimaksud 
adalah orang-orang yang pasrah bahkan yang bertakwa di antara 
mereka, termasuk para nabi, para shiddigin, para syuhada dan orang- 
orang shalih. 


5 63 (Dan limpahkanlah keberkahan). Yang dimaksud dengan 


keberkahan di sini adalah tambahan kebaikan dan kemuliaan. Ada 
juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah pembersihan dari 
aib. Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dimaksud adalah 
penetapan itu dan kesinambungannya. Kata ini berasal dari ungkapan 
Jai CS (unta menderum ditanah). Dari pemaknaan ini muncul 


istilah sWi Ca (kolam air), karena air berkumpul dan berada di 


dalamnya. Kesimpulannya, bahwa yang dimohonkan adalah agar 
mereka diberi kebaikan yang banyak dan berkesinambungan. Adapun 
yang dimaksud dengan Gadai dalam hadits Abu Mas'ud adalah semua 


FATHUL BAARI — 563 





jenis makhluk. Dalam hal ini ada beberapa pendapat, diantaranya 
bahwa yang dimaksud adalah semua yang ada di dalam alam semesta, 
atau semua ciptaan, atau setiap yang bernyawa, atau setiap yang 
bernyawa dan berakal, atau jin dan manusia saja. 


Ina Ke wi (Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha 


Mulia). Kata al kamil mengikuti pola kata fa'iil dari kata al hamd 
(pujian) yang bermakna mahmuud (yang terpuji). Lebih dari itu bisa 
berarti yang memiliki sifat-sifat pujian yang sempurna. Ada juga yang 
berpendapat bahwa maknanya adalah haamid (yang memuji), yakni 
yang memuji perbuatan para hamba-Nya. Sedangkan kata majiid 
berasal dari kata al majd (kemuliaan), yaitu orang yang sempurna 
kemuliaannya. Ini menunjukkan keagungan dan kemuliaan 
sebagaimana pujian juga menunjukkan sifat pemuliaan. 


Ditutupnya doa ini dengan kedua ism yang agung ini, karena 
yang dimohon adalah agar Allah memuliakan Nabi-Nya, memujinya, 
dan menambah kedekatannya. Hal ini mengharuskan untuk memohon 
pujian dan kemuliaan. Itu mengisyaratkan bahwa keduanya adalah 
sebagai alasan untuk hal yang dimohonkan, atau sebagai gelar bagi- 
Nya. Maksudnya, sesungguhnya Engkaulah yang memberikan 
anugerah berupa nikmat yang berkesinambungan yang mengharuskan 
pujian, dan Engkau Maha Mulia karena banyak memberikan kebaikan 
kepada semua hamba-Mu. 


Hadits ini sebagai dalil yang mewajibkan bershalawat untuk 
Nabi SAW pada setiap shalat, karena disebutkan tambahan di dalam 
hadits ini pada sebagian jalur periwayatannya dari Abu Mas'ud, yang 
dinukil oleh para penyusun kitab Sunan serta dinyatakan shahih oleh 
At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan Al Hakim, semuanya dari jalur 
Muhammad bin Ishag, dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dari 
Muhammad bin Abdullah bin Zaid darinya, dengan redaksi, bai aKO 


We S Ula elo 35 11 Ul (bagaimana kami bershalawat untukmu 
Jika kami bershawalat untukmu ketika kami sedang shalat). Saya telah 


564 — FATHUL BAARI 


mengisyaratkannya pada penafsiran surah Al Ahzaab. Ad-Daraguthni 
mengatakan, “Sanadnya hasan lagi muttashil” Al Baihagi 
mengatakan, “Sanadnya hasan shahih” Ibnu At-Turkumani 
menanggapinya pada bab “Larangan Membunuh Setiap Makhluk 
Bernyawa” setelah menyebutkan hadits yang di dalam sanadnya 
terdapat Ibnu Ishag, “Para ahli hadits menghindari apa yang 
diriwayatkannya sendirian.” Saya katakan, ini sanggahan yang cukup 
beralasan, karena tambahan ini memang hanya diriwayatkan Ibnu 
Ishag. Namun, meskipun itu hanya diriwayatkannya sendirian dan 
tidak mencapai derajat shahih, setidaknya mencapai derajat hasan jika 
dia meriwayatkan dengan tahdits (redaksi haddatsa), dan di sini dia 
menggunakan redaksi itu. Hadits ini dinilai shahih oleh orang yang 
tidak membedakan antara yang shahih dengan yang hasan, dan 
menetapkan setiap riwayat yang bisa dijadikan hujjah sebagai riwayat 
yang shahih. Ini metode Ibnu Hibban dan yang sependapat 
dengannya. 


. Tambahan ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama Syafi'i, 
seperti Ibnu Khuzaimah dan Al Baihagi dalam mewajibkan shalawat 
untuk Nabi SAW dalam tasyahhud setelah bacaan tasyahhud sebelum 
salam. Namun, hal ini disangkal, bahwa riwayat tersebut tidak 
menunjukkan demikian, tapi menunjukkan keharusan menggunakan 
lafazh-lafazh ini bagi yang bershalawat untuk Nabi SAW dalam 
tasyahhud. Paling tidak riwayat tersebut menunjukkan wajibnya 
bershalawat, tetapi tidak menunjukkan tempat diucapkannya shalawat 
dalam shalat secara khusus (sebelum salam), hanya saja Al Baihagi 
mencoba untuk mengarahkannya ke situ dengan alasan bahwa ketika 
diturunkannya ayat tersebut Jayat yang memerintahkan bershalawat 
untuk beliau), saat itu Nabi SAW telah mengajarkan kepada mereka 
tentang mengucapkan salam untuk beliau dalam tasyahhud, sedangkan 
tasyahhud itu ada dalam shalat, lalu mereka menanyakan tentang cara 
bershalawat yang diperintahkan, maka beliau pun mengajarkannya 
kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah 


FATHUL BAARI — 565 


| 


shalawat untuk beliau setelah selesai tasyahhud yang telah beliau 
ajarkan kepada mereka. 


Adapun memahami bahwa shalawat yang dimaksud adalah 
diluar shalat, maka itu adalah kemungkinan yang jauh sebagaimana 
menurut Iyadh dan lainnya. 


Ibnu Dagig Al Id mengatakan, “Ini tidak menunjukkan bahwa 
perintah itu khusus dalam shalat. Hadits ini banyak digunakan untuk 
menunjukkan wajibnya bershalawat. Sebagian mereka menjadikannya 
sebagai dalil bahwa bershalawat untuk beliau adalah wajib 
berdasarkan ijma”, dan bershalawat untuk beliau diluar shalat adalah 
tidak wajib, maka jelas bahwa shalawat itu wajib dalam shalat. Dia 
mengatakan, pendapat ini lemah, karena ungkapan “menurut ijma' 
tidak wajib diluar shalat”, jika yang dimaksud adalah “tidak ditetapkan 
tempatnya (waktunya) maka itu benar, tapi tidak berarti telah 
memenuhi yang diperintahkan, karena perintah itu mengindikasikan 
diwajibkannya shalawat pada salah satu tempat tanpa ditentukan 
(dalam shalat atau diluar shalat).” 


Al @arafi menyatakan dalam kitab Adz-Dzakhirah, bahwa 
Imam Syafi'i berdalil dengan hal itu. Namun, pernyataannya ini 
disanggah sebagaimana sanggahan Ibnu Dagig Al Id, lagi pula 
penisbatannya kepada Imam Syafi'i tidak dapat dibenarkan, karena 
yang dikatakan Imam Syafi'i dalam kitabnya Al Umm adalah, “Allah 
mewajibkan bershalawat untuk Rasul-Nya berdasarkan firman-Nya 
dalam surah Al Ahzaab ayat 56, 1541 gi 4 3 IE Oka AIA, AN | 
Lanka yang aa Tw Isal (Sesungguhnya Allah dan malaikat- 
malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang 
beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam 
penghormatan kepadanya), dan tidak ada kewajiban bershalawat 
untuk beliau yang lebih utama daripada di dalam shalat. Kami 
menemukan dalilnya dari Nabi SAW bahwa Ibrahim bin Muhammad 
mengabarkan kepada kami, Shafwan bin Sulaim menceritakan 


566 — FATHUL BAARI 


kepadaku dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, ai 
Je Ip (Pie IE Ata dg ba Jah US dn Jp UU 
HER Ie Hiko CS ukah JI J3 Mp4 (Bahwa ia berkata, “Wahai 
Rasulullah, bagaimana kami bershalawat untukmu?” —yakni di dalam 
shalat-, beliau menjawab, “Ucapkanlah Allaahumma shalli alaa 
Muhammad wa alaa aali muhammad kamaa shallaita alaa ibraahiim 
( Ya Allah, limpahkanlah shalawat untuk Muhammad dan keluarga 
Muhammad sebagaimana telah Engkau limpahkan shalawat untuk 
Ibrahim...P. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, 
Sa'ad bin Ishag bin Ka'ab bin Ujrah menceritakan kepadaku, dari 
Abdurrahman bin Abu Laila, dari Ka'ab bin Ujrah, dari Nabi SAW, &1 


Ig BI IE iko CS akinh Ily sanak IE Jo AI BAN d Ji OS 
—ii (Bahwa beliau mengucapkan dalam shalat, Allaahumma shalli 


alaa muhammad wa alaa aali muhammad kamaa shallaita alaa 
ibraahiim wa alaa aali ibraahiim /Ya Allah, limpahkanlah shalawat 
untuk Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana telah 
Engkau limpahkan shalawat untuk Ibrahim dan keluarga Ibrahim).). 
Menurut Imam Syafi'i, walaupun diriwayatkan bahwa Nabi SAW 
telah mengajarkan tasyahhud dalam shalat kepada mereka, dan telah 
diriwayatkan juga bahwa beliau mengajari mereka tentang bagaimana 
bershalawat untuk beliau, tetapi kita tidak boleh mengatakan bahwa 
tasyahhud dalam shalat adalah wajib, dan bershalawat untuk beliau 
dalam shalat adalah wajib.” 


Menggunakan riwayat tersebut sebagai dalil telah dikomentari 
oleh sebagian mereka yang menyelisishinya: 

Pertama, Ibrahim bin Abi Yahya adalah periwayat yang 
lemah. Pembicaraan tentang hal ini cukup masyhur. 

Kedua, seandainya riwayat tersebut shahih, ucapannya yang 
pertama, “yakni dalam shalat” tidak dijelaskan siapa yang 
mengucapkan perkataan ini. 


FATHUL BAARI — 567 








Ketiga, perkataannya pada dalil kedua “Bahwa beliau 
mengucapkan dalam shalat”, walaupun secara zhahir adalah shalat 
wajib, namun ada kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan 
“shalat? adalah tata cara bershalawat untuk beliau. Ini kemungkinan 
yang cukup kuat, karena mayoritas jalur periwayatannya dari Ka'ab 
bin Ujrah sebagaimana yang telah dikemukakan menunjukkan bahwa 
pertanyaan itu mengenai tata cara bershalawat bukan tentang letaknya 
(tempatnya bershalawat). 


Keempat, dalam hadits tersebut tidak ada dalil yang 
menunjukkan ditetapkannya shalawat dalam tasyahhud, apalagi 
penetapan di antara bacaan tasyahhud dan salam. 


Sebagian orang justru menguatkan penisbatannya kepada 
Imam Syafi'i hingga mencapai tingkat janggal, di antaranya adalah 
Abu Ja'far Ath-Thabari, Abu Ja'far Ath-Thahawi, Abu Bakar bin Al 
Mundzir dan Al Khaththabi. Iyadh mengemukakan ungkapan- 
ungkapan mereka dalam kitab Asy-Syifa' dan dikecam oleh lebih dari 
satu orang, karena topik bukunya mengindikasikan pembenaran 
pendapat Imam Syafi'i, karena hal itu termasuk mengagungkan Nabi 
SAW. Dia menganggap baik pendapat itu, padahal mayoritas 
menyelisihinya, namun dia tetap menganggap baik karena 
mengandung tambahan dalam memuliakan beliau SAW. 


Sebagian orang membela Imam Syafi'i. Mereka 
mengemukakan dalil-dalil dari Al-Our'an dan sunnah, serta penalaran 
dan menyangkal pernyataan janggal tersebut. Mereka menukil 
pendapat dari sejumlah sahabat dan tabi'in serta generasi setelah 
mereka yang mewajibkannya. Dalil yang paling shahih dari sahabat 
mengenai hal itu adalah yang dinukil oleh Al Hakim dengan sanad 
yang kuat dari Ibnu Mas'ud, dia mengatakan, (J£ ika 2 Kesal uga 
aa # e Ai (seseorang bertasyahhud, kemudian bershalawat 


untuk Nabi, lalu bedoa untuk dirinya). Ini riwayat paling kuat yang 
dijadikan dalil Imam Syafi'i, karena Ibnu Mas'ud menyebutkan, 


568 — FATHUL BAARI 


bahwa Nabi SAW mengajarkan tasyahhud dalam shalat kepada 
mereka, lalu beliau mengatakan, s& L aa Ka pa “5 (kemudian 


hendaklah dia memilih doa yang diekendnknya). Manakala telah 
disebutkan riwayat dari Ibnu Mas'ud tentang perintah bershalawat 
untuk beliau sebelum doa, ini menunjukkan bahwa Imam Syaf'i 
menyimpulkannya untuk menambahkan itu antara tasyahhud dan doa. 
Namun, hujjah orang yang berdalih dengan hadits Ibnu Mas'ud ini 
untuk membela madzhab Syafi'i tidak dapat diterima, karena 
sebagaimana dikatakan Iyadh, “Tasyahhudnya Ibnu Mas'ud yang 
diajarkan oleh Nabi SAW ini tidak menyebutkan shalawat untuk 
beliau.” Demikian juga yang dikatakan Al Khaththabi, bahwa di akhir 
hadits Ibnu Mas'ud disebutkan, UX Tuas Ii ia li 5! Wika 
engkau mengucapkan ini, maka engkau telah menyelesaikan 
shalatmu). Namun, ini juga disangkal, bahwa tambahan tersebut 
merupakan perkataan periwayat yang disipkan dalam hadits. 
Seandainya dianggap kuat, maka diartikan bahwa pensyariatan 
shalawat untuk beliau adalah setelah diajarkannya tasyahhud. Ini 
dikuatkan oleh riwayat yang dinukil At-Tirmidzi dari Umar secara 
mauguf, A Na aka SP sega Kia Lara) Y PN) sara € Ka Up Aan 
Ang Pata & Io (Doa itu terhenti di antara langit dan bumi, tidak 
sedikit pun yang naik darinya hingga diucapkan shalawat untuk Nabi 
SAW). Ibnu Al Arabi mengatakan, “Seperti ini biasanya tidak 
diungkapkan berdasarkan pendapat. Jadi riwayat ini (ungkapan Umar 
itu) hukumnya marfu'” Riwayat ini memiliki riwayat lain yang 
menguatkannya, yaitu yang terdapat dalam Juz" Al Hasan bin “Arafah. 
Al Umari meriwayatkan dalam kitab “Amal Yaum wa Lailah dari Ibnu 
Umar dengan sanad yang jayyid, dia mengatakan, B5 Y! IX Ra y 
3 53X) Ivang (tidak ada shalat kecuali dengan gira'ah (bacaan Al 
Our 'an|, tasyahhud dan shalawat untukku). Al Baihagi meriwayatkan 
dalam kitab Al Khilafiyat dengan sanad yang kuat dari Asy-Sya'bi, 
salah seorang pemuka tabi'in, dia berkata, 3 Ke Ai Pr Ka S Ya 


FATHUL BAARI — 569 





K0 al HESI d Ang ie (Barangsiapa yang tidak bershalawat 
untuk Nabi SAW dalam tasyahhud, maka hendaknya mengulang 
shalatnya). Ath-Thabari meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari 
Mutharrif bin Abdillah bin Asy-Syikhkhir, salah seorang pemuka 
tabi'in, dia berkata, An A'yayy 86 Wabah Of Agialy JBS MEN bai US 
Bae Sea G3 Big RAN iko GI Ie Kiai G6 is) (Kami 
mengetahui tasyahhud, bahwa jika seseorang telah mengucapkan, 
“Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan 


utusan-Nya” dia memuji Tuhannya, kemudian bershalawat untuk 
Nabi SAW, lalu memohon keperluannya). 


Adapun para ahli fikih tidak sepakat menyelisihi Imam Syafi'i 
dalam masalah ini, bahkan ada dua riwayat dari Imam Ahmad, dan 
diriwayatkan dari Ishag yang mengharuskan pujian itu, ia mengatakan, 
“Bila meninggalkannya, maka harus mengulang.” 


Pebedaan pendapat juga terjadi di kalangan para ulama 
madzhab Maliki sebagaimana yang disebutkan Ibnu Al Hajib pada 
pembahasan tentang hal-hal yang disunahkan dalam shalat, kemudian 
dia mengatakan, “Itulah yang benar.” Pensyarahnya, yaitu Ibnu 
Abdussalam, mengatakan, “Maksudnya, tentang kewajiban shalawat 
terdapat dua pendapat.” Ini juga merupakan zhahir pendapat Ibnu Al 
Mawwaz dari kalangan mereka. 


Ulama madzhab Hanafi, sebagian guru kami ada yang 
mengatakan wajib bershalawat untuk Nabi SAW sebagaimana yang 
disebutkan Ath-Thahawi dan dinukil As-Saruji dalam Syarh Al 
Hidayah dari para pengarang kitab Al Muhith, Al 'Igd, At-Tuhfah dan 
Al Mughits dari kitab-kitab mereka, bahwa mereka mengatakan 
wajibnya hal itu dalam tasyahhud karena disebutkan di akhir 
tasyahhud. Namun, mereka tidak menjadikannya sebagai syarat 
sahnya shalat. Ath-Thahawi meriwayatkan bahwa Harmalah 
meriwayatkan sendirian dari Asy-Syafi'i dengan mewajibkan itu 
setelah tasyahhud dan sebelum salam tahallul, dia mengatakan, 


570 — FATHUL BAARI 





“Namun para sahabatnya menerima itu dan membelanya.” Ibnu 
Khuzaimah dan yang mengikutinya berdalil dengan riwayat yang 
dinukil Abu Daud, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi yang di-shahih- 
kannya. Juga dengan riwayat yang dinukil Ibnu Khuzaimah, Ibnu 
Hibban dan Al Hakim dari hadits Fadhalah bin Ubaid, dia 
mengatakan, ay A1 Kai d She GE Ng Ang Para So Pa aa 
dp kab Td Ata Iko Haa des HI la Jab DG LD Je Yal 
S3 Ca PA dag SPAN Ko GI IE Jai de SEN, (Nabi SAW 
mendengar seorang laki-laki berdoa dalam shalatnya tanpa memuji 
Allah dan tidak bershalawat untuk Nabi, maka beliau pun bersabda, 
“Dia tergesa-gesa.” Kemudian beliau memanggilnya, lalu bersabda, 
“Bila salah seorang dari kalian shalat, maka hendaklah memulai 
dengan memuji Tuhannya, kemudian bershalawat untuk Nabi SAW, 
kemudian berdoa yang dia kehendaki.”). Ini di antara yang 
menunjukkan bahwa perkataan Ibnu Mas'ud yang telah disebutkan 
adalah marfu 


Ibnu Abdil Barr mengkritik pendapat yang menggunakan 
hadits Fadhalah untuk menunjukkan wajibnya shalawat, dia 
mengatakan, “Jika memang demikian, tentu beliau memerintahkan 
orang yang shalat itu agar mengulangi shalatnya sebagaimana beliau 
memerintahkan orang yang buruk shalatnya untuk mengulanginya.” 
Demikian juga yang diisyaratkan oleh Ibnu Hazm. Pendapat ini 
dijawab dengan kemungkinan bahwa kewajiban itu terjadi setelah 
orang tersebut menyelesaikan shalat. Adapun klaim tentang wajibnya 
hal itu cukup dengan berpegang dengan 'perintah' tersebut. 


Sebagian orang termasuk Al Jurjani dari kalangan ulama 
Hanafi mengatakan, “Jika memang wajib, berarti beliau telah 
menunda penjelasan pada waktu yang diperlukan, karena beliau 
mengajarkan tasyahhud kepada mereka, lalu mengatakan, 1» ' 2 


3 LE (lalu memilih doa yang dikehendakinya), tanpa 


menyebutkan shalawat untuknya.” Pandangan ini dijawab dengan 


FATHUL BAARI — 571 


kemungkinan bahwa saat itu memang belum diwajibkan. 


Guru kami mengatakan dalam Syarh At-Tirmidzi, “Ini 


disebutkan dalam Ash-Shahih dengan redaksi, pe 1 (kemudian 
hendaklah dia memilih). Kata £ (kemudian) menunjukkan adanya jeda 


waktu, sehingga ini menunjukkan bahwa ada sesuatu di antara 
tasyahhud dan doa.” 


Sebagian mereka berdalih dengan riwayat yang dicantumkan 
dalam Shahih Muslim dari hadits Abu Hurairah secara marfu an IS 
SI u AL kemal AA MEI “ya Si (Apabila seseorang kalian telah 
selesai tasyahhud yang akhir, maka hendaknya memohon 
perlindungan kepada Allah dari empat hal). Berdasarkan hadits ini, 
Ibnu Hazm menyatakan isti'adzah (memohon perlindungan kepada 
Allah) dalam tasyahhud adalah wajib, sedangkan shalawat untuk Nabi 
SAW setelah tasyahhud adalah mustahabbah (disukai) dan bukan 
wajib. 

Ibnu Al Oayyim memberikan pembelaan untuk Asy-Syafi'i, 
dia- mengatakan, “Mereka sependapat tentang disyariatkannya 
shalawat dalam tasyahhud, hanya saja mereka berbeda pendapat 
tentang hukumnya, apakah wajib atau mustahab. Mengenai 
penyandaran orang yang tidak mewajibkannya kepada perbuatan para 
salafushshalih perlu ditinjau, karena perbuatan mereka sesuai dengan 
tuntunan, kecuali bila yang dimaksud dengan perbuatan itu adalah 
keyakinan, maka perlu penukilan yang jelas dari mereka bahwa hal itu 
tidak wajib, apakah itu ada?” Dia mengatakan, “Adapun perkataan 
Iyadh, bahwa orang-orang memburukkan Asy-Syafi'i, maka itu tidak 
ada artinya, karena tidak ada keburukan dalam hal itu, sebab dia tidak 
menyelisihi nash, ijma”, giyas maupun maslahat. Bahkan pendapat 
yang dikemukakannya menunjukkan bahwa madzhabnya adalah baik. 
Tentang sanggahan terhadap ijma' yang dinukilnya telah 
dikemukakan. Sedangkan klaimnya bahwa Imam Syafi'i memilih 
tasyahhud Ibnu Mas'ud, itu menunjukkan bahwa dia tidak mengetahui 


572 — FATHUL BAARI 


pilihan Imam Syafi, karena sebenarnya dia telah memilih 
tasyahhudnya Ibnu Abbas. Kemudian tentang hadits-hadits marfu' 
yang secara jelas menyatakan itu yang diusung oleh sebagian ulama 
Syafi'i sebagai dalil, sebenarnya itu adalah hadits-hadits yang lemah, 
seperti hadits Sahal bin Sa'ad, Aisyah, Abu Mas'ud, Buraidah dan 
lain-lain. Al Baihagi telah menghimpunkannya dalam kitab Al 
Khilafiyat. Memang tidak ada masalah menyebutkannya sebagai 
penguat, tetapi tidak bisa dijadikan sebagai dalil.” Saya katakan, saya 
tidak melihat pernyataan tidak wajibnya itu dari seorang pun dari 
kalangan sahabat dan tabi'in kecuali yang dinukil dari Ibrahim An- 
Nakha'i. Namun demikian, redaksi yang dinukil darinya, sebagaimana 
yang telah dikemukakan, terkesan bahwa yang lainnya mengatakan 
wajib, karena dia mengungkapkan dengan redaksi “mencukupi”. 


Hadits kedua: 
Ovr AYLA! Nih (Ini ucapan salam untukmu). Maksudnya, kami 


telah mengetahuinya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits 
pertama. Hadits ini sebagai dalil untuk menetapkan bahwa redaksi ini 
adalah yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya dalam 
rangka melaksanakan perintah bershalawat yang tersebut dalam ayat, 
baik kita katakan wajib secara mutlak maupun wajib dalam shalat. 
Tentang penetapan kewajibannya dalam shalat telah diriwayatkan dari 
Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, tetapi yang benar menurut 
para pengikutnya adalah tidak wajib. 


Kemudian ada perbedaan pendapat mengenai mana yang lebih 
utama. Diriwayatkan dari Ahmad bahwa yang lebih utama adalah 
redaksi yang paling lengkap. Diriwayatkan juga darinya bahwa 
diperbolehkan untuk memilih. Sementara para ulama Syafi'i 
mengatakan, cukup dengan mengucapkan, sex PP Ke Ai (Ya 
Allah, limpahkanlah shalawat untuk Muhammad). 


Kemudian mereka berbeda pendapat, apakah cukup dengan 


FATHUL BAARI — 573 


ungkapan yang menunjukkan demikian, misalnya dengan redaksi 
dalam bentuk kalimat berita, sexs (A£ dl ke (semoga Allah 


melimpahkan shalawat untuk Muhammad). Menurut pendapat yang 
benar, hal itu mencukupi, karena doa dalam kalimat berita adalah kuat 
sehingga lebih diperbolehkan. Adapun yang melarang, mereka hanya 
mengikuti sesuai yang disyariatkan dalam ibadah. Pendapat ini 
dinyatakan kuat oleh Ibnu Al Arabi, bahkan pendapatnya 
menunjukkan bahwa pahala bagi orang yang bershalawat untuk Nabi 
SAW hanya didapat oleh orang yang bershalawat untuk beliau dengan 
cara yang telah dijelaskan. Para sahabat kami sependapat, bahwa 
bentuk kalimat berita tidak dibenarkan, misalnya, M4 Je IWal 


(shalawat untuk Muhammad), karena dalam redaksi ini tidak ada 
penyandaran shalawat kepada Allah. 


Kemudian mereka berbeda pendapat mengenai penetapan kata 
“Muhammad”, tetapi mereka membolehkan hanya dengan 
menyebutkan kriterianya tanpa namanya, misalnya dengan 
menyebutkan “Nabi” atau “Rasul”, karena kata “Muhammad” sebagai 
kata ibadah sehingga tidak sah bila diganti kecuali dengan yang lebih 
tinggi. Karena itulah mereka mengatakan, “Tidak sah mengucapkan 
dengan kata ganti atau —misalnya— dengan kata Ahmad, karena telah 
disebutkan dalam tasyahhud dengan kata “Nabi” dan “Muhammad”. 
Jumhur berpendapat bolehnya menggunakan kata yang memenuhi 
maksud bershalawat untuk beliau SAW, bahkan sebagian mereka 
| mengatakan, “Seandainya dalam tasyahhud mengucapkan, #Kai 


Pa kat Wi ALI, (semoga shalawat dan salam dilimpahkan 
untukmu wahai Nabi), maka dianggap sah.” Begitu juga bila 


FG. 3 


mengucapkan, iya "aya Ole Aa 4 ale & Se (aan Ol Ags (Aku bersaksi 





bahwa Muhammad, semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam 
untuknya, adalah hamba-Nya dan utusan-Nya). Lain halnya bila 


tx 22 DL 9. 


mendahulukan kalimat, 4'ywy3 35 (hamba-Nya dan utusan-Nya). Ini 
harus berlandaskan anggapan bahwa pengurutan lafazh-lafazh 


574 — FATHUL BAARI 


Aan aa 





tasyahhud tidak disyaratkan, dan itu yang benar. Namun, dalil yang 
menyanggahnya cukup kuat, karena para sahabat mengatakan, &S 


5 gadi Wala (sebagaimana beliau mengajarkan surah kepada kami), 
dan Ibnu Mas'ud mengatakan, LX Sd AK (beliau 


menggenggamkannya (kalimat-kalimat itu| di kedua tanganku). Saya 
juga telah melihat para ulama yang menulis masalah ini. Mayoritas 
Jumhur berpendapat untuk mencukupkan dengan apa yang disebutkan, 
karena kewajiban ini ditetapkan oleh nash Al Gur'an, yaitu firman 
Allah dalam surah Al Ahzaab 56, Cemas Igokoy tlg pke 


(Bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam 
penghormatan kepadanya), lalu ketika para sahabat menanyakan 
caranya, dan Nabi SAW mengajarkannya kepada mereka, terjadilah 
perbedaan nukilan lafazh-lafazh tesebut, maka dicukupkan dengan 
lafazh-lafazah yang disepakati riwayat-riwayat tersebut dan 
meninggalkan apa yang melebihi sebagaimana dalam tasyahhud. 


Ibnu Al Firkah dalam kitab Al Iglid menganggap musykil hal 
itu, dia mengatakan, “Penetapan mereka sebagai yang minimal ini 
memerlukan dalil untuk mensahkannya sehingga bisa disebut sebagai 
shalawat, karena hadis-hadits yang shahih tidak ada yang 
menyebutkan secara ringkas, dan hadits-hadits yang memerintahkan 
shalawat secara mutlak tidak ada yang mengisyaratkan bahwa itu 
diwajibkan dalam shalat. Redaksi minimal yang disebutkan dalam 
riwayat-riwayatnya adalah, BI Ie cake KS Kebun & Ke RAN (Ya 
Allah, limpahkanlah shalawat untuk Muhammad sebagaimana telah 
Engkau limpahkan shalawat untuk Ibrahim).” Karena itu, Al Faurani 
menceritakan dua pandangan dari pengarang kitab Al Furu' tentang 
wajibnya menyebutkan Ibrahim, dan dia memberikan dalil bagi yang 
tidak mewajibkannya, bahwa ada riwayat yang tidak menyebutkan 
Ibrahim, yaitu dalam hadits Zaid bin Kharijah yang dinukil An-Nasa'i 
dengan sanad yang kuat, JI (455 Kaban SP Io HUI NI AE Nak 


FATHUL BAARI — 575 





tar (Bershalawatkan kalian untukku, dan ucapkanlah “Ya Allah, 


limpahkanlah shalawat untuk Muhammad dan untuk keluarga 
Muhamad”). Hal ini perlu diteliti lebih detail, karena redaksi tersebut 
merupakan ringkasan dari sebagian periwayat, sebab An-Nasa'i 
menukilnya dari jalur ini secara lengkap, begitu juga Ath-Thahawi. 


Perbedaan pendapat juga terjadi mengenai wajibnya 
bershalawat untuk keluarga beliau. Tentang penetapannya ada dua 
riwayat dari kalangan ulama Syafi'i dan Hambali. Sedangkan yang 
masyhur menurut mereka adalah tidak wajib. Ini juga merupakan 
pendapat Jumhur, bahkan banyak dari mereka yang mengklaim 
sebagai ijma'. Sementara kebanyakan ulama Syafi'i yang mewajibkan 
menisbatkannya kepada At-Turunji. Al Baihagi menukil dalam kitab 
Asy-Syu 'ab dari Abu Ishag Al Marwazi, salah seorang ulama Syafi'i, 
“Aku yakin bahwa hal itu wajib.” Al Baihagi mengatakan, “Dalam 
hadits-hadits yang kuat ada indikasi yang menunjukkan kebenaran 
pendapatnya ini.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam perkataan Ath-Thahawi saat 
mempermasalahkannya ada yang menunjukkan bahwa Harmalah 
menukilnya dari Asy-Syafi'i, dan bedalil dengannya dalam 
mensyariatkan shalawat untuk Nabi SAW dan keluarganya dalam 
tasyahhud pertama. Sedangkan yang shahih menurut ulama Syafi'i 
adalah dianjurkan bershalawat untuk beliau saja. Adapun yang 
pertama menurut para sahabat kami adalah berdasarkan hukumnya 
dalam tasyahhud akhir bila kita mengatakan wajib. 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, karena Nabi SAW mengajarkan 
kepada para sahabatnya tentang cara bershalawat setelah mereka 
menanyakannya, maka ini dijadikan dalil untuk menyatakan bahwa itu 
adalah cara bershalawat untuk beliau yang paling utama, karena beliau 
tidak memilih untuk dirinya kecuali yang paling utama dan paling 
mulia. Oleh karena itu, bila seseorang bersumpah untuk bershalawat 
untuk beliau dengan shalawat yang paling utama adalah dengan 


576 — FATHUL BAARI 


mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Demikian yang disebutkan 
oleh An-Nawawi dalam kitab 4r-Raudhah setelah mengemukakan 
cerita Ar-Rafi'i dari Ibrahim Al Marwazi, bahwa dia mengatakan, 
“Hal itu dapat terpenuhi jika mengatakan, “Setiap kali beliau 
disebutkan oleh orang-orang yang berdzikir dan setiap kali terlupakan 
menyebutkannya oleh orang-orang yang lengah.” An-Nawawi 
mengatakan, “Tampaknya dia menyimpulkan itu karena Imam Syafi'i 
menyebutkan cara ini.” Saya (Ibnu Hajar) katakan, itu disebutkan 
pada pembukaan kitabnya 4r-Risalah, tapi dengan kata “lengah” 
sebagai ganti kata “Tipa”. 

Al Auza'i mengatakan, “Ibrahim Al Marwazi banyak menukil 
dari komentar Al Oadhi Husain, sementara Al Oadhi sendiri 
mengatakan, “Untuk mememuhi hal itu dengan mengucapkan, Ke ai 


PJ 


Ahalnng aka rs KS Kasus de (Ya Allah, limpahkanlah shalawat untuk 


Muhammad sebagaimana beliau layak dan berhak terhadapnya).” 
Demikian juga yang dinukilnya dari Al Baghawi dalam komentarnya. 
Saya (Ibmu Hajar) katakan, jika semua itu dipadukan, yaitu dengan 
mengucapkan redaksi yang terdapat dalam hadits dan ditambahkan 
dengan atsar Asy-Syafi'i serta apa yang dikatakan oleh Al Oadhi, 
tentu akan lebih lengkap. Bisa juga dikatakan, agar berpedoman 
dengan semua redaksi yang dirangkum oleh riwayat-riwayat yang 
kuat, lalu menggunakannya sebagai dzikir. Guru kami, Majduddin 
Asy-Syairazi, mengatakan dalam Al Juz ' fi Fadhl Ash-Shalah 'ala An- 
Nabiy karyanya, dari salah seorang ulama, bahwa dia berkata, “Cara 
yang paling utama adalah mengucapkan, Bus wd Ke RAN 
H3) Blu Cnyg BAL SA pa shah tegal AT eh AN GA 3 
Sans 3uy Us (Ya Allah, limpahkanlah shalawat untuk 


Muhammad hamba-Mu dan Rasul-Mu, sang Nabi yang ummi, dan 
juga untuk keluarganya, para istrinya dan anak keturunanya. Dan 
limpahkanlah kesejahteraan sebanyak jumlah makhluk-Mu, sebesar 
keridhan-Mu, seberat “Arsy-Mu dan seluas kalimat-kalimat-Mu).” 


FATHUL BAARI — 577 


Disebutkan juga dari lainnya dengan redaksi, 3463 Sgy ai sx 
KI BILIS (sebanyak bilangan genap dan ganjil, sebanyak kalimat- 
kalimat-Mu yang sempurna). Adapun yang ditunjukkan oleh dakl 
bahwa pemenuhan sumpah itu adalah dengan redaksi yang disebutkan 
dalam hadits Abu Hurairah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, wp 


GB Kana Ia ra Ai yaa Ea Io 1 SIM JK IK Si ya 
CA ie ito Sa yah sih adi Di Mei) (Barangsiapa 
yang senang menimbang dengan timbangan yang sempurna, apabila 
ia bershalawat kepada kami, maka hendaklah mengucapkan, 'Ya 
Allah, limpahkanlah shalawat untuk Muhammad sang Nabi, para 


isterinya Ummahatul Mukminin, anak keturunannya dan ahli baitnya, 
sebagaimana telah Engkau limpahkan shalawat untuk Ibrahim '.). 


Catatan 
Jika Al Marwazi berpegang dengan apa yang dikatakan Imam 
Syafi'i, maka secara zhahir perkataan Imam Syafi'i bahwa maksud 
A s 
kata ganti dalam kalimat itu adalah Allah, karena kalimatnya, & (4x3 
oysiah 355 uls WS Je (Semoga Allah melimpahkan shalawat 
kepada Nabi-Nya setiap kali Dia disebut oleh orang-orang yang 
berdzikir), maka yang merubah redaksi kalimat itu dapat mengatakan, 
LOYAIN BS3 WS abu Je Jo #&! (Ya Allah, limpahkanlah 
shalawat kepada Muhammad setiap kali Engkau disebut oleh orang- 
orang yang berdzikir...). 


Ini dijadikan dalil untuk membolehkan bershalawat untuk 
selain para nabi, sebagaimna yang akan dijelaskan pada bab 
berikutnya. Ini juga dijadikan dalil, bahwa huruf wawu dalam kalimat 
tidak berfungsi untuk menjelaskan urutan, karena redaksi perintah 
untuk bershalawat dan mengucapkan salam penghormatan dalam 
firman Allah dalam surah Al Ahzaab ayat 56 disebutkan dengan 


578 — FATHUL BAARI 


5 - 3 
menggunakan huruf wawu, teskes Iyalwg AS Vflo (Bershalawatlah 


kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya), 
sementara beliau lebih dulu mengajarkan salam sebelum mengajarkan 
shalawat, sebagaimana yang dikatakan para sahabat, JAS Kls 


rude da HS ue (Kami telah mengetahui cara mengucap salam 
untukmu, lalu bagaimana kami bershalawat untukmu?). 


Ini juga dijadikan dalil untuk menyangkal pendapat An- 
Nakha'i yang menyatakan, “Untuk melaksanakan perintah 
bershalawat itu, cukup dengan mengucapkan, 1423) Pa) pt Sha AKI 


nd 


25 rT di (Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu wahai Nabi 


beserta rahmat Allah dan keberkahan-Nya) dalam tasyahhud.” Sebab, 
jika seperti yang dia katakan, tentu Nabi SAW menunjukkan 
ungkapan tersebut kepada para sahabatnya, tetapi beliau justru 
mengajarkan kepada mereka cara lainnya. Ini menunjukkan bahwa 
menyebutkan shalawat secara tersendiri tanpa salam tidaklah makruh, 
demikian juga sebaliknya. Hal ini dikarenakan bahwa salam sudah 
terlebih dulu diajarkan sebelum shalawat, sebagaimana yang telah 
dikemukakan. Itu artinya salam pernah disebutkan secara tersendiri 
dalam shalat selama belum ada perintah untuk bershalawat untuk 
beliau. 


Menurut An-Nawawi, hukumnya makruh. Dia mengemukakan 
dalil adanya perintah untuk melaksanakan shalawat dan salam secara 
bersamaan dalam ayat tersebut. Namun, pendapat ini perlu diteliti. 
Memang dimakruhkan jika menyebutkan shalawat tanpa 
mengucapkan salam sama sekali. Namun, jika bershalawat pada suatu 
waktu, lalu mengucapkan salam pada waktu yang lain, maka dianggap 
telah melaksanakan perintah tersebut. 


Ini juga sebagai dalil tentang keutamaan bershalawat untuk 
Nabi SAW, karena adanya perintah untuk itu dan perhatian para 
sahabat dengan menanyakan caranya. Ada sejumlah hadits yang kuat 


FATHUL BAARI — 579 





tentang keutamaan bershalawat yang tidak dinukl Imam Bukhari, di 
antaranya dinukil Imam Muslim dari hadits Abu Hurairah secara 
marfu' Np3s aie 3 Ie ie) & Ke Hp (Barangsiapa bershalawat 
untukku satu kali, maka Allah bershalawat untuknya sepuluh kali). 
Hadits ini memiliki riwayat penguat dari Anas yang dinukil Imam 
Ahmad dan An-Nasa'i serta dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban, dan 
dari Abu Burdah bin Niyar dan Abu Thalhah, keduanya dinukil oleh 
An-Nasa'i dan para periwayatnya tsigah. Adapun redaksi riwayat Abu 
Burdah adalah, xx Pb An oa 3 Kabid Be ae Io ya 


. . Jor 


Haa PAP UP Wah Bag yah Ng S Key PA PAS Na Ab Ngko 
(siapa diantara umatku yang bershalawat untukku satu kali dengan 
ikhlas dari hatinya, maka karenanya Allah bershalawat untuknya 
sepuluh kali, meninggikan (derajatnya) sepuluh derajat, menuliskan 
untuknya sepuluh kebaikan, dan menghapus darinya sepuluh 
keburukan). Redaksi Abu Thalhah yang dinukilnya juga seperti itu 
dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban. 

Hadits lainnya adalah hadits Ibnu Mas'ud ta diriwayatkan 
secara marfu', 3Xp & asi Ka #9 & Ta yi o (sesungguhnya 
orang yang paling utama bagiku pada hari kiamat telak adalah yang 
paling banyak bershalawat untukku). Hadits ini dinyatakan hasan oleh 
At-Tirmidzi dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban. Riwayat lain 
yang menguatkannya telah dinukil oleh Al Baihagi dari Abu Ya 
dengan redaksi, IK 06 ja dan IS PP AB 3 
3: ja ga pi BG Iko (Shalawat umatku ditampakkan kepadaku 
setiap hari Jum'at. Barangsiapa paling banyak shalawatnya untukku, 
maka dia paling dekat kedudukannya dariku). 

Ada juga riwayat yang memerintah untuk memperbanyak 
shalawat untuk beliau pada hari Jum'at, yaitu dari hadits Aus bin Aus 
yang dinukil Imam Ahmad, Abu Daud, dan dinyarakan shahih, oleh 
Ibnu Hibban dan Al Hakim. Hadits lainnya adalah, 5x5 & 3 da 2 di 


580 — FATHUL BAARI 


Pr Kai - (orang yang pelit adalah orang yang apabila aku disebut 
di sisinya, maka dia tidak bershalawat untukku). Hadits ini dinukil 
oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Hibban dan Al Hakim serta Ismail 
Al Oadhi, dan dia menjelaskan takhrij jalur-jalur periwayatannya 
disertai penjelasan perbedaannya dari hadits Ali dan hadits Al Husain, 
yang derajatnya tidak kurang dari derajat hasan. Hadits lainnya 
adalah, Idi Gb tdak (Ie Ia (4 4 (Barangsiapa lupa 
bershalawat untukku, dia akan salah menempuh jalan ke surga), yang 
dinukil Ibnu Majah dari Ibnu Abbas, Al Baihagi di dalam A4sy-Syu 'ab 
dari hadits Abu Hurairah, Ibnu Abi Hatim dari hadits Jabir, dan Ath- 
Thabarani dari hadits Husain bin Ali. Semua jalur periwayatan ini 
saling menguatkan. Lainnya adalah hadits, & 312 S5 Jr) wasi H3 
ae “ka (Merugilah orang yang aku disebut di sisinya, tetapi dia tidak 
bershalawat untukku), yang dimukil At-Tirmidzi dari hadits Abu 
Hurairah dengan redaksi, 3axb 31 JA DI (JS Jai ih Ini DI Up 
FT (Barangsiapa yang aku disebutkan di sisinya tapi tidak 
bershalawat untukku, lalu dia meninggal, kemudian masuk neraka, 
maka Allah akan menjauhkannya). Riwayat lain yang menguatkannya 
dinukil juga olehnya dan dinyatakan shahih oleh Al Hakim, juga 
hadits Abu Dzar yang dinukil Ath-Thabarani. Riwayat lainnya dari 
Anas yang dinukil oleh Ibnu Abi Syaibah, juga mursal dari Al Hasan 
yang dinukil oleh Sa'id bin Manshur. Dinukil juga oleh Ibnu Hibban 
dari hadits Abu Hurairah, dari Malik bin Al Huwairits, dan dari 
Abdullah bin Abbas yang dinukil oleh Ath-Thabarani, dari hadits 
Abdullah bin Ja'far yang dinukil Al Firyabi, dan dari hadits Ka'ab bin 
Ujrah yang dinukil oleh Al Hakim dengan redaksi, #8 3x5 S3 1 Aaj 
& Ka (Terjauhkanlah orang yang aku disebutkan di sisinya tapi dia 
tidak bershalawat untukku). Disebutkan dalam riwayat Ath-Thabarani 
dari hadits Jabir secara marfu', ra da Ai ts IS IS 
(Sengsaralah seorang hamba yang aku disebutkan di sisinya tapi dia 


FATHUL BAARI — 581 





tidak bershalawat untukku). Dalam riwayat Abdurrazzag dari mursal 
Gatadah disebutkan, (4 (eka Y8 Je) Ls si Ul skibdl Ha (termasuk 
menjauhkan diri bila aku disebutkan di sisi seseorang tapi dia tidak 
bershalawat untukku). 


Hadits lainnya adalah hadits Ka'ab, (5! dl Iyo Gde Ser of 
G0 se HO Lala UI Se pi ld dala Ban kt 
pe aa 233 Of aa (Bahwa seorang laki-laki berkata, “Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya aku banyak mengucapkan shalawat 
untukmu. Lalu apa yang aku jadikan untukmu dari shalawatku?” 
Beliau menjawab, “Sesuai kehendakmu.” Orang itu berkata lagi, 


“Sepertiga?” Beliau menjawab, “Sesuai kehendakmu, jika engkau 
tambah, maka itu lebih baik.”) hingga dia mengatakan, JS W Jari 


Ulah AS 81 -dd Kake (“Aku jadikan semua shalawatku untukmu?” 


Beliau bersabda, “Kalau begitu, tercukupilah keperluanmu.”) dinukil 
oleh Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang hasan. 


Mengenai masalah ini banyak juga hadits-hadits dha'if yang 
menjelaskannya, sementara riwayat-riwayat yang palsu juga sangat 
banyak. Namun karena banyaknya hadits-hadits yang kuat, maka 
semua itu tidak diperlukan. 


Al Hulaimi mengatakan, “Yang dimaksud dengan bershalawat 
untuk Nabi SAW adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan 
melaksanakan perintah-Nya dan memenuhi hak Nabi SAW atas kita.” 


Ibnu Abdussalam mengatakan, “Shalawat kita untuk Nabi 
SAW bukan sebagai syafa'at baginya, karena orang semacam kita 
tidak dapat memberi syafa'at untuk beliau, tetapi Allah 
memerintahkan kita untuk membalas kebaikan orang yang telah 
berbuat baik kepada kita, jika kita tidak dapat membalasnya, maka 
cukup dengan mendoakannya. Oleh sebab itu, karena Allah 
mengetahui bahwa kita tidak mampu membalas kebaikan Nabi kita, 
maka Allah menganjurkan kita agar bershalawat untuknya.” 


582 — FATHUL BAARI 





Ibnu Al Arabi mengatakan, “Faidah bershalawat untuk beliau 
kembali kepada orang yang bershalawat, karena hal itu menunjukkan 
akidah dan niat yang bersih, menampakkan kecintaan, dan 
melaksanakan ketaatan secara konsisiten, serta menunjukkan 
penghormatan terhadap sang perantara yang mulia SAW.” 


Hadits-hadits tersebut dijadikan pedoman oleh orang-orang 
yang mewajibkan bershalawat untuk beliau setiap kali beliau disebut, 
karena doa kerugian, kesengsaraan, penyandangan sifat pelit dan 
menjauhkan diri telah mengindikasikan ancaman, sedangkan ancaman 
karena meninggalkan sesuatu merupakan tanda bahwa sesuatu itu 
wajib. 

Dilihat dari maknanya, bahwa faidah perintah bershalawat 
untuk beliau adalah sebagai balas budi atas kebaikan beliau, dan 
kebaikan beliau berlangsung terus menerus (berkesinambungan), 
maka sudah selayaknya bershalawat untuk beliau setiap kali beliau 
disebut. | 


Mereka (yang mewajibkan shalawat setiap kali beliau disebut) 
juga berpedoman dengan firman Allah dalam surah An-Nuur ayat 63, 
Lan #SUANI SEAS (SL Jyaj! 63 Vai Y (Janganlah kamu jadikan 
panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu 
kepada sebagian (yang lain)). Seandainya ketika beliau disebutkan 
tidak dibacakan shalawat untuknya, berarti beliau sama dengan 
manusia lainnya. Demikian ini jika makna J'w'! s5 adalah doa yang 
terkait dengan Rasul. 


Orang-orang yang tidak mewajibkan shalawat untuk beliau 
menjawab dengan sejumlah jawaban, di antaranya: 


1. Itu adalah pendapat yang tidak dikenal dari seorang pun dari 
kalangan sahabat maupun tabi'in, jadi itu adalah pendapat 
yang diada-adakan. 


2. Seandainya wajib, tentu harus dilakukan oleh muadzdzin 


FATHUL BAARI — 583 





ketika mengumandangkan adzan dan juga yang mendengarnya, 
pembaca Al Our'an ketika melewati ayat yang menyebutkan 
beliau, dan juga orang yang baru masuk Islam ketika 
mengucapkan dua kalimat syahadat. Tentunya hal ini akan 
menjadi kerumitan tersendiri, padahal syariat yang lembut ini 
datang dengan memberi kemudahan. Tentunya pujian kepada 
Allah setiap kali disebut adalah lebih layak untuk diwajibkan, 
tetapi mereka tidak mengatakan demikian. Al Oaduri dan yang 
lainnya dari kalangan ulama Hanafi menyatakan, bahwa 
pendapat yang mewajibkan shalawat untuk beliau setiap kali 
beliau disebut menyelisihi ijma” yang ada sebelum munculnya 
pendapat ini, karena tidak ada riwayat dari seorang sahabat pun 
bahwa dia berbicara kepada Nabi SAW lalu mengatakan, 

“Wahai Rasulullah, semoga Allah melimpahkan shalawat 

untukmu.” Lagi pula, jika memang demikian, orang yang 

mendengar tidak ada kesempatan untuk melakukan ibadah 
yang lain. 

Kemudian mereka menanggapi bahwa hadits-hadits yang ada 
adalah sebagai bentuk penekanan dan tuntutan terhadap orang yang 
terbiasa meninggalkan shalawat dengan sengaja. Secara umum tidak 
ada indikasi bahwa mengulangi shalawat dalam satu majlis adalah 
wajib. Dalam menyatakan tidak wajibnya hal itu kendatipun terdapat 
redaksi perintah, Ath-Thabari berdalil dengan adanya kesepakatan dari 
semua ulama umat terdahulu dan kemudian bahwa hal itu tidak wajib 
sehingga orang yang meninggalkannya bisa dikategorikan telah 
berbuat maksiat. Dia mengatakan, “Itu menunjukkan bahwa perintah 
tersebut sebagai anjuran, dan itu tercapai dengan mengucapkannya 
walaupun diluar shalat.” Klaim adanya ijma' yang dinyatakannya ini 
bertolak belakang dengan klaim ijma' lainnya yang menyatakan 
disyariatkannya hal itu dalam shalat, baik dipandang wajib maupun 
hanya sebagai anjuran, dan tidak ada seorang salaf pun yang 
menyelisihinya, kecuali riwayat yang dinukil oleh Ibnu Abi Syaibah 


584 — FATHUL BAARI 





dan Ath-Thabari dari Ibrahim, bahwa dia menganggap, Meapan orang 
yang sedang shalat dalam tasyahhud, A mg P3 Wet sda Ai 


3 3 (semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu wahai Nabi 


beserta rahmat Allah dan keberkahan-Nya) telah mencukupi sebagai 
shalawat, dan tidak menyelisihi dasar pensyariatannya.” Sebenarnya 
dia menganggap bahwa Meapan salam ini sudah mencukupi sebagai 
shalawat. 


Di antara tempat atau waktu diwajibkannya bershalawat yang 
diperselisihkan adalah: Tasyahhud awal, khutbah Jum'at dan khutbah- 
khutbah lainnya, dan shalat jenazah. Adapun tempat atau waktu yang 
dipastikan oleh riwayat-riwayat yang khusus dengan sanad yang 
jayyid adalah: Setelah menjawab muadzdzin, di awal doa, di 
pertengahan dan di akhirnya, di akhir gunut, di pertengahan takbir- 
takbir shalat “Id, ketika memasuki masjid dan ketika keluar dari 
masjid, ketika berkumpul (dalam perkumpulan) dan berpisah (bubar), 
ketika bepergian dan datang dari bepergian, ketika bangun untuk 
shalat malam, ketika mengkhatamkan Al Our'an, ketika mengalami 
kesedihan dan kesulitan, ketika bertaubat dari dosa, ketika membaca 
hadits saat menyampaikan ilmu dan nasihat, dan ketika lupa akan 
sesuatu. Mengenai hal ini terdapat juga dalam hadits-hadits dha'f, 
yaitu ketika mencium hajar aswad, ketika telinga berdengung, setelah 
wudhu, ketika menyembelih dan ketika bersin, tetapi ada juga 
larangan pada kedua saat ini. 


Ada juga perintah untuk memperbanyak shalawat, di antaranya 
pada hari Jum'at sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih yang 
telah dikemukakan. 


33. Bolehkah Bershalawat untuk Selain Nabi SAW? 
BK un ee Yon JK MJ, 


FATHUL BAARI — 585 


| 


Dan firman Allah, “Dan mendoalah untuk mereka. 
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi 
mereka.” (Os. At-Taubah (9): 103) 


ala 3G KAA: MET NNAN CA TENIS Os 

lg da Age An BL JB 3 So 
Pa Bat LI apana 3 ore Pe BI Aa re. 

Ia Fo AN JB bi al seb ale ro el 1JB aan 
8 £ 

"3 3 & JT 

6359. Dari Ibnu Abi Aufa, dia berkata, “Apabila seseorang 

datang kepada Nabi SAW dengan membawa zakatnya, beliau 

mengucapkan, “Allahumma shalli 'alaihi (Ya Allah limpahkan rahmat 

untuknya). Lalu ayahku datang membawa zakatnya kepada beliau, 


maka beliau pun berdoa, “Allahumma shalli “alaa aali abii aufaa (Ya 
Allah limpahkan rahmat untuk keluarga Abu Aufa)'.” 


Kate Ka SS AI Ip 6 AJE AT KAN KS 
Ia di mh Ha da Ye BA 9 “Ju 


Kana Ia af aa F1 

6360. Dari Abu Humaid As-Sa'idi, bahwa mereka berkata, 
“Wahai Rasulullah, bagaimana kami bershalawat untukmu?” Beliau 
menjawab, “Ucapkanlah: Allaahumma shalli 'alaa muhammad wa 
azwaajihi wa dzurriyyatihi kamaa shallaita 'alaa aali ibraahiim, wa 
baarik “alaa muhammad wa azwaajihi wa dzurriyyatihi kamaa 
baarakta 'alaa aali ibraahiim, innaka hamiidun majiid” (Ya Allah, 
limpahkanlah shalawat (rahmat) untuk Muhammad dan para istrinya 
serta keturunannya, sebagaimana telah Engkau limpahkan shalawat 


586 — FATHUL BAARI 





untuk keluarga Ibrahim. Dan limpahkanlah keberkahan untuk 
Muhammad dan para isterinya serta keturunannya, sebagaimana 
telah Engkau limpahkan keberkahan untuk keluarga Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia).” 


Keterangan Hadits: 

(Bab Bolehkah Bershalawat untuk Selain Nabi SAW?), 
maksudnya secara tersendiri atau disertakan dengan shalawat untuk 
beliau. Yang termasuk selain beliau adalah para nabi lainnya, para 
malaikat dan orang-orang yang beriman. 

Tentang bershalawat untuk para nabi telah diriwayatkan dalam 
sejumlah hadits, di antaranya hadits Ali tentang doa menghafal Al 
@ur'an, di dalamnya disebutkan, sxJ! JL J8) 46 Kej (Dan 
bershalawatlah untukku dan semua nabi), dimukil olah At-Tirmidzi 
dan Al Hakim, Hadits Buraidah yang diriwayatkan secara marfu', Y 
At sat Ia AP IN KAI & IS (Jangan sampai di dalam 
lasyahhud engkau meninggalkan shalawat untukku dan untuk para 
nabi Allah) yang dinukil Al Baihagi dengan sanad yang lemah: Hadits 
Abu Hurairah yang diriwayatkan secara marfu” Asi HE akn 
(Bershalawatlah kalian untuk para nabi Allah) yang dinukil oleh 
Ismail Al Gadhi dengan sanad yang lemah: Hadits Ibnu Abbas yang 
juga diriwayatkan secara marfu', A1 08 cat SAT sie Igkkas Ie wake 1S 
ae LS at (Apabila kalian bershalawat untukku, maka 
bershalawatlah kalian untuk para nabi Allah, karena sesungguhnya 
Allah telah mengutus mereka sebagaimana Dia mengutusku) yang 
dinukil Ath-Thabarani, dan diriwayatkan kepada kami dalam kitab 
Fawaid Al 'Isawi dengan sanad yang lemah. 


Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang dikhususkannya 
shalawat untuk Nabi SAW seperti yang dinukil Ibnu Abi Syaibah dari 


FATHUL BAARI — 587 








jalur Utsman bin Hakim, dari Ikrimah, darinya, dia mengatakan, ati in 
bag bei BOB Ge pe Ie j3 BKN (Aku tidak 
mengetahui shalawat yang layak dari seseorang untuk seseorang 
kecuali untuk Nabi SAW), sanad-nya shahih. Pendapat ini diceritakan 
juga dari Malik, dia mengatakan, “Kita tidak beribadah dengan itu.” 
Pendapat serupa diriwayatkan juga dari Umar bin Abdul Aziz. Ada 
riwayat lain yang menyebutkan bahwa Malik memakruhkannya. Iyadh 
mengatakan, “Umumnya ulama membolehkan.” Sementara Sufyan 
memakruhkan bershalawat kecuali untuk seorang nabi. Saya juga 
menemukan dengan tulisan tangan salah seorang guru saya tentang 
madzhab Malik yang menyatakan tidak boleh bershalawat kecuali 
untuk Muhammad, namun pendapat ini tidak dikenal dari Malik, 
karena yang dia katakan, “Aku memakruhkan shalawat untuk selain 
para nabi, dan tidak selayaknya melampaui apa yang telah 
diperintahkan kepada kita.” Yahya bin Yahya menyelisihinya, dia 
mengatakan, “Itu tidak mengapa.” Ia pun berdalil, bahwa shalawat 
adalah memohonkan rahmat, maka tidak terlarang kecuali dengan 
nash atau ijma”. 


Iyadh mengatakan, “Aku lebih cenderung kepada pendapat 
Malik dan Sufyan.” Itu juga merupakan pendapat para ulama ahli 
kalam dan ahli fikih, mereka mengatakan, “Disebutkan untuk selain 
para nabi dengan keridhaan dan ampunan (radhiyallaahu 'anhu 
(semoga Allah meridhainya) dan ghafarallaahu lahu (semoga Allah 
mengampuninya|), sedangkan bershalawat untuk selain para nabi 
secara tersendiri (tidak disertakan dengan Nabi) tidak termasuk amar 
ma'ruf, tapi merupakan hal yang diada-adakan dalam daulah Bani 
Hasyim.” 

Tentang bershalawat untuk malaikat, saya tidak mengetahui 
haditsnya sebagai nash, itu hanya disimpulkan dari yang sebelumnya 
jika itu valid, karena Allah menyebut mereka “para rasul” (para 
utusan). 


588 — FATHUL BAARI 


Adapun shalawat untuk orang-orang yang beriman terdapat 
perbedaan pendapat. Menurut sebagian, tidak boleh bershalawat 
kecuali untuk Nabi SAW. Diceritakan dari Malik sebagaimana yang 
telah dikemukakan. Sebagian mengatakan, tidak boleh secara mutlak 
jika diucapkan secara tersendiri, tapi diperbolehkan jika disebutkan 
dengan menyertakan Nabi SAW sesuai dengan nash yang ada 
berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nuur ayat 63, 563 labu y 


Lang (Sani SAS Sa die! (Janganlah kamu jadikan panggilan 
Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada 
sebagian (yang lain)). Lain dari itu, karena ketika beliau mengajarkan 
salam kepada para sahabat, beliau mengucapkan, 545 453 K6 #Xdl 


seedlali FT (Semoga kesejahteraan dicurahkan kepada kami dan 


kepada hamba-hamba Allah yang shalih), sementara ketika 
mengajarkan shalawat, beliau hanya menyebutkan untuk dirinya dan 
ahli baitnya. Pendapat ini dipilih oleh Al Ourthubi dalam kitab A/ 
Mufhim dan Abu Al Ma'ali dari kalangan ulama Hambali. 
Perinciannya telah dikemukakan pada panafsiran surah Al Ahzaab. 
Pendapat ini juga merupakan pilihan Ibnu Taimiyah dari kalangan 
mutaakhirin. 


Menurut sebagian, hal itu diperbolehkan jika diikutkan dengan 
Nabi SAW, dan tidak boleh jika diucapkan secara tersendiri.” Ini 
pendapat Abu Hanifah dan jama'ah. Sebagian lainnya memakruhkan 
yang diucapkan secara tersendiri, demikian riwayat dari Ahmad. An- 
Nawawi mengatakan, “Ini menyelisihi yang lebih utama.” Sebagian 
lainnya membolehkan secara mutlak. Ini seperti sikap Imam Bukhari, 
karena dia mencantumkan ayat, maba “Ker (Dan mendoalah untuk 


mereka), kemudian mengemukakan hadits yang menunjukkan 
bolehnya hal itu secara mutlak, lalu hadits yang menunjukkan 
bolehnya hal itu jika disertakan dengan shalawat untuk Nabi. 


Hadits pertama adalah hadits Abdullah bin Abi Aufa yang 
telah dijelaskan pada pembahasan tentang zakat. Telah diriwayatkan 


FATHUL BAARI — 589 


juga seperti itu dari Oais bin Sa'ad bin Ubadah, Pur & db Pe af 
BAP Gi Aka IN ia Wany Ungo Jat AN sdjAi Ag MG 3 ah 
(Sesungguhnya Nabi SAW mengangkat kedua tangannya dan beliau 
mengucapkan, “Ya Allah, limpahkanlah shalawat dan rahmat-Mu 


kepada keluarga Sa'ad bin Ubadah.”) yang dinukil Abu Daud dan 
An-Nasa'i dengan sanad yang Jayyid. Dalam hadits Jabir disebutkan, 


Ja nh deh Ie Yo telag Ie Ke DN So aa DO 
(Sesungguhnya istrinya mengatakan kepada Nabi SAW, 
“Bershalawatlah untukku dan untuk suamiku.” Maka beliau pun 
melakukannya), dinukil oleh Imam Ahmad secara panjang lebar dan 
secara ringkas, dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban. 


Pendapat ini berasal dari Al Hasan dan Mujahid serta 
dinisbatkan Ahmad dalam salah satu riwayat Abu Daud. Ini juga 
merupakan pendapat Ishag, Abu Tsaur, Daud dan Ath-Thabari. 
-Mereka berdalih dengan firman Allah dalam surah Al Ahzaab ayat 43, 
AA) Har sah adi P (Dialah yang memberi rahmat kepadamu 
dan ' malaikat-Nya (memohonkan ampunan untukmu)). Disebutkan 
dalam Shahih Muslim dari hadits Abu Hurairah secara marfu', 9 


Daop 363 ae Ai So iga sad C3 Apr Fi KA (Sesungguhnya para 
malaikat mengatakan kepada ruh orang mukimin, “Semoga Allah 


melimpahkan rahmat untukmu dan jasadmu.”). 


Mereka yang melarangnya menjawab, bahwa itu berasal dari 
Allah dan Rasul-Nya, maka keduanya berhak mengkhususkan siapa 
pun yang dikehendaki. 


Al Baihagi mengatakan, “Perkataan Ibnu Abbas dapat 
diartikan sebagai larangan jika untuk menggunakan, tapi bila sebagai 
doa memohonkan rahmat dan keberkahan, maka tidak dilarang.” 


Ibnu Al Oayyim mengatakan, “Pendapat yang dipilih bahwa 
bershalawat untuk para nabi, malaikat, isteri-istri Nabi SAW, 
keluarganya dan keturunannya serta para ahli ketaatan, adalah 


1590 — FATHUL BAARI 





diperbolehkan. Namun, untuk selain para nabi dengan menyebutkan 
seseorang secara tersendiri sehingga menjadi syi'ar, apalagi bila yang 
lainnya yang setara dengannya atau yang lebih utama darinya tidak 
diperlakukan demikian, sebagaimana yang dilakukan oleh golongan 
Rafidhah adalah makruh hukumnya. Jika shalawat itu untuk seseorang 
secara tersendiri dan hanya pada sebagian waktu saja tanpa 
menjadikannya sebagai syi'ar, maka tidak dilarang. Dengan demikian, 
sangat jarang ditemukan nash yang berkaitan dengan selain orang 
yang diperintahkan Nabi untuk mengucapkannya padahal mereka 
orang yang menunaikan zakatnya, sebagaimana yang disebutkan pada 
kisah isteri Jabir dan keluarga Sa'ad bin Ubadah.” 


Catatan: 


Ada perbedaan pendapat tentang salam untuk selain para nabi 
setelah disepakati pensyariatannya dalam salam penghormatan. Salah 
satu pendapat mengatakan disyariatkan secara mutlak. Ada juga yang 
mengatakan disyariatkan jika mengikuti salam untuk Nabi SAW dan 
tidak secara tersendiri, karena hal itu sebagai syiar golongan Rafidhah. 
Demikian yang dinukil An-Nawawi dari Syaikh Abu Muhammad Al 
Juwaini. 

Hadits pertama pada bab ini telah dijelaskan bersamaan 
dengan penjelasan judul bab. Berikutnya adalah hadits kedua: 

4339 (Serta keturunannya). Kata dzurriyyah berarti an-nasl 
(keturunan). Terkadang kata ini digunakan khusus untuk wanita dan 
anak-anak, dan terkadang diartikan sebagaimana makna asalnya, yaitu 
dari kata '55 artinya Gs (menciptakan). Ada juga yang mengatakan 
berasal dari kata Si (debu). Maksudnya, mereka diciptakan seperti 
debu. 


Hadits ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan teu Jl 
(keluarga Muhammad) adalah para isteri beliau dan keturunannya 


FATHUL BAARI — 591 





sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Hadits ini 
juga menunjukkan bahwa bershalawat untuk keluarga Muhammad 
tidak wajib, karena dalam hadits ini tidak dicantumkan. Pendapat ini 
lemah, karena ada kemungkinan yang dimaksud JS (keluarga) adalah 


selain isteri-istri beliau dan keturunannya, atau para isteri beliau dan 
keturunannya. Jika ternyata mencakup keduanya, maka tidak dapat 
dijadikan dalil untuk menyatakan bahwa itu “tidak wajib”, tetapi jika 
ternyata yang dimaksud keluarga disini adalah “Selain Istri dan 
keturunannya”, maka perintah untuk itu telah disebutkan secara kuat 
pada selain hadits ini. Dalam hadits ini tidak ada indikasi yang 
melarang itu, bahkan Abdurrazzag menukil hadits tersebut dari jalur 
Ibnu Thawus, dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, 
dari seorang sahabat, 45" 235 #3 Sa Jai, | sapu K Fe 


(Bershalawatlah untuk Mukomaaa ahli baitnya, para isterinya dan 
keturunannya). Berdasarkan hadits pada bab ini, Al Baihagi 
menyatakan bahwa para isteri beliau termasuk ahli bait, dia pun 
menegaskannya dengan firman Allah dalam surah Al Ahzaab ayat 33, 
di at oa SE La Lai Ai # (sesungguhnya Allah bermaksud 


hendak menghilangkan dosa diri kamus hai ahlul bait). 


34. Sabda Nabi SAW, “Barangsiapa yang aku sakiti, maka 
jadikanlah itu sebagai penyuci dan rahmat baginya.” 


E 0. 


NO PA ot A 23 1 2 003 
Map ORA ARA pn TP NP 


KP 


TAN an Uj & 3 3 D3 Jae an ga ta Sl 


6361. Dari Abu Hurairah RA, dia Baen Nabi SAW 
bersabda, “Ya Allah, siapapun orang mukmin yang aku cela, maka 
jadikanlah itu untuk mendekatkannya kepada-Mu pada hari kiamat.” 


592 — FATHUL BAARI 


Keterangan Hadits: 


(Bab Sabda Nabi SAW, “Barangsiapa yang aku sakiti, maka 
Jadikanlah itu sebagai pembersih dan rahmat baginya.”). Demikian 
Imam Bukhari menyebutkan judul bab. Sedangkan dalam hadits 
tersebut disebutkan, — 2x ud 3 4 3 3 Jar 4 Aa ap MU aan 
(Ya Allah, siapa pun orang mukmin yang aku cela, sntika jadikanlah 
itu untuk mendekatkannya kepada-Mu pada hari kiamat). Dia 
menukilnya dari jalur Yunus bin Yazid, dari Ibnu Syihab. Imam 
Muslim juga menukilnya seperti itu dari jalur ini. Secara zhahir dia 
menghapus sebagian yang ada pada permulaan hadits. Imam Muslim 
telah menjelaskannya dari jalur putera saudaranya Ibnu Syihab, dari 
pamannya melalui sanadnya, dengan redaksi, 1145 Buts Dial S ai 
ab ay DUS UI pe Hula Yen gap Ch akklid J (Ya Allah, 
sesungguhnya aku telah menetapkan sumpah di sisi-Mia yang Engkau 
tidak akan menjadikanku melanggarnya. Maka siapa pun orang 
mukmin yang aku cela atau aku cambuk, jadikanlah itu sebagai 
tebusan dosa baginya pada hari kiamat). Dari jalur Au Panu dari 
Abu Hurairah disebutkan, 'Yf xx peka ya 1 5 as dag UT Lali ai 


1533 365 AI Habe Bula "IE (Ya Allah, sesungguhnya aku adalah 


manusia, maka siapa pun orang muslim yang aku cela, atau aku 
laknat atau aku cambuk, maka jadikanlah itu sebagai pembersih dan 
rahmat baginya). Dari jalur Al A'raj dari Abu Hurairah disebutkan 
seperti riwayat putera saudaranya Ibnu Syihab, tetapi dia Mangan, 
25 OI Ng ME B9 3593 IK0 AI dara Bule Kd Kata LIST Ganja (30 
— (maka siapapun orang mukmin yang aku cela, aku laknat dan 


aku cambuk, maka jadikanlah itu sebagai rahmat dan pembersih serta 
yang mendekatkannya kepada-Mu Pada ada “Gama, Dari jalur Salim 
dari Abu Hurairah disebutkan, dad ak LS Leah TI Maba Lali Lai 


10, 5 0 £ 


ama Di Lada 33 PI 4 (Ya Allah, sesungguhnya Muhammad adalah 


manusia, dia marah sebagaimana manusia marah. Sesungguhnya aku 


FATHUL BAARI — 593 


telah membuat perjanjian di sisi-Mu), di dalamnya disebutkan, wu 
A53 ya 3— (maka siapa pun orang mukmin yang aku sakiti). Adapun 
kalimat selanjutnya adalah seperti yang disebutkan, hanya saja 
menggunakan kata 9! (atau). Dia juga menukil riwayat dari Aisyah 


yang menerangkan tentang sebab hadits ini, Aisyah menuturkan, J3 
Inai ag bi y san Hata DIP) Aga ala Ke A Span He 
ai He 3 ale bau u cale Ui PA TEA TN Ta Pat) Maa pa 
3 MN Har Ed Kenal ialena! CD ea vi Las) (Dua orang laki- 


laki masuk ke tempat Rasulullah SAW, lalu keduanya membicarakan 
sesuatu dengan beliau, tetapi aku tidak mengetahui apa yang 
dibicarakannya. Lalu keduanya membuat beliau marah, maka beliau 
mencela dan melaknat mereka. Setelah kedua orang itu keluar, aku 
berkata kepada beliau, dan beliau pun bersabda, “Tahukah engkau 
apa yang telah aku syaratkan kepada Tuhanku? Aku katakan, “Ya 
Allah, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia, maka siapa pun 
orang muslim yang aku laknat atau aku cela, maka jadikanlah itu 
sebagai pembersih dan pahala baginya.”). Dia juga menukil dari 
hadits Jabir seperti itu, dan juga dari hadits Anas yang di dalamnya 
disebutkan batasan kriteria orang yang didoakan Ganda adalah 
orang yang tidak layak menerimanya, pn PP LS ep Si ya Ui Las 
H ya Aan Ap Me Up: KB oa ala 0 Ulas, 


#01 


AA 2 — UP Vga Ah ni 8549 Oreb aa (Sesungguhnya aku ini 


kanyerah manusia, aku bisa rela sebagaimana manusia rela, dan aku 
bisa marah sebagaimana manusia marah. Maka siapa pun orang 
yang aku doakan keburukan baginya yang dia tidak layak 
menerimanya, maka hendaknya Allah menjadikannya sebagai 
pembersih baginya serta yang mendekatkannya kepada-Nya pada hari 
kiamat). Dalam hadits ini terdapat kisah tentang Ummu Sulaim. 


Aa ve ai (Ya Allah, siapa pun orang mukmin). Al Maziri 


594 — FATHUL BAARI 


mengatakan, “Bila dikatakan, “Bagaimana mungkin Nabi SAW 
mendoakan keburukan untuk orang yang tidak layak menerimanya?” 
Jawabannya, bahwa yang dimaksud dengan Jak w 23 (wang dia tidak 


layak menerimanya) adalah tidak layak di sisi-Mu berdasarkan kondisi 
batinnya, bukan berdasarkan kondisi zhahirnya dan keburukannya saat 
beliau mendoakan keburukan untuknya. Jadi seolah-olah beliau 
mengatakan, “Barangsiapa yang secara batin di sisi-Mu termasuk yang 
Engkau ridhai, maka jadikanlah doaku yang buruk untuknya 
berdasarkan yang tampak olehku sebagai pembersih baginya.' Inilah 
makna yang benar, karena Nabi SAW hanya melihat dari faktor-faktor 
lahiriah, sedangkan perhitungan amal manusia secara batin hanya 
Allah yang mengetahuinya.” Pendapat ini berdasarkan pandangan 
bahwa Nabi SAW melakukan ijtihad dalam masalah hukum dan 
menetapkan hukum berdasarkan hasil ijtihadnya. Adapun dari 
pendapat yang menyatakan bahwa beliau tidak menetapkan hukum 
kecuali berdasarkan wahyu, maka tidak akan muncul jawaban seperti 
itu. 

Al Maziri mengatakan, “Bila dikatakan, “Apa makna ucapan 
beliau, 3 Lia 55 Latt, (dan aku pun marah sebagaimana 
manusia marah)?” karena ini mengesankan bahwa doa tersebut 
dilandasi kemarahan, bukan berdasarkan konsekuensi syari'at. 
Jawabannya, mungkin beliau bermaksud bahwa doanya atau 
celaannya atau pukulannya itu sebagai bagian dari pilihan yang telah 
diberikan kepada beliau, yaitu diperbolehkan menghukum pelaku 
kesalahan atau membiarkannya dengan memberikan peringatan keras 
selain hukuman. Jadi kemarahan beliau itu adalah karena Allah yang 
mendorong beliau untuk melaknat dan mencambuknya, dan itu tidak 
keluar dari syariat.” 


Dia mengatakan, “Bisa juga bahwa itu merupakan bentuk 
kasih sayang dan memberikan pelajaran kepada umatnya rasa takut 
melanggar hukum-hukum Allah. Seakan-akan beliau menampakkan 


FATHUL BAARI — 5095 





kasih sayang, karena kemarahan itu memunculkan tambahan hukuman 
terhadap si pelaku kesalahan, seandainya tanpa kemarahan maka itu 
tidak akan terjadi. Atau beliau menampakkan kasih sayang daripada 
marah yang dapat membawanya menambah hukuman sang pelaku, 
seandainya tidak ada kemarahan maka hukuman itu tidak bertambah, 
dan itu hanya untuk perbuatan dosa kecil menurut yang 
membolehkannya. Atau mungkin juga laknat dan cercaan itu terjadi 
tanpa disengaja, maka itu tidak menjadi laknat yang diharapkan untuk 
dikabulkan Allah.” 


Iyadh mengisyaratkan kepada kemungkinan terakhir ini, dia 
mengatakan, “Bisa jadi celaan dan doa keburukan itu tanpa disengaja 
dan tidak diniatkan demikian, karena memang dalam perkataan orang 
Arab kadang terjadi ungkapan cercaan semacam itu dalam kondisi 
terpaksa, namun tidak disertai dengan harapan agar terjadi. Beliau 
prihatin bila memang ditakdirkan seperti itu, maka beliau membuat 
janji di sisi Tuhannya dengan berharap kepada-Nya agar menjadikan 
ucapan itu sebagai rahmat dan sarana untuk mendekatkan diri kepada- 
Nya.” 


Pemaknaan ini cukup bagus, hanya saja tertolak oleh redaksi, 
Msaler (aku mencambuknya), karena jawaban tersebut tidak sesuai 


dalam hal ini, sebab cambukan atau pukulan tidak mungkin terjadi 
tanpa disengaja. Al Oadhi mengemukakan kemungkinan lain, dia 
mengatakan, “Nabi SAW tidak pernah mengatakan ataupun 
melakukan sesuatu dalam keadaan marah kecuali benar, tapi 
kemarahan beliau itu karena Allah. Hal itu bisa menyegerakan 
hukuman bagi orang yang melanggar. Ini ditegaskan oleh hadits 
Aisyah, Al DP UE OI Pi ki dai | SES! L (Beliau tidak pernah 


dendam karena dirinya, kecuali bila larangan-larangan Allah 
dilanggar), hadits ini terdapat di dalam kitab Ash-Shahih. Saya (Ibnu 
Hajar) katakan, berdasarkan ini, maka makna ucapan beliau, — 7 


Jah (vang dia tidak layak menerimanya) adalah dari segi penetapan 


“& 


596 — FATHUL BAARI 








penyegeraan. 


Hadits ini menunjukkan besarnya kasih sayang Nabi SAW 
kepada umatnya serta baiknya akhlak dan pribadi beliau, sehingga apa 
yang terlontar dari beliau dijadikan sebagai penebus kesalahan si 
pelaku dan pemuliaan dirinya. Semua ini hanya berlaku pada orang 
tertentu (secara langsung mendapatkan sikap beliau itu) pada masa 
beliau. Adapun laknat atau celaan yang beliau lontarkan secara umum 
tanpa menetapkan orang tertentu hingga mencakup orang yang tidak 
sezaman dengan beliau SAW, maka menurut saya bahwa itu tidak 
termasuk kategori yang disebutkan dalam hadits-hadits ini. 


35. Memohon Perlidungan dari Fitnah 


G Pa £ or. 4 «, P3 To. £, 30. A - Pd 0. 
Ag Al AI Uako AI Span IE RE (P3 Ul YP 
5) Apaan aus SI STAIN Indah eni Ghe 

ana Pase 1 Cas Pt M3 n Pa ae EA SANA 
To. ed sd La o £ Pe 0 £ Pa Tana 2 Bea £ £ AN Oo 
Jpn CI aah RI Sh SE IL OS Ja Ip S3 
4 3 8 an Cita” Eka, 0, Tai e.. 3 
DEAL de) Ai Wp ses Ye Cash Salib JB Sal ha 
id P3 Pa aa y Maa kera - Pa, ore Aa, KP "Dn - 2 
J3 AN Ia AL 3ah Vip) ka KIE SI lo Kabag 3 
2 Te Tan BO 2 oa 3 3 0 PR or ta 2 » Ia - 
be PNS PEN SI 3 AN Vian AE elo Ml Jiya) 
SO ia BEA ea PP 3 Boke ag. ta? Ass 4g 
S3 OS BA 213 Cagal) LN RI JI Liye «| 
D1 BEST 58 BESI UT GA GT NI ol eta Sila Ke 


6362. Dari Anas RA, “Mereka bertanya kepada Rasulullah 


FATHUL BAARI — 597 


SAW hingga mereke mengulang-ulang pertanyaan kepada beliau, 
maka beliau pun naik mimbar, lalu bersabda, “Sekarang, tidaklah 
kalian menanyakan sesuatu kepadaku, kecuali aku menjelaskannya 
kepada kalian.” Lalu aku menoleh ke kanan dan ke kiri, ternyata 
setiap orang menutup kepalanya dalam pakaiannya sambil menangis, 
tiba-tiba ada seorang laki-laki yang bila berselisih dengan orang-orang 
dia dipanggil dengan selain nama ayahnya, dia berkata, “Wahai 
Rasulullah, siapa ayahku?” Beliau menjawab, “Hudzafah. Umar 
bersimpuh, lalu berkata, “Kami rela Allah sebagai Tuhan, Islam 
sebagai agama, dan Muhammad SAW sebagai rasul. Kami berlindung 
kepada Allah dari fitnah.” Lalu Rasulullah SAW bersabda, “Aku tidak 
pernah melihat kebaikan dan keburukan seperti hari ini. Sungguh tadi 
surga dan neraka ditampakkah kepadaku hingga aku melihatnya di 
belakang kebun ini.” Dalam hadits ini Gatadah menyebutkan ayat, 
“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menanyakan 
(kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, (Gustru) 
menyusahkan kamu.” (Os. Al Maa'idah (SJ: 101) 


Keterangan Hadits: 

Judul bab dan haditsnya akan dikemukakan lagi pada 
pembahasan tentang fitnah. Sebagian keterangan tentang hadits ini 
telah dikemukakan pada penafsiran surah Al Maa'idah, yaitu 
mengenai sebab turunnya ayat yang disebutkan di akhir hadits ini. 

2 ir (mengulang-ulang (pertanyaan) kepada beliau), yakni 
memaksanya. Dikatakan kir artinya anda memaksanya untuk 
mencari berita. 

(H1 51 Vika berselisih). Maksudnya, bertengkar. Hadits ini 


menunjukkan bahwa kemarahan Rasulullah SAW tidak menghalangi 
ketetapannya, karena beliau tidak mengatakan kecuali yang benar, 
baik dalam keadaan rela mapun marah. Hadits ini juga menunjukkan 


598 — FATHUL BAARI 


pemahaman Untar dan keutamaan ilmunya. 


36. Memohon Perlindungan dari Penindasan Orang Lain 


£ EU an NX 25 N 01 So 
ab 4 GE Ana Ba ta Se G Sa 
SS Aa ala Ai L AN Ipa pai LSG es adi 
Hd P 2 Pa Aa at SU Na Mg Aa 
ON, Ip Dg Bpr s! Li NA Hen Aa Yan 
(1 Te 0? o - 
Ja 3 SE 26, pl al wd, JESNG JS, AN 
AP Tit Ji Ta dl - Tae | 
3 20 0, 03 8G 2 - ae 
LSI en Mena net I- Bela ea ag 
Mn ana gia ea aah 
85 st 8: 
JH dia J8 Mt 3 AG an 
Pane SKA Sd HN 6 laa ie urat CB Pap 
HL) BI di BU ai A3 BA & Na Kadas 
6363. Dari Anas bin Malik, dia berkata, “Rasulullah SAW 
mengatakan kepada Abu Thalhah, “Carikan seorang pelayan untuk 
kami di antara pelayan-pelayan kalian untuk melayaniku.” Maka Abu 
Thalhah berangkat bersamaku dengan memboncengku. Aku pun 
melayani Rasulullah SAW setiap kali singgah. Aku sering mendengar 
beliau mengucapkan, “Allaahumma innii a'uudzu bika minal hammi 
wal hazani, wal “ajzi wal kasali, wal bukhli wal Jubni, wa dhala 'id- 


daini wa ghalabatir-rijaali' (Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung 
kapada-Mu dari duka dan kesedihan, kelemahan dan kemalasan, 


.FATHUL BAARI — 599 





kebakhilan dan sifat pengecut, lilitan utang dan penindasan orang 
lain)” Aku masih terus melayani beliau hingga kami kembali dari 
Khaibar dan beliau kembali dengan membawa Shafiyyah binti Huyay 
yang beliau iringkan. Lalu aku melihat beliau memasangkan jubah - 
atau pakaian- di belakangnya, kemudian memboncengkannya. Hingga 
ketika kami sampai di Shahba', beliaau membuatkan bubur hais dalam 
wadah kulit, kemudian mengutusku, maka aku pun mengundang 
orang-orang, lalu mereka makan. Saat itu adalah hari kebersamaan 
beliau dengan Shafiyah. Kemudian beliau bertolak hingga tampak 
bukit Uhud, beliau bersabda, “Ini gunung yang kami cintai dan 
mencintai kami.” Sesampainya di Madinah, beliau mengucapkan, “Ya 
Allah, sesungguhnya aku memuliakan apa yang ada di antara kedua 
bukitnya, sebagaimana Ibrahim memuliakan Makkah. Ya Allah, 
berkahilah mereka pada mudd dan sha' mereka.” 


Keterangan Hadits: 

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas 
mengenai perang Khaibar dan menyebutkan Shafiyyah binti Huyay 
yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang peperangan dan 
lainnya. Mengenai permohonan perlindungan akan dikemukakan 
setelah beberapa bab. 


Ji Of 5G knot &SG (Aku sering mendengar beliau 
mengucapkan). Redaksi ini menunjukkan bahwa beliau tidak 
melakukannya secara terus-menerus dan memperbanyaknya. Jika 
tidak demikian, maka kata '—S6 (sering) tidak memiliki manfaat yang 


berarti. Pendapat ini ditanggapi bahwa yang dimaksud dengan 
“melakukannya terus-menerus” adalah lebih umum dari sekadar 
perbuatan dan kekuatan. Menurut saya, beliau tidak merasa bosan 
melakukannya, sehingga kata "3 di sini menunjukkan bahwa beliau 


sering melakukannya. 


600 — FATHUL BAARI 





Hg Ig Iii Jadi, WP, ee! Hp (Dari duka dan 
kesedihan, kelemahan dan kemalasan, kebakhilan dan sifat pengecut). 
Hal ini akan dijelaskan kemudian. 


YAN Ml—e3 (Lilitan utang). Asal makna adh-dhala' adalah al 


i'wijaaj (bengkok). Dikatakan dhala'a apabila condong (bengkok). 
Maksudnya di sini adalah beban utang, dimana orang yang berutang 
tidak dapat melunasinya apalagi bila disertai adanya penagihan. 
Sebagian ulama salaf mengatakan, “Tidaklah beban utang memasuki 
hati, kecuali akan menghilangkan dari akal apa yang tidak dapat 
kembali lagi.” 


JI 1—IE5 (Dan penindasan orang). Maksudnya, kerasnya 


penguasaan mereka, seperti penguasaan para penggembala di padang 
rumput yang liar. Al Karmani mengatakan, “Doa ini termasuk 
jawami” al kalim (kalimat yang singkat penuh makna), karena jenis 
kehinaan itu ada tiga, yaitu jiwa, jasmani dan eksternal. Yang pertama 
disebabkan oleh potensi yang dimiliki manusia, yaitu ada tiga: Akal, 
otot dan syahwat. Duka dan kesedihan terkait dengan akal, sifat 
pengecut terkait dengan otot, sifat kikir terkait dengan syahwat, 
kelemahan dan kemalasan terkait dengan fisik. Yang kedua bisa 
terjadi dalam kondisi anggota tubuh sehat dan normal. Yang pertama 
terjadi karena kurang maksimalnya fungsi anggota tubuh dan 
sebagainya. Sedangkan penindasan orang lain adalah faktor eksternal. 
Yang pertama bersifat harta, dan yang kedua bersifat kedudukan dan 
kehormatan. Sedangkan doa ini mencakup semua itu.” 


37. Memohon Perlindungan dari Siksa Kubur 


£ 0 
0. o £ p A9. 


or Pig . Las oo LAN o 
3 BA 0 — Be PT H3 sa Me or A4 “5 8 & - - - #5. 
PN ata KG Hap Ag Ale Ko oa aa MEA 


FATHUL BAARI — 601 


6364. Dari Musa bin Ugbah, dia berkata, “Aku mendengar 
Ummu Khalid binti Khalid —Aku belum pernah mendengar selainnya 
yang mendengar ini dari Nabi SAW— berkata, “Aku mendengar Nabi 
SAW memohon perlindungan (kepada Allah) dari siksa kubur.”” 


Keterangan: 

(Bab memohon perlindungan dari Siksa kubur). Hal ini teleh 
dijelaskan pada bagian akhir pembahasan tentang jenazah. 

IG SL NG $l (Ummu Khalid binti Khalid). Namanya adalah 
Amah binti Khalid bin Sa'id bin Al Ash. Biografinya telah dijelaskan 
pada pembahasan tentang pakaian. Dia dilahirkan di negeri Habasyah 
ketika ayahnya hijrah ke sana. Kemudian mereka datang ke Makkah, 


saat itu dia masih kecil. Pada masa Nabi SAW dia sudah hafal dari 
beliau. 


3 paka 2 au, pa AN S6 os JB Hah Kanan 
yh, JI Ip Uh Bp A al we os Ma Pura 
5 yag aa JSI al og ol ah 3, SE Ga 
Ber NE Re ar yap — Jera 1 Lali 

6365. Dari Mush'ab, dia berkata, “Sa'ad memerintahkan lima 
(perkara), dan dia menyebutkannya dari Nabi SAW, bahwa beliau 
memerintahkan itu, yaitu “Allaahumma innii a'uudzu bika minal 
bukhli, wa a'uudzu bika minal jubni, wa a'uudzu bika an uradda ilaa 
ardzalil “umuri, wa a'uudzu bika min fitnatid-dunyaa, wa a'uudzu 


bika min 'adzaabil gabri” (Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung 
kepada-Mu dari kekikiran, aku berlindung kepada-Mu dari sifat 


602 — FATHUL BAARI 


pengecut, aku berlindung kepada-Mu dari dikembalikan kepada usia 
yang paling hina (pikun), aku berlindung kepada-Mu dari fitnah 
dunia —yakni fitnah Dajjal-, dan aku berlindung kepada-Mu dari siksa 
kubur).” 


LI AIM Ii AE Ip Op Te alas Hu Ine 3 
SA MA ni GEN AA gd og 
Ula ala ala AI ee 5 35 ats Anita 


Ka 230 38 XL. gan SITI Oo 3.8 S3 
O yang emg! hp Ja DS). nj as Ol can! Jam) 
2 8 


ga 7. . “3... # Pd . Ps 0 £ AG # Pn 9 2 3 
MA 0 SNI D0 lai AI) Us US AN Aan Ulik 


Rar) 
6366. Dari Aisyah, dia berkata, “Dua orang wanita di antara 
wanita-wanita tua Yahudi Madinah datang ke tempatku, lalu keduanya 
berkata, “Sesungguhnya para penghuni kuburan akan disiksa di dalam 
kuburan mereka.” Aku mendustakan mereka dan tidak kunjung 
membenarkan mereka, lalu keduanya pun keluar. Kemudian Nabi 
SAW datang kepadaku, maka aku pun berkata, “Wahai Rasulullah, 
tadi ada dua wanita tua...lalu aku ceritakan kepada beliau, beliau pun 
bersabda, “Mereka berdua benar. Sesungguhnya mereka (para 
penghuni kuburan) disiksa yang dapat didengar oleh semua 
binatang.” Sejak itu aku tidak pernah melihat beliau dalam shalat 
kecuali memohon perlindungan (kepada Allah) dari siksa kubur.” 


Keterangan Hadits: 


(Bab memohon perlindungan dari kekikiran). Demikian judul 
yang dicantumkan dalam riwayat Al Mustamli. Ini pencantuman yang 
salah berdasarkan dua hal, Pertama, walaupun hadits pertama pada 


FATHUL BAARI — 603 





bab ini menyebutkan tentang sifat kikir, tetapi Imam Bukhari 
mencantumkan judul ini setelah empat bab dan di dalamnya dia 
menyebutkan hadits tersebut. Kedua, hadits kedua khusus 
menyinggung tentang siksa kubur dan tidak menyinggung tentang 
kikir. Jadi ini merupakan rangkaian yang sebelumnya, yaitu sesuai 
dengan hadits sebelumnya. 


Ka (Dari Mush'ab), yaitu Ibnu Sa'ad bin Abi Waggash. 


Sebentar lagi akan dikemukakan dari riwayat Ghundar, dari Syu'bah, 
dari Abdul Malik, dari Mush'ab bin Sa'ad. Abdul Malik (yang 
meriwayatkan dari Mush'ab) mempunyai guru lain dalam hal ini, 
karena pada pembahasan tentang jihad telah dikemukakan dari jalur 
Abu Awanah, dari Abdul malik bin Umar, dari Amr bin Maimun, dari 
Sa'ad, dia mengatakan di bagian akhir, Yara “ and sela 3 JB 


Sita (Abdul Malik berkata, “Lalu aku ceritakan itu kepada Mush 'ab, 


dia pun membenarkannya.”). Al Ismaili menukilnya dari jalur Zaidah, 
dari Abdul Malik, dari Mush'ab, dan di bagian akhir dia mengatakan, 
damai an Na Vig 1JWB d'yama Gp YAb A da Lilsd (Lalu aku ceritakan itu 


kepada Amr bin Maimun, dia pun berkata “Itu diceritakan juga 
kepadaku oleh Sa'ad.”). At-Tirmidzi menukilnya dari jalur 
Ubaidullah bin Amr Ar-Ragi, dari Abdul Malik, dari Mush'ab bin 
Sa'ad dan Amr bin Maimun, semuanya dari Sa'ad, lalu dia 
mengemukakannya dengan redaksi versi Mush'ab. Demikian juga 
yang dinukil oleh An-Nasa'i dari jalur Zaidah, dari Abdul Malik, dari 
keduanya (Mush'ab dan Amr). Imam Bukhari menukilnya hanya dari 
jalur Zaidah, dari Abdul Malik, dari Mush'ab saja. Dalam redaksi 
riwayat Amr disebutkan bahwa beliau mengucapkan itu setelah shalat, 
namun ini tidak disebutkan dalam riwayat Mush'ab. Dalam riwayat 
Mush'ab disebutkan tentang kikir, sedangkan dalam riwayat Amr 
tidak. 


Abu Ishag As-Subai'i meriwayatkannya dari Amr bin Maimun 
dari Ibnu Mas'ud, riwayat Zakariya darinya. Israil mengatakan 


604 — FATHUL BAARI 


darinya, dari Amr, dari Umar bin Khaththab. At-Tirmidzi mengutip 
dari Ad-Darimi, bahwa dia mengatakan, “Abu Ishag rancu dalam hal 
ini.” Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan Amr bin Maimun 
mendengarnya dari banyak orang, karena An-Nasa'i menukilnya dari 
riwayat Zuhair, dari Abu Ishag, dari Amr, dari para sahabat Rasulullah 
SAW, dia menyebutkan tiga orang di antaranya. 


3.1 


PP Ia OLS (Sa'ad memerintahkan). Dalam riwayat Al 
Kasymihani dicantumkan dalam bentuk jamak, 5 46 (memerintahkan 
kami). 


Semua periwayat dalam sanad hadits kedua adalah orang- 
orang Kufah hingga Aisyah, sedangkan riwayat Abu Wa'il dari 
Masrug dari Agran. Abu Ali Al Jiyyani menyebutkan bahwa dalam 
riwayat Abu Ishag Al Mustamli dari Al Farabri pada hadits ini 
disebutkan, kem 75 Sy pmmn d3 wi LP Yasa (Manshur dari Abu 
Wa il, dan Masrug dari Aisyah), dengan waw (dan) sebagai ganti 'an 
(dari), dia mengatakan, “Yang benar adalah yang pertama, karena 
tidak ada riwayat Abu Wa'il dari Aisyah.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang benar adalah yan pertama, 
karena para periwayatnya sama dengan yang terdapat dalam riwayat 
Imam Bukhari, yaitu dari Abu Wail dari Masrug. Demikian juga yang 
dinukil Imam Muslim dan yang lainnya dari riwayat Manshur. 
Adapun penafiannya (bahwa tidak ada riwayat Abu Wa'il dari 
Aisyah) adalah tidak benar, karena At-Tirmidzi menukil dua hadits 
dari riwayat Abu Wa'il dari Aisyah: 


fa TON 3. Tao ef LE T. ...? og 
Pertama, — 6 A1 ito Ipa IE Lia MA KA IE HI oi) 
53 (Aku tidak pernah melihat rasa sakit yang diderita seseorang 


yang lebih berat daripada yang pernah dialami oleh Rasulullah 
SAW). Hadits ini dinukil juga oleh Imam Bukhari, Muslim, An-Nasa'i 
dan Ibnu Majah dari riwayat Abu Wa'il, dari Masrug, dari Aisyah. 


FATHUL BAARI — 605 





e 6. 2. 


bersedekah dari Himlah aa Dia memadati juga dari riwayat Amr 
bin Murrah, 2556 “5 July Gl Sasw (Aku mendengar Abu Wail dari 
Aisyah). Hadits ini dinukil juga oleh Imam Bukhari dan Muslim dari 
riwayat Manshur dan Al A'masy dari Abu Wa'il, dari Manshur, dari 
Aisyah. Semua ini terdapat dalam kitab hadits yang enam (kutub 
sittah) yang berasal dari Abu Wa'il dari Aisyah. Ibnu Hibban menukil 
dalam Shahih-nya dari riwayat Syu' bah, dari Amr bin Murrah, dari 
Abu Wa'il, dari Aisyah, iya ka & Ap PI VAN) apa alan Oh Cp Lv 
(Tidaklah seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih kecil dari itu, 
kecuali dengannya Allah mengangkatnya satu derajat). Sebagian 
hadits tadi merupakan sanggahan terhadap pernyataan Abu Ali di atas. 
KAA 33 Ab em Nb pa &J63 (Dua orang wanita 
diantara orang-orang tua Yahudi Madinah datang ke tempatku). Kata 
“ujuz adalah bentuk jamak dari kata “ajuuz, yang bentuk jamaknya 
bisa juga “ajaa 'iz. Ini adalah riwayat Al Ismaili dari Imran bin Musa, 
dari Utsman bin Abi Syaibah, gurunya Imam Bukhari dalam hal ini. 


— — (Dan tidak kunjung). Maksudnya, Aisyah tidak 
mempercayai mereka sejak awal. 

Ba JB SO. id 0d J3) G "ia3 (Maka aku 
pun berkata, “Wahai Rasulullah, tadi ada dua wanita tua... dan aku 
meceritakan kepada beliau, beliau pun bersabda, "Mereka berdua 
benar.”). Menurut Al Karmani, predikat kata 6! tidak disebutkan 


karena sudah diketahui, yaitu kalimat 453 (mereka berdua masuk).” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, menurut saya, Imam Bukhari yang 
meringkasnya, karena Al Ismaili menukilnya dari Imran bin Musa dari 
Utsman bin Abi Syaibah, gurunya Imam Bukhari dalam hal ini 
dengan redaksi, &x3 ISA 3g Jae AS o) cal da Gd lah 


Bao J3 Aa SINAR Yaa Yaf of BEP dis (maka aku pun 


606 — FATHUL BAARI 


berkata kepada beliau, “Wahai Rasulullah, tadi ada dua wanita di 
antara wanita-wanita tua Yahudi Madinah datang ke tempatku, lalu 
keduanya mengatkan bahwa para penghuni kubur disiksa dalam 
kubur mereka. Beliau pun bersabda, “Mereka berdua benar.). 
Demikian juga yang dinukil oleh Imam Muslim dari jalur lainnya dari 
Jarir, gurunya Utsman. Berdasarkan ini, maka makna 4 &'S53 (Jalu 
aku menceritakan kepada beliau) adalah aku menceritakan kepada 
beliau apa yang mereka katakan. 


. 4 


Pan) dasi (Yang dapat didengar oleh semua binatang). Hal 


ini telah dijelaskan. Saya juga telah menerangkan cara 
menggabungkan antara sikap Rasulullah SAW yang memastikan 
kebenaran perkataan kedua wanita Yahudi tentang adanya siksa 
kubur, dengan redaksi dalam riwayat lain, 33 Gym A4 Wu (sambil 
memohon perlindungan kepada Allah dari hal itu), kedua hadits ini 
berasal dari Aisyah. Kesimpulannya, sebelumnya belum diwahyukan 
kepada beliau bahwa orang-orang yang beriman akan mendapat fitnah 
dalam kubur, maka beliau mengatakan, 34 :— us (sesungguhnya 
orang-orang Yahudi mendapat fitnah), maka kisah pun terjadi 
berdasarkan ilmu yang telah beliau ketahui. Kemudian setelah beliau 
mengetahui bahwa hal itu juga terjadi pada selain orang-orang 
Yahudi, maka beliau pun memohon perlindungan kepada Allah dari 
hal itu, dan beliau mengajarkannya serta memerintahkan agar dibaca 
dalam shalat agar lebih dikabulkan. 


38. Memohon Perlindungan dari Fitnah Hidup dan Mati 
Pa o- IX Lg , ea LGS BN PAN 1 Pat ag. - o So 
2 1£ PA OA na Pi ai Pard - - 2 2 ga ar nan 
3», al, ol, JSI jamal 2 Sh Ya cs! “UI Tp” 


FATHUL BAARI — 607 





. 2 5 9 - 
SAI Ea La an LI SE De 


6367. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, “Nabi Allah SAW 
mengucapkan, “Allaahumma innii a'uudzu bika minal 'ajzi wal kasali 
wal jubni wal harami, wa a'uudzu bika min “adzaabil gabri, wa 
a'uudzu bika bin fitnahil mahyaa wal mamaat' (Ya Allah, 
sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kelemahan, kemalasan, 
sifat pengecut dan (kepikunan masa) tua, aku berlindung kepada-Mu 
dari siksa kubur, dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah hidup 
dan fitnah mati).” 


Keterangan Hadits: 


(Bab memohon perlindungan dari fitnah hidup), yakni semasa 
hidup, (dan Mati), yakni saat kematian, yaitu sejak naza' (mulai 
dicabutnya ruh) dan seterusnya. 


Pada bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas. Di 
dalamnya disebutkan tentang sifat lemah, malas, dan pengecut, yang 
telah dijelaskan pada pembahasan tentang jihad. Disebutkan juga 
tentang kikir, dan nanti akan disebutkan lagi setelah dua bab. 
Disebutkan juga tentang bertambah tuanya usia, lalu siksa kubur, yang 
telah dijelaskan pada pembahasan tentang jenazah. Adapun tentang 
fitnah hidup dan mati, Ibnu Baththal mengatakan, “Ini adalah kalimat 
yang mengandung banyak makna. Sudah selayaknya seseorang 
mengharapkan Tuhannya agar menghilangkan apa yang telah 
menimpa dan menghindarkan apa yang belum menimpa, serta 
senantiasa menyadari kebutuhannya terhadap Tuhan dalam semua itu. 
Rasulullah SAW sendiri memohon perlindugan kepada Allah dari 
semua yang disebutkan itu agar dijauhkan dari umatnya dan sebagai 
syariat bagi mereka untuk menjelaskan mana doa yang penting.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, keterangan tentang maksud fitnah 
hidup dan mati telah dijelaskan pada bab “Doa Sebelum Salam” pada 


608 — FATHUL BAARI 








bagian-bagian akhir pembahasan tentang shalat sebelum pembahasan 
tentang hari jum'at. Fitnah artinya imtihaan dan ikhtibaar (ujian dan 
cobaan). Dalam syariat, kata ini digunakan dengan makna percobaan 
untuk mengetahui hal yang tidak disukai. Dikatakan, “fatanta adz- 
dzahab' artinya anda mencoba/menguji emas dengan api untuk 
mengetahui keasliannya. Kata ersebut juga digunakan dengan makna 
lalai terhadap sesuatu yang diminta, seperti dalam firman Allah surah 
At-Taghaabun ayat 15, Fe & 33 Siri Las) (sesungguhnya hartamu 
dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu)). Juga digunakan 
dengan makna memaksa untuk kembali kepada agama yang lama, 
seperti dalam firman-Nya surah Al Buruuj ayat 10, Ganja 43 sad Si) 
star (Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan 


kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan). Saya (Ibnu 
Hajar) katakan, kata “fitnah” juga digunakan dengan makna kesesatan, 
dosa, kekufuran, siksa, dan hal yang memalukan. Makna yang 
dimaksud bisa ditangkap dari redaksi kalimat dan indikatornya. 


39. Memohon Perlindungan dari Dosa dan Utang 


Sp MG Alang ale Ko NO GR 3 Kane LA 
AE La AG SG ii JSI aa WA AA 
Sg CA A3 3 bah ON OA JB Sa BI SE, 
NS Ab Ga ya H3 SA pb al Gala 
BR Gi SAR US GUS Sig ai SA AA ip LAI 


FATHUL BAARI — 609 





6368. Dari Aisyah RA, sesungguhnya Nabi SAW 
mengucapkan, “Allaahumma innii a'uudzu bika minal kasali wal 
harami, wal ma'tsami wal maghrami, wa min fitnail gabri wa 
'adzaabil gabri, wa min fitnatin-naari wa adzaabin-naari, wa min 
Syarri fitnatil ghinaa. Wa a'uudzu bika min fitnatil fagri, wa a'uudzu 
bika min fitnatil masiihid-dajjaal. Allaahummaghsil 'annii 
khathaayaaya bimaa'its tsalji wal baradi, wa naggi galbii minal 
khathaayaa kamaa naggaitaats tsaubal abyadha minad-danas, wa 
baa'id bainii wa baina khathaayaaya kamaa baa'adta bainal masyrigi 
wal maghribi.” (Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu 
dari kemalasan, (kepikunan) masa tua, dosa, utang, fitnah kubur dan 
siksa kubur, fitnah neraka dan siksa neraka, dan dari keburukan 
Jitnah kekayaan. Aku berlindung kepada-Mu dari fitnah kemiskinan, 
aku berlindung kepada-Mu dari fitnah Masih Dajjal. Ya Allah, 
bersihkanlah kesalahan-kesalahan dariku dengan air es dan embun, 
bersihkanlah hatiku dari kesalahan-kesalahan sebagaimana Engkau 
membersihkan pakaian yang putih dari noda, dan jauhkanlah antara 
aku dan kesalahan-kesalahanku, sebagaimana Engkau jauhkan 
antara timur dan barat). 


Keterangan Hadits: 


(Bab memohon perlindungan dari dosa dan utang). 
Penjelasannya telah dipaparkan pada bab “Doa Sebelum Salam” pada 
pembahasan tentang shalat. 


al Kaca ce (Dari kemalasan dan (kepikunan) masa tua). 
Penjelasannya telah dikemukakan pada bab sebelumnya. 
a—Kdlly eiiali (Dosa dan utang). Dalam riwayat Az-Zuhri dari 


Urwah ada tambahan redaksi, sebagaimana yang telah dikemukakan 
pada bab “Doa Sebelum Salam”, di op belanda PST HUM Jd 
Nag (Lalu seseorang mengatakan kepada beliau, “Betapa seringnya 


610 — FATHUL BAARI 








engkau memohon perlindungan dari dosa dan utang). Demikian yang 
dia nukil dari jalur Syu'aib dari Az-Zuhri. Begitu pula yang dinukil 
An-Nasa'i dari jalur Sulaiman bin Sulaim Al Himshi, dari Az-Zuhri, 
lalu dia menyebutkan haditsnya secara ringkas, yang di dalamnya 
disebutkan, 5431 #4 UM «il Ips) G3 Jua (Lalu dia berkata kepada 
beliau, “Wahai Rasulullah, sunggung engkau sering sekali memohon 
perlindungan.”). Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa saat itu saya 
belum menemukan nama orang yang mengatakan. Lalu saya dapatkan 
dalam penafsiran yang tidak diketahui tentang memohon perlindungan 
pada riwayat An-Nasa'i, dia menukilnya dari jalur Salamah bin Sa'id 
bin Athiyyah, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, lalu dia menyebutkan 
haditsnya secara ringkas, 15 «dl J'pay GG cilalg AA ya 3S 0 
GA A3 DASI Wit pp La Uh IS AAA 32 3S UST (Beliau 
memohon perlindungan dari utang dan dosa. Aku pun berkata, 
“Wahai Rasulullah, betapa seringnya engkau memohon perlindungan 
dari utang.” Beliau bersabda, “Sesungguhnya orang yang memiliki 
utang dia akan berkata lalu berdusta, dan berjanji lalu ingkar.”) 
Maka diketahui bahwa yang mengatakannya kepada beliau adalah 
Aisyah, yang meriwayatkan hadits ini. 

—i 153 —3 (Dan dari fitnah kubur), yaitu pertanyaan dua 
malaikat. 

II 33 up) (Dan dari fitnah neraka), yaitu pertanyaan para 
penjaga neraka sebagai celaan. Inilah yang diisyaratkan firman Allah 
dalam surah Al Mulk ayat 8, “pi Sah Si WP au cp les ai tals 
(Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan Jorang-orang 
kafir, penjaga-penjaga (neraka itu) bertanya kepada mereka, 
“Apakah belum pernah datang kepada kamu (di dunia) seorang 
pemberi peringatan?). Penjelasannya akan dipaparkan pada bab 
“Memohon Perlindungan dari Dikembalikan kepada Usia yang Paling 
Hina” setelah tiga bab. 


FATHUL BAARI — 611 








BS Uh SP «IS 53 19 (Dan dari keburukan 
Jitnah kekayaan, dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah 
kemiskinan). Penjelasan tentang ini juga telah dipaparkan pada bab 
“Doa Sebelum Salam”. Al Karmani mengatakan, “Saat menyebutkan 
fitnah kekayaan, beliau menyebutkan kata syarr (keburukan), ini 
menunjukkan bahwa mudharatnya lebih besar daripada lainnya. Atau 
beliau memperingatkan para sahabatnya agar tidak teperdaya sehingga 
lalai dengan kerusakan-kerusakan yang dapat ditimbulkannya. Atau 
sebagai isyarat bahwa bentuk kekayaan itu tidak mengandung 
kebaikan. Berbeda halnya dengan kemiskinan, karena terkadang 
menjadi kebaikan.” 


Semua pernyataan ini tanpa penelusuran yang seksama, karena 
menurut hemat saya, bahwa kata syarr (keburukan) pada asalnya 
dicantumkan di kedua tempat itu (saat menyebutkan kekayaan dan 
saat menyebutkan kemiskinan), hanya saja sebagian periwayat 
meringkasnya sebagaimana akan dijelaskan pada bab “Memohon 
Perlindungan dari Dikembalikan kepada Usia yang Paling Hina” dari 
jalur Waki” dan Abu Muawiyah secara terpisah, dari Hisyam, melalui 
sanadnya ini dengan redaksi jd! 153 753 Al 153 73 (keburukan fitnah 
kekayaan dan keburukan fitnah kemiskinan). 


Setelah beberapa bab akan dikemukakan dari riwayat Sallam 
bin Abi Muthi' dari Hisyam tanpa menyebutkan kata syarr pada kedua 
tempat itu. Disebutkannya kata ghinaa (kekayaan) dan fagr 
(kemiskinan) dengan kata syarr (keburukan), karena pada masing- 
masing ada kebaikan. Adapun disebutkannya permohonan 
perlindungan darinya dengan kata syarr akan mengeluarkan kebaikan 
yang dikandungnya, baik sedikit maupun banyak. Al Ghazali 
mengatakan, “Fitnah kekayaan adalah ambisi untuk mengumpulkan 
harta hingga mengupayakannya dengan cara yang tidak halal dan 
menghalangi dari kewajiban menginfakkannya dan hak-haknya. 
Sedangkan fitnah kemiskinan adalah kemiskinan yang tidak disertai 


612 — FATHUL BAARI 


kebaikan dan ketakwaan sehingga karenanya si penyandangnya tidak 
layak disebut beragama dan berperikemanusiaan, dan karena 
kemiskinannya tidak lagi mengindahkan yang haram.” Ada juga yang 
mengatakan, bahwa maksudnya adalah miskin jiwa. Namun, pendapat 
ini tidak menunjukkan keutamaan miskin dibanding kaya dan 
sebaliknya. 

Jek ami A3 ea Ul 3,2, (Dan aku berlindung kepada-Mu 
dari fitnah Masih Dajjal). Dalam riwayat Waki? disebutkan, 153 5 43 
JA ii (dan dari keburukan fitnah Masih Dajjal). Telah 
dikemukakan juga pada bab “Doa sebelum Salam”. 

AN 3 st Gbs LS J- 64 (Ya Allah, bersihkanlah 
kesalahan dariku dengan air es dan embun...) Penjelasannya telah 
dipaparkan pada pembahasan tentang hadits Abu Hurairah di bagian- 
bagian awal sifat shalat. Hikmah beralih dari air yang mengalir kepada 
es, walaupun yang mengalir biasanya lebih dapat menghilangkan 
kotoran, mengisyaratkan bahwa es dan embun adalah dua jenis air 
yang menyucikan, karena belum tersentuh oleh tangan dan belum 
digunakan. Maka penyebutannya di sini cukup menegaskan itu. 
Demikian yang diisyaratkan oleh Al Khaththabi. Sementara Al 
Karmani mengatakan, “Ada penakwilan lainnya, yaitu menganggap 
kesalahan-kesalahan itu sebagai api karena memang bisa memasukkan 
ke dalam neraka, maka diibaratkan dengan memadamkannya dengan 
mencuci sehingga berarti juga memadamkannya. Di sini beliau 
menggunakan kata-kata benda yang mendinginkan yang lebih dingin 
daripada air, yaitu es, kemudian yang lebih dingin lagi yaitu embun, 
karena embun juga bisa membeku lalu mengeras, berbeda dengan es 
karena ia justru mencair. 


Hadits ini diriwayatkan juga oleh Az-Zuhri dari Urwah 
sebagaimana telah saya isyaratkan tadi, dan dia membatasinya pada 


- 
PE NA 


shalat, #Ma—i du os (Beliau berdoa dalam shalat). Di sana juga 


FATHUL BAARI — 613 


saya sebutkan alasan dimasukkannya dalam doa sebelum salam. 
Dalam riwayat Syu'aib dari Az-Zuhri yang dinukil Imam Bukhari 
tidak menyebutkan kalimat 2 415 ti (dosa dan utang), kalimat ini 
terdapat dalam riwayat Imam Muslim dari jalur lainnya dari Az-Zuhri. 
Pada riwayat keduanya tidak terdapat redaksi,.. si—lks & dum an 
(Ya Allah, bersihkanlah kesalahan-kesalahan dariku...), ini satu- 
satunya hadits dimana Hisyam bin Urwan dan Az-Zuhri masing- 
masing menyebutkan dari Urwah yang tidak disebutkan oleh yang 
lainnya. 


40. Memohon Perlindungan dari Sifat Pengecut dan Malas 


Bem MSG JS 


Kata kusaalaa dan kasaalaa memiliki arti yang sama. 


a. 3 Ol Mena as PANEN GNI - o Pen Me 

2 3 0. P3 PA AED Na s8. 5 Sae 
O—e3 PI gih JSI PAI OI, TUNG Kena) 
“SEN TE eejal) 


6369. Dari Anas bin Malik, dia berkata, “Nabi SAW 
mengucapkan, “Allaahumma innii a'uudzu bika minal hammi wal 
hazani, wal 'ajzi wal kasali, wal jubni wal bukhli, wa dhala 'id-daini, 
wa ghalabatir-rijaali (Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung 
kapada-Mu dari rasa cemas dan kesedihan, kelemahan dan 
kemalasan, sifat pengecut dan kebakhilan, lilitan utang dan 
penindasan orang lain).” 


614 — FATHUL BAARI 








Keterangan Hadits: 


(Bab memohon perlindungan dari sifat pengecut dan malas). 
Penjelasannya telah dikemukakan pada pembahasan tentang jihad. 

Ist) JUS JS (Kusaalaa dan kasaalaa memiliki arti yang 
sama). Saya (Ibnu Hajar) katakan, kedua kata tersebut merupakan dua 
bentuk gira 'ah. Jumhur membacanya kusaalaa, sementara Al A'raj 
membacanya kasaalaa, yaitu dialek Bani Tamim. Ibnu As-Sumaifa” 
juga membacanya kaslaa. Al Kasal artinya malas dan tidak bergairah, 
yaitu kebalikan dari semangat. 

SGG HI 2 SA AL AI SAT ORA AN CI (du 
sering mendengar beliau mengucapkan, “Ya Allah, sesungguhnya aku 
berlindung kapada-Mu dari rasa cemas dan kesedihan...). Keenam 
hal tersebut telah dijelaskan. Kesimpulannya, duka itu karena adanya 
hal-hal yang tidak disukai yang menghantui pikiran. sedangkan 
kesedihan itu dikarenakan sesuatu yang tidak disukai pada masa lalu. 
Lemah adalah lawan dari mampu, sedangkan malas adalah lawan dari 
semangat, dan bakhil (kikir) adalah lawan dari dermawan, dan 
pengecut adalah lawan dari berani. 


gd ang 4 (Lilitan utang). Penjelasannya juga telah PN 
tiga bab sebelum ini. 
Jb N Xt, (Dan penindasan orang lain). Ini bentuk 


penyandaran kepada pelaku, yaitu memohon perlindungan dari 
penindasan orang lain, karena hal itu akan menimbulkan kelemahan 
jiwa dan penghidupan. 


41. Memohon Perlindungan dari Sifat Kikir 
. . Jo 3 0 3 9 
SAN PAI Ja Ci JSI, JAS 


FATHUL BAARI — 615 


Kata al bukhl dan al bakhal (kikir) memiliki arti yang sama, 
seperti kata al huzn dan al hazan (sedih). 


Au 0 3 0 - 
satu NS ERA Ch SY al oi Ia IP ka gi Ha 3 


E H Pi 


Pe ang be Ko ea LI Na 
JS 3 Si ofa 33th ss marka 


AI ya De yA Aa 1 Be D NA oa 
6370. Dari Mush'ab bin Sa'ad, dari Sa'ad bin Abi Waggash 
RA, “Dia memerintahkan lima perkara dan menyatakan bahwa itu dari 
Nabi SAW, (yaitu), “Allaahumma innii a'uudzu bika minal bukhli, wa 
a'uudzu bika minal jubni, wa a'uudzu bika an uradda ilaa ardzalil 
umuri, wa a'uudzu bika min fitnatiddunyaa, wa a'uudzu bika min 
'adzaabil gabr' (Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu 
dari sifat kikir, aku berlindung kepada-Mu dari sifat pengecut, aku 
berlindung kepada dari dikembalikan kepada usia yang paling hina 
(pikun), aku berlindung kepada-Mu dari fitnah dunia, dan aku 
berlindung kepada-Mu dari siksa kubur).” 


Keterangan Hadits: 

— J3 II 3 Of ak 35P15 (Aku berlindung kepada-Mu dari 
dikembalikan kepada usia yang paling hina (pikun|). Dalam riwayat 
As-Sarakhsi disebutkan dengan tambahan kata gs, yaitu of va LX 3 rat 9 


5 3 yang akan dijelaskan pada bab berikutnya. 


Cai 23 — Sh 3g, (Dan aku berlindung kepada-Mu dari 


fitnah dunia). Demikian yang dicantumkan dalam riwayat mayoritas. 
Imam Ahmad menukilnya dari Rauh dari Syu'bah dengan tambahan 
sebagaimana pada riwayat Adam dari Syu'bah, Je! 1 — 


616. — FATHUL BAARI 








(maksudnya fitnah Dajjal). Al Karmani mengatakan bahwa penafsiran 
ini dari perkataan Syu'bah. Namun, sebenarnya tidak seperti itu, 
karena Yahya bin Abi Katsir telah menjelaskan dari Syu'bah, bahwa 
itu dari perkataan Abdul Malik bin Umair yang meriwayatkan berita 
ini, yaitu yang dinukil Al Ismaili dari jalurnya dengan redaksi, JW 
SEA IA GA AB 7 ab 3 olah Us Situd HA (Syu'bah 
mengatakan, “Lalu aku tanyakan kepada Abdul Malik tentang fitnah 
dunia, dia pun menjawab, “Dajjal.””). Disebutkan dalam riwayat 
Zaidah bin Gudamah dari Abdul Malik bin Umair dengan redaksi, 
JII 353 — Ch 31, (dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah 
Dajjal). Al Ismaili juga menukil dari Al Hasan bin Sufyan, dari 
Utsman bin Abi Syaibah, dari Hasan bin Ali Al Ju'fi. Imam Bukhari 
juga menukilnya pada bab setelahnya, dari Ishag dari Husain bin Ali 
dengan redaksi, CW! 453 & (dari fitnah dunia). Kemungkinan sebagian 
periwayatnya menyebutkannya dengan makna yang ditafsirkan oleh 
Abdul Malik bin Umair. Penafsiran “dunia” dengan “Dajjal” 
mengisyaratkan bahwa fitnah Dajjal merupakan fitnah terbesar yang 
ada di dunia. Ini memang telah dinyatakan dalam hadits Abu 
. LX . YA an Kata 

Umamah, dia berkata, sby 46 Al ko Si po) Kas (Rasulullah SAW 
menyampaikan khutbah kepada kami) lalu disebutkan haditsnya, yang 
di dalamnya, JEWI AS La ebi BT H3 Al P3 ih PI da SS 
(Sesungguhnya di dunia ini semenjak Allah menciptakan keturunan 
Adam tidak pernah ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah 
Dajjal). Riwayat ini dinukil oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. 


42. Memohon Perlindungan dari Kepikunan di Masa Tua 


Oa Os 


Araazdilunaa artinya Orang-orang yang hina di antara kami. 


FATHUL BAARI — 617 


as. X Lg . s Kan 2 AG en 2x N . - . e £ 0. 
6 ot Tag OS JB ph IL Ol 5 
03£ 2 212 : 5 


, -..9 4 a82 3 Tn s 

o— I 53A JSI Ga Ta Sel AAU 1d 395 lh 

e Buat » Nag » 

"SBI aa Wa 2G CA Sa Tb SN el 

6371. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, “Rasulullah SAW 

memohon perlindungan (kepada Allah) dengan mengucapkan, 

“Allaahumma innii a'uudzu bika minal kasali, wa a'uudzu bika minal 

Jubni, wa a'uudzu bika minal harami, wa a'uudzu bika minal bukhl? 

(Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari sifat malas, 

aku berlindung kepada-Mu dari sifat pengecut, aku berlindung 

kepada-Mu dari kepikunan di masa tua, dan aku berlindung kepada- 
Mu dari sifat kikir).” 


Keterangan Hadits: 


Kata suggaath adalah bentuk jamak dari kata saagith artinya 
yang hina dalam kedudukan dan nasab. Hal ini telah dikemukakan 
pada bagian awal tafsir surah Huud. Pada bab ini Imam Bukhari 
menyebutkan hadits Anas, di dalam haditsnya tidak disebutkan judul 
ini. Namun, Imam Bukhari mengisyaratkan bahwa yang dimaksud 
dengan ii 33 dalam hadits Sa'ad bin Abi Waggash yang 


sebelumnya adalah Apri) yang terdapat dalam hadits Anas ini. 


43. Doa agar Wabah dan Penyakit Dihilangkan 
3 Pata Pa or Aa "Ie an LG... kenal 0. N - - Ta - 0. 
UI lag Mel lp il JB IE GL Al ph Hii as 
AS na aa is Bari 
Me) US IG AN KL 


6372. Dari Aisyah RA, dia berkata, “Nabi SAW berdoa, “Ya 


618 — FATHUL BAARI 


Allah jadikanlah kami cinta kepada Madinah sebagaimana telah 
Engkau menjadikan kami cinta kepada Makkah atau lebih dari itu, 
dan pindahkanlah demamnya ke Juhfah. Ya Allah, berkahilah pada 
mudd dan sha? kami.” 


OA Pa pg ala Ai Aas SA yan he 
sg PA Ha nyah de al s3 ta 

MA arah JM ep, SP 
5 da Ca Lah :JB Sajan dy LI KL La 


Aj Uh ga Ka Dia de Ha ol Ia 3 asi V3 
ti BA da JI ea Ya 
Hj HS gas Ul Ju JB Segel SA 


png Hat an £ as Ud, An 233 H3 v 3 
. 03263 “ 0 Igo 


El IP AS Yg ea JA ya - Praha 
Ang le Ko An Men JA Naa "AI SI 


6373. Dari Sa'ad (bin Abi Waggash), dia menuturkan, 
“Rasulullah SAW menjengukku saat haji Wada” karena sakit yang aku 
derita hingga mendekati kematian. Lalu aku berkata, “Wahai 
Rasulullah, aku menderita penyakit sebagaimana yang engkau lihat, 
sementara aku mempunyai harta dan tidak ada yang akan mewarisiku 
kecuali seorang anak perempuanku. Apakah boleh aku bersedekah 
dengan dua pertiga hartaku?” Beliau menjawab, “Tidak.” Aku berkata 
lagi, “Setengahnya?” Beliau bersabda, “Sepertiga adalah banyak. 
Sesungguhnya bila engkau meninggalkan para ahli warismu dalam 


FATHUL BAARI — 619 








keadaan kaya (berkecukupan), maka itu lebih baik daripada 
engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga 
meminta-minta kepada orang lain. Sesungguhnya tidaklah engkau 
menafkahkan sesuatu dengan mengharap ridha Allah, kecuali engkau 
mendapat pahalafnya), hingga suapan yang engkau angkat ke mulut 
istrimu.' Aku berkata lagi, “Apakah aku berumur panjang setelah 
sahabat-sahabatku?” Beliau bersabda, “Sesungguhnya tidaklah engkau 
berumur panjang lalu engkau melakukan amal yang dengannya 
engkau mengharapkan keridhaan Allah, kecuali itu akan menambah 
derajatmu. Bisa jadi engkau berumur panjang hingga orang-orang 
mengambil manfaat dan yang lainnya mendapatkan madharat 
karenamu. Ya Allah, sempurnakanlah hijrah para shabatku, dan 
janganlah Engkau kembalikan mereka ke belakang.” Namun, yang 
miskin Sa'ad bin Khaulah.” Sa'ad mengatakan, “Nabi SAW telah 
menyayangkannya karena dia meninggal di Mekah.” 


Keterangan Hadits: 


(Bab doa agar wabah dan penyakit dihilangkan). Maksudnya, 
agar penyakit dihilangkan dari orang yang menderitanya, baik secara 
umum maupun secara khusus. Penjelasan tentang wabah telah 
dipaparkan pada bab riwayat-riwayat tentang tha'un dalam 
pembahasan tentang pengobatan, bahwa itu lebih umum daripada 
tha'un, dan hakikatnya adalah penyakit umum yang disebabkan oleh 
buruknya udara, kadang disebut juga tha'un dalam arti kiasan. Di sana 
telah saya jelaskan pula sanggahan terhadap orang yang menyatakan 
bahwa tha'un dan wabah adalah sama, karena ada riwayat yang valid 
menyebutkan bahwa tha'un tidak memasuki Madinah sedangkan 
wabah memasuki Madinah, sebagaimana yang disebutkan dalam kisah 
orang-orang Urainah, dan sebagaimana yang disebutkan dalam hadits 
Abu Al Aswad, bahwa ketika dia sedang di tempat Umar tiba-tiba di 
Madinah terjadi kematian yang mengerikan, dan sebagainya. 


620 — FATHUL BAARI 





Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan dua hadits: 

Pertama, hadits Aisyah, Hadi —! L—& 4! (Ya Allah 
Jadikanlah kami cinta kepada Madinah), di dalamnya disebutkan, yan, 
ia S LL (dan pindahkanlah demamnya ke Juhfah). Ini terkait 


dengan bagian pertama redaksi judul bab ini, yaitu wabah, karena 
wabah adalah penyakit yang umum. Dengan ini Imam Bukhari 
mengisyaratkan kepada sebagian jalur periwayatannya, yang di bagian 
awalnya Aisyah mengatakan, “1 » 3 & ai ey Aj Kd (Kami datang 


ke Madinah yang saat itu Aek tanah Allah yang paling 
berwabah). Redaksi ini telah dikemukakan di bagian akhir 
pembahasan tentang haji. 


Kedua, hadits Sa'ad bin Abi Waggash, — 55 d1 So Pa PG 
aa u sg Io Sd Ang (Rasulullah SAW menjengukku saat haji 
Wada' karena sakit). Ini terkaiat dengan bagian kedua redaksi judul 


bab ini, yaitu penyakit. Hadits ini telah dipaparkan pada pembahasan 
tentang wasiat. 


Di bagian akhir hadits ini disebutkan, A1 ko 431 3 53 Aa Jb 
2 Sekam wp (Nabi SAW telah menyayangkannya...). Ini menyangkal 
pendapat yang menyatakan bahwa dalam hadits ini terdapat perkataan 
periwayat yang disisipkan, dan redaksi, | Pe “- 
(menyayangkannya...) adalah dari perkataan Az-Zuhri, karena 
berpatokan pada sebagian jalur periwayatannya yang menyebutkan J8 
. 3 (4z-Zuhri mengatakan...). Sebenarnya itu kembali kepada 


perbedaan para periwayat dalam meriwayatkannya dari Az-Zuhri, 
apakah bagian ini sampai kepada Sa'ad, atau dikatakan Az-Zuhri 
sendiri. Yang benar sampai kepada Sa'ad, dan dikuatkan juga oleh 
perkataan Nabi SAW pada bab ini, «295 Y3 (PD gol cas Hi 


Heisi — (Ya Allah, sempurnakanlah hijrah para shabatku, dan 


FATHUL BAARI — 621 





Janganlah Engkau kembalikan mereka ke belakang), karena doa 
beliau ini mengisyaratkan mendoakan kesembuhan untuk Sa'ad agar 
bisa kembali ke negeri hijarahnya, yaitu Madinah, dan tidak terus 
menetap di negeri yang telah ditinggalkannya (Makkah) karena 
tertahan oleh penyakit. Inilah yang diisyaratkan oleh perkataan beliau, 
Ape Pep Nata “mi PO (tetapi yang miskin Sa'ad bin Khaulah). Di awal- 


awal pembahasan tentang wasiat telah saya paparkan mengenai Sa'ad 
bin Khaulah. 


Ibnu Al Muzayyin Al Maliki menukil bahwa ungkapan “yang 
miskin terhadap Sa'ad bin Khaulah adalah karena dia tetap tinggal di 
Makkah dan tidak berhijrah. Hal ini ditanggapi bahwa dia ikut perang 
Badar, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai kapan dia kembali 
ke Makkah dan sakit hingga meninggal. Ada yang mengatakan, bahwa 
dia tinggal di Makkah setelah perang Badar, dan ada juga yang 
mengatakan dia meninggal pada saat haji Wada”. 


Ad-Dawudi menganggap apa yang dikemukakan Ibnu At-Tin 
adalah janggal. Dia mengatakan, “Kaum Muhajirin tidak lagi tinggal 
di Makkah kecuali tiga hari.” Ini menunjukkan bahwa Sa'ad bin 
Khalulah meninggal sebelum musim haji itu. Ada juga yang 
mengatakan bahwa dia meninggal pada saat penaklukan Makkah 
setelah lama tinggal di Makkah tanpa udzur, karena jika ada udzur, 
tentu dia tidak berdosa. Ketika Nabi SAW diberitahu bahwa 
Shafiyyah mengalami haid, beliau bersabda, — Wati (Apakah dia 


menahan kita), ini menunjukkan bahwa seorang Muhajir bila 
mempunyai udzur, maka boleh tinggal lebih dari tiga hari yang 
disyariatkan bagi kaum Muhajirin. 

Dia juga mengatakan, “Kemungkinan juga perkataan ini 
diucapkan oleh Nabi SAW sebelum haji Wada”, kemudian beliau haji, 
lalu periwayat menggabungkannya pada hadits ini sebagai 
penyempurna.” 


Pendapatnya ini disanggah dari beberapa segi, di antaranya: 


622 — FATHUL BAARI 





1. Berdalil dengan kasus Shafiyyah, padahal tidak dapat dijadikan 
hujjah untuk masalah ini, karena kemungkinan dia tinggal di 
Makkah tidak lebih dari tiga hari yang disyari'atkan, bahkan 
tertahannya itu bisa saja hanya sehari atau tidak sampai sehari. 


2. Memastikan bahwa Sa'ad bin Khaulah tinggal lama di Makkah 
dan dia tinggal di sana tanpa udzur sehingga berdosa karena 
itu, dan lain sebagianya, yang menunjukkan bahwa ini tidak 
benar. 


44. Memohon Perlindungan dari Kepikunan di Masa Tua, Fitnah 
Dunia dan Fitnah Neraka 


OS PUS Yups BJB bh 1 Hakan 1 MUA ale 5 SAN De 


8. s 


Oak Han SAS ag let Ke 
Onyar LA JS IS 33 Paha ah 3 JI Ip Uh 3P Ap 
JAN Ai CA 3 th 


6374. Dari Za'idah, dari Abdul Malik, dari Mush'ab, dari 
bapaknya, dia berkata, “Mohonlah perlindungan dengan kalimat- 
kalimat yang Nabi SAW memohon perlindungan dengannya, (yaitu) 
“Allaahumma inni a'uudzu bika minal jubn, wa a'uudzu bika minal 
bukhli, a'uudzu bika min an uradda ilaa ardzalil “umuri, wa a'uudzu 
bika min fitnatiddunyaa wa “adzaabil gabri” (Ya Allah, sesungguhnya 
aku berlindung kepada-Mu dari sifat pengecut, aku berlindung 
kepada-Mu dari sifat kikir, aku berlindung kepada-Mu dari 
dikembalkan kepada usia yang paling hina (/pikun/, dan aku 
berlindung kepada-Mu dari fitnah dunia dan siksa kubur).” 


FATHUL BAARI — 623 


P3 Ag Sea ab en Bag sa Ni Te Tan LE CN RD UE 
BA ai Ida OS lag ale SI lo Ol Hii ye 
MN AS Up SA AI AA AG en JS 5 
AI 3 39 3 735 aa ie, 23) GI X3 


A4 


Aga BI sa Gb Jt KA dee Ca 13 as Oa 
— 1543 oa O “ani ya &£ CAN ee P1 “3 
PA Ga 13 DAR LS Gelas 115 


6375. Dari Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW mengucapkan, 
“Allaahumma innii a'uudzu bika minal kasali wal harami, wal 
maghrami wal ma'tsami. Allaahumma innii a'uudzu bika min 
'adzaabinnaar wa fitnatinnaar, wa fitnatil gabri wa 'adzaabil gabri, 
wa syarri fitnail ghinaa wa syarri fitnatil fagri wa min syarri fitnatil 
masiihiddajjaal. Allaahummaaghsil khathaayaaya bi maa 'itstsalji wal 
baradi, wa naggi galbii minal khathaaya kamaa yunaggatstsaubul 
abdyadhu minaddanas, wa baa'id bainii wa baina khathaayaaya 
kamaa baa'adta bainal masyrigi wal maghribi” (Ya Allah, 
sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari sifat malas dan 
(kepikunan) masa tua, dan dari utang dan dosa. Ya Allah 
sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari siksa neraka dan fitnah 
neraka, dari fitnah kubur dan adzab kubur, dari keburukan Jitnah 
kekayaan dan keburukan fitnah kemiskinan, dan dari keburukan fitnah 
Masih Dajjal. Ya Allah, bersihkanlah kesalahan-kesalahanku dengan 
air es dan embun, bersihkanlah hatiku dari kesalahan-kesalahan 
sebagaimana dibersihkannya pakaian putih dari noda, dan 
Jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana 
Engkau menjauhkan antara timur dan barat).” 


Keterangan: 


(Bab memohon perlindungan dari kepikunan di masa tua, 


624 — FATHUL BAARI 





fitnah dunia dan fitnah neraka). Dalam riwayat Al Kasymihani 
disebutkan “dan adzab neraka” sebagai ganti “dan fitnah neraka”. 


Kedua hadits ini telah dijelaskan. 


45. Memohon Perlindungan dari Fitaah Kekayaan 


P3 TAB AO Ha Ta Ta SN LB AG Ul “Tn A Taoa 
Dg SA SAN 133AS OS Ag ale AN Ale CI Ol AE 3 
i 2 1 01? 2, 0 - N AE a AN - a -, 0 
Lg Da EN) CA A3 La Dk AG JI AAS ah A3 Ya 
2 PN Te Sa - TAN 2 ea (3 “ an £ ' "ata Lia 
3G CA AH ya Oh 3S CI AS Iya Uh KANG al Hi 

SEM pem 33 Ia 
6376. Dari Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW memohon 
perlindungan, “Allaahumma innii a'uudzu bika min fitnatinnaar wa 
min 'adzaabinnaar, wa a'uudzu bika min fitnatil gabri, wa a'uudzu 
bika min 'adzaabil gabri, wa a'uudzu bika min fitnatil ghinaa, wa 
a'uudzu bika min fitnatil fagri, wa a'uudzu bika min fitnatil masihid 
dajjaal” (Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari 
Jitnah neraka dan siksa neraka, aku berlindung kepada-Mu dari fitnah 
kubur dan siksa kubur, aku berlindung kepada-Mu dari fitnah 
kekayaan, aku berlindung kepada-Mu dari fitnah kemiskinan, dan aku 
berlindung kepada-Mu dari fitnah Masih Dajjal).” 


Keterangan: 


Pada bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah yang 
telah disebutkan secara ringkas dari riwayat Waki', dari Hisyam bin 
Urwah sebagaimana yang telah dijelaskan. 


FATHUL BAARI — 625 


46. Memohon Perlindungan dari Fitnah Kemiskinan 


Jai dng ala Bean SS SE G3 TI ie 13 
oa Ae pb 3 4 MD NE JB 3 Oa pi SA Ai 
SA Te We AN AN ah S3 Sah 
KS CS Ha 3 Ah an La Pe Is Li SESI 


a 


DAA LS GUS 2) Ai ISU Ld Sa (ani LA ui 
Pk aa Pak PN ta - f 25 3 a 2 « ot “0 Pe OP 
NG HS JSI Ea Dp SET HI AU AG BI 


6377. Dari Aisyah RA, dia berkata, “Nabi SAW mengucapkan, 
“Allaahumma innii a'uudzu bika min fitnatinnaari wa “adzaabinnaari, 
wa fitnatil gabri wa 'adzaabil gabri, wa syarri fitnail ghinaa wa 
syarri fitnatil fagri. Allaahumma innii a'uudzu bika wa min syarri 
fitnatil masiihiddajjal. Allaahummaaghsil galbii bimaa 'its tsalji wal 
barad, wa naggi galbii minal khathaaya kamaa naggaitatstsaubal 
abdyadha minaddanas. Wa baa'id bainii wa baina khathaayaaya 
kamaa baa'adta bainal masyrigi wal maghribi. Allaahumma innii 
a'uudzu bika minal kasali wal ma'tsami wal maghrami' (Ya Allah 
sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari fitnah neraka dan siksa 
neraka, dari fitnah kubur dan siksa kubur, dan dari keburukan fitnah 
kekayaan dan keburukan fitnah kemiskinan. Ya Allah, sesungguhnya 
aku berlindung kepada-Mu dari keburukan fitnah Masih Dajjal. Ya 
Allah, bersihkanlah hatiku dengan air es dan embun, dan 
bersihkanlah hatiku dari kesalahan-kesalahan sebagaimana Engkau 
membersihkan pakaian putih dari noda, dan jauhkanlah antara aku 
dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara 
timur dan barat. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu 
dari sifat malas, dosa dan utang).” 


626 — FATHUL BAARI 


Keterangan: 


Pada bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah dari 
jalur Abu Muawiyah dari Hisyam secara lengkap. Penjelasannya telah 
dikemukakan. 


47. Memohon Banyak Harta dan Anak Disertai Keberkahan 


Ai BN nan Sah MA LN Atu Ca Ti 013 s0. NP 
AI P3 AAA Os CAN IPA GG AT taka AP IP 
— eta 1) Hebel Uh UU, candy IL AT AI s0 

6378. Dari Anas, dari Ummu Sulaim, bahwa dia berkata, 
“Wahai Rasulullah, Anas pelayanmu, berdoalah kepada Allah 
untuknya.” Beliau mengucapkan, “Ya Allah, perbanyaklah harta dan 
anaknya, dan berkahilah pada apa yang Engkau anugerahkan 
kepadanya.” Dari Hisyam bin Zaid, “Aku mendengar Anas bin 
Malik”, seperti itu. 


Keterangan Hadits: 
Bab dan judul ini tidak tercantum dalam riwayat As-Sarakhsi, 
dan yang benar adalah mencantumkannya. 
Di bagian akhir hadits bab ini disebutkan, 1455) 7 alta 563 
Alta Uh ce tenhata (Dari Hisyam bin Zaid, “Aku mendengar Anas 
bin Malik.” Seperti itu). Saya (Ibnu Hajar) katakan, demikian yang 
dikatakan Ghundar dari Syu'bah. Dia menjadikan hadits ini dari 
Musnad Ummu Sulaim. Demikian juga yang dinukil At-Tirmidzi dari 
Muhammad bin Basysyar, gurunya Imam Bukhari dalam hadits ini, 
dari Muhammad bin Ja'far (Ghundar), lalu disebutkan seperti itu, 


FATHUL BAARI — 627 


hanya saja di bagian akhir tidak menyebutkan riwayat Hisyam bin 
Zaid, dia hanya mengatakan, “Hasan shahih.” Al Ismaili menukil dari 
riwayat Hajjaj bin Muhammad dari Syu'bah, dia mengatakan, Ai cpt 
ciu (dari Ummu Sulaim) sebagaimana yang dikatakan Ghundar. 
Begitu juga yang dinukil Imam Ahmad dari Hajjaj bin Muhammad, 
dan dari Muhammad bin Ja'far, keduanya dari Syu'bah. Dia juga 
menukilnya pada bab “Orang yang Menyarankan Saudaranya untuk 
Berdoa” dari riwayat Sa'id bin Ar-Rabi”, dari Syu'bah, dari OGatadah, 
dia berkata, e-kw Hj GB : JB Ci wat (Aku mendengar Anas berkata, 
“Ummu Sulaim berkata”). Secara zhahir hadits ini dari musnad Anas, 
pada bab berikutnya juga demikian, dan begitu juga pada bab “Doa 
Nabi SAW untuk Pelayannya agar Dipanjangkan Umurnya” dari jalur 
Harami bin Umarah, dari Syu'bah, dari Oatadah, dari Anas, dia 
berkata, Pa CU (Ibuku berkata). Demikian juga yang dinukil Imam 
Muslim dari riwayat Abu Daud Ath-Thayalisi dan yang dinukil Al 
Ismaili dari riwayat Amr bin Marzug dari Syu'bah. 

Perbedaan ini tidak menjadi masalah, karena Anas memang 
menyaksikannya, dengan bukti hadits yang dinukil Imam Muslim dari 
riwayat Ishag bin Abi Thalhah dari Anas, dia berkata, $f 1 4 LD: 


Ha 238 SIA "padi si! Ia Ang ade 3 Se A! dp d! aa 
aya FI ai Ja Ubuku, Ummu Sulaim datang membawaku 
kepada Rasulullah SAW lalu berkata, “Ini anakku, Anas, dia 
melayanimu. Maka berdoalah kepada Allah untuknya.” Beliau pun 
mengucapkan, “Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya.”). 
Adapun riwayat Hisyam bin Zaid yang digabungkan kepada hadits 
bab ini sama dengan Oatadah. Al Ismaili menukilnya dari riwayat 
Hajjaj bin Muhammad, dari Syu'bah, dari Oatadah dan Hisyam bin 
Zaid, semuanya dari Anas. Demikian juga Imam Muslim menukilnya 
dari riwayat Abu Daud dari Syu'bah. 


628 — FATHUL BAARI 








Catatan: 

Di sini Al Karmani menyebutkan, Ji gg3 cr Pa 563 (Dari 
Hisyam bin Urwah, dia berkata). Yang benar adalah yang pertama. 

AS ES AE Cdi cal Spa) UG Gi (Sesungguhnya dia 
mengatakan, “Wahai Rasulullah! Anas pelayanmu, berdoalah kepada 
Allah untuknya.”). Permulaan hadits ini telah dikemukakan dari 
riwayat Humaid dari Anas, yaitu pada bab “Orang yang Mengunjungi 
suatu Kaum namun tidak Berbuka di Tempat Mereka” dalam 
pembahasan tentang puasa. Di sana saya telah memaparkan 
penjelasannya sehingga tidak perlu diulang di sini. Saya juga telah 
menyinggungnya sekilas pada bab “Doa Nabi SAW untuk Pelayannya 
agar Dipanjangkan Umurnya”. 


Memohon Banyak Anak Disertai Keberkahan 


25 


o . 8. £ 0. 
TON an Bela gi IG :JG Z2 AI PN 
Jaa SB an IG Ali -JE 
6379. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, “Ummu Sulaim 
berkata (kepada Rasulullah SAW), “Anas pelayanmu, berdoalah 
kepada Allah untuknya.” Beliau mengucapkan, “Ya Allah, 
perbanyaklah harta dan anaknya, dan berkahilah pada apa yang 
Engkau anugerahkan kepadanya.” 


S1 
na as, 


Keterangan: 


Penjelasannya telah dikemukakan pada bab sebelumnya. 
Sanad dan matan haditsnya juga telah dikemukakan pada bab “firman 
Allah, “Dan mendoalah untuk mereka” dan orang yang menyarankan 
saudaranya untuk berdoa”. 


FATHUL BAARI — 629 


48. Doa Ketika Istikharah 


- », PA . er. Aa 2, Ai ant Tn daa” G5 - . . 
Haha Ag ale A1 Ke OS IE RAN op Ae 
o£,? 23 . 7 « z0 2 . “0 9 NE o Sa pa . 0 ka 
PI SA AA II OA Oa AS UAS ANT 3 SI 
- » ..Jo — aan 8. Naa 82... Ki Ta Ba na Pe Pd 
Dialap BEREN  A 2Oa 3 Kan NP yA SA 
JA Y9 Jai BEP apakah alias 52 WA daan Bath, 

Pa bi te. 8. $ 3 ria . . Hen 2. Of TaE 3 Toe 
DI Tim of IE IS Oh AI LA NG oleh V3 af 


Ba KA 5 PN KAT Sa DNS Na 
Sr j—rls JB gi Go Asle) el d JP 
AA TAN Un 2 2S Dp AI IS ap 


o 2 Pd NG T. 0 o£ - NS S0 o o£ PN AN MAU N 

— rob “Ary jl Jane BJB jl Sr AS laa) 
s1? AA sd Oo PT an Ra 9 La os G 8.9 . 

3 A—3 3 US EI EI  YATN, A3 re 
2 - 

. dxor low 


6382. Dari Jabir RA, dia berkata, “Nabi SAW mengajarkan 
istikharah kepada kami dalam segala urusan sebagaimana belaiu 
mengajarkan surah Al Ouran kepada kami. (Beliau bersabda), 
“Apabila seseorang di antara kalian hendak mengerjakan suatu 
urusan, maka hendaklah dia shalat dua rakaat selain shalat fardhu, 
kemudian berdoa, 'Ya Allah, sesungguhnya aku meminta pilihan yang 
tepat kepada-Mu dengan ilmu-Mu dan aku mohon kekuatan dari-Mu 
dengan kekuasaan-Mu. Aku memohon kepada-Mu dari anugerah-Mu 
yang agung, karena sesungguhnya Engkau Maha Kuasa sedang aku 
tidak kuasa, Engkau mengetahui sedang aku tidak mengetahui dan 
Engkau Maha Mengetahui hal-hal yang ghaib. Ya Allah, jika Engkau 
mengetahui bahwa perkara ini adalah baik bagiku dalam agamaku 
dan kehidupanku serta akibatnya terhadap diriku -atau beliau 


630 — FATHUL BAARI 


menyebutkan: di dunia atau akhirat- maka mudahkanlah untukku. 
Akan tetapi jika Engkau mengetahui bahwa perkara ini buruk bagiku 
dalam agamaku, dan kehidupanku serta akibatnya terhadap diriku, - 
atau beliau menyebutkan: di dunia atau akhirat- maka palingkanlah 
perkara itu dariku, dan palingkanlah aku darinya, dan mudahkanlah 
kebaikan untukku di mana saja kebaikan itu berada, kemudian 
ridhakanlah aku dengannya”, kemudian menyebutkan hajatnya.” 


Keterangan Hadits: 


(Bab doa ketika istikharah). Maksudnya, mohon ditunjukkan 
salah satu yang terbaik di antara dua perkara. 


At-Tirmidzi mengatakan setelah mengemukakan hadits ini, 
“Hasan shahih gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits 
Ibnu Abi Al Mawwal. Dia orang Madinah, dan lebih dari satu orang 
yang meriwayatkan darinya. Mengenai masalah ini ada juga riwayat 
dari Ibnu Mas'ud dan Abu Ayyub.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, ada juga riwayat dari Abu Sa'id, 
Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Hadits Ibnu Mas'ud 
dinukil Ath-Thabarani dan diyatakan shahih oleh Al Hakim. Hadits 
Abu Ayyub dinukil Ath-Thabarani dan dinyatakan shahih oleh Ibnu 
Hibban dan Al Hakim. Hadits Abu Sa'id dan Abu Hurairah dinukil 
Ibnu Hibban dalam kitab Shahih-nya. Hadits Ibnu Umar dan Ibnu 
Abbas adalah sama, yang dinukil Ath-Thabarani dari jalur Ibrahim bin 
Abi Ablah, dari Atha” dari keduanya. Pada semua hadits ini tidak 
menyebutkan shalat kecuali pada hadits Jabir, hanya saja redaksi 
riwayat Abu Ayyub adalah, L& L Kp - spp Pat tr idandi & , 
USA (Sembunyikan lamaran dan berwuduhulah, lalu baguskanlah 


wudhu/mu|, kemudian laksanakanlah shalat yang telah Allah 
wajibkan kepada kamu). Disebutkannya dua rakaat adalah khusus 
dalam hadits Jabir. Penyebutan istikharah dicantumkan dalam hadits 


FATHUL BAARI — 631 





7. 


Sa'ad secara marfu', A1 Sesal 231 pl 35lew ya (di antara kebahagiaan 
anak Adam adalah beristikharah (meminta pilihan yang terbaik) 
kepada Allah), dinukil Imam Ahmad dan sanadnya hasan. Asalnya 
terdapat dalam riwayat At-Tirmidzi namun dengan menyebutkan 
“keridhaan dan kemurkaan”, bukan “istikharah”. Disebutkan dalam 
hadits Abu Bakar Ash-Shiddig, Ypt WP 5) 08 kuy ISA eko AN Ol 
CN NEN 2 :JG (Bahwa Nabi SAW apabila menghendaki suatu 


perkara, beliau mengucapkan, “Ya Allah baikkanlah untukku dan 
pilihkanlah yang baik untukku), yang dinukil At-Tirmidzi dengan 
sanad yang lemah. Disebutkan dalam hadits Anas secara marfu', —: 


Yel 2 VE (Tidak akan kecewa orang yang beristikharah), hadits 


ini dinukil Ath-Thabarani dalam Al Mu'jjam Ash-Shaghir dengan 
sanad yang sangat lemah. 

BEN Celia ale AN ko LN OS (Nabi SAW mengajarkan 
istikharah kepada kami). Dalam riwayat Ma'an disebutkan dengan 


Ino 0 


redaksi, 4bwo! ai (mengajarkan kepada para sahabatnya). Demikian 
juga dalam jalur Bisyr bin Umair. 
Ha Ni (— (dalam segala urusan). Ibnu Abi Hamzah 


mengatakan, “Ini redaksi umum tapi yang dimaksud adalah khusus, 
karena untuk perkara yang wajib dan yang sunnah tidak perlu 
istikharah untuk melakukannya, demikian juga yang haram dan yang 
makruh tidak perlu istikharah untuk meninggalkannya. Jadi 
masalahnya terbatas pada hal-hal yang mubah saja, yaitu bila ada dua 
perkara mubah dan ingin menetapkan mana yang harus dilakukan 
terlebih dahulu atau mana yang dipilih.” Saya (Ibnu Hajar) katakan, 
istikharah juga mencakup selain itu, yaitu berkenaan dengan perkara 
yang wajib dan yang sunnah yang ada pilihannya, dan juga untuk hal- 
hal yang berjangka panjang yang bisa menimbulkan perkara besar dari 
sebab-sebab yang sepele, karena tidak sedikit hal sepele yang 
mengakibatkan dampak besar. 


: 632 — FATHUL BAARI 





0 nah - sp red (Sebagaimana halnya (beliau mangajarkan) 
surah Al Our'an). Disebutkan dalam riwayat Outaibah dari 
Abdurrahman yang telah dikemukakan pada bab shalat malam, 


OT Hamdi wa (sebagaimana beliau mengajarkan surah Al 


Our'an kepada kami). Ada pendapat menyebutkan bahwa Jetak 
keserupaannya, adalah perlunya segala urusan terhadap istikharah 
seperti perlunya shalat terhadap Al Our'an. Bisa juga bahwa yang 
dimaksud adalah sebagaimana yang terdapat dalam hadits Ibnu 
Mas'ud mengenai tasyahhud, (45 2D kuy ale At ebi An Ip) gala 
— &s (Rasulullah SAW mengajariku tasyahhud, sementara telapak 


tanganku di antara kedua telapak tangan beliau), yang dinukil Imam 
Bukhari pada pembahasan tentang minta izin. Dalam riwayat Al 
Aswad bin Yazid dari Ibnu Mas'ud disebutkan, J42) $ 52 433 List 


is ALI & (Aku mengambil tasyahhud dari mulut Rasulullah SAW 


kalimat demi kalimat), yang dinukil oleh Ath-Thahawi. Riwayat 
serupa disebutkan dalam hadits Salman dengan redaksi, 53» W5'5 


(huruf demi huruf), yang dinukil Ath-Thabarani. 


Ibnu Abi Jamrah mengatakan, “Letak keserupaannya adalah 
pada pemeliharaan huruf-hurufnya dan urutan kalimat-kalimatnya 
dengan menghindari penambahan dan pengurangan, serta 
mempelajarinya dan memelihara pelaksanaannya.” Bisa juga 
maksudnya adalah dari segi perhatian terhadapnya, mengharapkan 
keberkahannya dan mengagungkannya. Bisa juga keserupaan 
keduanya dilihat dari segi bahwa keduanya beliau ketahui melalui 
wahyu. Ath-Thaibi mengatakan, “Ini mengisyaratkan agar benar-benar 
memelihara doa dan shalat, karena keduanya diserupakan (oleh 
sahabat) dengan kewajiban dan Al Our'an.” 


1.8. 


13 IA SJ (Apabila seseorang di antara kalian hendak). Pada 
redaksi ini ada kalimat yang tidak disebutkan secara redaksional, El 


FATHUL BAARI — 633 





: —i — Di Su (mengajarkan kepada kami dengan mengatakan, 
“Apabila seseorang di antara kalian hendak...) Redaksi ini 
disebutkan dalam riwayat Outaibah, — | “Ii (Beliau bersabda, 
“Apabila hendak). Dalam riwayat Abu Daud dari Outaibah ada 
tambahan, & (kepada kami). 


Ibnu Abi Jamrah mengatakan, “Urutan yang terbersit dalam 
hati adalah dimulai dari kehendak, kemudian langkah, kemudian 
pikiran, kemudian niat, kemudian keinginan, kemudian tekad. Tiga 
yang pertama tidak diperhitungkan, beda halnya dengan tiga yang 
lainnya. Jadi sabda beliau, — 1S (apabila hendak) mengisyaratkan 


untuk istikharah pada proses pertama yang terbersit dalam hati, 
sehingga dengan keberkahan shalat dan doa tersebut akan tampak 
yang baik baginya. Beda halnya bila suatu perkara sudah mantap 
dalam hatinya, keinginannya sudah kuat dan tekadnya pun bulat, 
sehingga petunjuk yang tergambar dikhawatirkan akan samar karena 
didominasi oleh kecenderungannya.” 

Ia juga mengatakan, “Mungkin juga yang dimaksud dengan al 
hamm adalah tekad yang kuat, karena sesuatu yang hanya terlintas 
tidak akan tetap kecuali bila dilakukan. Jika tidak demikian, maka dia 
melakukan istikharah setiap kali terlintas sesuatu dalam hatinya, 
tentunya ini akan memberatkan dan menyita banyak waktu.” Dalam 
hadits Ibnu Mas'ud disebutkan, Jb Vit SA 3 5) (Apabila 
seseorang dari kalian ingin (melakukan) suatu perkara, maka 
hendaklah mengucapkan). 


ea PS "Sh (Maka hendaklah dia shalat dua rakaat). Kalimat 
ini membatasi hadits Abu Ayyub yang menyebutkan, OI Su Ke 


(laksanakanlah shalat yang telah diwajibkan Allah kepadamu). Bisa 
juga dipadukan, bahwa yang dimaksud adalah tidak hanya satu rakaat, 
karena nashnya menyebutkan dua rakaat, sehingga penyebutan dua 
rakaat ini sebagai pemberitahuan tentang jumlah minimalnya. 


634 — FATHUL BAARI 


Seandainya melaksanakan lebih dari dua rakaat, maka itu 
diperbolehkan. Secara zhahir disyaratkan salam pada setiap dua 
raka'at sehingga tercapailah sebutan dua rakaat. Dengan begitu, tidak 
sah jika shalat empat rakaat —misalnya— dengan satu salam. Namun, 
pendapat An-Nawawi menunjukkan bahwa itu sah. 

kejam ri na us (Selain yang fardhu). Ini mengeluarkannya dari 
shalat Subuh —misalnya-. Kemungkinan juga bahwa yang dimaksud 
dengan faridhah adalah yang fardhu dan yang terkait dengannya, 
sehingga tidak termasuk shalat sunnah rawatib, seperti dua rakaat fajar 
—misalnya-. An-Nawawi mengatakan dalam Al Adzkar, “Bila berdoa 
dengan doa istikharah setelah shalat sunah rawatib Zhuhur misalnya, 
atau shalat nafilah lainnya, baik rawatib maupun mutlak, dua rakaat 
maupun lebih, maka itu sah.” Demikian yang dikemukakannya, dan 
itu perlu dicermati lebih jauh. Tampaknya yang lebih tepat adalah jika 
seseorang meniatkan shalat tersebut (shalat sunnah tersebut) dan 
shalat istikharah bersamaan, maka itu sah. Ini berbeda halnya jika 
tidak diniatkan demikian. Hal ini juga dibedakan dari shalat Tahiyatul 
Masjid, karena maksudnya adalah mengisi tempat dengan doa, 
sedangkan yang dimaksud dengan shalat Istikharah adalah 
menempatkan doa setelahnya atau di dalamnya. Jika melaksanakan 
shalat sebelum adanya perkara yang dimaksud, maka tidak sah, karena 
konteks kalimatnya menunjukkan bahwa shalat dan doa itu setelah 
adanya perkara dimaksud. 


An-Nawawi menyatakan bahwa pada dua rakaat shalat 
Istikharah dibacakan surah Al Kaafiruun dan surah Al Ikhlaash. Guru 
kami mengatakan dalam Syarh At-Tirmidzi, “Aku tidak menemukan 
dalilnya. Kemudian dia mengaitkannya dengan dua rakaat fajar dan 
dua rakaat setelah Maghrib.” An-Nawawi mengatakan, “Kedua surah 
itu sangat cocok dengan kondisinya karena mengandung keikhlasan 
dan tauhid, sementara orang yang beristikharah memang memerlukan 
hal itu.” Guru kami mengatakan, “Cocoknya adalah dengan membaca, 


FATHUL BAARI — 635 





misalnya surah Al Oashash ayat 68, 1-255 Bet 3 GA St) (Dan 


Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya) dan 
surah Al Ahzaab ayat 36, Of rat B'payg Att Lab 151 Harja V9 gajah OS 3 


3 —ad — 5 (Dan tidakkah patut bagi laki-laki yang mukmin dan 


tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul- 
Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan 
Lyang lain)).” Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang lebih sempurna adalah 
membaca surah dan ayat pertama tadi pada rakaat pertama dan yang 
lainnya pada rakaat kedua. | 


Disimpulkan dari sabda beliau, 4 Ka — ya (selain yang 


fardhu), bahwa perintah melaksanakan dua rakaat shalat Istikharah 
adalah tidak wajib. Guru kami mengatakan dalam Syarh At-Tirmidzi, 
“Saya belum pernah melihat orang yang menyatakan wajibnya 
istikharah dengan alasan adanya perintah untuk melakukannya dan 
diserupakannya dengan mengajarkan surah Al Our'an, sebagaimana 
dia berdalil yang seperti itu dalam mewajibkan tasyahhud dalam 
shalat karena adanya perintah ungkapan, I—h (hendakla 


mengucapkan) yang juga diserupakan dengan megajarkan surah Al 
Our'an. Jika ada yang mengatakan bahwa perintah tersebut terikat 
dengan syarat (condition), yaitu ucapan beliau, AL SA — | 
(Apabila seseorang dari kalian hendak (melakukan) suatu perkara), 
maka kami katakan: Demikian juga tasyahhud, karena itu juga 
diperintahkan bagi orang yang shalat. Jadi walaupun keduanya serupa 
tapi bisa dibedakan, karena tasyahhud merupakan bagian dari shalat, 
maka landasan yang mewajibkannya adalah sabda beliau SAW, '—e 


Pa s3 ws (Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku 


shalat), sedangkan yang menunjukkan tidak wajibnya istikharah 
adalah dalil yang menunjukkan tidak wajibnya shalat selain yang lima 
waktu, yaitu yang disebutkan dalam hadits, &! Y! Y :J8 Sa se Ja 


636 — FATHUL BAARI 


Es (Adakah yang wajib atasku selain itu? Beliau menjawab, “Tidak 
ada, kecuali engkau mau bertathawwu'.”).” Walaupun dapat 
menggunakan dalil tersebut untuk menyatakan tidak wajibnya dua 
rakaat Istikharah, namun tidak menghalangi untuk dijadikan dalil akan 
wajibnya doa istikharah. Tampaknya yang mereka pahami bahwa 
perintah itu sebagai anjuran sehingga mereka mengalihkannya dari 
status wajib, tetapi karena mengandung dzikir kepada Allah dan 
menyerahkan perkara kepada-Nya, maka itu menjadi sunnah. 

Kami katakan, secara zhahir menunjukkan untuk berdoa 
setelah shalat, tapi bila doa itu di tengah, maka itu pun sah. Jadi 
kemungkinan maksud pengurutannya adalah memulai shalat sebelum 
doa, karena letak doa dalam shalat adalah saat sujud atau tasyahhud. 
Ibnu Abi Jamrah mengatakan, “Hikmah mendahulukan shalat 
daripada doa, adalah karena tujuan istikharah adalah tercapainya 
kebaikan dunia dan akhirat, maka perlu mengetuk pintu Yang Maha 
Raja. Untuk itu, tidak ada yang lebih manjur daripada shalat yang di 
dalamnya mengandung pengagungan Allah, pujian kepada-Nya dan 
menampakkan kebutuhan terhadap-Nya.” 

aah Open s! Hi (Ya Allah, sesungguhnya aku meminta 
pilihan kepada-Mu dengan ilmu-Mu). Huruf ba" di simi berfungsi 
menunjukkan alasan. Maksudnya, (aku minta pilihan kepada-Mu) 
karena Engkau lebih mengetahui. Demikian juga pada kalimat Unyu 
(dengan kekuasaan-Mu), bisa juga berfungsi untuk meminta 
pertolongan seperti firman-Nya dalam surah Huud ayat 41, “ — 


Lalu (Dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar), dan bisa 


juga sebagai penggabung separah pada firman-Nya surah Al Oashash 
ayat 17, — Cdi au 5, Ju (Musa berkata, “Ya Tuhanku, demi 


nikmat yang telah Bekas anugerahkan kepadaku). 
Oprang (Dan aku mohon kekuatan dari-Mu). Maksudnya, aku 
. memohon dari-Mu agar memberiku kemampuan/kekuatan untuk 


FATHUL BAARI — 637 





menghadapi perkara tersebut. Bisa juga maknanya adalah “Aku 
memohon dari-Mu agar memudahkan perkara itu untukku.” 


Mia 3 Omg (Aku memohon kepada-Mu dari anugerah- 
Mu). Ini mengisyaratkan bahwa pemberian Tuhan adalah anugerah 
dari-Nya, dan tidak seorang pun yang mempunyai hak terhadap 
nikmat-nikmat-Nya, sebagaimana menurut madzhab Ahlus Sunnah. 


3 


Je Y3 dai Cast Y3 pit &4 (Karena sesungguhnya Engkau 
Maha Kuasa sedang aku tidak kuasa, Engkau mengetahui sedang aku 
tidak mengetahui). Ini mengisyaratkan bahwa ilmu dan kekuasaan 
hanyalah milik Allah semata, tidak ada hamba yang memiliki itu 
kecuali apa yang telah ditetapkan Allah untuknya. Seakan-akan dia 
mengatakan, “Engkau wahai Tuhanku, telah menetapkan sebelum 
Engkau menciptakan kemampuan padaku, ketika menciptakannya 
padaku dan setelah menciptakannya.” 

ai kia Of Hai OY o ai (Ya Allah, jika Engkau mengetahui 
bahwa perkara ini). Dalam riwayat dan yang lainnya disebutkan, oi 
An Ai CS (jika Engkau mengetahui perkara ini). Abu Daud 
menambahkan dalam riwayat Abdurrahman bin Mugatil dari 
Abdurrahman bin Abi Al Mawwal, 35» Si—J! (yang hendak), dan 
menambahkan dalam riwayat Ma'an, w-—- AAA (kemudian 
menyebutkan perkaranya), ini juga disebutkan di akhir hadits bab ini. 
Secara zhahir konteks redaksinya menunjukkan bahwa apa yang 
menjadi hajatnya itu diucapkan. Bisa juga hanya dengan 
menghadirkannya dalam hati saat berdoa. Berdasarkan pendapat 
pertama, maka apa yang menjadi hajatnya itu diucapkan setelah doa, 
dan berdasarkan pendapat kedua, maka diucapkan saat berdoa. 
Kalimat ki C—5 U! (jika Engkau mengatahui) di sini pernah 


ditanyakan kepada Al Karmani karena bernada ragu, padahal tidak 
boleh ada keraguan karena Allah Maha Mengetahui. Ia menjawab, 


638 — FATHUL BAARI 





bahwa keraguannya karena pengetahuan itu terkait dengan kebaikan 
atau keburukan. 


ch (Dan kehidupanku). Abu Daud menambahkan, 62443 
(dan tempat kembaliku), ini menegaskan bahwa yang dimaksud 
dengan (Alba! di sini adalah s— 5d! (kehidupan). Mungkin juga yang 
dimaksud dengan "tadi adalah kehidupan yang dijalani, karena itulah 


disebutkan dalam hadits Ibnu Mas'ud pada salah satu jalur 
periwatannya yang dikemukakan oleh Ath-Thabarani di dalam Al 


“93 


Mu jam Al Ausath, (6555 g—13 — (dalam agamaku dan duniaku). 
Disebutkan dalam hadits Abu Ayyub yang dinukil oleh Ath- 
Thabarani, 5215 (61-33 — (dalam duniaku dan akhiratku). Ibnu 
Hibban menambahkan dalam riwayatnya, ,s—425 (dan agamaku), dan 
dalam hadits Abu Sa'id, (gimmtey — 42 — (dalam agamaku dan 
penghidupanku). 

Ale el JaG JB ji cejal 133 (Serta akibatnya terhadap 
diriku -atau beliau mengatakan: di dunia atau akhirat-). Ini keraguan 
dari periwayat dan tidak ada perbedaan pada jalur-jalur 
periwayatannya. Sementara pada hadits Abu Sa'id hanya disebutkan, 
& — 136, demikian juga pada hadits Ibnu Mas'ud. Ini menguatkan 
salah satu kemungkinannya, bahwa Jesdi dan KET disebutkan sebagai 
ganti ketiga kata itu, atau pengganti kedua kata terakhir. Berdasarkan 
ini Al Karmani mengatakan, “Tidaklah seseorang yang berdoa dengan 
doa Rasulullah SAW dianggap serius, kecuali dia berdoa tiga kali, 
yaitu sekali dengan mengucapkan, «& —i 4365 (Pa) 33 Ld, sekali 
dengan mengucapkan, —T3 (5 m3 IE (&, dan sekali lagi dengan 
mengucapkan, 4—br13 «ja Jr) gs d.” Saya (Ibnu Hajar) katakan, 
dalam hadits Abu Ayyub dan Abu Hurairah tidak ada keraguan. 

36 (Maka mudahkanlah untukku). Abu Al Hasan Al 


FATHUL BAARI — 639 





Oabisi mengatakan, “Orang-orang negeri kami mengucapkan fagdir, 
sedangkan orang-orang Masyrig fagdur.” Al Karmani mengatakan, 
“Maknanya adalah “Jadikanlah itu ditetapkan untukku, atau 
tetapkanlah itu.” Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya adalah 
“Mudahkanlah untukku”. Ma'an menambahkan dalam riwayatnya, 
— JI 933 (dan mudahkanlah itu untukku, serta berkahilah 
aku padanya). 

Ai & Po 3 B3 fp4 (Maka palingkanlah perkara itu dariku, 
dan palingkanlah aku darinya). Maksudnya, sampai hatiku tidak 
terpaut dengan perkara itu. Ini sebagai dalil bagi Ahlussunnah, bahwa 
keburukan itu termasuk takdir Allah terhadap hamba, karena jika 
hamba itu bisa membuatnya, tentu dia pun bisa memalingkannya 
sendiri. 

DS EU —Bdi .— YA) (dan takdirkanlah (mudahkanlah) 
kebaikan untukku dimana saja ia berada). Dalam hadits Abu Sa'id, 
setelah redaksi US && Jl 81, disebutkan, S4 V3 Y JP 
(tidak ada daya dan upaya kecuali dengan (kehendak) Allah). 

6—25 — (Kemudian jadikanlah aku ridha). Dalam riwayat 
Outaibah disebutkan, 4 (4—3! x— (jadikanlah aku ridha (rela 
dengannya). Pada sebagian jalur periwayatan hadits Ibnu Mas'ud 
yang dinukil Ath-Thabarani dalam Al Mu 'jam Al Ausath disebutkan, 


Hita s3 (dan jadikanlah aku ridha dengan ketetapan-Mu). 
Dalam hadits Abu Ayyub disebutkan, 8 3& (275 (dan jadikanlah aku 
ridha dengan takdir-Mu). Rahasia yang terkandung adalah, agar 


hatinya tidak terus terpaut dengan perkara itu sehingga perasaannya 
tidak tenteram. Keridhaan adalah ketenangan jiwa terhadap gadha . 


Hadits ini menunjukkan kasih sayang Nabi SAW terhadap 
umatnya sehingga beliau mengajarkan kepada mereka semua yang 
bermanfaat bagi agama dan dunia. Pada salah satu jalur 


640 — FATHUL BAARI 


periwayatannya yang dinukil Ath-Thabarani pada hadits Ibnu Mas'ud 
disebutkan bahwa Nabi SAW berdoa dengan doa ini bila hendak 
membuat suatu keputusan. Hadits ini juga menunjukkan bahwa 
seorang hamba tidak akan memiliki kemampuan dan kekuatan kecuali 
disertai perbuatan. Allah-lah yang yang menciptakan pengetahuan 
tentang sesuatu pada hamba-Nya, keinginannya terhadap sesuatu itu 
dan keberhasilannya meraih sesuatu itu, maka sudah seharusnya 
seorang hamba mengembalikan segala urusan kepada Allah dan 
menyatakan bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan 
kehendak Allah, serta senantiasa memohon kepada Allah dalam segala 
urusan. 


Hadits ini sebagai dalil bahwa perintah melakukan sesuatu 
bukan sebagai larangan melakukan yang sebaliknya. Sebab jika 
demikian, maka cukuplah dengan ungkapan, J 5 at Ji LS Ol (jika 
Engkau mengetahui bahwa itu baik untukku) dan tidak perlu 


menyertakan ungkapan,.. (5— 3 4 ai CSS Uh (dan jika Engkau 


mengetahui bahwa itu buruk bagiku...), karena jika tidak baik sudah 
pasti buruk. 


Kemudian ada perbedaan pendapat mengenai apa yang 
dilakukan setelah melakukan shalat Istikharah. Ibnu Abdussalam 
mengatakan, “Melakukan apa yang sesuai dengannya.” Dia berdalil 
dengan redaksi pada salah satu jalur periwayatan hadits Ibnu Mas'ud, 
yang di bagian akhir disebutkan, 2: «— (kemudian hendaklah 
bertekad), yang di awal haditsnya disebutkan, Jis af 2 Set 3 3 
(Wpabila seseorang di antara kalian hendak (melakukan) suatu 
perkara, maka hendaknya mengucapkan). An-Nawawi mengatakan di 
dalam Al Adzkar, “Setelah beristikharah hendaknya melakukan apa 
yang menentramkan hatinya.” Hal itu berdasarkan hadits Anas Sunni, 
3 PAN OA de JI G3 da Ipad jab Canan (j 
Wika engkau hendak (melakukan) suatu perkara, maka 
beristikharahlah kepada Tuhanmu tujuh kali, kemudian lihatlah apa 


FATHUL BAARI — 641 


yang muncul di hatimu, karena di situ ada kebaikan). Jika hadits ini 
akurat tentu bisa dijadikan sandaran, sayangnya sanad-nya sangat 
lemah. Adapun yang bisa dijadikan sandaran, hendaknya tidak 
melakukan apa yang terdetik dalam hatinya yang berupa keinginan 
kuat sebelum melakukan Istikharah. Itulah yang diisyaratkan dengan 
ucapan, “— F1 5 Yg Je Ny (tidak ada daya dan upaya, kecuali 
dengan (kehendak) Allah) di akhir hadits Abu Sa'id. 


49. Doa Ketika Wudhu 


— en Pa tan ala le Jo G3 IE ah 
JUS abal PG & ti 46 Pa pe) LI MAh dh 
AN yui 1p Ia 25 abah 


6383. Dari Abu Musa, dia berkata, “Nabi SAW meminta air 
wudhu, lalu beliau berwudhu dengannya, kemudian mengangkat 
kedua tangannya lalu mengucapkan, “Ya Allah, ampunilah Ubaid Abu 
Amir.” —saat itu aku melihat putihnya kedua ketiak beliau— lalu beliau 
mengucapkan, “Ya Allah, jadikanlah dia di hari kiamat nanti di atas 
kebanyakan makhluk-Mu dari kalangan manusia.” 


Keterangan: 

Pada bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Musa, 
dia Lana HA LO Ai ad ai aa Co oa ea la Gila Ya 63 
ap AN ANN (Nabi SAW meminta air laa lalu beliau berwudhu 
dengannya, kemudian mengangkat kedua tangannya lalu 


mengucapkan, “Ya Allah, ampunilah Ubaid Abu Amir.). Dia 
menyebutkannya secara ringkas. Hadits ini telah dikemukakan secara 


642 — FATHUL BAARI 





panjang lebar dalam pembahasan tentang peperangan pada bab 
| “Perang Authas”. 


50. Doa Ketika Mendaki 


Ai EA TB IE EA oo Sh ap 
. aah ea Se DB OS UE) SG ia 
nya LN AI, nj Den Sa TAG 


PP AMAN SN Ko SAPU ih 
BESI 3S La IS La ay: NA erangan 


6384. Dari Abu Musa RA, dia berkata, “Kami pernah bersama 
Nabi SAW dalam suatu perjalanan. Ketika kami mendaki kami 
bertakbir, lalu Nabi SAW bersabda, “Wahai manusia, rendahkanlah 
suara terhadap kalian (dalam berdoa dan bertakbir), karena 
sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada yang tuli dan tidak pula 
yang jauh, tetapi kalian menyeru Yang Maha Mendengar lagi Maha 
Melihat. Kemudian beliau menghampiriku, saat itu aku bergumam 
dalam jiwaku, “Laa haula walaa guwwata illaa billaah' (tidak ada 
daya dan upaya kecuali dengan (fkehendak) Allah). Lalu beliau 
bersabda, “Wahai Abdullah bin Oais, ucapkanlah, “Laa haula walaa 
guwwata illaa billaah,” karena sesungguhnya itu adalah salah satu 
perbendaharaan surga.” Atau beliau mengatakan, “Maukah aku 
tunjukkan kepadamu suatu kalimat yang merupakan salah satu 
perbendaharaan surga? (Yaitu) “Laa haula walaa guwwata illaa 
billaah.”” 


FATHUL BAARI — 643 





Keterangan Hadits: 


(Bab doa ketika mendaki). Demikian judul yang 
dicantumkannya, yaitu dengan kata “doa”, sementara dalam hadits 
disebutkan “takbir”. Tampaknya Imam Bukhari menyimpulkan dari 
sabda beliau dalam hadits bab ini, 456 Y3 —i OI — 


(sesungguhnya kalian tidak menyeru yang tuli dan tidak pula yang 
jauh), maka ia menamakan takbir sebagai doa. 


ia 8 ang ale Ie da IS (Kami pernah bersama Nabi 
SA WEdalam suatu perjalanan). Saya belum menemukan kepastiannya. 

14—)! (Rendahkanlah suara kalian). Maksudnya, santai dan 
tidak memaksakan diri. 

wi KY AK Se (Karena sesungguhnya kalian tidak menyeru 
yang tuli). Hal ini ad slaatan pada pembahasan tentang tauhid. 

—& (Perbendaharaan). Kalimat ini disebut perbendaharaan, 


karena ia seperti perbedaharaan dari sisi mahalnya dan berharganya 
serta terpeliharanya dari pandangan manusia. 


ea — AS Ie WI Si :JB 9 (tau beliau mengatakan, 
Maukah aku tunjukkan engkau suatu kalimat merupakan salah satu 
perbendaharaan). Ini keraguan dari periwayat, apakah beliau 
mengatakan, Al 5S up FI wp Tan 3 BI yg (Ucapkanlah 
“Laa haula walaa guwwata illaa billaah,” karena sesungguhnya itu 
salah satu perbendaharaan surga.”) atau beliau mengatakan, .. W5! Y! 
(Maukah aku tunjukkan kepadamu). Hal ini akan disebutkan pada 


pembahasan tentang takdir dari riwayat Khalid Al Hadzdza , dari Abu 
Utsman dengan redaksi, is OMA Kp PA Gym Al Ka Ale 


(kemudian beliau bersabda, “Wahai Abdullah bin Oais, matah kamu 
aku ajari kalimat...). Pada bagian akhir pembahasan tentang doa akan 
dikemukakan dari jalur At-Taimi dari Abu Utsman dengan redaksi, & 


ba. 


644 — FATHUL BAARI 


La Yi Li Cp “ EU pp UG :JU (kemudian beliau 
bersabda, “Wahai Abu Musa —atau- Wahai Abdullah bin Oais, 
maukah aku tunjukkan kepadamu...). Dalam kedua jalur periwayatan 
ini ada keterangan tentang sebab ucapan beliau, —»| v#45 Y — 
(sesungguhnya kalian tidak menyeru yang tuli), karena dalam riwayat 
Sulaiman disebutkan, #—» & Pu Kp Yaa Ye Wb (ketika seorang 


laki-laki telah mencapai ke atasnya, dia berseru dengan meninggikan 
suaranya), dan dalam riwayat Khalid disebutkan, Y V3 Inai Y dani 


Pe wi —ei S3, (maka tidaklah kami mendaki ketinggian kecuali 


kami mengeraskan suara takbir). Penjelasan hadits ini akan 
dipaparkan secara detail pada pembahasan tentang takdir. 


51. Doa Ketika Menuruni Lembah 


Aa au 


Para 


Dalam hal ini terdapat hadits Jabir. 


Keterangan: 

(Bab doa ketika menuruni lembah. Dalam hal ini terdapat 
hadits Jabir). Demikian yang terdapat dalam riwayat Al Mustamli dan 
Al Kasymihani, sedangkan yang lain menyebutkannya. 

Hadits Jabir yang dimaksud adalah hadits yang telah 
dikemukakan pada pembahasan tentang jihad dalam bab “Bertasbih 
ketika Menuruni Lembah”, dengan redaksi, S5 1515 W Via 51 & 
Wemw (apabila kami mendaki maka kami bertakbir, dan apabila 
menurun maka kami bertasbih). - Setelah itu Imam Bukhari 
menyebutkan bab “Bertakbir apabila Mendaki Bukit”, lalu di 


FATHUL BAARI — 645 


dalamnya dia juga mencantumkan hadits Jabir dengan redaksi, 1S 
Ws (bila kami turun) sebagai ganti kata ws (kami turun). Ada juga 
riwayat yang menyebutkan dengan kata Wa (kami turun), yaitu hadits 
ini yang dinukil An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah. 


Kesesuaian takbir dengan kondisi naik adalah karena mendaki 
itu disukai oleh jiwa, sebab mengandung rasa besar, maka 
disyariatkan mengingat kebesaran Allah, dan Allah lebih besar dari 
segala sesuatu, maka hendaklah membesarkan Allah (bertakbir) agar 
Allah mensyukurinya lalu menambah anugerah-Nya. Sedangkan 
kesesuaian tasbih dengan kondisi turun adalah karena tempat yang 
rendah merupakan tempat yang sempit sehingga disyariatkan untuk 
bertasbih (mensucikan Allah), karenanya merupakan salah satu sebab 
keluar dari kesempitan, sebagaimana yang disebutkan dalam kisah 
Yunus AS saat bertasbih dalam kegelapan, lalu diselamatkan dari 
kesusahan. 


52. Doa ketika hendak Bepergian atau ketika Kembali dari 
Bepergian 


AL Olah A5 Su 


Dalam hal ini ini terdapat riwayat Yahya bin Abu Ishag dari 
Anas. 


Ag Ie Ko Ip RAGE ph Ep NK 33 
0, “.... ? 3 Te ae 03 OF 8 - SAN 
PAI Ge IA IS SE SA AP Ne JP ia Jia WA as 


IA Sp YAN IA 3 MK 


646 — FATHUL BAARI 


SE NMMANN N 2: N..LamNann 


Pi z P Z 2 NN . 
BAAK LE Be DAA DAN ai aa J3 Ja Ag asi 
Bh NI TA SAS ah SALAM Tkp 
6385. Dari Abdullah bin Umar RA, bahwa Rasulullah SAW, 
apabila kembali dari peperangan, atau haji, atau umrah, beliau 
bertakbir sebanyak tiga kali pada setiap tanah yang membukit, 
kemudian mengucapkan, “Tidak ada sesembahan kecuali Allah 
semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, milik-Nya segala kerajaan dan 
dan milik-Nya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala 
sesuatu. Kami kembali taubat, beribadah dan memuji Tuhan kami. 
Allah telah menepati janji-Nya, menolong hamba-Nya dan 
mengalahkan golongan musuh sendirian. 


Keterangan Hadits: 

(Bab doa ketika hendak bepergian atau ketika kembali dari 
bepergian. Dalam hal ini terdapat riwayat Yahya bin Abi Ishag dari 
Anas). Demikian yang disebutkan dalam riwayat Al Hamawi dari Al 
Farabri. Demikian juga dalam riwayat Abu Zaid Al Marwazi. Menurut 
dugaan saya, bahwa yang dimaksud dengan hadits Yahya bin Abi 
Ishag adalah yang permulaannya, ”—xs :p Jai eka IA ee Io! 
AO D6 GRI para 05 Uli Ko Usif 1d, (Sesungguhnya Nabi SAW 
kembali dari Khaibar dengan membonceng Shaftiyyah. Lalu di suatu 
jalan untanya tergelincir), di bagian akhir disebutkan, ,—& Bt Ui 
AS IS Eki Ig bb Oya GP Due Dpt Dpt IG aduh 
(Ketika kami sudah dekat ke Madinah, beliau mengucapkan, “Kami 
kembali, taubat, beribadah dan memuji Tuhan kami.” Beliau terus 
mengucapkannya hingga memasuki Madinah). Hadits ini telah 
dikemukakan secara maushul dalam bagian akhir pembahasan tentang 
jihad, adab, dan bagian akhir pembahasan tentang pakaian, dan saya 
juga telah menjelaskannya di sana, kecuali redaksi akhirnya, yang 


FATHUL BAARI — 647 








akan saya jelaskan di sini. | 

Kr 1S OS (Apabila beliau kembali). Ja yakni a—) (kembali). 
Dalam riwayat Muslim dari Ali bin Abdullah Al Azdi, dari Ibnu 
Umar, disebutkan tambahan di awalnya, (3! & 6 91 JS sal Il US 
KA DA cai! Olah ji &| WN 5 ks (apabila telah duduk di atas 
untanya untuk berangkat beneran beliau bertakbir tiga kali, 


kemudian mengucapkan, “Maha Suci Allah yang telah menundukkan 
kendaraan ini untuk kami...” lalu dikemukakan haditsnya hingga, '5!5 


» ORA OT 3153 H1 ae) (Dan apabila beliau kembali, beliau 
mengucapkannya dan menambahkan, “Kami kembali, dan taubat...”). 


Tambahan inilah yang diisyaratkan oleh Imam Bukhari pada redaksi 
judulnya “ketika hendak bepergian”. 

38 » pi) Pia wa (Dari peperangan, atau haji, atau umrah). 
Secara zhahir, doa tersebut khusus untuk ketiga kondisi tersebut. 
Namun, menurut Jumhur hukumnya tidak demikian, tapi disyariatkan 
mengucapkan itu untuk setiap safar dalam rangka ketaatan kepada 
Allah, seperti silaturahim, menutut ilmu dan yang sepertinya. Ada 
juga yang mengatakan bahwa ini berlaku juga untuk safar (perjalanan) 
yang mubah, karena dalam hal ini musafir tidak mendapat pahala, 
maka tidak ada salahnya bila melakukan sesuatu yang mendatangkan 
pahala (yaitu dengan membaca doa tersebut). Ada juga yang 
mengatakan bahwa ini disyariatkan juga untuk perjalanan maksiat, 
karena pelakunya lebih membutuhkan pahala daripada yang lainnya. 
Alasan ini ditanggapi, bahwa yang mengkhusukan perjalanan ketaatan 
tidak melarang bagi yang melakukan perjalanan mubah atau maksiat 
untuk memperbanyak dzikir kepada Allah. Adapun yang 
diperselisihkan adalah mengkhususkan dzikir ini untuk waktu 
tersebut. Sebagian orang bependapat bahwa dzikir ini khusus untuk 
bepergian dalam rangka ketaatan, karena itu adalah ibadah khusus 
yang disyariatkan melakukan dzikir yang khusus, seperti dzikir yang 


648 — FATHUL BAARI 


ma 'tsur setelah adzan dan shalat. Para sahabat menyebutkan ketiga hal 
tadi (perang, haji atau umrah), karena perjalanan Nabi SAW terbatas 
pada hal-hal tersebut. Untuk itu, Imam Bukhari juga memberinya 
judul “Bepergian”, dan karena konteksnya menunjukkan demikian, 
dia pun mencantumkan judul “Apa yang Diucapkan ketika Kembali 
dari Peperangan atau Haji atau Umrah” pada akhir bab-bab tentang 
umrah. 


SD Is Pr JK (Beliau bertakbir pada setiap tanah yang 
membukit), yaitu tempat yang tinggi. Dalam riwayat Muslim dari 
Ubaidullah bin Umar Al Umari dari Nafi” disebutkan, 3! 15 153 d3 131 


and (apabila menaiki suatu bukit atau tempat yang tinggi). Penjduiran 
RR) yang masyhur adalah tempat yang tinggi. Ada juga yang 
mengatakan dataran. Ada juga yang mengatakan tanah lapang yang 


tidak berpohon dan tidak berpenghuni. Ada juga yang mengatakan, 
lembah terjal dan berbatu. 


LAN ad . (Kemudian mengucapkan, “Laa ilaaha 


illallaahu...). Kemungkinan beliau mengucapkan dzikir ini setelah 
takbir saat beliau berada di tempat yang tinggi. Kemungkinan juga 
takbir itu khusus di tempat yang tinggi, dan jika berada di tempat yang 
datar beliau menyambungnya dengan dzikir tersebut. Jika setelah naik 
tidak mendapati tempat datar tapi langsung menurun, maka beliau 
bertasbih, sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits Jabir. 
Kemungkinan juga dzikir itu dibaca setelah takbir, kemudian 
membaca tasbih bila sedang menurun. Al Ourthubi mengatakan, 
“Diiringkannya tahlil pada takbir mengisyaratkan bahwa hanya Allah 
yang menjadikan semua yang ada, dan hanya Dialah yang berhak 
disembah di segala tempat.” 


v "ul (Kami kembali). Kata aayibuun adalah jamak dari kata 


aayib, artinya raaji' (kembali). Kata ini sebagai predikat untuk subjek 
yang tidak disebutkan secara redaksional, yaitu D AN 5 (kami 


FATHUL BAARI — 649 


kembali). Maksudnya bukan memberitahukan tentang kembalinya, 
tetapi kembali dari kondisi yang khusus, yaitu telah menjalankan 
ibadah tertentu dengan sifat-sifat tersebut. Kata taa 'ibuun (bertaubat) 
mengisyaratkan pengakuan akan kekurangannya dalam ibadah. Nabi 
SAW mengucapkan itu sebagai bentuk kerendahan hati beliau atau 
untuk memberi pelajaran kepada umatnya. Adakalanya taubat 
digunakan untuk maksud melanjutkan ketaatan, sehinga maksudnya 
adalah agar setelah itu tidak terjadi dosa pada mereka. 


2d A1 Ga (Allah telah menepati janji-Nya), yakni janji 


untuk memenangkan agama-Nya sebagaimana yang disebutkan dalam 
firman-Nya dalam surah Al Fath ayat 20, 8 2 Aa 1 5. 285 (Allah 


menjanjikan kepada kamu harta rampasan yang banyak) dan firman- 
Nya dalam surah An-Nuur ayat 55, “o—a53 Si AT Gia AN IE 


» 31 — PA na Dtali (Dan Allah telah berjanji kepada orang- 
orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal 
yang shalih bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka 
berkuasa di bumi). Ini yang terkait dengan perjalanan perang. Adapun 
yang terkait dengan haji dan Umrah adalah firman Allah dalam surah 
Al Fath 27, ci An A3 Oi Haa emisi! “Jend (Bahwa sesunguhnya 
kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam 


keadaan aman). 


64 ai, (Menolong hamba-Nya). Maksudnya adalah beliau 
SAW. 
AL Nm $h—2) (Dan mengalahkan golongan musuh 


sendirian). Maksudnya, tanpa campurtangan seorang pun. Ada 
perbedaan tentang maksud al ahzaab di sini. Salah satu pendapat 
menyebutkan bahwa maksudnya adalah pasukan kafir Guraisy dan 
bangsa Arab serta orang-orang Yahudi yang bersekutu dengan mereka 
saat perang Khandag. Mengenai perihal mereka telah diturunkan surah 
Al Ahzaab, dan kisah mereka telah dipaparkan pada pembahasan 


650 — FATHUL BAARI 





Ba Aa 


tentang peperangan. Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya 
lebih umum dari itu. An-Nawawi mengatakan, “Yang masyhur adalah 
yang pertama.” Ada yang mengatakan bahwa pendapat itu perlu 
dicermati, karena doa ini disyariatkan setelah perang Khandag. 
Jawabannya, peperangan Nabi SAW yang diikuti oleh beliau cukup 
terbatas, dan di antara yang cocok adalah perang Khandag 
berdasarkan zhahir firman Allah dalam surah Al Ahzaab ayat 25, 353 


JL ia AN AN gp NE mebatka YSS GA AN (Dan Allah 
menghalau orang-orang yang kafir itu yang keadaan mereka penuh 
kejengkelan, (lagi) mereka tidak memperoleh keuntungan apa pun. 


Dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan), 
dan sebelumnya dalam surah Al Ahzaab ayat 9 disebutkan, «Sis 3 


TYgI d 132 bu) mane KLG 55 (Ketika datang kepadamu tentara- 
tentara, lalu Kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara 


yang tidak dapat kamu melihatnya). Ahzaab adalah jamak dari hizb, 
artinya sekelompok orang. 


53. Doa Untuk yang Menikah 


o- Te PNP or 4 2 8 3 - CL ko N - - £ 
AS IE Eye ko AI Si JB EA nh ol LP 
NA eng SIB HA IA IS Goo NS Up 

. Ore 00 £ £ rela CA Tau £ a43 Pa KA Ta 
Beta yh dal Ui DL "Jis BI ya ip Vj 


6386. Dari Anas RA, dia berkata, “Nabi SAW melihat bekas 
kuning pada Abdurrahman bin Auf, beliau pun bertanya, “Bagaimana 
keadaanmu?' Ia menjawab, “Aku telah menikahi seorang wanita 
dengan (mahar) emas seberat biji.” Beliau pun mengatakan, 
“Baarakallaahu laka (semoga Allah memberkahimu). Laksanakanlah 
walimah walaupun hanya dengan seekor kambing”.” 


FATHUL BAARI — 651 


2. .. s£ 7 00 CA uda #. "5 g 2 2 - - . 2 - 
Ba AL ga 5) nu al Ula SIB 2 DI PAP 


Ri Td 2. 0G. 2 7 ot bon 25, 3 7 g Ka - 9 2 Bu, 
HB ate G EGG Ialah Ale AI Io al JB GA eny 
Pa La ea KR aa Mena Mala NG 3 0. s' TuL 0. 
BEN MEN Ae NS JB 5 KAS SG ASM dB 


£ 


Pi me Bek “Kera hn ob Bot 
AE Haag Pan DA gl Ula 15 KALA, Sea y) 


ad 

P4 

Xx PN - P . Gg . s3 £" TE 
A8 BB IG alle 3 TAN SA Cai Seat ol LG 


Bia MB 1 5 ala WAN ES 2 Jd aa 


6387. Dari Jabir RA, dia berkata, “Ayahku meninggal dengan 
meninggalkan tujuh —atau sembilan- anak perempuan. Lalu aku 
menikahi seorang wanita. Kemudian Nabi SAW bertanya, “Engkau 
sudah menikah wahai Jabir?” Aku jawab, “Ya.” Beliau bertanya lagi, 
“Gadis atau janda?” Aku jawab, “Janda.” Beliau berkata lagi, 
“Mengapa bukan gadis? Engkau bisa bersenda gurau dengannya dan 
dia pun bisa bersenda gurau denganmu. Atau engkau bisa 
membuatnya tertawa dan dia bisa membuatmu tertawa.” Aku jawab, 
“Ayahku meninggal dengan meninggalkan tujuh —atau sembilan- anak 
perempuan, dan aku tidak mau membawakan kepada mereka (istri) 
yang seperti mereka, maka aku pun menikah dengan seorang wanita 
yang dapat mengurus mereka.” Beliau berkata, “Kalau begitu, 
baarakallaahu 'alaika (semoga Allah melimpahkan keberkahan 
kepadamu)” Ibnu Uyainah dan Muhammad bin Muslim dari Amr 
tidak mengatakan (redaksi): Baarakallaahu 'alaika. 


Keterangan Hadits: 


(Bab doa untuk yang menikah). Pada bab ini Imam Bukhari 
menyebutkan hadits Anas tentang pernikahan Abdurrahman bin Auf 
dan hadits Jabir tentang pernikahannya dengan wanita janda. 


Penjelasan hadits Anas telah dipaparkan pada pembahasan 


652 — FATHUL BAARI 





tentang nikah, dan yang dimaksud di sini adalah redaksi US 33 
(semoga Allah memberkahimu). 

dm Ni :J— (Beliau pun bertanya, “Bagaimana 
keadaanmu?”). Ini merupakan keraguan dari periwayat. Yang bisa 
dijadikan sandaran adalah yang terdapat dalam riwayat terdahulu, 
yaitu menetapkan yang pertama (e—gs) yang artinya SL Lb 
(bagaimana keadaanmu). Kata 4s dalam riwayat ini adalah kata tanya 
(yakni t2) yang alif-nya diubah menjadi ha" 

Hadits Jabir tentang pernikahannya dengan wanita janda, 
disebutkan di dalamnya, A55 NW 15) X6 (Mengapa bukan 
gadis? Engkau bisa bersenda gurau dengannya dan dia pun bisa 
bersenda gurau denganmu). Penjelasannya telah dipaparkan pada 
pembahasan tentang nikah. Yang dimaksud dari hadits ini adalah 

ot. A CA Tau 
redaksi LS &! 556 (semoga Allah memberkahimu). 

3 af (Su yu Pi Kat Pa 6 C3 (Engkau sudah menikah 
wahai Jabir?” Aku jawab, “Ya.' Beliau bertanya lagi, “Gadis atau 
Janda?”). Kalimat ini berada pada posisi nashb, karena ada kata kerja 
yang tidak disebutkan secara redaksional, yaitu &—-y'5l (apakah 


engkau menikahi). Kemudian jawabannya, L—5 Ji (Aku jawab, 
Janda. ') dimana kalimat tersebut secare lengkap adalah, 4-35 a 
(5 (yang aku nikahi itu adalah janda). Saya (Ibnu Hajar) katakan, 


tidak menolak kemungkinan bahwa itu juga manshub, tapi ditulis 
tanpa alif. 


WSekam 3 (Atau engkau bisa membuatnya tertawa). Ini 


keraguan dari periwayat, karena dia menetapkan salah satu dari dua 
kemungkinan tentang asal kata #94, apakah dari WI (main-main) 


3 
atau dari w—4W! (ludah). Keterangannya telah dipaparkan dalam 


FATHUL BAARI — 653 


penjelasan hadits ini. 


ae S3 IS IE gek Ih Kaprah XI La 2 Jai ad Ubnu 
Uyainah dan Muhammad bin Muslom dari Amr tidak mengatakan 
(redaksi): Baarakallaahu 'alaika). Riwayat Sufyan bin Uyainah telah 
dikemukakan secara maushul pada pembahasan tentang peperangan 
dan pada pembahasan tentang nafkah dari jalurnya. Riwayat 
Muhammad bin Muslim telah disinggung pada pembahasan tentang 
peperangan. 

Letak kesesuaian ucapan Rasulullah SAW untuk 

Pa 

Abdurrahman, & &i 5G (semoga Allah memberkahimu), dan untuk 


Jabir, de ai S3 (semoga Allah melimpahkan keberkahan 


kepadamu), bahwa yang pertama adalah mengkhususkan keberkahan 

itu pada istrinya, sedangkan yang kedua keberkahan tersebut meliputi 

| juga dirinya, karena kecerdasan akalnya dengan mengedepankan 

| kemaslahatan saudari-saudari perempuannya daripada dirinya sendiri, 
sehingga dia tidak menikahi gadis sekalipun biasanya tingkatannya 
lebih tinggi daripada janda bagi laki-laki. 


54. Doa hendak Menggauli Istri 


ale II J5 LIBRA gp PA oi op 
Okara NS SAT ca ai -ds la gir ot sni Bi | Hani of 


daa al 3 NG Upi ah ol Up 3 (33 La Olah 3 
28 


c 


- 


2g 
Sl oU 


6388. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, “Nabi SAW bersabda, 
“Seandainya seseorang dari kalian hendak menggauli isterinya dia 
mengucapkan: Bismillaahi, allaahumma jannibnasysyaiithaana 


654 — FATHUL BAARI 


wajannibisysyaithaana maa razagtanaa (Dengan menyebut nama 
Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari syetan dan jauhkanlah syetan dari 
apa yang Engkau anugerahkan kepada kami (keturunan kami)), jika 
ditakdirkan mereka mendapat anak dari itu, maka syetan tidak akan 
dapat mendatangkan mudharat kepadanya selamanya.” 


Keterangan Hadits: 

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas. 
Redaksinya mengindikasikan bahwa doa tersebut disyariatkan ketika 
hendak bersetubuh. Dengan demikian, hilanglah anggapan bahwa 
secara zhahir hadits tersebut mengindikasikan agar doa tersebut 
diucapkan ketika mulai bersetubuh. Penjelasannya telah dipaparkan 
pada pembahasan tentang nikah. 


kagf oa ape aj (Maka syetan tidak akan dapat mendatangkan 


mudharat kepadanya selamanya). Maksudnya, anak tersebut tidak 
akan dicelakakan pada agama dan badannya. Hal itu bukan berarti 
menafikan godaan syetan kepadanya secara mutlak. 


55. Doa Nabi SAW, “Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di 
dunia.” 


Peta ka Pa or 1 AA So. 
Bo ah ea ae Rb OS NB oa 16 
Pa Bu 3 Tae AYI 33 aan Cai 


6389. Dari Anas, dia berkata, “Kebanyakan doa Nabi SAW 
adalah, “Rabbanaa aatinaa Jiddunyaa hasanah, wafil aakhirati 
hasanah, waginaa 'adzaabannaar” (Wahai Tuhan kami, berilah kami 
kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari 
siksa neraka).” 


FATHUL BAARI — 655 


Keterangan Hadits: 

Demikian judul yang dicantumkannya, yaitu dengan redaksi 
ayat Al Our'an, dan juga haditsnya. 

Imam Bukhari menukil hadits ini dari jalur Abdul Aziz bin 
Shuhaib, dari Anas dengan redaksi, :(dwy 46 A1 eko S3 3 ST OS 
29 AN Ai (Kebanyakan doa Nabi SAW adalah, “Allaahumma 
aatinaa (Ya Allah berilah kami)... hingga akhir ayat). Dia juga 
menukilnya dalam penafsiran surah Al Bagarah, dari Abu Ma'mar 
dari Abdul Warits dengan sanadnya ini, tetapi dengan redaksi, La os 
di — aa Ai Ko (Nabi SAW mengucapkan) selebihnya sama 
seperti itu. 

Imam Muslim menukilnya dari jalur Ismail bin Ulayyah dari 
Abdul Aziz, dia mengatakan, le : do ka FU OS 33 ai asi 35 laa 
SL Ie 053 1B AT Ig Haa IAI PAT AN IE TA gag dala Ai 
gp C3 ran Ki (Oatadah bertanya kepada Anas, “Doa apa yang 
paling banyak diucapkan Nabi SAW?” Anas menjawab, “Allaahumma 
aatinaa fiddunyaa hasanah /Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia 
.J hingga akhir.” Dia mengatakan, “Anas apabila hendak berdoa 
dengan suatu doa, maka dia berdoa dengan doa tersebut.”). Syu'bah 
mendengar hadits ini dari Ismail bin Ulayyah dari Abdul Aziz dari 
Anas secara ringkas. Yahya meriwayatkannya darinya, dia berkata, 
“Lalu aku berjumpa dengan Ismail, dia pun menceritakannya 
kepadaku.” Lalu dia menyebutkannya sebagaimana yang dinukil 


Imam Muslim. Imam Muslim juga menukilnya dari jalur Sya bah, 
dari Tsabit, dari Anas, BA 9 GT 8) LI us day la en of 


5 Aa (Bahwa Nabi SAW mengucapkan, “Wahai Tuhan kami, 


berilah kami kebaikan di dunia” ayat). Ini sesuai dengan judul bab di 
atas. 


Ibnu Abi Hatim menukilnya dari jalur Abu Nu'aim: 


656 — FATHUL BAARI 


Abdussalam Abu Thalut menceritakan kepada kami, JW «il Xs OY 
HE MI ST AN Om Ae Ps Ol targtug wang 01 sad H 
Pa Ni Tj ikub Ip (Aku berada di tempat Anas, maka Tsabit 
berkata kepadanya, “Sesungguhnya saudara-saudaramu memintamu 
agar mendoakan mereka”, maka Anas mengucapkan, “Allaahumma 
aatinaa fiddunyaa hasanah wafil aakhirati hasanah, waginaa 
adzaabannaar” (Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan 
kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa nerakal) lalu 
Gb Mean 
disebutkan kisahnya, dan di dalamnya disebutkan, 48 Ws &i S IMEI 
AS di & 51 (Jika Allah mendatangkan itu kepada kalian, maka 
sungguh Dia telah mendatangkan seluruh kebaikan kepada kalian). 


Iyadh mengatakan, “Beliau banyak mengucapkan doa ini 
karena mencakup semua makna doa yang berkenaan dengan urusan 
dunia dan akhirat.” Dia mengatakan, “Al Hasanah (kebaikan) yang 
disebutkan di sini menurut mereka adalah kenikmatan. Maka beliau 
memohon kenikmatan dunia dan akhirat serta perlindungan dari siksa 
neraka.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, ada perbedaan ungkapan di 
kalangan salaf tentang penafsiran al hasanah (kebaikan). 
Diriwayatkan Al Hasan, dia berkata, “Yaitu Ga! Sg 35, alali (ilmu 
dan ibadah di dunia)” Ibnu Abi Hatim menukil dengan sanad yang 
Shahih. Diriwayatkan juga darinya dengan sanad yang lemah, “Yaitu 
ad 333 RK ali, Lia G3! (rezeki yang baik (halal dan 
ilmu yang bermanfaat. Sedangkan (kebaikan) di akhirat adalah 
surga).” Penafsiran bahwa al hasanah (kebaikan) di akhirat adalah 
surga, juga dikutip oleh Ibnu Abi Hatim dari As-Sudi, Mujahid, Ismail 
bin Abi Khalid, dan Mugatil bin Hayyan. Diriwayatkan dari Ibnu Az- 
Zubair, “Yaitu RO BEI 23 S Oak (mereka mengerjakan 


dalam dunia mereka untuk kehidupan dunia dan akhirat mereka). 


FATHUL BAARI — 657 


1 


Diriwayatkan dari Oatadah, “Yaitu 37-31 GW! d 2g (keselamatan 
di dunia dan akhirat)” Diriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab Al 
Ourazhi, “Isteri yang shalihah termasuk al hasanaat.” Diriwayatkan 
juga menyerupai itu dari Yazid bin Abi Malik. 

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, dia 
berkata, d1 33! 39 ali asi Gl $ Tusi (Kebiakan di 
dunia adalah rezeki yang baik (halal) dan ilmu, sedangkan kebaikan 
di akhirat adalah surga).” Dari jalur Salim bin Abdillah bin Umar, 
dia berkata, “Kebaikan di dunia adalah , #! (cita-cita).” Dari jalur As- 


Sudi, dia berkata, “Kebaikan di dunia adalah Jadi (harta).” Ats- 
Tsa'labi menukil dari As-Sudi dan Mugatil, “ Idi G3 Ting 
LAGI BAKAN AI Kp) mLA Yan) kal! (kebaikan dunia adalah 
rezeki yang halal lagi luas serta amal shalih, sedangkan kebaikan 
akhirat adalah ampunan dan pahala).” Diriwayatkan dari Athiyyah, 
# di S3 Mei Ti SI KE ebi RN) eka TA Kaka 
(kebaikan dunia adalah ilmu dan pengamalannya, sedangkan 


kebaikan akhirat adalah mudahnya perhitungan dan masuk surga).” 

A 4 ae 
Diriwayatkan juga dengan sanad-nya dari Auf, dia berkata, &! s5 4 
KL Ai Ten GIS AN Bet IR NP JAN OTT, MLM 
(Barangsiapa yang Allah anugerahi Islam, Al Our an, keluarga, harta 


dan anak, maka dia telah dianugerahi kebaikan di dunia dan kebaikan 
di akhirat).” 


Ats-Tsa'labi menukil dari para pendahulu sufi sejumlah 
perkataan lainnya dengan redaksi yang berbeda tapi maknanya sama, 
yaitu keselamatan di dunia dan di akhirat. Al Kasysyaf hanya 
mengemukakan apa yang dinukil oleh Ats-Tsa'labi dari Ali, bahwa 
kebaikan di dunia adalah wanita yang shalihah, sedangkan di akhirat 
adalah bidadari, sementara siksa neraka adalah wanita yang jahat. 
Syaikh Imaduddin Ibnu Katsir mengatakan, “Kebaikan di dunia 


658 — FATHUL BAARI 


mencakup semua tuntutan dunia, berupa kesehatan, rumah yang 
lapang, isteri yang baik, anak yang berbakti, rezeki yang luas, ilmu 
yang bermanfaat, amal shalih, kendaraan yang nyaman, pujian yang 
baik dan sebagainya yang tercakup oleh ungkapan-ungkapan mereka. 
Semua itu termasuk kebaikan di dunia. Sedangkan kebaikan di 
akhirat, yang paling tinggi adalah masuk surga, dan yang 
menyertainya, yaitu rasa aman dari kedahsyatan hari kiamat, 
dimudahkannya hisab dan perkara-perkara akhirat lainnya. Adapun 
keterpeliharaan dari siksa neraka adalah dimudahkan sebab-sebabnya 
sewaktu di dunia, yaitu dijauhkan dari hal-hal yang haram dan 
syubhat.” Saya (Ibnu Hajar) katakan, atau ampunan. 


56. Memohon Perlindungan dari Fitnah Dunia 


TN JL 06 LI BA (p3 pe) all aa 
oU SA JAN in Id us mu Ya Kala 
una Or sah sea AAA 

JAN AE SAJA ha Uh 3, 


6390. Dari Sa'ad bin Abi Waggash RA, dia berkata, “Nabi 
SAW mengajarkan kepada kami kalimat-kalimat ini sebagaimana 
diajarkannya menulis, (yaitu) Allaahumma innii a'uudzu bika minal 
bukhli, wa a'uudzu bika minal jubni, wa a'uudzu bika min an nuradda 
ilaa ardzalil “umuri, wa a'uudzu bika min fitnatiddunyaa wa “adzaabil 
gabri (Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari sifat 
kikir, aku berlindung kepada-Mu dari sifat pengecut, aku berlindung 
kepada-Mu dari dikembalikan kepada usia yang paling hina (pikun), 
dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah dunia dan siksa kubur).” 


FATHUL BAARI — 659 


Keterangan: 
Judul ini telah dikemukakan dalam judul lainnya, yaitu dua 


belas bab sebelumnya. Hadits ini juga telah disebutkan di tempat 
tersebut. 


57. Mengulang-Ulang Doa 


& G £ DB ja or Aa 2 GL LG . 2g 9. Aa - . KA . . 
plg KIE Cake AI Jiya) Ol GS op) TE 
4 - 


JH — 63 4), Ab hp BAN JS 
LB 4, Hg AG 3 Tia 3 ya 33 Si 


ol naat 
Iis FA "15 Iis ee Pala an PSA Pa - JG 30 Era 


- 


LA JB ora 16 SSI S3 Vitoria) berara yg ba 
Sr Se dana Jasa :JU #StKs -JE KE 3 JB AL 


23 Er “. 


1G IA SA Ip JJ Sa -JG aa 
AN IE Aa jae da Us Rn 
45 IE Kena BEAN Te TARI Uas UK 
S1 Sy $ SEA ya oa alan dl Jo MY, 
netek cl jua AA oi UI J6 
ne aa DP ga YP An SANG 3 Gm 30 Kp 
AN Glag.. 653 Ta In IE Io pa "JG 
6391. Dari Aisyah RA, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah 


disihir sehingga terbayang kepada beliau seolah-olah melakukan 
sesuatu padahal beliau tidak melakukannya. Beliau pun berdoa kepada 


660 — FATHUL BAARI 


Tuhannya, kemudian bersabda, “Apakah engkau merasa bahwa Allah 
telah memberiku jawaban tentang apa yang aku tanyakan kepada- 
Nya?” Aisyah menjawab, “Apa itu wahai Rasulullah?” Beliau 
bersabda, “Ada dua laki-laki mendatangiku, lalu salah satunya duduk 
di dekat kepalaku dan yang satu lagi duduk di dekat kedua kakiku. 
Salah satunya berkata kepada temannya, “Apa yang diderita orang 
ini? Ia menjawab, “Disihir.' Dia bertanya lagi, “Siapa yang 
menyihirnya?”” Temannya menjawab, “Labid bin Al A'sham.' Dia 
bertanya lagi, “Dengan apa?” Temannya menjawab, “Dengan sisir 
dan rontokan rambut serta seludang mayang kurma.” Ia bertanya 
lagi, “Di mana letaknya?” Ia menjawab, “Di sumur Dzarwan.” 
Dzarwan adalah sebuah sumur di wilayah Bani Zuraig. Aisyah 
berkata, “Kemudian Rasulullah SAW mendatanginya lalu kembali 
kepada Aisyah dan berkata, “Demi Allah, sungguh airnya (sumur 
tersebut) seolah-olah seperti air inai yang telah membusuk, dan 
seludang mayangnya seperti kepala-kepala syetan.” Aisyah berkata, 
“Kemudian Rasulullah SAW datang lalu memeritahunya tentang 
sumur itu, maka aku berkata, “Wahai Rasulullah! Mengapa engkau 
tidak mengeluarkannya?” Beliau menjawab, “Adapun aku, Allah telah 
menyembuhkanku, dan aku tidak suka menimbulkan keburukan 
terhadap manusia” Isa bin Yunus dan Al-Laits bin Sa'ad 
menambahkan dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata, 
“Nabi SAW disihir, lalu beliau berdoa dan berdoa...” lalu disebutkan 
haditsnya. 


Keterangan Hadits: 

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan haidts Aisyah, 4.3! of 
Cb akug ALE A1 ko (Bahwa Nabi SAW disihir). Penjelasannya telah 
dipaparkan di akhir pembahasan tentang pengobatan. Abu Daud, An- 
Nasa'i dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari hadits Ibnu Mas'ud, (5! ot 


38. 


Fe Tr... apn 2... mao 1 N ', . 
LS jiki) USU YEL Ol demy OS euy Ale dl eko (sesungguhnya Nabi 


FATHUL BAARI — 661 








SAW senang berdoa tiga kali dan beristighfar tiga kali). An-Nasa'i 
menyatakannya shahih. Pada pembahasan tentang minta izin telah 
dikemukakan hadits Anas, US sel 2G Hi 3| OS (Apabila beliau 
mengatakan suatu kalimat, beliau mengulanginya tiga kali). 

Gaal Gta .. 633 ai Ang Pura 3 Io AD (Isa bin Yunus dan Al- 
Laits bin Sa'ad menambahkan dari Hisyam, dari ayahnya, dari 
Aisyah, dia berkata, “Nabi SAW disihir, lalu beliau berdoa dan 
berdoa...” lalu disebutkan haditsnya). Demikian yang dicantumkan 
pada riwayat mayoritas, tetapi semua kalimat ini tidak dicantumkan 
dalam riwayat Abu Zaid Al Marwazi. Riwayat Isa bin Yunus telah 
dikemukakan secara maushul pada pembahasan tentang pengobatan, 
dan sesuai dengan judulnya. Lain halnya dengan riwayat Anas bin 
Iyadh yang dikemukakan pada bab ini, karena tidak menyinggung 
tentang pengulangan doa. Disebutkan dalam riwayat Muslim dari 
Ubaidullah bin Numair dari Hiysam pada hadits ini, 53 & 63 4 LU 
(lalu beliau berdoa, kemudian berdoa, kemudian berdoa), 
sebagaimana yang telah dijelaskan. Demikian juga penjelasan tentang 
jalur Al-Laits mengenai sifat iblis pada pembahasan tentang awal 
mula penciptaan. 


58. Mendoakan Keburukan bagi Orang-Orang Musyrik 
0 0 T- DEA MA Kata NG Se ag Ca 30 A0 “Le 
B3 AE SI IU LI gal WA AI 2JU Lali mas - 
& KR NN Re BAG Aa CB APA gara DN an an” 
SUN) LOG Call el 2JE INI 3 lag ae ae 
ka NP 3 rae PNP ANN YA Seat 1 net 
HP PN op De) JPG PN IS 


662 — FATHUL BAARI 


Ibnu Mas'ud mengatakan, “Nabi SAW mengucapkan, “Ya 
Allah, tolonglah aku atas mereka dengan tujuh tahun (paceklik) 
sebagaimana tujuh tahun (paceklik) di masa Yusuf.” Beliau juga 
mengucapkan, “Ya Allah, binasakanlah Abu Jahal”” Ibnu Umar 
mengatakan, “Nabi SAW berdoa dalam shalat dengan mengucapkan, 
“Ya Allah, laknatlah si Fulan dan si Fulan,” hingga Allah menurunkan 
ayat “Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka. 
(Os. Aali “Imraan (3): 128).” 


er. LX Lp h LN Ng 2. aan 2 30. Aa, PN “.£ # 9 - 
CI HA ha AI Ja AA JW AI Je al 
B9 HPN AAN 

6392. Dari Ibnu Abi Aufa RA, dia berkata, “Rasulullah SAW 
mendoakan keburukan bagi golongan yang bersekutu, beliau 
mengucapkan, “Ya Allah yang menurunkan Al Kitab, Yang Maha 


Cepat hisab-Nya, porak porandakanlah pasukan golongan yang 
bersekutu, kalahkanlah mereka dan goncangkanlah mereka.” 


202 1 


AH r4 
Yara os 
. 


Ao “ats S A0 5 Sta Io ya SAI ASN ola 
— Ul alag ci Bala cal “3 dad ll co Tan cal an (dn) 
WA LI AA de Ui SAN AA eka g Oa Kaka 
aan ga yes Hae s 

6393. Dari Abu Hurairah, “Bahwa Nabi SAW apabila telah 
mengucapkan, “Sami'allaahu liman hamidah” (Allah mendengar 


FATHUL BAARI — 663 





orang yang memuji-Nya) pada raka'at terakhir shalat Isya', beliau 
membaca gunut, “Ya Allah, selamatkanlah Ayyasy bin Abi Rabi'ah. Ya 
Allah, selamatkanlah Al Walid bin Al Walid. Ya Allah, selamatkanlah 
Salamah bin Hisyam. Ya Allah, selamatkanlah golongan lemah dari 
orang-orang yang beriman. Ya Allah, kuatkanlah tekanan-Mu 
terhadap suku Mudhar. Ya Allah, jadikanlah pada mereka paceklik 
sebagaimana paceklik (pada masa) Yusuf.” 


tg. 


PNG We Bo no ore 1 - Bg m0 22 - - £ 0. 

3 Jk Apa Al At Jo LAN AI RN Lo) iB 

0. An 2... ore Y 2 3 o£ 0 £ Maa 

Bg An JAE AI kan An ke aa 
P4 uda 

ca ” an 2 TO ar 9- - Pa o Oa pia 

AN sebab arab OI OA Anil GM D3 A3 enge A3 


3 oa 


Aga 9 


' 


NA eg 


' 


6394. Dari Anas RA, “Nabi SAW mengirim pasukan yang 
disebut pasukan gari', lalu mereka terbunuh, maka aku tidak pernah 
melihat Nabi SAW bersedih karena sesuatu seperti beliau bersedih 
atas mereka. Maka beliau pun membaca gunut selama sebulan dalam 
shalat Subuh, dan beliau mengucapkan, “Sesungguhnya suku 
Ushayyah telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.” 


MN Ko P3 Je GAN Ge Loe) TE 12 
NI oa ane sa la AO Oia dn da 
Pa Ag ala AM ko LAB akn, AI “Kla Te 3 PeNga 
"SUK as AI SEN JI OP ARIE GK 
PAGE 1 dst P Ha Ge AE aa aa Maen $ 


Pad 


664 — FATHUL BAARI 





6395. Dari Aisyah RA, dia berkata, “Orang-orang Yahudi 
pernah memberi salam kepada Nabi SAW dengan mengucapkan, 
“Assamu 'alaika” (semoga kematian menimpamu).” Aisyah RA 
memahami perkataan mereka, maka dia pun berkata, 
“Wa 'alaikumussaamu wal-la'nah (semoga kalianlah yang ditimpa 
kematian dan laknat).” Maka Nabi SAW bersabda, “Tenanglah wahai 
Aisyah, sesungguhnya Allan menyukai kelembutan dalam segala 
urusan.” Aisyah berkata, “Wahai Nabi Allah, apakah engkau tidak 
mendengar apa yang mereka ucapkan?” Beliau menjawab, “Apakah 
engkau tidak mendengar bahwa aku telah membalas (ucapan) 
mereka, yaitu aku katakan, “Wa'alaikum' (dan semoga menimpa 
kalian).” 


PLAN € Aa TANPA” 3 Emon Minal .. £ 08 - 0 
daa AA alan Gal ma US JB La go) Ualb Ala up 
Oo. na ea 2G Pt OA 0 SI oat AN £ & yna PN Pa Se Ia G3 

Hrg 9 £ Io To. H aa 
Lai 2D CI Teu) CE Jamil IN 


6396. Dari Ali bin Abi Thalib RA, dia berkata, “Ketika kami 
bersama Nabi SAW saat perang Khandag, beliau berkata, “Semoga 
Allah memenuhi kuburan-kuburan dan rumah-rumah mereka dengan 
api sebagaimana mereka telah menyibukkan kami dari shalat wushta 
hingga terbenamnya matahari”, yaitu shalat Ashar.” 


Keterangan Hadits: 

(Bab mendoakan keburukan bagi orang-Orang musyrik). 
Demikian judul yang dicantumkan di sini. Sedangkan pada 
pembahasan tentang jihad, dia mencantumkan judul ini disertai kata 
porak poranda dan kegoncangan. Pada bab ini Imam Bukhari 
menyebutkan beberapa hadits, yaitu: 


Pertama, “Ibnu Mas'ud mengatakan, “Nabi SAW 


FATHUL BAARI — 665 


mengucapkan, “Ya Allah, tolonglah aku atas mereka dengan tujuh 
tahun (paceklik) sebagaimana tujuh tahun (paceklik) di masa 
Yusuf”. Ini bagian dari hadits yang telah dikemukakan secara 
maushul pada pembahasan tentang Istisga' (mohon hujan). 


Kedua, “Beliau juga mengucapkan, “Ya Allah, binasakanlah 
Abu Jahal.” Bagian ini tidak tercantum dalam riwayat Abu Zaid. Ini 
adalah bagian dari hadits Ibnu Mas'ud juga tentang kisah kotoran unta 
yang dilemparkan oleh orang yang paling celaka ke punggung Nabi 
SAW. Hadits ini telah dikemukakan secara maushul pada pembahasan 
tentang thaharah, dan ini merupakan hadits keempat pada judul yang 
saya sebutkan tadi dalam pembahasan tentang jihad. 


Ketiga, “Ibnu Umar mengatakan, “Nabi SAW berdoa di dalam 
shalat dengan mengucapkan, “Ya Allah, laknatlah si Fulan dan si 
Fulan,” hingga Allah: menurunkan: “Tidak ada sedikit pun campur 
tanganmu dalam urusan mereka.” (Os. Aali “Imraan (3): 128).” Ini 
juga merupakan bagian dari hadits yang telah dikemukakan secara 
maushul pada pembahasan tentang perang uhud dan pembahasan 
tentang tafsir surah Aali “Imraan. Penjelasannya juga telah 
dikemukakan, demikian juga penyebutan nama-nama orang yang 
beliau doakan itu. | 


Keempat, “Bagi golongan yang bersekutu”. Keterangan yang 
dimaksud ini baru saja dikemukakan di atas. Ag! & 3, yakni sangat 
cepat dalam menghitung, atau maknanya bahwa kedatangan 
perhitungan-Nya sangat cepat. Penjelasan hadits ini telah dipaparkan 
pada bab “Janganlah Kalian Mengharapkan Berjumpa dengan Musuh” 
dalam pembahasan tentang jihad. 


Kelima, hadits Abu Hurairah tentang doa gunut untuk mereka 
lemah dari kalangan orang-orang yang beriman. Di dalamnya 
disebutkan, ras J£ itb saat «&! (Ya Allah, kuatkanlah tekanan-Mu 


terhadap suku Mudhar). Maksudnya, hukumlah mereka dengan keras. 
Asal maknanya adalah menginjak dengan kaki, maksudnya adalah 


665 — FATHUL BAARI 


membinasakan, karena yang menginjak sesuatu dengan kaki berarti 
menghancurkannya. Mudhar adalah nama kabilah yang terkenal, yaitu 
asal marga Oais, Ouraisy dan lain-lain. Pada pembahasan tentang 
jihad disebutkan bahwa penjelasan hadits ini akan dipaparkan pada 
pembahasan tentang peperangan, namun tidak mencukupi sehingga 
baru dapat dipaparkan pada penafsiran surah An-Nisaa'. 


ME — Kaku adi VI (Ya Allah, selamatkanlah Salamah bin 


Hisyam). Ibnu At-Tin menukil dari Ad-Dawudi, dia mengatakan, “Dia 
adalah pamannya Abu Jahal.” Ibnu At-Tin mengatakan, “Berdasarkan 
ini, maka nama Abu Jahal adalah Hisyam dan nama kakeknya juga 
Hisyam.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini tidak benar, karena nama Abu 
Jahal adalah Amr dan nama ayahnya adalah Hisyam. Salamah adalah 
saudaranya, ini tidak diperselisihkan di kalangan para sejarawan. 
Kemungkinan maksudnya “maka nama ayahnya Abu Jaha?”, jika 
demikian maka itu benar, tapi karena ia mengatakan bahwa Salamah 
adalah pamannya Abu Jahal, maka itu tidak benar, sehingga kembali 
salah. | 


Keenam, hadits Anas, “Nabi SAW mengirim pasukan yang 
disebut pasukan para gari”). Penjelasannya telah dipaparkan pada 
judul “Perang Bi'r Ma'unah” dalam pembahasan tentang peperangan. 


S3 (bersedih) dari kata al wajd, artinya al huzn (kesedihan). 


Ketujuh, hadits Aisyah, “Orang-orang Yahudi pernah 
mengucapkan salam”. Penjelasannya telah dikemukakan pada 
pembahasan tentang minta izin. 


Kedelapan, hadits Ali, “Ketika kami bersama Nabi SAW saat 
perang Khandag”', di dalamnya disebutkan, “Semoga Allah memenuhi 
kuburan-kuburan dan rumah-rumah mereka dengan api”. 
Penjelasannya telah dipaparkan pada penafsiran surah Al Bagarah, 


dan saya pun telah mengisyaratkan perbedaan pendapat para ulama 


FATHUL BAARI — 667 


mengenai shalat wustha hingga mencapai 20 pendapat. 


Abu Al Hasan bin Al Oashshar mengatakan tentang 
penakwilannya, “Sebenarnya pemberina nama “Ashar” untuk 
“Wustha' khusus pada hari tersebut, karena mereka sangat sibut 
sehingga lalai shalat Zhuhur, Ashar dan Maghrib, maka jika dikaitkan 
dengan ketiga waktu tersebut, Ashar merupakan Wushta (waktu 
pertengahan antara Zhuhur dan Maghrib). Dalam hal ini yang 
dimaksud bukan wusthaa yang terdapat dalam penafsiran surah Al 
Bagarah.” Saya (Ibnu Hajar) katakan, redaksi dalam riwayat ini, (83 


jadi 2Ke (ia adalah shalat Ashar), telah dipastikan oleh Al Karmani 


bahwa ia merupakan kalimat periwayat yang disisipakan dalam hadits. 
Pendapatnya ini perlu diteliti, karena telah dikemukakan pada 
pembahasan tentang jihad dari riwayat Isa bin Yunus, dan dalam 
pembahasan tentang peperangan dari riwayat Rauh bin Ubadah, serta 
dalam pembahasan tentang tafsir dari riwayat Yazid bin Harun dan 
riwayat Yahya bin Sa'id, semuanya dari Hisyam, bahwa tidak satu 
pun yang menyebutkan shalat Ashar, hanya saja pada pembahasan 
tentang peperangan disebutkan, 2x c—44 Vi — (hingga 
terbenamnya matahari), ini mengesankan bahwa yang dimaksud 
adalah shalat Ashar. 


Imam Muslim juga menukil demikian dari riwayat Abu 
Usamah, dari riwayat Al Mu'tamir bin Sulaiman, dan dari riwayat 
Yahya bin Sa'id, ketiganya dari Hisyam, dengan redaksi, »—£ Uya 
JA IX Gatal 30 (mereka telah menyibukkan kami dari shalat 
Wusha, shalat Ashar). Demikian juga yang dinukil dari jalur Syutair 
bin Syakal dari Ali, dan dari jalur Murrah dari Abdullah bin Masud, 
sama seperti itu. Lebih jelas dari itu adalah yang dinukil dari hadits 
Hudzaifah secara marfu', ya! 3Xp 1 VJkb (mereka menyibukkan 


kami dari shalat Ashar), yang secara zhahir hadits ini adalah hadits 
yang sama. 


668 — FATHUL BAARI 





Di dalam sanad hadits ini disebutkan, & ai Gis (AI Anshari 


menceritakan kepada kami), yaitu Muhammad bin Abdillah bin Al 
Mutsanna Al Oadhi, salah seorang guru Imam Bukhari, tetapi 
mungkin dia menukil darinya melalui perantaraan orang lain 
sebagaimana yang terdapat di sini. Kemudian redaksi, 1— aki Wi 


Ol (Hisyam bin Hassan menceritakan kepada kami) menguatkan 


pendapat yang menyatakan mengenai riwayat yang terdapat dalam 
pembahasan tentang jihad dari jalur Isa bin Yunus, bahwa ati Hi- 


(Hisyam menceritakan kepada kami) adalah Ibnu Hassan. Tadinya 
saya mengira bahwa dia adalah Hisyam Ad-Dastuwa'i, dan saya 
menyangkal Al Ashili yang menyatakan bahwa dia adalah Ibnu 
Hassan, kemudian dia menukil pendapat yang menilai Hisam bin 
Hassan sebagai periwayat yang lemah yang ingin menolak hadits 
tersebut, dan saya menaggapinya. Setelah mencermati riwayat ini saya 
menarik kembali dugaan tersebut, dan sekarang saya menjawab bahwa 
walaupun Hisyam bin Hassan diperbincangkan oleh sebagian imam 
hadits tentang hapalannya, namun tidak seorang pun yang menilainya 
dha'if, dan mereka sepakat bahwa dia adalah seorang yang kredible 
dalam periwayatannya dari guru yang darinya dia menceritakan hadits 
bab ini, yaitu Muhammad bin Sirin. Sa'id bin Abi Arubah 
mengatakan, “Tidak ada seorang pun yang lebih hafal dalam 
meriwayatkan dari Ibnu Sirin dibanding Hisyam.” Yahya Al Oaththan 
mengatakan, “Hisyam bin Hassan adalah seorang yang tsigah dalam 
meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin.” Ia juga mengatakan, “Ia 
lebih aku sukai dalam meriwayatkan dari Ibnu Sirin daripada Ashim 
Al Ahwal dan Khalid Al Hadzdza'.” Ali bin Al Madini mengatakan, 
“Yahya Al Oaththan menilai hadits Hisyam bin Hassan dari Atha' 
sebagai hadits yang lemah, sedangkan para sahabat kami menilainya 
kuat.” Ia juga mengatakan, “Adapun haditsnya dari Muhammad bin 
Sirin adalah shahih.” Yahya bin Ma'in mengatakan, “Dia menafikan 
haditsnya dari Atha', dari Ikrimah dan dari Al Hasan.” 


FATHUL BAARI — 669 





Saya (Ibnu Hajar) katakan, Ahmad mengatakan, “Dia hampir 
tidak pernah diingkari, kecuali engkau dapatkan yang lainnya 
menceritakan itu, baik itu Ayyub ataupun Auf.” Ibnu Adi mengatakan, 
“Hadits-haditsnya baik, dan aku tidak melihat suatu kemungkaran di 
dalamnya.” Di dalam Ash-Shahihain, dia tidak mempunyai suatu 
riwayat pun dari Atha', namun dalam riwayat Imam Bukhari ada 
sedikit riwayatnya dari Ikrimah dan ada riwayat lain yang 
menguatkannya. 


59, Mendoakan Orang-Orang Musyrik 


8 p3 03 - o- s0? . £ 0. . 2. Teo02 £ 0 
ta 0 o El 0 PN PA y To Pd Pd La G3 sa, 
Al 236 CG ak 33 Co3 Ol cal Sio) CJ el dala adil 

o , se. Se AGAR ET Ha Mau 0-36 au ap 
ta NY Va Ml al JUS cela jeng A1 Ml 3 Aela 


6397. Dari Abu Hurairah RA, “Ath-Thufail bin Amr datang 
kepada Rasulullah SAW dan berkata, “Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya suku Daus telah bermaksiat dan menolak, maka 
mohonkanlah kepada Allah agar menimpakan keburukan terhadap 
mereka.” Orang-orang mengira bahwa beliau akan mendoakan 
keburukan untuk mereka, namun beliau mengucapkan, “Ya Allah, 


,” 


tunjukkanlah suku Daus dan datangkanlah mere. 


Keterangan Hadits: 


Judul ini dan hadits Abu Hurairah di dalamnya telah 
dikemukakan pada pembahasan tentang jihad, namun dengan 
tambahan redaksi, “ai SagL (dengan petunjuk untuk melunakkan 


hati mereka). Penjelasannya telah dipaparkan di sana. Saya juga telah 
menyebutkan segi yang memadukan kedua judul itu, yakni 


670 — FATHUL BAARI 





mendoakan keburukan bagi orang-orang musyrik dan mendoakan 
kebaikan bagi orang-orang musyrik. 


Ibnu Baththal mengemukakan, bahwa adanya doa kebaikan 
bagi orang-orang musyrik menghapuskan doa keburukan bagi orang- 
orang musyrik, berdasarkan firman Allah dalsm surah Aali “Imraan 
ayat 128, sh AS La UI “3 (Tidak ada sedikit pun campur tanganmu 
dalam urusan mereka). Dia mengatakan, “Namun mayoritas 
menunjukkan tidak ada penghapusan, dan mendoakan keburukan bagi 
orang-orang musyrik itu diperbolehkan. Adapun yang terlarang adalah 
melakuakn hal itu terhadap orang-orang yang sedang dibujuk hatinya 
karena diharapkan mau memeluk Islam.” Kemungkinan untuk 
menggabungkan keduanya adalah bahwa yang diperbolehkan adalah 
bila dalam doanya ada yang bisa membuat mereka jera untuk tetap 
bersikeras dalam kekufuran, sedangkan yang dilarang adalah 
mendoakan kebinasaan mereka karena kekufuran yang mereka 
lakukan, dan dibatasinya dengan permohonan hidayah menunjukkan 
bahwa yang dimaksud dengan permohonan ampunan yang disebutkan 
dalam hadits lainnya, Olx Y Hi s3 "BB! (Ampunilah kaumku 
karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui) adalah pemberian 
maaf atas kejahatan terhadap diri beliau sendiri, bukan permohonan 
untuk menghapuskan seluruh dosa mereka, karena dosa kekufuran 
tidak dapat dihapus. Atau yang dimaksud dengan ucapan beliau, "il 


—$ (ampunilah mereka) adalah tunjukkanlah mereka kepada Islam 


sehingga bisa diberi ampunan. Atau maknanya adalah “ampunilah 
mereka bila mereka memeluk Islam”. 


FATHUL BAARI — 671 








60. Ucapan Nabi SAW, “Ya Allah, Ampunilah apa yang telah Aku 
Kerjakan dan Apa yang Aku Tangguhkan.” 


ip PG AS AN Hae Ie rd 
c Mas aa Ih (IA ES JA Da 
2 4 

IE any JAR esa bas AA AI ai el 


5 at ag Ai Uh BU Ian el usia 
Sa an IS dai dag ih pad ai tai 


£ 0. Papa “3 10 Do 


O— Bilal Sp Ea ul st BG AL ALE JB 


ig Le PD pp aa ni 


6398. Dari Abu Musa, dari Nabi SAW, beliau berdoa dengan 
doa ini “Ya Allah, ampunilah dosaku, kebodohanku, sikapku yang 
melampaui batas dalam segala urusanku, dan apa saja yang Engkau 
lebih mengetahuinya daripada aku. Ya Allah, ampunilah kesalahan- 
kesalahanku, kesengajaanku, kebodohanku, kesungguhanku, dan 
semua yang ada padaku. Ya Allah, ampunilah apa yang telah aku 
lakukan dan apa yang aku tangguhkan, apa yang aku sembunyikan 
dan apa yang aku tampakkan. Engkaulah yang memajukan dan 
Engkau pula yang menangguhkan, dan Engkau Maha Kuasa atas 
segala sesuatu). 


Ubaidullah bin Mu'adz berkata: Ayahku menceritakan kepada 
kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Ishag, dari Abu 
Burdah bin Abi Musa, dari ayahnya, dari Nabi SAW...seperti itu. 


672 — FATHUL BAARI 





-03 0 ae Pt 
Meat sel Ae Ja | Bas 


0 33 SEA 


| —, SA S SG aa - sd s5 is ga 
- 2 PA ocu SEP i - o- 0, sat -4 3 
SN IS KSRE a USg SP SAS AH ad alel 
Sa 
6399. Israil menceritakan kepada kami, Abu Ishag 
menceritakan kepada kami dari Abu Bakar bin Abi Musa dan Abu 
Burdah yang aku kira dari Abu Musa Al Asy'ari, dari Nabi SAW, 
bahwa beliau berdoa, “Ya Allah, ampunilah dosaku, kebodohanku, 
sikapku yang melampaui batas dalam urusanku, dan apa saja yang 
Engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Ya Allah, ampunilah 
senda gurauku, kesungguhanku, kekeliruanku, kesengajaanku, dan 
semua itu yang ada padaku”. 


Keterangan Hadits: 

Demikian Imam Bukhari engan aa judul ini dengan 
mengutip bagian dari haditsnya. Bagian ini mencakup semua yang 
terkandung dalam haditsnya, karena semua yang disebutkan tidak 
terlepas dari dua kemungkinan itu. 

. IE JB, (Ubaidullah bin Mu'adz mengatakan.. ). 


Oo 16 . 


Imam Muslim menukilnya dengan redaksi, 348 7— As AS Gl 


(Ubaidullah bin Mu'adz menceritakan kepada kami). Demian juga 


04 Jo. 


yang dikatakan oleh Al Ismaili, 3tas (3 Al AE Gia Oli 2 hapal Wis 
4— (Al Hasan bin Sufyan menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin 


Mu 'adz menceritakan itu kepada kami). Al Ismaili mengisyaratkan 
bahwa dalam sanad-nya ada “illah (aib) lain, dia mengatakan, “Aku 
mendengar seorang hafizh (penghafal hadits) mengatakan bahwa Abu 


FATHUL BAARI — 673 





Ishag tidak mendengar hadits ini dari Abu Burdah, tapi ia 
mendengarnya dari Sa'id bin Abi Burdah dari ayahnya.” Saya (Ibnu 
Hajar) katakan, aib ini tidak menodai atau merusak hadits tersebut, 
karena Syu'bah tidak pernah meriwayatkan dari seorang mudallis 
kecuali yang dipastikan bahwa dia mendengarnya dari gurunya. 


Pada jalur periwayatan ketiga, Imam Bukhari menyebutkan, 


SPA ab Wah di oi KP Beta il Wi Jaya Be 
& A—N —uy (Israil menceritakan kepada kami, Abu Ishag 
menceritakan kepada kami dari abu Bakar bin Abi Musa dan Abu 
Burdah yang aku kira dari Abu Musa Al Asy'ari). Saya tidak 
menemukan jalur Isra'il ini dalam Mustakhraj Al Isma 'ili, sementara 
Abu Nyu'aim juga tidak menemukan jalur lainnya sehingga dia 
menukilnya dari jalur Imam Bukhari dan tidak dari jalur lainnya. Al 
Ismaili menyatakan bahwa Syarik, Asy'ats dan Oais bin Ar-Rabi' 
meriwayatkannya dari Abu Ishag, dari Abu Burdah bin Abi Musa, dari 
ayahnya. Saya juga menemukan jalur Ismail yang lainnya yang 
dinukil oleh Abu Muhammad bin Sha'id di dalam Fawaid-nya, dari 
Muhammad bin Amr Al Harawi, dari Ubaidullah bin Abdil Majid, 
dimana Imam Bukhari menukilnya dari jalurnya dengan sanadnya. 
Dalam riwayatnya dia mengatakan, “Dari Abu Bakar dan Abu Burdah 
bin Abi Musa dari ayah mereka,” tanpa keraguan, dan dia 
mengatakan, “Gharib dari hadits Abu Bakar bin Abi Musa.” Saya 
(Ibnu Hajar) katakan, Israil ini adalah Ibnu Yunus bin Abi Ishag. Dia 
adalah orang yang paling kredibel terhadap hadits kakeknya. 


Catatan: 


Al Karmani mengemukakan bahwa pada sebagian naskah 
Imam Bukhari disebutkan, “Abdullah bin Mu'adz” (bukan 
Ubaidullah). Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini tidak benar. Ia juga 
mengemukakan bahwa pada sebagian naskah dari jalur Isra'il 
Abdullah bin Abdil Hamid dengan membelakangkan miim (bukan 


674 — FATHUL BAARI 


“Majid”). Ini juga salah, karena dia adalah Abu Ali Al Hanafi dan 
dikenal termasuk kalangan para periwayat Shahihain. 


MEI Ia #& ss ah (Bahwa beliau berdoa dengan doa ini). 


Dalam jalur-jalur periwayatannya saya tidak melihat keterangan 
tentang letak doa ini, tetapi sebagian besar bagian akhirnya dalam 
hadits Ibnu Abbas (bukan hadits Abu Musa) disebutkan bahwa Nabi 
SAW mengucapkannya dalam shalat malam, sebagaimana yang telah 
dijelaskan. Disebutkan juga dalam hadits Ali yang dinukil Imam 
Muslim, bahwa beliau mengucapkannya di akhir shalat. Ada 
perbedaan dalam riwayat itu, apakah beliau mengucapkannya sebelum 
salam atau setelahnya. Dalam riwayat Muslim disebutkan, cp 0 Kp 2 
bg DI Fa Gg ae ag oli BAB aan abnig KI Ja Li 


RP 0,3 3 La 


CI Y DIA Dig Akad adi uga ct ag asi bay (pal 


(kemudian di bagian akhirnya di antara tasyahhud dan salam, beliau 
mengucapkan, “Ya Allah, ampunilah aku apa yang telah kulakukan 
dan apa yang aku tangguhkan, apa yang aku sembunyikan dan apa 
yang aku lampaui batasnya, apa yang aku tampakkan dan apa yang 
Engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Engkaulah yang 
memajukan dan Engkau pula yang menangguhkan. Tidak ada 
sesembahan kecuali Engkau.”). Dalam riwayatnya yang lain 
disebutkan, .. Cal Ga e) P3) “li :Ju An 13 (Ketika salam beliau 
mengucapkan, “Ya Allah, ampunilah apa yang telah aku kerjakan...). 
Untuk mengompromikan kedua riwayat ini adalah dengan 
mengartikan yang kedua dengan “hendak salam”, karena jalur kedua 
riwayat ini sama. Ibnu Hibban menukilnya dalam Shahih-nya dengan 
redaksi, Ary SWA R £p | OS (Begitu selesai shalat dan beliau 
salam), secara zhahir menunjukkan setelah salam. Kemungkinan juga 
beliau mengucapkan itu sebelum salam dan sesudahnya. Dalam hadits 
Ibnu Abbas disebutkan redaksi yang menyerupainya sebagaimana 
yang telah saya jelaskan. 


FATHUL BAARI — 675 








sake JAR D5 (Ya Allah, ampunilah dosaku). Al Khathii'ah 
artinya adz-dzanb (dosa). 

—s Gamat — d3 (Sikapku yang melampaui batas dalam 
segala urusanku). Israaf artinya melampaui batas. Al Karmani 
mengatakan, “Ada kemungkinan hanya terkait dengan sikap 
melampaui batas, dan kemungkinan juga terkait dengan semua yang 
disebutkan.” 

Giat) Sts e) "AB! (Ampunilah kesalahan-kesalahanku, dan 
kesengajaanku). Dalam riwayat Al Kasymihani pada jalur Isra'il 
disebutkan dengan kata —bs (kesalahanku). Demikian juga yang 


dinukil Imam Bukhari dalam kitab Al Adab Al Mufrad dengan sanad 
yang disebutkannya dalam Ash-Shahih. Ini yang sesuai, karena 
disebutkannya kata “sengaja”, tapi mayoritas periwayat menyebutkan 
yang pertama. 

Al Khathaayaa adalah jamak dari kata al khathii 'ah 
(kesalahan). Disebutkannya kata al 'amd (kesengajaan) dengan kata 
khathii ah merupakan bentuk perangkaian kata yang khusus kepada 
yang umum, karena kesalahan lebih umum daripada kekeliruan dan 
kesengajaan. Atau merupakan bentuk perangkaian yang umum kepada 
yang umum. 


S3 k23 (Kebodohanku dan kesungguhanku). Dalam 
riwayat Imam Muslim disebutkan, 543 JP "85 (ampunilah senda 


gurauku dan kesungguhanku), ini lebih sesuai. Al Jidd (kesungguhan) 
adalah lawan daripada al hazl (senda gurau). 

Sus 3 Ng 3 (dan semua itu ada padaku), yakni yang ada atau 
mungkin ada. 


Ta S AA ai (Ya Allah, ampunilah apa yang telah aku 
lakukan...) Rahasia yang dimaksud beserta penjelasannya telah 


676 — FATHUL BAARI 


1 
| 





dipaparkan. 
PA uh AA df (Engkaulah yang memajukan dan Engkau 


pula yang menangguhkan). Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, 
anandi adi «&! (Ya Allah, Engkaulah yang memajukan...). 


A3 sg 3 SE Gili, (Dan Engkau Maha Kuasa atas segala 
sesuatu). Dalam hadits Ali yang telah saya isyaratkan disebutkan, di) Y 
Cm Y (tidak ada sesembahan kecuali Engkau) sebagai ganti kalimat, 
Ta ga 1G de dh (dan Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu). 


Setelah menyoroti kemusykilan bahwa doa ini berasal dari Nabi SAW 
kendati pun Allah telah berfirman, #5 145 245 La pa U A1 Ul ad 
(Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosa yang telah 
lalu dan yang akan datang. (Os. Al Fath (48): 2)), Ath-Thabari 
mengatakan yang intinya, “Nabi SAW melaksanakan apa yang 
diperintahkan Allah kepadanya untuk bertasbih dan memohon 
ampunan ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan.” Dia 
mengatakan, “Ada orang yang mengatakan bahwa permohonan ampun 
beliau adalah mengenai kesalahan yang terjadi karena lupa dan 
lengah, atau karena ijtihad yang tidak benar. Lalu ditanggapi, bahwa 
jika demikian, tentu para nabi dianggap bersalah karena hal yang 
semacam itu sehingga kondisi mereka lebih berat daripada umat 
mereka.” 


Al Muhasibi mengatakan, “Para malaikat dan para nabi lebih 
takut kepada Allah daripada selain mereka. Takutnya mereka 
merupakan bentuk penghormatan dan pemuliaan. Sedangkan 
permohonan ampun mereka adalah permohonan ampun dari 
kekurangan, bukan dari dosa yang terjadi.” 

Iyadh mengatakan, “Bisa jadi ungkapan, — bs Gear 


22X 053 


(ampunilah dosaku) dan LH G3 La 6 e) P3 (ampunilah apa yang 
telah aku lakukan dan apa yang aku tangguhkan) adalah sebagai 


FATHUL BAARI — 677 





bentuk ungkapan kerendahan hati, ketundukan dan kesyukuran kepada 
Tuhannya, karena telah mengetahui bahwa beliau telah diampuni.” 
Ada juga yang mengatakan, bahwa permohonan ampun itu mengenai 
kelalaian atau lupa. Ada juga yang mengatakan bahwa itu mengenai 
apa yang telah lalu sebelum menjadi nabi. Menurut sebagian orang, 
bahwa dosa kecil bisa saja terjadi pada diri para nabi, maka 
permohonan ampun tersebut adalah berkenaan dengan dosa kecil itu. 
Ada juga yang mengatakan seperti yang disebutkan dalam surah Al 
Fath, a35 I—3 sai EKO) “Sd (Supaya Allah memberi ampunan 
kepadamu terhadap dosa yang telah lalu), yakni dari dosa bapakmu, 
Adam, #5 (555 (yang akan datang), yakni dosa-dosa umatmu. Al 


Ourthubi mengatakan dalam kitab Al Mufhim, “Kesalahan bisa terjadi 
pada diri para nabi, karena mereka juga mukallaf. Oleh karena itu, 
mereka khawatir terjadi kesalahan sehingga mereka memohon 
perlindungan.” Ada juga yang mengatakan bahwa beliau 
mengucapkan permohonan ampun itu sebagai bentuk kerendahan hati 
dan ketundukan agar dicontoh oleh umatnya. 


Catatan: 


Al Karmani menukil dengan mengikuti Mughalthai, dari Al 
Oarafi, bahwa ucapan seseorang dalam doanya, esa ea F3 ai 
(Ya Allah, ampunilah semua kaum muslimin) adalah memohon yang 
mustahil, karena para pelaku dosa besar bisa masuk neraka, sedangkan 
yang masuk neraka adalah karena tidak diampuni. Pendapat ini 
ditanggapi, bahwa hal itu tidak mengindikasikan larangan, dan tidak 
adanya pengampunan itu berakibat kekal dalam neraka. Sedangkan 
mengeluarkan (dari neraka) dengan syafa'at atau pemaafan, adalah 
pengampunan secara umum. Hal ini ditanggapi, bahwa pandangan 
tersebut bertentangan dengan ucapan Nuh AS sebagaimana yang 
disebutkan dalam surah Nuuh ayat 28, IPS ad UI Pe) Sab 5) 


678 — FATHUL BAARI 





Data, Gan Kep (Ya Tuhanku! Ampunilah aku, ibu bapakku, 
orang yang masuk ke rumahku dengan beriman dan semua orang 
yang beriman laki-laki dan perempuan) dan ucapan Ibrahim AS 
dalam surah Ibraahiim ayat 41, 44 #4— Gs jmokig SU AAA 
Drama (Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku 


dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab (hari 
kiamat)/). Lain dari itu, Nabi SAW juga diperintah untuk itu dalam 
firman Allah surah Muhammad ayat 19, apada Gasa Pb aa) Pang 
(Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang 
mukmin, laki-laki dan perempuan). Kesimpulannya, bahwa 
permohonan dengan redaksi yang umum tidak memastikan bahwa hal 
itu untuk setiap pribadi. Kemungkinan yang dimaksud Al Oarafi 
adalah larangan memaksudkan untuk setiap pribadi, dan bukan 
larangan memenjatkan doa tersebut. 


61. Berdoa di Waktu (yang Dikabulkan) yang Ada pada Hari 
Jum'at 


Pa 2. ta “3 aa Eu La ai - 02 Geo 0 
plg KPA lo pan pl JG 1J AP AI nh SIA al LP 
Manan ANA Olkoraln “S5 SIA no 3 PA Ca Bana Oa Tn MA 
VI LP AI Jl dan AB yA peka aib Y Lela Ira pp 
ea » Pe “9 

Mela Mala UG tong JG, .odast 


6400. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, “Abu Al Oasim 
SAW bersabda, “Pada hari Jum'at ada saat/waktu yang tidaklah 
seorang muslim tepat pada saat itu dia tengah berdiri melaksanakan 
Shalat memohon kebaikan kepada Allah, kecuali Allah memberinya. 
Beliau mengisyaratkan dengan tangannya: Kami katakan, “Beliau 
menyedikitkannya, mengecilkannya.”” 


FATHUL BAARI — 679 


Keterangan Hadits: 


(Bab berdoa di waktu yang ada pada Hari Jum'at). 
Maksudnya, saat atau waktu yang diharapkan untuk dikabulkannya 
doa (waktu mustajab). Dalam pembahasan tentang hari Jum'at, Imam 
Bukhari mencantumkan judul “Waktu (mustajab) yang terdapat pada 
hari Jum'at”, namun dalam bab itu dan juga dalam bab ini, Imam 
Bukhari tidak mencantumkan sesuatu yang menetapkan waktunya. 
Ada banyak perbedaan pendapat mengenai hal ini. Al Khaththabi 
membatasinya hanya pada dua waktu, yaitu waktu shalat dan waktu di 
siang hari ketika matahari hampir terbenam. Redaksi hadits ini telah 
dikemukakan pada pembahasan tentang hari Jum'at dari jalur. Al A'raj 


S9... 


dari Abu Hurairah, YES Tki Ga A8 Gg Aa KPA YTB A3 


38 3 


FTP 
tgl Ot 4 ga 4-20) sb! (“Di dalamnya terdapat suatu saat dimana 


tidaklah seorang hamba muslim tepat pada saat itu dia tengah berdiri 
melaksanakan shalat memohon sesuatu kepada Allah, kecuali Allah 
memberinya.” Seraya berliau mengisyaratkan dengan tangannya 
bahwa waktu itu sangat sedikit). 


Saya juga telah mengumpulkan beragam pendapat mengenai 
waktu yang dimaksud hingga lebih dari 40 pendapat. Menurut saya, 
banyaknya pendapat mengenai hal ini seperti halnya pendapat- 
pendapat mengenai /ailatul gadar. Saya temukan keterangan dalam 
sebuah hadits yang menunjukkan faktor penyebab beragamnya 
pendapat pada kedua masalah ini, yaitu hadits yang dinukil Imam 
Ahmad dan dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah, dari jalur Sa'id bin 
Al Harits dari Abu Salamah, dia mengatakan, 372 W 3) kara UG Ta 


AN pe Ale At it 3 ga IL -Js Aa PUN gp Ui 
2 IS LI SE Bae LS di (Aku berkata, “Wahai Abu 
Sa'id, naa “Abu Hurairah menceritakan kepada kami 
tentang waktu yang terdapat pada hari Jum'at.” Ia berkata, “Aku 


pernah menanyakannya kepada Nabi SAW, beliau pun bersada, 
“Sesungguhnya aku telah diberitahu, kemudian aku dijadikan lupa 


680 — FATHUL BAARI 


Pee un GA MENANAM ian 


akan hal itu sebagaimana aku dijadikan lupa tentang lailatul 
gadar.”). Hadits ini mengisyaratkan bahwa setiap riwayat yang 
menetapkan waktu tersebut secara marfu' adalah tidak benar. 

(ps Ai Jti (Memohon kebaikan kepada Allah). Dalam riwayat 
Al A'raj disebutkan kata yang membatasinya, yaitu aa (sesuatu), dan 


bahwa keutamaan tersebut hanya bagi yang memohon kebaikan. Ini 
tidak termasuk doa keburukan, seperti doa untuk memutuskan 
silaturahim dan yang sepertinya. 

Oka J3 (Seraya mengatakan (mengisyaratkan) dengan 
tangannya). Ini merupakan bentuk ungkapan kata dengan maksud 
perbuatan. Dalam riwayat Al A'raj disebutkan, d—w 3—414 (seraya 
mengisyaratkan dengan tangannya). 

WAY li “ds (Kami katakan, “Beliau menyedikitkannya, 
mengecilkannya. )). Kemungkinan kata ml (menyedikitkannya) ini 
sebagai penguat kata Wi—2y (mengecilkannya). Demikian yang 
diisyaratkan Al Khaththabi. Kemungkinan juga ia hanya mengatakan 
salah satunya, tapi kemudian periwayat menggabungkannya. Saya 
dapatkan dalam riwayat Al Isma'ili dari riwayat Abu Khaitsamah 


2 . Se 


Zuhair bin Harb, Wita) uli, (menyedikitkannya dan mengecilkannya) 
dengan menggabungkan keduanya. Ini sebagai penguat. Imam Muslim 
menukilnya dari Zuhair, dari Ismail, gurunya Musaddad dalam hal ini, 
tetapi dalam riwayatnya tidak terdapat kata ds, dengan redaksi, Ay 3 
Wb p —A Goat (seraya mengatakan dengan tangannya 
menyedikitkannya, mengecilkannya). Abu Awanah menukilnya dari 
Az-Za'farani dari Ismail dengan redaksi, 3! Gay "ab JIKA can Jb) 
Hala (seraya mengatakan dengan tangannya. Kami katakan, “Beliau 


mengecilkannya atau menyedikitkannya.”). Ini riwayat yang paling 
jelas. 


FATHUL BAARI — 681 


62. Sabda Nabi SAW, “Doa kita terhadap orang-orang Yahudi 
dikabulkan, sedangkan doa mereka terhadap kita tidak 
dikabulkan.” 


- Pe Bar mt am ng 


ear 9 se Is AI Eau EN ab Te, JG aa 


ES ea Aang lean Ko Ips IT (IE ti 
Te "JB AN HA pake ane 


“3 ai an beb 
6401. Dari Aisyah RA, sesungguhnya orang-orang Yahudi 
mendatangi Nabi SAW, lalu mengucapkan, “Assaamu 'alaika 
(semoga kematian menimpamu).” Maka Aisyah berkata, “Assamu 
alaikum wala'anakumullaah waghadhiba alaikum (semoga 
kematian menimpa kalian, serta Allah melaknat dan murka terhadap 
kalian)” Maka Rasulullah SAW bersabda, “Tenanglah wahai Aisyah, 
hendaklah engkau bersikap lembut dan jangan bersikap kasar —atau 
keji-.” Aisyah berkata, “Tidakkah engkau mendengar apa yang mereka 
katakan?” Beliau menjawab, “Tidakkah engkau mendengar apa yang 
aku katakan? Aku telah membalas (ucapan) mereka, lalu doaku 
terhadap merkea dikabulkan, sedang doa mereka terhadapku tidak 
dikabulkan.” 


Keterangan Hadits: 


(Bab Sabda Nabi SAW, “Doa kita terhadap orang-orang 
Yahudi dikabulkan, sedangkan doa mereka terhadap kita tidak 
dikabulkan. ”). Maksudnya, karena kita mendoakan keburukan untuk 


682 — FATHUL BAARI 


mereka dengan benar sedangkan mereka mendoakan keburukan untuk 
kita dengan kezhaliman. 


Pada bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah 
tentang ucapan mereka, Kar Atadi (semoga kematian menimpa kalian) 
dan ucapannya, ily, (samp Amma (semoga kematian dan laknat 
menimpa kalian), dan di bagian akhir disebutkan, Mera ae 233, 
HA “ Herry Y3 5 e) (Aku telah membalas fucapan|) mereka, lalu 


doaku untuk mereka dikabulkan, sedang doa mereka untukku tidak 
dikabulkan). Dalam riwayat Imam Muslim dari hadits Jabir 


disebutkan, WE Oya Y3 “ee Us V5 (dan sungguh dikabulkan doa 
kita untuk mereka, dan tidak dikabulkan doa mereka untuk kita). 
Dalam riwayat Imam Ahmad dari jalur Muhammad bin Al Asy'ats, 


dari Aisyah disebutkan yang serupa dengan hadits bab ini, S da Ju 
IL aa Hj Val del BUSA YA IG CABE Yg Gabah Land YA 
— #» (Beliau bersabda, “Mengapa engkau. Sesungguhnya Allah 


tidak menyukai kekejian dan perkataan keji. Mereka mengucapkan 
perkataan lalu kami membalas mereka, maka tidak ada sesuatu pun 
yang mendatangkan mudharat kepada kami, sedangkan bagi mereka 
berlaku hingga hari kiamat.” yang telah dijelaskan pada pembahasan 
tentang minta izin, berikut perbedaan pendapat tentang maksudnya. 
Dari sini disimpulkan, bahwa jika orang yang berdoa itu orang yang 
' zhalim terhadap orang yang didoakannya, maka doanya tidak 
dikabulkan. Hal ini ditegaskan oleh firman Allah dalam surah Ar-Ra'd 
ayat 14, Jr — Y ca Pai 263 (23 (Dan doa orang-orang kafir itu, 


hanyalah sia-sia belaka). 


FATHUL BAARI — 683 


Ta Ba 


63. Ucapan “Aamiin” 


Laga Ba Ui GA Sy AI pi Aa dl : SIA al 
Lp AH Lu 2 da3 KI Tu Tan BN 3 LA So » 


.X 


6402. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“Apabila gari” mengucapkan 'aamiin” maka hendaklah kalian 
mengucapkan 'aamiin', karena para malaikat juga mengucapkan 
'aamin'. Barangsiapa yang ucapan aamiin-nya bersamaan dengan 
aamin-nya para malaikat, maka dosanya yang telah lalu diampuni.” 


Keterangan Hadits: 

(Bab ucapan “Aamiin”). Maksudnya, ucapan “aamiin” setelah 
doa. 

Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah, ts! 5st 15! 
! ram (Apabila gari' mengucapkan 'aamiin', maka hendaklah kalian 
mengucapkan “aamiin” sebagaimana telah dijelaskan pada 
pembahasan tentang shalat. Yang dimaksud dengan gari' di sini 


adalah imam, yaitu ketika membaca dalam shalat. Bisa juga yang 
dimaksud dengan gari' ini lebih umum dari itu. 


Ada beberapa hadits tentang mengucapkan aamiin secara 
mutlak, di antaranya hadits Aisyah yang diriwayatkan secara marfu ', 
ar 3 (Ad SK Sin Lb ae P3 3 3 aa“ jer 6 (Tidaklah orang- 


orang Yahudi dengki terhadap kalian karena sesuatu sebagaimana 
mereka dengki terhadap kalian karena salam dan ucapan 'aamiin), 
yang diriwayatkan Ibnu Majah dan dinyatakan shahih oleh Ibnu 
Khuzaimah. Ibnu Majah juga menukil dari haidts Ibnu Abbas dengan 


684 — FATHUL BAARI 


redaksi, 241 Ji Ia 3 (Cyaal & Sik L (sebagaimana mereka 
dengki kepada kalian karena ucapan 'aamiin', karena itu 
perbanyaklah mengucapkan “aamiin”). Al Hakim meriwayatkan, y—£ 


BEA KI Ha AH) Maki UG (Dari Habib bin Maslamah Al 

Fihri, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Tidakkah 

sekelompok orang berkumpul, lalu sebagian mereka berdoa dan 

sebagian lainnya mengamininya, kecuali Allah mengabulkan 
mereka'.”). 

Abu Daud meriwayatkan dari hadits Abu Zuhair An-Numarri, 

sd Led PN UN Ie PRA NO Te NE 3 8g en. 

dia berkata, :JB cEAI da Jr) HP lag EA Ao 3 Uh 

Giaa K2 OS JW YEYI SAB Laka JB Seng Gel JI 3 Ol 

et (Nabi SAW mengetahui seorang laki-laki yang sedang berdoa 


terus-menerus, lalu beliau bersabda, “Pasti (dikabulkan) jika dia 
menutupnya). Ia (Abu Zuhair) berkata, “Dengan apa?” Beliau 
menjawab, “Dengan aamiin.” Kemudian dia menghampiri laki-laki 
itu, lalu berkata, “Wahai fulan, tutuplah dengan aamiin dan 
bergembiralah.”). Abu Zuhair berkata, “Aamiin adalah seperti 
stempel pada lembaran”. 


Dalam bab “Imam Mengeraskan Ucapan Aamiin” pada 
pembahasan tentang shalat telah saya sebutkan penjelasan tentang 
aamiin dari berbagai dialek dan perbedaan maknanya sehinga tidak 
perlu diulang lagi. 


FATHUL BAARI — 585 





s Pa 


A Prana 
64. Keutamaan Tahlil (@! Y! 5! Y) 
BJB pi ab Ko A1 IA Oi db AN op TIA Pa 
PN Ae Tee aan aa H4 96 
SC) et jae Jae D AS AU Is LA JS 


- u, 3. Na rn  D 2 an aa 3 
Geng obat GI LAS tika Ul LS ph Cikal 
Sp Ja We Ea Fiat AE oh Ui SU 


6403. Dari Abu Hurairah RA, sesungguhnya Rasulullah SAW 
bersabda, “Barangsiapa yang mengucapkan, “Laa ilaaha illallaahu 
wahdahuu laa syariika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 
alaa kulli syai'in gadiir” (Tidak ada sesembahan kecuali Allah 
semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya semua kerajaan dan 
semua pujian, dan Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu) 
sebanyak seratus kali dalam sehari, maka ia setara dengan 
(memerdekakan) sepuluh budak baginya, dituliskan baginya seratus 
kebaikan, dihapuskan darinya seratus keburukan, ia menjadi 
perlindungan baginga dari syetan pada hari itu hingga sore. Dan 
tidak ada seorang pun yang dapat mendatangkan yang lebih baik dari 
apa yang dibawanya, kecuali seseorang yang melakukan lebih banyak 
darinya.” 


: an Pa S Yoo 1D 


2 an aa ea 


lu 


Sange 2 sa hn 


636 — FATHUL BAARI 








ES Ke 3 TI Gta 2 Sr nata 
KAS PA Bah ad PN 5 UN G3 SA J3 sn 
DS Pp PSN Ke YAN H3 
JP AG 23 GA LI St neh Ih ah la Ja 
Tg TE KD Pa Dan 
CA 651 J6, BP BN PA 3 PALA J6, 


.“ 
- - 
at. 0. 3 90 CN, 


» - PA EU na 0 - 1 2. aa. 1 & 
AP Aa Oi JD an 18 Pn Oi SI IS SA AGS 


NX 


Nor Io A9 


: Ps Y Je AA 0 30 -— . ig . 020 2 0. oa 2 
ge Ing POP PPA PA LSI TP 
0 2D Setan 3 8. € 3... ILY e- 0. 5 - 2 0 - 
CA APA Kabah AA AP AN KEP mal OP Ja Lp 
G3 CAP: - af. T “ Kata oT- A “ 2 8 - 5 o 4 
& ja # Fs By h7 o- “Sr Haa 0.9 
JI Ly 1 MU Ke JP memaaiy  XS pl JB Jera 
o- Pa #30 3. - 2 8 03 Ka 
SD JG AN AI 3 Ca po SIN 3 bait 
ea NS 0 E? 3 LAN Pn “PA -6 Ta 22 
Vol AS KN BSE al aa pl Ill PAT 


IS 


6404. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
Abdul Malik bin Amr menceritakan kepada kami, Umar bin Abi 
Zaidah menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Amr bin 
Maimun, dia berkata, “Barangsiapa mengucapkan sepuluh kali, maka 
bagaikan orang yang memerdekakan seorang budak dari keturunan 


FATHUL BAARI — 687 


Ismail.” Umar mengatakan, “Abdullah bin Abi As-Safar menceritakan 
kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dari Rabi” bin Khutsaim...seperti itu. 
Lalu aku katakan kepada Ar-Rabi', “Dari siapa engkau 
mendengarnya?” Dia menjawab, “Dari Amr bin Maimun.” Maka aku 
pun menemui Amr bin Maimun, lalu aku katakan, “Dari siapa engkau 
mendengarnya?” Dia menjawab, “Dari Ibnu Abi Laila. Maka aku pun 
menemui Ibnu Abi Laila, lalu aku katakan, “Dari siapa engkau 
mendengarnya?” Dia menjawab, “Dari Abu Ayyub Al Anshari, dia 
menceritakannya dari Nabi SAW.” Ibrahim bin Yusuf mengatakan 
dari ayahnya, dari Abu Ishag: Amr bin Maimun menceritakan 
kepadaku dari Abdurrahman bin Abi Laila, dari Abu Ayyub, 
perkataannya itu dari Nabi SAW. Musa berkata: Wuhaib 
menceritakan kepada kami dari Daud, dari Amir, dari Abdurrahman 
bin Abi Laila, dari Abu Ayyub, dari Nabi SAW. Ismail mengatakan 
perkataannya dari Asy-Sya'bi, dari Ar-Rabi' bin Khutsaim. Adam 
berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, Abdul Malik bin 
Maisarah menceritakan kepada kami: Aku mendengar Hilal bin Yasaf 
dari Ar-Rabi' bin Khutsaim dan Amr bin Maimun, dari Ibnu Mas'ud, 
perkataannya. Al A'masy dan Hushain berkata dari Hilal, dari Ar- 
Rabi”, dari Abdullah, perkataannya. Abu Muhammad Al Hadhrami 
meriwayatkannya dari Abu Ayyub, dari Nabi SAW, “Bagaikan orang 
yang memerdekakan budak dari keturunan Ismail.” Abu Abdillah 
mengatakan, “Yang benar bahwa itu perkataan Abdul Malik bin 
Amr.” Al Hafizh Abu Dzar Al Harawi mengatakan, “Yang benar, itu 
adalah Umar, yaitu Ibnu Abi Zaidah.” Al Yunaini mengatakan, “Aku 
berkata: Yang benar adalah yang disebutkan Abu Abdillah Al Bukhari 
pada riwayat asalnya sebagaimana yang engkau lihat, bukan Amr.” 


Keterangan Hadits: 


(Bab keutamaan tahlil). Maksudnya, ucapan “Laa ilaaha 
illallaah”. Hal ini akan dijelaskan setelah satu bab. 


688 — FATHUL BAARI 


IS ea dh Aj Uh dua Yang an MAY UB 
“33 £ ai (Barangsiapa yang mengucapkan, “Laa ilaaha illallaahu 
wahdahuu laa syariika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 
alaa kulli syai'in gadiir (Tidak ada sesembahan kecuali Allah 
semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya semua kerajaan dan 
semua pujian, dan Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu)”). 
Demikian yang disebutkan dalam naya Mayo: Dalam sebagian 
riwayat diberi tambahan kalimat, 1-3 Pu (Yang Menghidupkan dan 


Yang Memeriran) bahkan dalam riwayat lainnya juga ditambahkan, 
pa Oskat » (di tangan-Nyalah segala kebaikan). Adapun periwayat yang 


Heibulkih itu akan saya sebutkan dalam riwayatnya. 
By ii (Seratus kali). Disebutkan dalam riwayat Abdullah bin 


Yusuf dari Malik yang telah disitir pada pembahasan tentang awal 
mula penciptaan, 3'——4 il ? y «8 (seratus kali dalam sehari). Dalam 


riwayat Abdullah bin Sa'id disebutkan, : Tomi ISI (jika berada di pagi 


hari). Seperti itu juga yang disebutkan dalam hadits Abu Umamah 
yang dinukil Ja'far Al Firyabi. Dalam hadits Abu Dzar disebutkan, d 


S5 A3 MA 3 (setelah shalat Subuh, sebelum dia 
berbicara), namun yang disebutkannya adalah, 2'7—4 yim£ (sepuluh 


kali). Pada sanad keduanya terdapat Syahr bin Hausyab yang 
diperselisihkan krediblitasnya. 


2 JS (Maka baginya). Disebutkan dalam riwayat Al 
Kasymihani dari jalur Abdullah bin Yusuf yang lalu, , KTP os (maka 
dengan dzikir itu), yakni dengan ucapan tersebut. | 

Ji (Setara dengan). Al Farra' mengatakan, al 'adl artinya 


menyamai sesuatu yang bukan jenisnya, sedangkan al '“idl artinya 
seperti.” 


FATHUL BAARI — 689 


AH) j:$ (Sepuluh budak). Dalam riwayat Abdullah bin Sa'id 
disebutkan, 13, Aka (setara dengan (memerdekakan| seorang budak). 
Ini sama dengan riwayat Malik dalam hadits Al Bara', As Ya Yus up 
(Barangsiapa yang mengucapkan laa ilaaha illallaah), yang di bagian 
akhirnya disebutkan, 3—3, Ja 1 45 Ap yi& (sepuluh kali, maka 
baginya setara dengan (memerdekakan| seorang budak). Riwayat ini 
dinukil An-Nasa'i dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dan Al 
Hakim. Hal serupa juga disebutkan dalam hadits Abu Ayyub pada bab 
ini sebagaimana yang akan disinggung nanti. Ja'far Al Firyabi 
meriwayatkan dari jalur Az-Zuhri: Ikrimah bin Muhammad Ad-Du'ali 
mengabarkan kepadaku, bahwa Abu Hurairah berkata, J16 28 WB 4 
AE | pa ot 3 pai Y5 ang (Barangsiapa mengucapkanya, 
maka baginya (pahala) setara dengan (/memerdekakan) seorang 
budak. Janganlah kalian menjadi lemah untuk memperbanyak 
memerdekakan budak). Seperti itu juga riwayat Suhail bin Abi Shalih 
dari ayahnya, namun dia menyelisihi pada dua temannya, lalu 
mengatakan, “Dari Ayyasy Az-Zuragi,” dinukil oleh An-Nasa'i. 

Reg (Dituliskan). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan 
Tn 

otanli ag A ana (Dan ia menjadi perlindungan baginya 
dari syetan). Dalam riwayat Abdullah bin Sa'id disebutkan, 48'p bai) 
gg & (dan dia dipelihara pada harinya itu hingga sore), disertai 
tambahan, A5 Yaa ANA ge 2 3 Ke JB Hp) (dan barangsiapa 
mengucapkan seperti itu di sore hari, maka baginya juga seperti itu). 
Demikian juga pada jalur-jalur lainnya yang akan disinggung. 

2 aa Je Ii in ag (Dan tidak ada seorang pun yang 


dapat mendatangkan yang lebih baik dari apa yang dibawanya). 
Demikian yang dicantumkan di sini. Sedangkan dalam riwayat 


690 — FATHUL BAARI 





Abdullah bin Yusuf disebutkan dengan redaksi, 4 st Ls. 


dm —i Ie Ja y (Kecuali orang yang melakukan lebih 
banyak darinya). Dalam hadits Amr bin Syu' aib dari ayahnya, dari 
kakeknya disebutkan, J5 :-— Kadi JG 134 y alat Uya Jas, Ii er an 
(tidak ada seorang pun yang memperoleh lebih dari amalnya kecuali 


orang yang mengucapkan lebih banyak dari itu), yang dinukil An- 
Nasa'i dengan sanad yang shahih hingga Amr. 

dantae— IS p— 13, GE AS US Vyas JB HJ (Barangsiapa 
mengucapkan sepuluh kali, maka dia bagaikan orang yang 
memerdekakan seorang budak dari keturunan Ismail). Demikian yang 
disebutkan Imam Bukhari secara ringkas. Imam Muslim 
mengemukakannya dari Sulaiman bin Ubaidullah Al Ghailani, dan Al 
Ismaili dari jalur Ali bin Muslim, keduanya berkata: Abu Amir 
menceritakan kepada kami dengan sanad tersebut, & Y! —| Y JB La 
Ga D6 Aa YA cad Hb JS ade yah asah Alah dupa Ya 
Jabat) » ng Ly pl Ang! ai (Barangsiapa yang mengucapkan, “Tidak 
ada sesembahan kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. 
Milik-Nya segala kerajaan dan segala pujian, dan Dialah yang 
berkuasa atas segala sesuatu,” sepuluh kali, maka dia seperti orang 
yang memerdekakan empat orang dari keturunan Ismail). Demikian 
juga yang dinukil Abu Awanah di dalam Shahih-nya dari jalur Rauh 
bin Ubadah, dan dari jalur Amr bin Ashim, keduanya mengatakan, 
“Umar bin Abi Zaidah menceritakan kepada kami,” lalu disebutkan 
seperti itu. 

'—3£ Jl (Umar berkata). Demikian yang disebutkan dalam 
riwayat Abu Dzar. Sedangkan yang lainnya menyebutkan, AI De 
21 (Umar bin Abi Zaidah), yaitu periwayat yang disebutkan di awal 


sanad. 


FATHUL BAARI — 691 


Pemai gi Cm A1 Amp WE) (Dan Abdullah bin Abi As-Safar 
menceritakan kepada kami). Kalimat ini merupakan kelanjutan dari 


kalimat, Obw—4! (al 56 (dari Abu Ishag). Imam Muslim dan Al Ismaili 


telah menjelaskannya dalam riwayat mereka. Imam Muslim 
mengulang sanadnya dari awal hingga Umar bin Abi Zaidah, lalu 
menyebutkan, jim! Hi — “ 112 ls (Abdullah bin Abi As-Safar 
menceritakan kepada kami). Demikian juga yang terdapat dalam 
riwayat Ahmad dari Rauh bin Ubadah, dan yang terdapat dalam 
riwayat Abu Awanah dari riwayatnya, namun hanya sampai yang 
maushul pada riwayat Amr bin Ashim yang disebutkan dari Asy- 
Sya”bi dari Ar-Rabi' bin Khutsaim. 

Ata (Seperti itu), yakni seperti riwayat Abu Ishag dari Amr bin 
Maimun yang mauguf itu. Kesimpulannya, bahwa Umar bin Abi 
Zaidah menyandarkannya kepada dua guru: Pertama, Dari Abu Ishag, 
dari Amr bin Maimun secara mauguf. Kedua, Dari Abdullah bin Abi 
As-Safar dari Asy-Sya'bi, dari Ar-Rabi”, dari Amr bin Maimun, dari 
Abdurrahman bin Abi Laila, dari Abu Ayyub secara marfu '. 


for .Io31030 0 


al PT BI Jus (Ibrahim bin Yusuf mengatakan dari 
ayahnya), yaitu Abu Ishag As-Subai'i. Gbu! an u (dari Abu Ishag), 
yaitu kakeknya Ibrahim bin Yusuf. ii 

2 Oa Pa Ia 3 (Amr bin Maimun menceritakan 


kepadaku...) Riwayat ini menyatakan bahwa Amr menceritakan 
kepada Abu Ishag. Dengan demikian riwayat ini menambahkan nama 
Abdurrahman bin Abi Laila dan Abu Ayyub dalam sanad. 


ah G3 pap Jl) (Musa berkata: Wuhaib menceritakan 


kepada kami...) secara marfu'. Abu Bakar bin Abi Khaitsamah dalam 
biographi Ar-Rabi' bin Khutsaim menyebutkan secara maushul, dia 


203 40. 3 8. 


berkata, ——£ «ia si OP 9S PMB R3 be Jan alah 2 Ga ya SA 


692 — FATHUL BAARI 


Ing sel anaila 


(etil p€ (Musa bin Ismail menceritakan kepada kami: Wuhaib bin 


Khalid menceritakan kepada kami dari Daud bin Abi Hind, dari Amir 
Asy-Sya 'bi) lalu dia menyebutkannya dengan redaksi, Si EP dos 
Jakata! Ig Iya cit kal GS 52 Ju ((naka baginya pahala seperti orang 
yang mem crekakan empat jiwa dari keturunan Ismail). Ja'far juda 


menukil di dalam Adz-Dzikr dari riwayat Khalid Ath-Thahhan dari 
Daud bin Abi Hind dengan sanadnya, namun dengan redaksi, 4 08 
si y pit si 13, Sd (maka baginya (pahala) setara dengan 
(memerdekakan| seorang budak atau sepuluh budak). Kemudian dia 
menukilnya dari jalur Abdul Wahhab bin Abdil Majid dari Daud, dia 
mengatakan, 4s (seperti itu), dan juga dari jalur Muhammad bin Abi 
Adi dan Yazid bin Harun, keduanya dari Daud dengan redaksi yang 
serupa. An-Nasa'i juga menukil dari riwayat Yazid, yaitu yang 
terdapat dalam riwayat Ahmad dari Yazid dengan redaksi, JiaS 3 
wu 3 y4£ (maka baginya seperti (memerdekakan) sepuluh budak). Al 
Ismaili menukil dari jalur Khalaf bin Rasyid, dia mengatakan, “Dia 
tsigah dan mengamalkan sunnah,” dari Daud bin Abi Hind, seperi itu, 
dan di bagian akhirnya dia menambahkan, 1£ :J8 YObis up di Ju 
ig KAS AI kan TAI IP Di al Ja KUA Ta LAI AN 3 GAN 
Ia mengatakan, “Aku berkata, “Siapa yang menceritakan 
kepadamu?' dia menjawab, “Abdurrahman,' Aku katakan kepada 
Abdurrahman, "Siapa yang menceritakan kepadamu?' Dia menjawab, 
'Abu Ayyub, dari Nabi SAW.'”) di dalamnya dia tidak menyebutkan 
Ar-Rabi' bin Khutsaim. Riwayat Wuhaib menguatkan riwayat Umar 
bin Abi Zaidah, walaupun dia menyebutkan kisahnya secara ringkas. 


1 Pe AN S gd na Jertatat J8, (Ismail mengatakan 
dari Asy-Sya bi, dari Ar-Rabi' bin Khutsaim, perkataannya). Ismail 


yang dimaksud adalah Ibnu Abi Khalid. Imam Bukhari hanya 
mencantumkan bagian ini sehingga mengesankan bahwa ini 


FATHUL BAARI — 693 





menyelisihi Daud dalam menyebutkannya secara maushul, padahal 
tidak demikian, karena maksudnya adalah bahwa pada jalur ini dari 
Ar-Rabi” ada juga yang merupakan perkataannya. Kemudian ketika 
dia ditanya, dia menyebutkan secara masuhul, padahal sebenarnya 
tidak demikian. Kami telah mendapatkannya dalam riwayat kami 
secara jelas di dalam Ziyadat Az-Zuhd karya Ibnu Al Mubarak dan 
riwayat Al Husain bin Al Husain Al Marwazi, "asa ea Cepat Ju 


Si Kal Cah 4 KN Ape Ol Je Gi 3 atas Can Tang Oak 23 
AH 1 3 Ay — aa (AI Husain berkata: Al Mu 'tamir bin 


Sulaiman menceritakan kepada kami: Aku mendengar Ismail bin Abi 
Khalid menceritakan dari Amir, yaitu Asy-Sya 'bi. Aku mendengar Ar- 
Rabi' bin Khutsaim mengatakan, “Barangsiapa mengucapkan, Laa 
ilaaha illallaah ..) lalu dia menyebutkannya dengan redaksi, Ja “ya 


si Ted Ayah Lal Spa Hr P HIU KY Yah Salah NAN 


. 6. - - 0. 3 out . .. 


HF o— KA ar A5 aa BI APP IE Dra, 
1, —ie & Je ( s w “sal Pi » - Ja (maka itu setara dengan 
(memerdekakan) empat budak. Lalu aku berkata, “Dari siapa engkau 
meriwayatkannya?” Dia menjawab, “Dari Amr bin Maimun.” 
Kemudian aku berjumpa dengan Amr, lalu aku berkata, “Dari siapa 
engkau meriwayatkannya?” Dia menjawab, “Dari Abdurrahman bin 
Abi Laila.” Kemudian aku berjumpa dengan Abdurrahman, lalu aku 
berkata, “Dari siapa engkau meriwayatkannya?” Dia menjawab, 
“Dari Abu Ayyub dari Nabi SAW.”). Demikian juga yang dinukil 
Ja'far di dalam Adz-Dzikr dari riwayat Khalid Ath-Thahhan, dari 
Ismail bin Abi Khalid, dari Amir, dia mengatakan, “Ar-Rabi' bin 
Khutsaim mengatakan, “Aku diberitahu, bahwa barangsiapa 
mengucapkan” lalu dia menyebutkannya, dan setelah menyebutkan 


Ss. 4 2.83 


aa , 51 (empat budak) dia menambahkan, MA IP os AB gini 


Giare dimerdekakannya. Aku berkata, “Dari siapa engkau 
meriwayatkan ini?”) lalu disebutkan seperti tadi, tapi di dalamnya 


694 — FATHUL BAARI 


tidak disebutkan “dari Nabi SAW”. Kemudian dari jalur Abdah bin 
Sulaiman, dari Ismail bin Abi Khalid, dari Asy-Sya'bi, 44 247! asu 


Ju uya Ap Na (Aku mendengar Ar-Rabi' bin Khutsaim mengatakan, 
“Barangsiapa mengucapkan), lalu disebutkan tanpa kalimat, .—giz 
NAD Gi SAB "li (yang dimerdekakannya. Aku berkata, “Dari siapa 


engkau meriwayatkan ini?”) lalu disebutkan riwayatnya. Demikian 
juga yang dinukil An-Nasa'i dari riwayat Ya'la bin Ubaid dari Ismail, 
sama seperti itu. Ad-Daraguthni menyebutkan, bahwa Ibnu Uyainah, 
Yazid bin Atha', Muhammad bin Ishag dan Yahya bin Sa'id Al 
Umawi meriwayatkannya dari Ar-Rabi' bin Khutsaim, sebagaimana 
yang dikatakan oleh Yahya bin Ubaid. Al Ismaili menukilnya dari 
jalur Muhammad bin Ishag dari Ismail, dari Jabir: Aku mendengar 
AR-Rabi' bin Khutsaim mengatakan... lalu disebutkannya, dia 
mengatakan, O! "Ja 1y7a8 tali JG On YP AO SE Bg ud ai 
AB 2G SAYA Ga ab dd MA AT AAS LS US en B3 


ce! (Aku katakan, “Siapa yang mengabarkan kepadamu?” Ia 


menjawab, “Amr bin Maimun.” Kemudian aku berjumpa dengan 
Amr, lalu aku katakan, “Sesungguhnya Ar-Rabi' meriwayatkan 
kepadaku darimu demikian dan demikian, apa benar engkau 
mengabarkan kepadanya?” Dia menjawab, “Benar.” Lalu aku 
katakan, “Siapa yang mengabarkan kepadamu?” Ia menjawab, 
“Abdurrahman. ”) lalu dia menyebutkan itu sampai akhir. 

AI Gi— #81 JL, (Adam mengatakan, “Syu'bah 
menceritakan kepada kami...). Demikian yang dicantumkan dalam 
riwayat mayoritas. Disebutkan dalam riwayat Ad-Daraguthni, bahwa 


Id. 


di dalamnya Imam Bukhari mengatakan, a3! eat (Adam menceritakan 
kepada kami). Demikian juga yang diriwayatkan kepada kami dari 
naskah Adam bin Abi Iyas dari Syu'bah, riwayat Al Oalasi darinya. 
Begitu pula yang dinukil An-Nasa'i dari riwayat Muhammad bin 
Ja'far, dan yang dinukil Al Ismaili dari riwayat Mu'adz bin Mu'adz, 


FATHUL BAARI — 695 





keduanya dari Syu'bah dengan sanadnya tersebut, lalu keduanya 
mengemukakan matannya dengan redaksi, Ju 3 gerah ap Ai Na 
Aka - y ag Ai Y AS Api og (Dari Abdullah, yaitu Ibnu Mas 'ud, 
dia berkata, “Sungguh aku mengucapkan, 'Laa ilaaha illallaahu 
wahdahuu laa syariika lah...), di dalamnya disebutkan, Ola S! Oi 


- -1 


A3 PT), sei (lebih aku sukai daripada memerdekakan empat orang 


bedak An-Nasa'i menukilnya dari jalur Manshur bin Al Mu'tamir, 
dari Hilal bin Yasaf, dari Ar-Rabi”, dari Abdullah bin Mas'ud, dia 
berkata, J— Lp (Barangsiapa mengucapkan), lalu disebutkan seperti 


itu, dengan tambahan, 54! esa (di tangan-Nya segala kebaikan), dan 


di bagian akhirnya disebutkan, Fla! d3 7— SE) maji Jie DOS 
(maka baginya (pahala) setara dengan (memerdekakan| empat orang 


budak dari keturunan Ismail). 


Pa NA 


Sp Ai KEP SP Pp Il HP rab HI 083 (Al A'masy 
dan Hushain berkata dari Hilal, dari Ar-Rabi', dari Abdullah, 
perkataannya). Riwayat Al A'masy disebutkan An-Nasa'i secara 
maushul dari jalur Waki' darinya dengan redaksi, 3 Yaa pi & IS 
di Yy dj Y Of Aga JG ya :J8 (Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, 
“Barangsiapa mengucapkan, “Asyhadu allaa ilaaha illallaah) di 
dalamnya disebutkan, Jala 3 Nge aa Ye. JI Jis H US (maka baginya 
Ipahala) setara dengan Pnemerdekakani empat orang budak dari 
keturunan Ismail). Sedangkan riwayat Hushain, yaitu Ibnu 
Abdurrahman, disebutkan Muhammad bin Fudhail secara maushul di 


02 0. 3 


dalam kitabnya Ad-Du'a' ag PE 635 (Hushain bin 
Abdurrahman menceritakan kepada kami) lalu dia menyebutkannya, 
& Y &! Y Pe Ja Ju ya :ag1 112 JB (Abdullah berkata, “Barangsiapa 
yang di awal siang mengucapkan, “Laa ilaaha Mangan), lalu dia 
menyebutkannya dengan redaksi, Jaa » Ay ya 3 ya & nh Jus 5 Tety 


696 — FATHUL BAARI 





(maka baginya seperti empat orang budak yang dimerdekakan dari 
keturunan Ismail). Dia mengatakan, “Lalu aku ceritakan itu kepada 
Ibrahim, yakni An-Nakha'i, dia pun menambahkan kalimat, Jl s4 
(di tangan-Nyalah segala kebaikan)” Demikian juga yang dinukil 
An-Nasa'i dari jalur Muhammad bin Fudhail, dan itu diriwayatkan 
kepada kami dari jalur Ali bin Ashim dari Hushain, 488 & :J8 JYa «£ 
Pauh Gym! Jb ai “AT 0S Y GS! (Dari Hilal, dia berkata, 
“Tidaklah Ar-Rabi' bin Khutsaim duduk (di majlisnya), kecuali akhir 
pembicaraannya adalah, “Ibnu Mas'ud mengatakan) lalu dia 
menyebutkannya. Demikian juga yang diriwayatkan Manshur bin Al 
Mu'tamir dari Hilal, dan di bagian akhirnya dia mengatakan, 1 v8 
daster ip Hb) D Je (maka baginya itu akan menjadi setara 
dengan (memerdekakan) empat budak dari keturunan Ismail), dan dia 
menambahkan, — dl ei—4 (di tangan-Nya segala kebaikan) tanpa 


menjelaskan secara rinci sebagaimana Hushain. 


An-Nasa'i menukilnya dari riwayat Yahya bin Ya'la dari 
Manshur. An-Nasa'i juga menukilnya dari riwayat Zaidah dari 
Manshur, dari Hilal, dari Ar-Rabi', dari Amr bin Maimun, dari 
Abdurrahman bin Abi Laila, dari seorang wanita, dari Abu Ayyub, dia 
berkata, dit Y —) Yi uya Tang Para 3 dp Aa dya) JB (Rasululllah 
SAW bersabda, “Barangsiapa mengucapkan, 'Laa ilaaha illallaahu) 
seperti yang pertama, dengan tambahan, 4x Ja 255 Da jab 
(sepuluh kali, maka itu menjadi setara dengan sepuluh jiwa). Jalur 
periwayatan ini tidak menodai sanad yang pertama, karena 
Abdurrahman menyatakan bahwa dia mendengarnya dari Abu Ayyub 
sebagaimana yang terdapat dalam riwayat Al Ashili dan yang lainnya. 
Kemungkinan dia pernah mendengarnya dari wanita itu dari Abu 
Ayyub, kemudian dia berjumpa dengan Abu Ayyub, lalu 
menceritakan kepadanya, atau dia mendengar itu darinya kemudian 
ditegaskan oleh wanita itu. 


FATHUL BAARI — 697 





Aa la da gp OA Ap gajah ahh 8G) (Abu 
Muhammad Al Hadhrami meriwayatkannya dari Abu Ayyub, dari 
Nabi SAW). Demikian dalam riwaya Abu Dzar, dan disepakati oleh 
An-Nasafi. Sedangkan selain keduanya mencantumkan, .. xazu g| JU3 


(Abu Muhammad mengatakan...). Abu Muhammad ini tidak diketahui 
namanya sebagaimana yang dikatakan oleh Al Hakim dan Abu 
Ahmad. Dia pernah melayani Abu Ayyub. Al Mizzi menyebutkan 
bahwa dia adalah Aflah maula Abu Ayyub. Namun, dikomentari, 
bahwa dia masyhur dengan namanya, namun julukan masih 
diperselihkan. Ad-Daraguthni mengatakan, “Abu Muhammad tidak 
dikenal kecuali dalam hadits ini. Muhammad Al Hadhrami tidak 
mempunyai riwayat dalam Ash-Shahih selain di tempat ini.” Imam 
Ahmad dan Ath-Thabarani menyebutkan secara masuhul dari jalur 
Sa'id bin Iyas Al Hariri, dari Abu Al Ward, namanya adalah 
Tsumamah bin Hazn Al Ousyairi, dari Abu Muhammad Al Hadhrami, 

o LX P1 Bea aa 
dari Abu Ayyub Al Anshari, dia berkata, la 46 Al (iko ad ps Lal 
La Va 1 LAN ipa Gi 3 KUE IT Ur dung da ee Ip Kaali 
MI JII afol GI Iki XS (Ketika Nabi SAW tiba di Madinah, beliau 
turun di tempatku, lalu beliau mengatakan kepadaku, “Wahai Abu 
Ayyub, maukah engkau aku ajari?” Aku jawab, “Tentu, wahai 
Rasulullah.” Beliau bersabda, “Tidaklah seorang hamba 
mengucapkan di pagi hari, 'Laa ilaaha illallaah') lalu dia 

Oa Nia "Bo co, Lon 0 20 ea Poyn e Ie 

menyebutkannya, :$ V9 «Lte PES AS Una Hah AS Kp DI LS NI 
V9 ema LAIN Ga KP OS VI) dop SE, ja Jab an Ui LI 
Sy ah Ip Wika Ai takan GO IE NIS DE gm yap GB 
CA AA Oma Minami 3D Al :JU (kecuali dengan itu Allah tuliskan 
baginya sepuluh kebaikan, dan Allah hampuskan darinya sepuluh 
keburukan. Jika tidak, maka itu baginya di sisi Allah menjadi setara 
dengan (pahala) sepuluh budak yang dimerdekakan. Jika tidak, maka 
dia akan berada dalam perlindungan dari syetan hingga sore hari. 


628 — FATHUL BAARI 





Dan tidaklah dia mengucapkannya di sore hari kecuali juga 
demikian.” Ia berkata, “Lalu aku katakan kepada Abu Muhammad, 
Engkau mendengarnya dari Abu Ayyub?' Dia menjawab, 'Demi 
Allah, sungguh aku telah mendengarnya dari Abu Ayyub. ”). 


Imam Ahmad juga meriwayatkan dari jalur Abdullah bin 
Ya'isy, dari Abu Ayyub secara marfu', 1 SY aral! eko 181 JB La 
ja ia AP Ja Dp PS ih HE 
DO Ga WA sa Pak ya Ohh (Pb AP Se UP 
3 Jas DAA AR GB 1 ie & (Barangsiapa setelah shalat 
Subuh mengucapkan, “Laa ilaaha illallaah' -lalu dia menyebutkannya 
dengan redaksi- sepuluh kali, maka itu setara dengan 
(memerdekakan) empat orang budak, karenanya dituliskan baginya 
sepuluh kebaikan, dihapuskan darinya sepuluh keburkan, diangkat 
baginya sepuluh derajat, dan menjadi benteng baginya dari syetan 
hingga sore. Dan jika dia mengucapkannya setelah Maghrib, maka 
seperti itu juga), sanad-nya hasan. Ja'far mengeluarkannya di dalam 
Adz-Dzikr dari jalur Abu Ruhm As-Sam'i, dari Abu Ayyub, dari Nabi 
SAW, beliau bersabda, Tag - Ju we (Barangsiapa yang ketika pagi 
mengucapkan), dia menyebutkannya seperti itu, tapi dengan 
tambahan, C-—w3 —pu (Yang Menghidupkan dan Mematikan), dan 
disebutkan di dalamnya, HI og dat Rn kk S0 , wi , das 
US Ih al ckp AO Ol) LARI Je Nas JAR d9 6 (setara 
dengan (memerdekakan) sepuluh budak. Baginya senjata (dari 
gangguan syetan) dari awal harinya hingga akhirnya, dan di harinya 
itu dia tidak melakukan suatu perbuatan yang menyusahkannya. Dan 
Jika dia mengucapkannya di sore hari, maka seperti itu juga). Dia 
juga menukilnya dari jalur Al OGasim bin Abdirrahman dari Abu 
Ayyub dengan redaksi, 2g Ju w (Barangsiapa yang pada pagi hari 
mengucapkan) lalu disebutkan yang serupa, dan di akhir dia 


FATHUL BAARI — 699 


menyebutkan, 45 JH dog Fang ws Kah JII ya Lag Ai 231, (dan 
Allah menyelematkan harinya itu dari neraka. Dan barangsiapa 
mengucapkannya di malam hari, maka seperti itu juga). 


A1 x5 $l Ju (4bu Abdillah mengatakan), yaitu Imam Bukhari. 


9 di ag (Yang benar, bahwa itu perkataan Amr). 


Demikian yang dicantumkan dalam riwayat Abu Dzarr dari Al 
Mustamli saja, dalam riwayatnya memang dicantumkan 3 —£ (Amr), 


.. 


namun dia memperingatkan bahwa yang benar adalah yes (Umar). Itu 


memang seperti yang dikatakannya. Disebutkan dalam riwayat Abu 
Zaid Al Marwazi, mat gi Sal Ag J8 muptal (Yang benar bahwa itu 
adalah perkataan Abdul Malik bin Amr). Ad-Daraguthni mengatakan, 
“Haditsnya adalah hadits Ibnu Abi As-Safar dari Asy-Sya'bi.” Dia 
memang memahami sanadnya. Maksud Imam Bukhari adalah 
mengunggulkan riwayat Umar bin Abi Zaidah dari Abu Ishag 
daripada riwayat yang lainnya darinya. Itu telah disebutkan oleh yang 
meriwayatkannya dari Abu Ishag, yaitu cucunya, Ibrahim bin Yusuf 
sebagaimana yang telah saya terangkan. Telah diriwayatkan juga dari 
Abu Ishag oleh cucunya yang lain, yaitu Israil bin Yunus. Abu Ja'far 
menukilnya di dalam Adz-Dzikr dari jalurnya, dari Abu Ishag, 
sehingga dalam riwayatnya ini ada tambahan antara Amr dan 
Abdurrahman bin Khutsaim. Dia juga meriwayatkannya secara 
mauguf, Ja Comal 3 ya it dn Gl up te AS sa JOS (maka 
baginya pahlaa seperti (pahala) orang yang memerdekakan empat 
jiwa (budak) dari keturunan Ismail). Demikian juga yang 
diriwayatkan Zuhair bin Muawiyah dari Abu Ishag yang dinukil An- 
Nasa'i dari jalurnya, namun dia mengatakan, Jah — si os 
(maka menjadi pahala yang lebih besar dan lebih utama), selebihnya 
seperti riwayat Ismail. Dia juga menukilnya dari riwayat Zaid bin Abi 
Unaisah dari Abu Ishag, namun tidak menyebutkan Abdurrahman di 
antara Ar-Rabi' dan Abu Ayyub. Ja'far menukilnya dari jalur Abu Al 


700 — FATHUL BAARI 








Ahwash dari Abu Ishag, dia berkata, 1 zew 13 Wide YAb Yi Yp3 
apa (Dari Amr bin Maimun: Orang yang medengar dari Abu Ayyub 


menceritakan kepada kami), lalu dia menyebutkan seperti redaksi 
Zuhair bin Muawiyah. 


Perbedaan riwayat-riwayat ini adalah tentang jumlah budak 
meskipun sumbernya sama sehingga harus dilakukan tarjih 
(menguatkan salah satu diantaranya). Mayoritas riwayat menyebutkan 
“empat budak”. Dari riwayat yang menyebutkan “empat” dan hadits 
Abu Hurairah yang menyebutkan “sepuluh” disimpulkan, karena 
hadits Abu Hurairah menyebutkan “seratus kali”, jadi setiap sepuluh 
kali setara dengan satu budak, dan ini pun dengan menyebutkan budak 
secara mutlak (tanpa kriteria). Adapun budak dari keturunan Ismail, 
maka setiap sepuluh kali adalah empat orang budak dari kalangan 
mereka, karena mereka lebih mulia daripada yang lainnya di kalangan 
bangsa Arab, apalagi dari non-Arab. Adapun penyebutan “satu orang 
budak” dalam hadits Abu Ayyub, itu redaksi yang janggal, sedangkan 
yang akurat adalah yang menyebutkan “empat budak”. 


Dalam kitab Al Mufhim, Al Ourthubi menggabungkan 
perbedaan-perbedaan itu dengan perbedaan kondisi orang-orang yang 
berdzikir (yang mengucapkannya), dia mengatakan, “Diperolehnya 
pahala itu secara sempurna adalah oleh orang yang memenuhi hak 
kalimat-kalimat tersebut, yaitu dengan menghadirkan makna- 
maknanya dalam hatinya dan menghayatinya dengan pemahamannya. 
Namun, karena kondisi orang-orang yang berdzikir itu berbeda-beda 
pengetahuan dan pemahamannya, maka berbeda pula kadar pahala 
yang mereka peroleh. Dengan demikian terjadinya perbedaan kadar 
pahala dalam hadits-hadits tersebut adalah karena sebagian 
menyebutkan pahala tertentu. Kita juga mendapati dzikirnya dalam 
riwayat lain lebih banyak atau lebih sedikit, sebagaimana yang 
terdapat dalam hadits Abu Hurairah dan Abu Ayyub.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, jika sumber hadits ini beragam, 


FATHUL BAARI — 701 


maka tidak boleh menggabungkan demikian, tapi jika sama, maka 
tidak. Penggabungannya adalah sebagaimana yang telah saya 
kemukakan. Kemungkinan juga keberagamannya itu karena 
perbedaan waktunya, seperti pembatasannya —misalnya- dengan 
setelah Subuh, dan tanpa adanya batasan. Dari sini disimpulkan 
bolehnya memperbudak orang Arab, ini berbeda dengan yang 
melarangnya. 


Iyadh mengatakan, “Penyebutan jumlah ini dari seratus 
menunjukkan bahwa itu adalah puncak pahala tersebut. Adapun 
ucapan beliau, 3 Ay — Is AHY (kecuali seseorang yang 
melakukan lebih banyak dari itu) dipahami bahwa selebihnya dari 
jumlah tersebut akan menjadikan kelebihan bagi yang 
mengucapkannya sesuai dengan perhitungannya. Demikian ini agar 
tidak muncul dugaan bahwa jumlah tersebut adalah batas maksimal 
yang tidak boleh dilebihi, dan tidak ada keutamaan tambahan bagi 
yang menambahkannya, sebagaimana dalam rakaat-rakaat shalat 
sunah yang ditetapkan jumlahnya, dan jumlah-jumlah dalam bersuci. 
Kemungkinan juga bahwa yang dimaksud dengan tambahan itu adalah 
selain jenis dzikir, atau dzikir lainnya, yakni kecuali seseorang yang 
menambah amalan shalih lainnya.” 


An-Nawawi mengatakan, “Kemungkinan yang dimaksud 
adalah tambahan yang tidak dibatasi, baik berupa tahlil ataupun 
lainnya.” Ini lebih tepat. Dengan ini, dia mengisyaratkan bahwa itu 
khusus pada dzikir. Ini dikuatkan oleh riwayat yang telah 
dikemukakan, bahwa An-Nasa'i menukil dari riwayat Amr bin 
Syu'aib, W5 1 Jati JB ya Y! (kecuali orang yang mengucapkan lebih 
dari itu). Lebih jauh An-Nawawi mengatakan, “Konteks kemutlakan 
hadits ini menunjukkan bahwa pahala itu diraih oleh orang yang 
mengucapkan tahlil ini dalam sehari, baik secara bersambung atau pun 
terpisah-pisah, di dalam satu majlis atau pun dalam beberapa majlis, di 
awal hari atau pun di akhir hari. Namun, yang lebih utama adalah 


702 — FATHUL BAARI 


mengucapkannya di awal hari secara bersambung agar menjadi 
benteng baginya di seluruh hari itu. Demikian juga permulaan malam 
agar menjadi benteng baginya di seluruh malamnya itu.” 


Catatan 

Lafazh dzikir yang paling lengkap adalah yang terdapat dalam 
hadits Ibnu Umar dari Umar secara marfu', JIN 1G padi JK ae JB ta 
SA IPL Ph sig Pai aah Ay telah Oa Oi ja Y sang Y 
“3 sa 15 & rY adi (Barangsiapa yang ketika memasuki pasar 
mengucapkan, “Tidak ada sesembahan kecuali Allah semata, tidak 
ada sekutu bagi-Nya, milik-Nya segala kerajaan dan segala pujian, 
yang menghidupkan dan mematikan, Dan Dia Maha Hidup yang tidak 
akan pernah mati, di tangan-Nya segala kebaikan, dan Dia Maha 
Kuasa atas segala sesuatu.”) yang dinukil At-Tirmidzi dan yang 
lainnya. Ini juga merupakan redaksi versi Ja'far di dalam Adz-Dzikr, 
tetapi sanad-nya lemah. Semuanya telah disebutkan dalam hadits bab 
ini (masalah ini) sebagaimana yang telah saya paparkan secara 
terpisah-pisah, kecuali kalimat, L'yas Y aa "25 (Dan Dia Maha Hidup 
yang tidak akan pernah mati). 


65. Keutamaan Tasbih 


Ka Ala At Jo AN Tip Ol HER AI Long IA ha 
LAS Op Aib KE LI AL GS ekabah AI Ola JB 

6405. Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, “Barangsiapa yang mengucapkan, “Subhaallaahi wa 


FATHUL BAARI — 703 


bihamdihi” (Maha Suci Allah dan aku memuji-Nya) seratus kali dalam 
sehari, maka dihapuskan kesalahan-kesalahannya meskipun seperti 
buih lautan.” 


Sa gta AS IE Ing ae Ie PA AP 
ox - P: - 3 3 : Hee di PP » 
3 II ON AL dl OS Ola 3 KEL “0 
Ola 5 19 3 pes sa 


6406. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“Dua kalimat yang ringan di lisan, namun berat dalam timbangan, 
dan dicintai oleh Allah Yang Maha Pengasih, (yaitu) “Subhanallahil 
'azhiim, Subhanallahi wa bihamdih” (Maha Suci Allah Yang Maha 
Agung, Maha Suci Allah dan aku memuji-Nya).” 


Keterangan Hadits: 

(Bab keutamaan tasbih). Maksudnya, ucapan subhaanallaah 
(Maha Suci Allah), artinya mensucikan Allah dari segala kekurangan 
yang tidak layak bagi-Nya, yang mencakup penafian sekutu, isteri, 
anak dan semua sifat-sifat yang tercela. Terkadang yang dimaksud 
dengan “tasbih” adalah semua kalimat dzikir, dan terkadang juga 
shalat nafilah (shalat sunnah). Adapun dinamakannya shalat tasbih, 
karena banyaknya tasbih yang diucapkan dalam shalat itu. 


Kata Obu—w adalah isim manshub yang memerankan fungsi 


kata mashdar (infinitif) karena adanya /1'1 mahdzuf (kata kerja yang 
tidak disebutkan secara redaksional dalam kalimat), yaitu: &! Liw—s 


Ubu—, seperti halnya 2x. Ai Cow—s, dan biasanya hanya dipakai 
sebagai mudhaf (kata sandang), yakni disandangkan kepada objek, 
yakni W tbe—u (aku mensucikan Allah). Bisa juga disandangkan 


704 — FATHUL BAARI 





kepada subjek, yakni 4 Kami S0 3 5 Allah mensucikan diri-Nya), namun 
yang masyhur adalah yang pertama. 

Ja IS Dg Bb A8 tel IA TA phi paid AN Olbta JB Uya 
—a d—5 (Barangsiapa yang mengucapkan, “Subhaallaahi wa 
bihamdihi' (Maha Suci Allah dan aku memiji-Nya| seratus kali dalam 
sehari, maka dihapuskan kesalahan-kesalahannya meskipun seperti 
buih lautan). Dalam riwayat Suhail bin Abi Shalih dari Sumay dari 
Abu Shalih ditambahkan, 7-2 73 me oe JU ya (Barangsiapa 
yang ketika pagi dan ketika sore mengucapkan). Dalam hal ini ada 
pendapat An-Nawawi yang menyatakan bahwa yang paling utama 


adalah mengucapkannya secara terus menerus pada permulaan siang 
dan permulaan malam. 


Kalimat —. d4 ja 5 Ls oy. H5 (meskipun seperti buih lautan) 


adalah kalimat kiasan untuk mengungkapkan sangat banyaknya buih 
itu. Iyadh mengatakan, “Sabda beliau, 43 Jis TSS Dy. yh Buas A5 has 


Pai (maka dihapuskan kesalahan-kesalahannya Desupan seperti 


4 »- 90 


buih lautan) dan sabda beliau (tentang tahlil), karma iv —£ —gu 
(dihapuskan darinya seratus keburukan) mengindikasikan keutamaan 
tasbih atas tahlil. Maksudnya, bahwa jumlah buih lautan berkali-kali 
lipat jumlah seratus. Namun disebutkan pada hadtis tentang tahil, «3 
— sa lan Jk isi ct (Dan tidak ada seorang pun yang dapat 
mendatangkan yang lebih baik dari apa yang dibawanya). Maka 
keduanya bisa digabungkan, bahwa tahlil lebih utama daripada tasbih 
karena ada tambahan derajat dan kebaikan, bahkan dengan 
disetarakannya dengan memerdekaan budak berarti menjadi kelebihan 
yang lain, karena hal ini berarti Cuhepusannya semua kesalahan, 


Dae Aa ia 


sebab disebutkan dalam hadits, 4s pas Xp gas (ce & Getag Gs a 
HI! j— (Barangsiapa memerdekakan seorang budak, maka dengan 


FATHUL BAARI — 705 














setiap anggota tubuh budak itu, Allah memerdekakan anggota 
tubuhnya dari neraka). Jadi dengan memerdekakan budak bisa 
menghapuskan semua kesalahan secara umum di samping adanya 
tambahan seratus derajat, dan tambahan memerdekakan budak 
merupakan kelebihan tersendiri setelah memerdekakan satu orang 
budak. Ini dikuatkan juga oleh hadits lainnya, Ii F3 Ca yi 


(Sebaik-baik dzikir adalah tahlil), dan bahwa itu adalah sebaik-baik 
yang beliau ucapkan dan para nabi sebelumnya, yaitu kalimat tauhid 
dan ikhlas. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah nama Allah 


yang paling agung. 

Di awal telah disebutkan penjelasan tasbih, yaitu penyucian 
dari segala yang tidak layak bagi Allah. Semua itu tercakup. dalam 
kalimat, PA RAY Ah Ih MAN TRI Sab A1 " d Y 
Mak (Tidak ada sesembahan kecuali Allah semata, tidak ada sekutu 
bagi-Nya. Milik-Nya segala kerajaan dan milik-Nya segala pujian, 
dan Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu).” 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits d1 Y) 1 Y SAN Jati (Sebaik- 


baik dzikir adalah “laa ilaaha illallaah”) dinukil At-Tirmidzi dan An- 
Nasa'i, dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim dari 
hadits Jabir. Secara zhahir bertentangan dengan hadits Abu Dzar, Fat 


At Oral Ah Hi IS CA Or dB at ! Si Sat er A1 Ipa) 6 
sl—5u5 (Aku berkata, “Wahai Rasulullah, beritahukan aku tentang 


kalimat yang paling dicintai Allah.” Beliau bersabda, “Sesungguhnya 
kalimat yang paling dicintai Allah adalah Subhaanallaahi 
wabihamdih. 8 yang dinukil Imam Muslim. Dalam naya lain 
disebutkan, A Mena ASI FI Silam La -Ju Ckasi Ii “Jaa 
Oom (Beliau ditanya, “Perkataan (kalimat) apa yang paling 


utama?” Beliau menjawab, “Yang telah dipilihkan Allah untuk para 
malaikatnya, yaitu Subhaanallaah wabihamdih.”). Ath-Thaibi 


706 — FATHUL BAARI 





mengatakan mengenai hadits Abu Dzar, “Hal itu telah diisyaratkan 
oleh firman Allah dalam surah Al Pagaau ayat 30 saat menceritakan 


- Aa 2. 5 


para malaikat, U ? ari 9 Daop Ken 0253 (Padahal kami senantiasa 
bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau). 
Kemungkinan ucapan beliau, si—u) &! Ube— (Maha Suci 
Allah dan aku memuji-Nya) adalah ringkasan dari kalimat yang empat, 
yaitu “S1 Ag Ai Sy di Yg AU X5JI, A1 Oburb (Maha Suci Allah, segala 
puji bagi Allah, tidak ada sesembahan kecuali Allah, dan Allah Maha 
Besar), karena AN Otbana (Maha Suci Allah) adalah penyucian-Nya dari 
segala yang tidak layak dengan keagungan-Nya dan penyucian sifat- 
sifat-Nya dari segala kekurangan, sehingga termasuk di dalamnya 
makna di S Hi Y (tidak ada sesembahan kecuali Allah), dan pama. 1 
(dan aku memuji-Nya) jelas merupakan makna — Kadi 3 (segla puji 
bagi Allah), karena idhafah (penisbatan) dalam tersebut (3—ou3) 
bermakna Jam pada kata 445di, dan itu berkonsekuensi makna —$1 ai 


(Mlilah Maha Besar), karena bila semua keutamaan hanya milik Allah 
dan dari Allah, dan tidak ada sesuatu dari selain-Nya, maka tidak ada.. 
satu pun yang lebih besar dari-Nya. Meskipun demikian tidak berarti 
bahwa tasbih lebih utama daripada tahlil, karena tahlil adalah 
pernyataan tauhid, dimana tasbih termasuk di dalamnya. Juga penafian 
ketuhanan dalam kalimat lk (tidak ada tuhan/sesembahan) berarti 


menafikan adanya penciptaan, rezeki, pahala dan dosa dari selain- 
Nya, sementara ucapan Ai Y! (kecuali Allah) menetapkan semua itu 


pada Allah. Ini berkonsekwensi menafikan semua kekurangan yang 
menyelisihi-Nya. Secara tekstual kalimat 4! Otx—s (Maha Suci Allah) 


adalah penyucian, tetapi indikasinya adalah tauhid. Sementara kalimat 
ai Yi ai y (tidak ada sesembahan kecuali Allah) secara terkstual adalah 


tauhid, tetapi indikasinya adalah penyucian. Jadi 3 Y —! Y lebih 


utama, karena tauhid adalah pokok/dasar sedangkan penyucian itu 


FATHUL BAARI — 707 





berasal darinya. 


Al Ourthubi telah menyimpulkan bahwa apabila dzikir-dzikir 
ini digabungkan, maka akan menjadi perkataan yang paling utama 
atau yang paling dicintai Allah berdasarkan hadits Samurah yang 

2 8 Kadal at 1 Ud ai 
dinukil Imam Muslim, Ob ly ni Pai YA II AN CA 
FI Rig An Yp dh Yg db Kal, Mi (Perkataan yang paling dicintai Allah 
adalah empat, tidak mengapa engkau memulai dengan yang mana 
saja, yaitu subhaanallaah, alhamdulillah, laailaaha Ullallaah, dan 
allaahu akbar /Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada 
sesembahan kecuali Allah, dan Allah Maha Besar)). Kemungkinan 
dalam hal ini bisa juga dengan maknanya, sehingga bagi yang bisa 
meringkas dengan sebagiannya maka itu sudah cukup, karena intinya 
adalah pengagungan dan penyucian, sebab orang yang menyucikan- 
Nya berarti mengagungkan-Nya, dan yang mengagungkan-Nya berarti 
juga menyucikan-Nya.” 

An-Nawawi mengatakan, “Pernyataan tentang keutamaan ini 
adalah mengenai ucapan manusia, karena jika tidak begitu, maka Al 
Our'an adalah sebaik-baik dzikir.” 

Al Baidhawi mengatakan, “Zhahirnya, bahwa yang dimaksud 
dengan al kalaam adalam kalaamul basyar (perkataan manusia), 
karena walaupun tiga kalimat pertama terdapat dalam Al Our'an, 
namun yang keempat tidak ada. Sedangkan yang tidak terdapat di 
dalam Al Our'an tidak lebih utama daripada yang terdapat di 
dalamnya.” 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bisa juga digabungkan dengan 
anggapan adanya kata :» (di antara/dari) pada ucapan beliau, $ Wi Jami 
FT Yi di Y (Dzikir yang paling utama adalah: laa ilaaha illallaah) dan 
pada ucapan beliau, »ai ai (Perkataan yang paling dicintai) (yakni 
di antara dzikir yang paling utama, di antara perkataan yang paling 
dicintai), karena kata Ja—4i dan t—ri memiliki makna yang sama. 


708 — FATHUL BAARI 





Namun demikian tampak keutamaan FTI Yi HN karena disebutkan 


dengan nash yang pengutamaannya, dan juga disebutkan bersama 
kalimat-kalimat lainnya yang paling disukai. Dengan demikian 
kalimat ini lebih utama secara nash dan saat digabung dengan yang 
lain. 


Ath-Thabari menukil riwayat Abdullah bin Babah dari 
Gb ali da IS S3 Ai PISA YEN SENI Tak Ya 
si — FI Ker Aj Pel KN (Sesungguhnya bila seseorang 
mengucapkan, “Laa ilaaha illallaah,” maka itu adalah kalimat 
ikhlash yang Allah tidak akan menerima suatu amal hingga kalimat 
itu diucapkannya. Dan jika dia mengucapkan, “Alhamdu lillaah,” 
maka itu adalah kalimat syukur yang mana seorang hamba belum 
bersyukur kepada Allah hingga dia mengucapkannya). Kemudian dari 
jalur Al A'masy, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, dia berkata, Y J8 
Ganda 5 — adi 5 Fj — Yadi ai Yadi (Barangsiapa yang 
mengucapkan: Laa ilaaha illallaah, maka hendaknya setelahnya dia 
mengucapkan: Alhamdu lillaahi rabbil 'aalamiin.”). 


Catatan 

An-Nasa'i menukil riwayat dengan sanad yang shahih dari 
Abu Sa'id, 4 SSS SS sale 7 U sega JI tea EA Glke 153 op 
ai YM 5 - JG (Dari Nabi SAW, “Musa berkata, Wahai Tuhanku, 


ajarilah aku sesuatu yang dengan-Nya aku mengingat-Mu (berdzikir 
kepada-Mu|.' Allah berfirman, “Laa ilaaha illallaah (Tdak ada 
sesembahan kecuali Allah)'.) dan di dalamnya disebutkan, 0! “— 


LIS ES BANI Vp ASP lak AN yA Ta) AAN AL 
& Y! —Y Cm (Seandainya seluruh langit yang tujuh dan para 


FATHUL BAARI — 709 





penghuninya beserta seluruh bumi yang tujuh ditempatkan di satu 
timbangan dan “Jaa ilaaha illallah' di timbangan lainnya, tentulah 
timbangan itu akan miring dengan laa ilaaha illallaah). Dari sini 
disimpulkan, bahwa berdzikir dengan Ai y al Y lebih unggul daripada 


3 X5 Ini tidak bertentangan dengan hadits Abu Malik Al Asy'ari 
secara marfu', Vital! 5 #5 M3, (dan alhamdu lillaah memenuhi 


timbangan), karena pemenuhan menunjukkan kesamaan, sedangkan 
keunggulan menunjukkan kelebihan sehingga lebih utama. Maka 
maksud “memenuhi timbangan”, adalah bahwa timbangan orang yang 
berdzikir dengannya dipenuhi dengan pahala. Ibnu Baththal 
mengatakan dari salah seorang ulama bahwa keutamaan yang 
disebutkan dalam hadits tentang masalah ini dan yang serupanya, 
sebenarnya hanya bagi orang-orang yang utama dalam agama dan suci 
dari dosa-dosa besar. Adapun orang yang terus-menerus menuruti 
nafsunya, merusak agama Allah dan melanggar batas-batasnya, maka 
tidak akan mencapai keutamaan orang-orang yang suci dari itu.” Ini 
dikuatkan oleh firman Allah dalam surah Al Jaatsiyah ayat 21, G-x Pj 
PAKA Ng SAN Wala AT Gd peka Ol DE PE Ga 
v dang Na aa «#3 (Apakah orang-orang yang membuat kejahatan 
itu menyangka bahwa Kami akan menjadikan mereka seperti orang- 
orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shalih, yaitu sama 
antara kehidupan dan kematian mereka? Amat buruklah apa yang 
mereka sangka itu). 

WI —E 0145 (Yang ringan di lisan...). Ath-Thaibi 
mengatakan, “Kata 'ringan” digunakan untuk arti “mudah”. Nabi 
menyerupakan mudahnya mengucapkan kalimat ini di lisan 
sebagaimana ringannya beban bagi yang membawanya sehingga tidak 
merepotkan. Adapun kata “berat” (berat dalam timbangan) di sini 
merupakan arti yang sebenarnya (bukan kiasan), karena amal 
perbuatan itu akan berjisim di dalam timbangan, sedangkan “ringan” 


710 — FATHUL BAARI 


dan “mudah” merupakan hal yang abstrak.” 


Hadits tersebut mengandung anjuran untuk membiasakan 
dzikir ini dan menganjurkan untuk melakukannya terus-menerus, 
karena semua beban adalah berat bagi jiwa, sedangkan dzikir adalah 
ringan, tetapi berat dalam timbangan amal. 


YP mi! Pa Ul—imer (Dan dicintai oleh Allah Yang Maha 
Pengasih). Maksudnya, bahwa yang mengucapkannya dicintai oleh 
Allah. Kecintaan Allah kepada hamba-Nya adalah kehendak untuk 


menyampaikan kebaikan dan kemuliaan kepadanya. Disebutkannya 
kata se -—i dari asma'ul husna secara khusus adalah untuk 


mengingatkan akan luasnya rahmat Allah. Allah mengganjar amal 
yang sedikit dengan pahala yang banyak. Selain itu juga mengandung 
penyucian, pujian dan pengagungan. Hadits ini juga menunjukkan 
bolehnya bersajak dalam berdoa jika tidak dibuat-buat. 


66. Keutamaan Berdzikir Kepada Allah 


aa Aa la Ada JB AA pn ng up 
PA Sd Pa Ye 

6407. Dari Abu Musa RA, dia mengatakan, “Nabi SAW 
bersabda, “Perumpamaan orang yang berdzikir kepada Tuhannya dan 
yang tidak berdzikir kepada Tuhannya adalah seperti yang hidup dan 


, ” 


yang mati. 


LSP dl o| gala Al aka M Upi J8 SEA A6 


RI Pa NUR, "AG Bp SAN Jal Teen 3 3 033 


FATHUL BAARI — 711 


Jo nia GA Sa Ja in IG ATA 
JAS JB 3G A1, Y DPS :JU eng Ja Apar JG 
OS Ih date Wani gs an Pena as th Pas 


£ 28 2 NX 3 Kan anna Han cok Se aa Ni Tn 
Jai, La —) L ag Y Oa JB Slaji, Jay Jd "J8 Aim 


ON Ta eofeo3EoT Lola. TT rok 03k ot NA 
IPS Lag HI OA JG 33 sel HS yaa IE 


— JL 3) 3 Sati, Alb Kat Mba Ale Ia 
J3 St, ja aah BL UII Ip 20 dB KOS 
- 4 Lo er. ot Le ant 3 LL ge Ne £ AN Ka 
BJL SAN PL 2 db NB GD LA SY 20 
LN TEA HA Bae PEG AAN 3 PT ara 9 Ss. ng na or Dah 
BIGAS TIGA UI KANG AI Waie MEN AN 3, D0 
Pe Da ae Naa Done aa Bai Ten TU RT BD Man Wah MT 
ON ASIA 2 CU Si "JB . Dik A5 21 SU 
NO “al ES Y UN RIBU AU) ega Ul 
K3 Teo #0. 0£0. BN Pa | P Ie Joo or Dera, - 3 
OS 3RA BI Aa 02 Jaga alay ada I Uia SY) 3 kai 
Pe - or Aa “5 8 3 

6408. Dari Abu Hurairah, dia berkata, “Rasulullah SAW 
bersabda, “Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang 
berkeliling di jalan-jalan untuk mencari para ahli dzikir. Bila mereka 
menemukan suatu kaum yang berdzikir kepada Allah, mereka saling 


memanggil, 'Kemarilah kepada keperluan kalian', lalu mengitari 
mereka dengan sayap-sayap mereka ke langit dunia. Kemudian Tuhan 


712 — FATHUL BAARI 








mereka bertanya kepada mereka -dan Dia lebih tahu daripada 
mereka-, “Apa yang diucapkan oleh para hamba-Ku?' Para malaikat 
menjawab, "Mereka menyucikan-Mu (bertasbih), membesarkan-Mu 
(bertakbir), memuji-Mu (bertahmid) dan memuliakan-Mu.' Allah 
bertanya lagi, “Apakah mereka melihat-Ku?” Para malaikat 
menjawab, “Tidak. Demi Allah, mereka tidak melihat-Mu.' Allah 
bertanya lagi, "Bagaimana bila mereka melihat-Ku?' Para malaikat 
menjawab, “Seandainya mereka melihat-Mu, tentu mereka akan lebih 
banyak beribadah kepada-Mu, lebih banyak memuliakan-Mu dan dan 
lebih banyak menyucikan-Mu.' Allah bertanya lagi, "Lalu apa yang 
mereka mohonkan dari-Ku?' Para malaikat menjawab, “Mereka 
memohon surga kepada-Mu.' Allah bertanya lagi, “Apakah mereka 
pernah melihat surga?” Para malaikat menjawab, “Tidak, Demi Allah 
wahai Tuhan, mereka belum pernah melihatnya. ' Allah bertanya lagi, 
Bagaimana bila mereka pernah melihatnya?" Para malaikat 
menjawab, "Seandainya mereka pernah melihatnya, tentu mereka 
akan lebih berambisi dan lebih sungguh-sungguh memohon serta 
akan lebih besar dalam mengharapkannya.” Allah bertanya lagi, 
Lalu dari apa mereka memohon perlindungan?” Para malaikat 
menjawab, 'Dari neraka.' Allah bertanya lagi, “Apakah mereka 
pernah melihatnya?' Para malaikat menjawab, “Tidak. Demi Allah 
wahai Tuhan, mereka tidak pernah melihatnya. ' Allah bertanya lagi, 
Bagaimana bila mereka pernah melihatnya?” Para malaikat 
menjawab, "Seandainya mereka pernah melihatnya, tentu mereka 
akan lebih menjauh darinya dan lebih takut terhadapnya.” Kemudian 
Allah berfirman, 'Aku persaksikan kepada kalian, bahwa 
sesungguhnya Aku telah mengampuni mereka.” Salah seorang 
malaikat berkata, “Di antara mereka ada si Fulan yang tidak 
termasuk golongan mereka, tapi dia datang karena suatu keperluan." 
Allah berkata, Mereka adalah kelompok, tidak ada satu pun teman 
duduk mereka yang menderita.” Syu'bah meriwayatkannya dari Al 
A'masy, tetapi tidak menisbatkannya kepada Nabi. Suhail 
meriwayatkannya dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. 


FATHUL BAARI — 713 


Keterangan Hadits: 


Pada bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Musa 
dan hadits Abu Hurairah yang menjelaskan tentang keutamaan 
berdzikir kepada Allah sebagaimana yang dicantumkan dalam judul 
bab. 


Yang dimaksud dengan dzikir di sini adalah mengucapkan 
kalimat-kalimat yang dianjurkan dan memperbanyaknya, di antaranya, 
Ta | 21 ay di) Y5 ah Mad, Al Uterw (Maha Suci Allah, segala puji 
hanya milik Allah, tidak ada sesembahan kecuali Allah, dan Allah 
Maha Besar), dan lain-lain yang terkait dengannya, seperti haugalah ( 
Al Y 53 Y5 Aye », basamlah Ca ), hasbalah Ap “3 FI Aa), 


istighfar (abal 3 “iba dan lainnya, serta doa memohon kebaikan 
dunia dan akhirat. 


Dzikir kepada Allah juga berarti menjaga pelaksanaan amalan 
yang diwajibkan atau dianjurkan, seperti membaca Al Our'an, 
membaca hadits, mengkaji ilmu, shalat sunnah. 


Dzikir kadang dilakukan dengan lisan, dan yang 
mengucapkannya mendapat pahala. Dalam hal ini tidak disyaratkan 
menghadirkan maknanya, tapi disyaratkan agar tidak memaksudkan 
selain maknanya. Bila dzikir disertai dengan hati, maka akan lebih 
sempurna, dan bila ditambah lagi dengan menghadirkan maknanya 
beserta semua yang terkandung di dalamnya berupa pengagungan 
Allah dan penafian segala kekurangan dari-Nya, maka akan lebih 
sempurna lagi. Jika dzikir itu dilakukan ketika sedang melakukan 
amal shalih, sekalipun amal shalih itu diwajibkan, yaitu berupa shalat, 
jihad dan sebagainya, maka akan lebih sempurna lagi. Jika hal itu 
dilakukan dengan benar-benar dan ikhlas karena Allah, maka itulah 
kesempurnaannya yang tertinggi. 


Al Fakhrurrazi mengatakan, “Yang dimaksud dengan dzikir 
lisan adalah kalimat-kalimat yang menunjukkan penyucian (tasbih), 


714 — FATHUL BAARI 








pujian (tahmid) dan pengagungan (tamjid). Dzikir dengan hati adalah 
memikirkan tentang dalil-dalil Dzat dan Sifat, dalil-dalil pembebanan 
yang berupa perintah dan larangan hingga memahami hukum- 
hukumnya, serta tentang rahasia-rahasia ciptaan Allah. Dzikir dengan 
anggota badan adalah menggunakannya untuk segala ketaatan. Oleh 
karena itu, shalat juga disebut dzikir, sebagaiman Allah berfirman 
dalam surah Al Jumw'ah ayat 9, 4! 53 S! YgWU (Maka bersegeralah 


kamu kepada mengingat Allah).” 


Seorang ahli ma'rifah mengatakan, “Dzikir ada tujuh macam: 
Dzikir kedua mata adalah dengan menangis, dzikir kedua telinga 
adalah dengan mendengarkan secara seksama, dzikir lisan adalah 
dengan pujian, dzikir kedua tangan adalah dengan memberi, dzikir 
badan adalah dengan memenuhi janji, dzikir hati adalah dengan takut 
dan cemas, dan dzikir ruh adalah dengan kepasrahan dan kerelaan.” 


Banyak hadits yang menyebutakn tentang keutamaan dzikir, di 


antaranya adalah yang dinukil Imam Bukhari di akhir pembahasan 
Aa 4 Pi LX @ Bi 
tentang tauhid, dari Abu Hurairah, & Ji Ao) SEA eko ea JB 
SE BEI ah III Ob IBI IL Aa Uh asa Lb Us Ui 
(Nabi SAW bersabda, “Allah berfirman, “Aku adalah seperti 
sangkaan hamba-Ku terhadap-Ku, dan Aku bersamanya jika dia 
menyebut-Ku. Jika dia menyebut-Ku di dalam dirinya, maka Aku 
menyebutnya di dalam Diri-Ku). Juga hadits Abu Hurairah yang telah 
dikemukakan pada pembahasan tentang shalat malam, Ot ii 
(syetan mengikatkan), yang di dalamnya disebutkan, FT 585 ai Aa og 
AT adi (jika dia bangun lalu menyebut Allah, terlepaslah satu 
ikatan). 
Hadits lainnya adalah yang dinukil Imam Muslim dari hadits 


Abu Hurairah dan Abu Sa'id secara marfu', Y dk & RAN 9 Jai Y 
KAN ale Ag EN GS BII H5 (Tidaklah suatu kaum 


FATHUL BAARI — 715 


duduk sambil berdzikir kepada Allah kecuali para malaikat mengitari 
mereka, dan mereka diselimuti rahmat, serta diturunkan ketenteraman 
kepada mereka). Dari Abu Dzar yang disebutkan secara marfu', L#! 
On Uta MINI edar LA SI SG (Perkataan yang paling 
dicintai Allah adalah yang dipilih-Nya untuk para malaikat-Nya, 
(yaitu): Subhaana rabbii wabihamdih). Dari hadits Muawiyah secara 
marfu', bahwa beliau mengatakan kepada sekelompok orang yang 
tengah duduk sambil bedzikir kepada Allah, AINI s 3 TE bag di 
ii —& Pan (Jibril mendatangiku, lalu mengabarkan kepadaku 
bahwa Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikat). Dari 
hadits Samurah secara marfu”, 451 ary dl II Y sand SI IKI LA 
ata Ae Dias Y ah Kal Al Ole (Perkataan yang paling dicintai 
Allah ada empat, yaitu laa ilaaha illallah, allaahu akbar, 
subhanaallaah, dan alhamdulillah. Tidak mengapa engkau memulai 
dengan yang mana saja). Dari hadits Abu Hurairah secara marfu', vV 
Sms! ANE eko Van DUAL PST Ay AYI dh Yg al KASN, At Opa Jai 
(Sungguh mengucapkan: Subhaanallaah, walhamdu lillaah, walaa 


ilaaha illallaah, wallaahu akbar, adalah lebih aku sukai daripada apa 
yang terangi oleh matahari (dunia seisinya)). 


Hadits lainnya adalah hadits panjang yang dinukil Imam At- 
Tirmidzi dan An-Nasa'i dan dishahihkan oleh Al Hakim, dari Al 
Harits bin Al Harits Al Asy'ari, di dalamnya disebutkan, VI! « pl 
HA Ur ALS ARI HA Ja JAS UI ia ON Ii 
AN SI Ip pat Ga Ka Aa Ah WS Cebia Kadi YA Upah yap 
S3 (Maka aku perintahkan kalian untuk berdzikir kepada Allah. 
Sesungguhnya perumpamaannya itu adalah laksana seorang laki-laki 
yang keluar dikejar musuh yang cepat hingga dia sampai ke sebuah 


benteng yang kokoh yang melindungi dirinya dari mereka. Demikian 
juga seorang hamba, dia tidak dapat membentengi dirinya dari 


716 — FATHUL BAARI 





syetan, kecuali dengan berdzikir kepada Allah). Dari Abdullah bin 
Yusr, 2g - ant RI RU Ayi Ba S3) ca dag Y:du Ng af 
Ai PEG db Ulu NTP: YidB.d Oa (Bahwa seorang laki-laki 
berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya syari 'at-syari'at Islam 
telah cukup banyak bagiku, maka beritahukan kepadamu sesuatu yang 
aku akan selalu terpaut (berpegang teguh) dengannya.” Beliau 
bersabda, “Hendaknya lisanmu selalu basah karena berdzikir kepada 
Allah.” yang dinukil oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, serta 
dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim, Ibnu Hibban juga 
menukil riwayat serupa dari Mu'adz bin Jabal, dan di dalamnya 
disebutkan bahwa dialah yang bertanya. At-Tirmidzi menukil riwayat 
dari hadits Anas secara marfit”, SAW) G3 AJB MAN Kd pb da yi 
F3 A1 5 :JB Sati (Apabila kalian melewati taman-taman surga, 
maka hendaklah kalian berhenti. Para sahabat bertanya, “Apa itu 
taman-taman surga?” Beliau menjawab, “Halagah (kelompok/majlis| 
dzikir.”). | 

Hadits lainnya adalah yang dinukil oleh At-Tirmidzi dan Ibnu 
Majah, dan dinyatakan shahih oleh Al Hakim dari hadits Abu Darda' 
secara marfiu', GS H ay SIA ale WE, »tasl Pa SAN 
Mak (AP Nah (SA NA Di Ga GRO 5 diy AI GA ya 43 333 
IE) HB S3 JB di njB SBI (“Maukah kalian aku beritahukan 
sebaik-baik amal kalian, paling suci di sisi Raja kalian, paling tinggi 
dalam derajat kalian, lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan 
emas dan perak, dan lebih baik bagi kalian daripada berhadapan 
dengan musuh lalu kalian membunuh mereka dan mereka membunuh 
kalian?” Para sahabat menjawab, “Tentu.” Beliau bersabda, 
“Berdzikir kepada Allah “Azza wa Jalla. ”). Di awal-awal pembahasan . 
tentang jihad telah saya isyaratkan adanya kesamaran karena ada juga 
hadits yang menyebutkan tentang keutamaan mujahid, yaitu seperti 
orang yang selalu berpuasa dan (setiap siang hari) tidak pernah 


FATHUL BAARI — 717 


berbuka, seperti orang yang selalu shalat malam dan tidak tidur, dan 
sebagainya yang menunjukkan keutamaannya dibanding amal-amal 
shalih lainnya. 


Kesimpulannya, bahwa yang dimaksud dengan dzikir kepada 
Allah dalam hadits Abu Darda' adalah dzikir yang sempurna, yaitu 
dzikir lisan dan hati, serta memikirkan maknanya dan menghadirkan 
keagungan Allah. Orang yang berdzikir seperti itu lebih utama 
daripada orang yang memerang orang kafir —misalnya- tanpa 
berdzikir. Sesungguhnya keutamaan jihad tersebut adalah dengan 
dzikir lisan. Maka yang dapat memadukan semuanya, yaitu berdzikir 
kepada Allah dengan lisan, hati dan menghadirkannya, dan itu 
dilakukan di dalam shalatnya atau puasanya atau sedekahnya atau saat 
memerangi orang-orang kafir —misalnya-, maka dialah yang mencapai 
puncak paling tinggi. 


Al Gadhi Abu Bakar bin Al Arabi memberi jawaban, bahwa 
tidak ada satu amal shalih pun kecuali disyaratkan dzikir untuk 
keabsahannya. Maka orang yang tidak berdzikir kepada Allah (tidak 
mengingat Allah) dengan hatinya saat bersedekah atau puasanya 
—misalnya— maka amalnya tidak sempurna. Dilihat dari segi ini, 
maka dzikir merupakan amal yang paling utama. Untuk itu, dia 
mengisyaratkan kepada hadits, a—ke£ 7— Hi gaga! 1 (Niat seorang 


mukmin lebih dominan daripada amalnya) 


A1 Ga K1 PA in 3 Fl ed Ya (Perumpamaan 
orang yang berdzikir kepada Tuhannya dan yang tidak berdzikir 
kepada Tuhannya adalah seperti yang hidup dan yang mati). Selain 
riwayat Abu Dzar tidak mencantumkan kata &, yang kedua. Demikian 


yang dicantumkan dalam semua naskah Imam Bukhari. Imam Muslim 
menukilnya dari Abu Kuraib, yaitu Muhammad bin Al Ala', gurunya 
Imam Buhkari dalam hal ini, melalui sanad-nya tersebut, dengan 
redaksi, La LAI Had SU ed 3 ASN sah ey 


718 — FATHUL BAARI 











(Perumpamaan rumah yang dibacakan dzikir kepada Allah di 
dalamnya dan rumah yang tidak dibacakan dzikir kepada Allah di 
dalamnya adalah seperti orang yang hidup dan yang mati). Demikian 
juga yang dinukil Al Ismaili dan Ibnu Hibban di dalam Shahih-nya, 
semuanya dari Abu Ya'la dari Abu Kuraib. Begitu juga yang dinukil 
Abu Awanah dari Ahmad bin Abdul Hamid, dan juga Al Ismaili dari 
Al Hasan bin Sufyan dari Abdullah bin Barrad, dan dari Al Gasim bin 
Zakariya dari Yusuf bin Musa dan Ibrahim bin Sa'id Al Jauhari, Musa 
bin Abdirrahman Al Masrugi dan Al Oasim bin Dinar, semuanya dari 
Abu Usamah. Hadirnya lafazh ini dari mereka menunjukkan bahwa 
itulah yang diceritakan oleh Buraid bin Abdillah, gurunya Abu 
Usamah. Sementara Imam Bukhari hanya sendiri meriwayatkan 
dengan lafazh tersebut tanpa disertai oleh para sahabat Abu Kuraib 
dan para sahabat Abu Usamah. Ini mengesankan bahwa dia 
meriwayatkannya dari hafalannya, atau dalam meriwayatkannya 
dengan makna melewati yang sebenarnya, yaitu bahwa yang disifati 
dengan hidup dan mati hakikatnya adalah yang menempati, dan yang 
dimaksud penisbatan hidup dan mati kepada rumah adalah 
penghuninya (yang menempatinya). Maka orang yang berdzikir 
diserupakan dengan orang hidup yang zhahirnya dihiasi oleh cahaya 
kehidupan dan batinnya dihiasi oleh cahaya ma'rifah, sedangkan 
orang yang tidak berdzikir diserupakan dengan rumah yang zhahirnya 
hampa dan batinnya batil. Ada juga yang mengatakan, bahwa letak 
keserupaan dengan yang hidup dan yang mati adalah karena pada 
orang hidup ada manfaat bagi mendukungnya dan madharat bagi yang 
| memusuhinya, sedangkan pada orang mati tidak demikian. 





Dalam hadits kedua, setelah mengemukakan matannya, Imam 


PJ 
ml 


Bukhari menyebutkan, cai o Kaes W9, (Syu 'bah meriwayatkannya 
dari Al A'masy), yakni dengan sanad tersebut dan tidak 
menisbatkannya kepada Nabi seperti ituu Imam Ahmad 
meriwayatkannya secara maushul, dia berkata: Muhammad bin Ja'far 
menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dia 


FATHUL BAARI — 719 


6 vw wa, 


berkata... menyerupai itu namun tidak marfu'. Demikian juga yang 
dinukil Al Ismaili dari riwayat Bisyr bin Khalid dari Muhammad bin 
Ja'far, secara mauguf. 

ale Jo PA Ha P3) (Suhail 
meriwayatkannya dari ayahnya, dari Abu Hurairah dari Nabi SAW). 
Imam Muslim dan Ahmad menyebutkannya secara maushul dari 
jalurnya. 

Ku Ani o (Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat). 
Al Ismaili dembahkan dari jalur Utsman bin Abi Syaibah, dan Ibnu 
Hibban dari jalur Ishag bin Rahawaih, keduanya dari Jarir, Ma, 
Demikian juga riwayat Ibnu Hibban dari jalur Fudhail bin Iyadh. 
Begitu juga yang dinukil Imam Muslim dari riwayat Suhail. Iyadh 
mengatakan di dalam kitab Al Masyarig, “Dalam riwayat kami dari 
mayoritas mereka dengan sukun pada dhaad (X-2—4), dan itu yang 


benar. Sementara Al “Udzri dan Al Hauzani, dengan dhammah (Sta), 
dan sebagiannya dengan dhammah pada dhaad (K2). Artinya 


“tambahan”. Ini sebagai penafsiran dalam naskah Imam Bukhari.” 
Lebih jauh dia mengatakan, “Kata ini dicantumkan dalam kitab Ibnu 
Isa: s8. Ini hanya berdasarkan prediksi walaupun memang demikian 
sifat mereka AS.” Di dalam kitab Al Ikmal, dia menyebutkan riwayat 
mayoritas guru kami dalam meriwayatkan dari Imam Muslim dan 
Bukhari, yaitu dengan kata al, lalu dia mengemukakan seperti yang 
telah dikemukakan tadi, dan menambahkan, “Demikian sebagai 
penafsiran apa yang terdapat dalam riwayat Imam Bukhari pada 
riwayat Abu Muawiyah Adh-Dharir.” 

Ibnu Al Atsir mengatakan dalam kitab An-Nihayah X2— yakni 
tambahan dari kalangan para malaikat yang ditugaskan bersama para 
makhluk. Diriwayatkan dengan sukun pada dhaadh dan juga dengan 
dhammah. Sebagian mereka mengatakan bahwa mayoritas dengan 


720 — FATHUL BAARI 


sukun dan itu lebih benar.” An-Nawawi mengatakan, “Mereka 
mencantumkan kata X5 dengan beragam: Pertama, yang paling kuat 


adalah dengan dhammah pada fa" dan dhaad (Wa—3). Kedua, dengan 
dhammah pada fa ' dan sukun pada dhaad (X3), ini yang diklaim oleh 


sebagian mereka sebagai yang paling banyak dan paling benar. 
Ketiga, dengan fathah pada fa ' dan sukun pada dhaad (Wa8), Al Oadhi 


Iyadh mengatakan, “Demikian riwayat mayoritas guru kami dalam 
riwayat Imam Bukhari dan Muslim.' Keempat dengan dhammah pada 
fa' dan dhaad seperti yang pertama namun dengan rafa' pada lam 
(Hm) sebagai predikat dari kata 01. Kelima sX23, jamak dari kata 24. 
Menurut para ulama, maknanya berdasarkan semua riwayat, bahwa 
mereka adalah para malaikat tambahan dari para malaikat penjaga dan 
lainnya yang ditugaskan kepada para makhluk, tidak ada tugas lain 
bagi mereka kecuali untuk kelompok-kelompok dzikir.” 

Ath-Thaibi mengatakan, “Kata X2 jamak dari J—p4, seperti 
halnya kata J'5 dan J3.” Dinisbatkannya kata ini oleh Iyadh kepada 
Imam Bukhari hanya prediksi, karena dalam Shahih Bukhari dalam 
semua riwayatnya tidak ada, kecuali terdapat di luar kitab Shahih. 
Imam Bukhari sendiri tidak menukil hadits tersebut dari Abu 
Muawiyah, tetapi At-Tirmidzi menukilnya dari jalur Imam Bukhari. 
Seperti itu pula yang dinukil Ibnu Hibban dari riwayat Fudhail bin 
Iyadh dengan tambahan, 1259! 4 kw (yang melanglang di bumi). 
Demikian ini yang dicantumkan dalam riwayat Abu Muawiyah yang 
dinukil At-Tirmidzi dan Al Ismaili. Redaksi Imam Muslim dari 


, 


Pena 


riwayat Suhail dari ayahnya mencantumkan, Had 3 law, 


Ss Ii Jt Orasi G3 Jadi d Ba (Yang berkeliling di jalan- 
jalan untuk menemukan para ahli dzikir). Dalam riwayat Suhail 
disebutkan, Si! (dl Us (yang mencari majlis-majlis dzikir). 
Dalam hadits Jabir bin Abu Ya'la disebutkan, H5 SINI 2 Ws ali O) 


FATHUL BAARI — 721 


PI Sd F3 Kw Manna) Jnd (Sesungguhnya Allah mempunyai pasukan- 
pasukan khusus dari kalangan malaikat yang berhenti dan mengitari 
majlis-majlis dzikir di bumi). 

LA ata 1s (Bila mereka menemukan suatu kaum). Dalam 
riwayat Fudhail bin Iyadh disebutkan, 3 1, St (Bila mereka 
melihat suatu kaum). Dalam riwayat Suhail disebutkan, ! MI 5 
153 43 Calo (Bila mereka menemukan suatu majlis yang ada dzikir di 
dalamnya). 

'5515 (Mereka saling memanggil). Dalam riwayat Al Ismaili 


disebutkan 035 (mereka saling memanggil). 


Sr d! ! pala (Kemarilah kepada keperluan kalian). Dalam 
riwayat Abu Muawiyah disebutkan lafazh «SS (tujuan kalian). Kata 
| la adalah dialek orang-orang Najed, sedangkan orang-orang Hijaz 
mengatakan untuk satu, dua dan jamak dengan kata —a dalam bentuk 
mufrad. Penjelasan ini telah dikemukakan pada pembahasan tentang 
tafsir. Ada perbedaan pendapat mengenai asal kalimat ini. Ada yang 
mengatakan asalnya adalah Hj JI Yi d ai Ja (apakah engkau punya 
tujuan untuk bisa makan) yakni Ka! (menujulah). Ada juga yang 
mengatakan bahwa asalnya adalah — sedangkan ha' untuk 
mengundang perhatian, lalu alif-nya dihilangkan untuk meringankan. 


PPL UP 


sim3 (Lalu mengitari mereka dengan sayap-sayap 


mela 
mereka), yakni mendekat di sekitar orang-orang yang berdzikir 
dengan sayap-sayap mereka. 

Gan san Sd (Ke langit dunia). Dalam riwayat Al Kasymihani 
disebutkan, ft sasa PN Dalam riwayat Suhail disebutkan, «48 15 te 


.7 0 So 


Ga Kn GRI HA HE pap Cai pelak UP (Lalu duduk 


722 — FATHUL BAARI 








bersama mereka dimana sebagian mereka merentangkan sayap 
kepada sebagian lainnya hingga memenuhi apa yang ada di antara 
mereka dan langit dunia). 


H3 Ar R3 Ta F. ag eta :JB (Kemudian Tuhan mereka 
bertanya kepada mereka -dan Dia lebih tahu daripada mereka). 
Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan kata —£ (lebih 
mengetahui tentang mereka). Demikian juga Al Ismaili. Suhail 
menambahkan dalam riwayatnya, HJ s5ts xis Hp kr OP Tete ip 
PN «$ Dari mana kalian? Para malaikat menjawab, “Kami datang 
dari sisi para hamba-Mu di bumi. K ». Dalam riwayat At-Tirmidzi 
disebutkan, U pia (S2 Si sb isi AI Jy3 (Lalu Allah bertanya, 
“Sedang apa para hamba-Ku ketika kalian meninggalkan mereka?”)... 

Di pam 20 JG Kare Jk G (Apa yang diucapkan oleh 
para hamba-Ku? Para malaikat menjawab, "Mereka menyucikan- 


Mu). Demikian dalam riwayat Abu Dzar, dengan bentuk tunggal pada 
keduanya, sedangkan yang lainnya mencantumkan o 3 B: “1 46. Dalam 
riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya disebutkan, 9 2 Pi :J—4. Suhail 
menambahkan dalam riwayatnya, slot! —! 1 3ha—p3 1 FE rr Sp 
(apabila mereka (orang-orang di majlis tersebut) telah berpisah, 
mereka La naik ke langit). 


ALA Tem 1 SU) Wi Purn (Mereka menyucikan-Mu 


(bertasbih), membesarkan-Mu (bertakbirJ, memuji-Mu (bertahmid)). 
Ishag dan Utsman dari Jarir menambahkan, Wyi— xv) (dan 


memuliakan-Mu). Demikian juga riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya. 
Sementara dalam riwayat Abu Muawiyah disebutkan, AS F0 Pp 1 


Oty si Ia Wp Di ylmeon (Para malaikat menjawab, “Kami 


meninggalkan mereka dalam keadaan memuji-Mu, mengagungkan- 
Mu dan berdzikir kepada-Mu.”). Dalam riwayat Al Ismaili 


FATHUL BAARI — 723 








disebutkan, .. &' na & BI 9 Uya B3: "G (Para malaika menjawab, 


“Kami melewati isak ketika mereka sedang berdzikir 
kepadamu...). Dalam na Suhail disebutkan, $$ W 25 K5 ya Er 
ws gn 9 iekas Urea Ia Eaa Si gunag PP (Kami datang dari 
sisi para hamba-Mu di bumi yang Ma aa (bertasbih), 
membesarkan-Mu (bertakbirJ, mengesakan-Mu |bertahlil), memuji- 
Mu (bertahmidJ, dan memohon kepada-Mu). Dalam hadits Anas yang 
dinukil Al Bazzar disebutkan, La de o Pe 9 IS o “la ENI o PAT p 


B3 HP Di rita 4 (mereka mengagungkan nikmat-nikmat-Mu, 


membaca Kitab-Mu, bershalawat untuk Nabi-Mu, dan memohon 
kepada-Mu untuk akhirat dan dunia mereka). Dari semua jalur 
periwayatan ini disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan majlis- 
majlis dzikir adalah yang mencakup dzikir kepada Allah dengan 
berbagai macam dzikir, yaitu berupa tasbih, takbir dan sebagainya, 
dan juga membaca Kitab Allah, serta berdoa memohon kebaikan 
dunia dan akhirat. Adapun tentang cakupannya terhadap membaca 
hadits, mengkaji ilmu syar'i dan menghafalkannya, serta berkumpul 
untuk melaksanakan shalat nafilah, ini perlu diteliti, karena yang lebih 
tepat adalah mengkhususkan majlis-majlis itu dengan tasbih, takbir 
dan serupanya serta membaca Al Our'an saja, walaupun membaca 
hadits, mengkaji dan mendalami ilmu syar'i juga termasuk kategori 
yang disebut dzikir kepada Allah. 

B9 5 Ar Y “ga3 - Ju tgn Ya Ap :JU (Allah bertanya 
lagi, “Apakah mereka melihat-Ku?' Para malaikat menjawab, “Tidak. 
Demi Allah, mereka tidak melihat-Mu.”). Demikian lafzhul Jalalah 
(Allah) disebutkan dalam semua naskah Imam Bukhari, dan juga di 
bagian-bagian lainnya pada hadits ini, sedangkan yang lainnya tidak 
mencatumkannya. 

(ni UH Katy 3512 WS KAT VPS (Mereka akan lebih banyak 
beribadah kepada-Mu, lebih banyak memuliakan-Mu). Abu Daud 


724 — FATHUL BAARI 





menambahkan dalam riwayatnya, '1e 5 (memuji-Mu). Demikian juga 
dalam riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya. Dalam riwayat Al Ismaili terdapat 
tambahan, "55 WI Sat (dan akan lebih banyak berdzikir kepada-Mu). 
Dalam riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya disebutkan, pes w si (dan 
akan lebih banyak lagi menyucikan-Mu). 

di J5 (Mllah bertanya lagi). Dalam riwayat Abu Dzar 
disebutkan, J'43 (lalu Allah bertanya lagi). 


et Ld (Lalu apa yang mereka mohonkan dari-Ku?). Dalam 
riwayat Abu Muawiyah disebutkan, Oma 2 gm su (Lalu apa yang 
mereka mohon?). i 

ii Org (Mereka memohon surga kepada-Mu). Dalam 
riwayat Suhail dicantumkan, &—&& Ugly (Mereka memohon surga- 
Mu kepada-Mu). 

Mop tgse Inf NIS (Tentu mereka akan lebih berambisi). Abu 
Muawiyah menambahkan kala dalam riwayatnya. Dalam riwayat Ibnu 
Abi Ad-Dunya disebutkan, 15, w Asah ii Kal) Corp LET NAS (tentu 
mereka akan lebih berambisi dan lebih sungguh-sungguh memohon 
serta akan lebih besar mengharapkannya). 

— Cc Ry -JB (33 ai :JB (Allah bertanya lagi, “Lalu 
dari apa mereka memohon perlindungan?” Para malaikat menjawab, 
“Dari neraka. . Dalam riwayat Abu Muawiyah disebutkan dengan 
redaksi, — Ce TAS POS ee el sd (Lalu dari apakah mereka 
memohon perlindungan? Para malik menjawab, “Dari neraka. » 
Dalam riwayat Suhail disebutkan, «—43 10) D7 penknmiy NA 
DA ya 35 K3 ana (Para malaikat berkata, “Dan mereka 


memohon perlindungan-Mu.” Allah bertanya, “Dari apa mereka 


FATHUL BAARI — 725 





memohon perlindungan-Ku?” Para malaikat menjawab, “Dari 
neraka-Mu.”). 


He Ii 1 Re KO ISIS (Tentu mereka akan lebih 
menjauh darinya dan lebih takut terhadapnya). Dalam riwayat Abu 


P3 
8,9. 


Muawiyah disebutkan, 3 3 — to M3 Wp Kala LET NIS (tentu 
mereka akan lebih menjauh darinya, lebih memohon perlindungan 
darinya dan lebih takut terhadapnya). Suhail menambahkan dalam 
riwayatnya, IL 2 pelat, ee DAS "OA 1JB NY Akh NU 
(Para malaikat berkata, “Dan mereka memohon ampunan kepada- 
Mu.” Allah berfirman, “Aku telah mengampuni mereka dan 
memberikan kepada mereka apa yang mereka minta. ”). Dalam hadits 
Anas disebutkan, (or) Bpk :Sp—id (Allah berfirman, 
“Limpahkanlah rahmat-Ku kepada mereka”). 

Aa SA LSI Aa Lal UG Ad SKIN ya Ula Jyii (Salah 
seorang malaikat berkata, “Di antara mereka ada si Fulan yang tidak 
termasuk golongan mereka, tapi dia datang karena suatu 
keperluan.'). Dalam riwayat Abu Muawiyah disebutkan dengan 
redaksi, Amd s3 Ul (R3 y bsa UNO ed Ul 043 (Lalu para 
malikat berkata, “Sesungguhnya di antara mereka terdapat si fulan 
yang banyak berbuat kesalahan, dia tidak menghendaki mereka, tapi 
dia datang karena suatu keperluan.”). Dalam riwayat Suhail 
disebutkan, #24 mod ya Las sil AP UE ed D) OP ki :JU (Para 
malaikat berkata, “Wahai Tuhan, di antara mereka terdapat si fulan, 
seorang hamba yang banyak berbuat kesalahan, dia hanya lewat lalu 
duduk bersama mereka.”). Dia menambahkan dalam riwayatnya, :J8 


is 83, (llah berfirman, “Dan dia juga telah Aku ampuni.”) 


AA «— (Mereka adalah kelompok). Dalam riwayat Abu 
Muawiyah dan riwayat Suhail disebutkan dengan redaksi, 2 pai — 


726 — FATHUL BAARI 





(Mereka adalah kaum). Disebutakannya alif lam ta'rif (J') yang 
menunjukkan kesempurnaan. 
Ae (ek Y (Tidak ada satu pun teman duduk mereka yang 


menderita). Demikian yang dicantumkan dalam riwayat Abu Dzar, 
sedangkan yang lainnya mencantumkan dengan redaksi, — Pn Y 


" (bersama mereka tidak akan menderita teman duduk mereka), 
dan dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan, (kr “ an Y (tidak ada 


seorang pun teman duduk mereka yang menderita). Ini adalah redaksi 
kalimat permulaan untuk menerangkan konsekuensi dari kondisi 
mereka sebagai orang-orang yang sempurna. Ja'far menukil riwayat 
dalam Adz-Dzikr dari jalur Abu Al Asyhab dari Al Hasan Al Bashri, 
dia menyebutkan, s—J33 :Jb ka aa KE wati 3 ai Bea F3 Lai 

Ya 4 2 tea) Ayat -J IST Bg 3 3) : KA AR “ AA 
Helen | — ss (Ketika suatu kaum sedang berdzikir kepada Allah, 


tiba-tiba seorang laki-laki datang lalu duduk bersama mereka. Lalu 
turunlah rahmat kemudian (rahmat itu) menghilang. Para malaikat 
berkata, “Wahai Tuhan kami, di antara mereka terdapat hamba-Mu, 
Julan.” Allah berfirman, “Liputilah mereka dengan rahmat-Ku. 
Mereka adalah satu kaum, tidaklah menderita teman duduk 
mereka.”). Dalam redaksi hadits ini terkandung ungkapan mendalam 
yang manafikan kesengsaraan dari teman duduk orang-orang yang 
berdzikir. Seandainya dikatakan “karena mereka, tentu akan 
berbahagialah teman duduk mereka,” tentu akan tampak sangat utama, 
namun penafian kesengsaraan adalah lebih utama dalam mencapai 
maksud. 


Catatan 


Abu Zaid Al Marwazi meringkas matan hadits ini dari Al 
081 2 


Farabri, dia mengemukakannya hingga, Santa d Isala (Kemarilah 


FATHUL BAARI — 727 





kepada keperluan kalian), kemudian dia mengatakan, “Lalu dia 
menyebutkan haditsnya.” 


Pelajaran yang dapat diambil 


Ig” 


Hadits ini menunjukkan keutamaan majlis-majlis dzikir dan 
orang-orang yang berdzikir, keutamaan berkumpul untuk 
berdzikir, dan bahwa teman duduk mereka tidak terpisahkan dari 
mereka dalam mendapatkan segala yang dianugerahkan Allah 
kepada mereka, sebagai bentuk pemuliaan Allah terhadap 
mereka, walaupun ada teman duduk mereka yang tidak ikut 
berdzikir. 


Hadits ini juga menunjukkan kecintaan para malaikat kepada 
manusia dan kepedulian mereka terhadap manusia. 


Hadits ini juga menunjukkan bahwa yang bertanya itu lebih 
mengetahui daripada yang ditanya, hal ini untuk menunjukkan 
penghormatan kepada yang ditanya, mengingatkan akan 
kekuasan-Nya dan kemuliaan kedudukan-Nya. 


Suatu pendapat menyebutkan, bahwa pengkhususan pertanyaan 
Allah kepada para malaikat itu mengenai para ahli dzikir 
mengisyaratkan kepada perkataan mereka, 143 budi Na Jani 
Id yaa) Dota Legand PI #LWI Ui, (Mengapa Engkau 
hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan 
membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal 
kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan 
mensucikan Engkau. (Os. Al Bagarah (2): 29)). Seolah-olah 
Allah mengatakan, “Lihatlah apa yang mereka lakukan, yaitu 
berupa tasbih dan tagdis, walaupun mereka diliputi oleh syahwat 
dan godaan-godaan syetan. Bagaimana mereka mengatasi itu 
dan membanggakan kalian dengan tasbih dan tagdis.” 


Ada juga yang mengatakan, dari hadits ini disimpulkan, bahwa 


728 — FATHUL BAARI 








dzikir yang dihasilkan oleh manusia adalah lebih tinggi dan 
lebih mulia dari dzikir yang dihasilkan oleh para malaikat, 
karena dzikirnya manusia diserta dengan berbagai kesibukan 
dan beragam penghambat, namun bisa menembus alam gaib. Ini 
benar-benar berbeda dengan kondisi para malaikat. 


5. Hadits ini juga menunjukkan kedustaan orang-orang kafir yang 
mengatakan bahwa dia dapat melihat Allah secara nyata 
sewaktu di dunia. Telah diriwayatkan di dalam Shahih Muslim 
dari hadits Abu Umamah secara marfu', Kg Yg S Si patin 
Pi ai & (Ketahuilah, sesungguhnya kalian tidak akan dapat 
melihat Tuhan kalian hingga kalian mati). Hadits ini juga 
menunjukkan bolehnya bersumpah untuk suatu perkara yang 
sudah pasti sebagai penegasan. Dan juga menunjukkan bahwa 
berbagai macam kebaikan yang dicakup oleh surga dan berbagai 
hal yang tidak disukai yang dicakup oleh neraka adalah melebihi 
apa yang disebutkan, dan bahwa berharap dan memohon kepada 
Allah termasuk sebab-sebab untuk mencapainya. 


67. Ucapan &4 Y! 333 Y3 Aya Y (Tidak Ada Daya dan Upaya 
Kecuali dengan (Kehendak) Allah) 


P4 


“ie Ig aban LI JB GAN ba 


NI st Ga 3 U :JG — aa 5 Gde 
- 2 aa nan Nan 
J5 da ng sa Si oa JA Yg 2 kn, al 


er Sep BJB GE YG MY KA 


FATHUL BAARI — 729 





“ 
'. 


j 


MA 


- L...2.. - 04 PN aan Dang Lo Er 
ILY JB bi 1S KAI JS ea KIS Ie NY 


“3 


dai 
OSN 


K— 


6409. Dari Abu Musa Al Asy'ari, dia berkata, “Nabi SAW 
mendaki bukit. Dia berkata, “Setelah beliau menaikinya, seorang laki- 
laki berseru dengan mengeraskan suaranya, “Laa ilaaha illallaahu 
wallaahu akbar.” Saat itu Rasulullah SAW sedang di atas bighalnya 
(peranakan kuda dengan keledail, beliau pun bersabda, 
“Sesungguhnya kalian tidak menyeru yang tuli dan tidak pula yang 
jauh.” Kemudian beliau bersabda, “Wahai Abu Musa —atau Wahai 
Abdullah—, maukah engkau aku tunjukkan suatu kalimat dari 
perbendaharaan surga?” Aku jawab, “Tentu.” Beliau pun bersabda, 
“Laa haula walaa guwwata illaa bilaah' (tidak ada daya dan upaya 
kecuali dengan (kehendak) Allah).” 


Keterangan: 


(Bab Ucapan “Laa haula wa laa guwwata illa billaah”). Pada 
bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Musa. Hadits ini 
telah dikemukakan pada bab “Doa ketika Menaiki Bukit”, dan saya 
katakan bahwa saya akan menjelaskannya pada pembahasan tentang 
takdir. 


68. Allah Mempunyai Seratus Nama Kurang Satu (99) 


KL o30 » 4 a03 #0. 
- . 
. 


£ # Pata 22 s9 “0 Teu 

Y AA Y) Bl— Lanal Oyanad Kang A0 Je IrP al 3 
ct Bo Ac La Cat t .. DM Ka 
BI 3 j3 ya Catomdl J3 VI Ab Leles 


6410. Dari Abu Hurairah secara riwayat, dia berkata, “Allah 
mempunyai sembilan puluh sembilan nama —seratus kurang satu— 


730 — FATHUL BAARI 








Tidaklah seseorang menghafalnya kecuali dia masuk surga. Dia 
ganjil dan menyukai yang ganjil.” 


Keterangan Hadits: 

(Bab Allah mempunyai seratus nama kurang satu). Demikian 
yang dicantumkan dalam riwayat Abu Dzar, sedangkan yang lainnya 
mencatumkannya “Seratus Kurang Satu”. Demikian juga perbedaan 
para periwayat mengenai matan-nya. 

ng » (secara riwayat). Dalam riwayat Al Humaidi disebutkan, 
Ig HE Je 1 J5) JG (Rasulullah SAW bersabda). Dalam 
riwayat Muslim disebutkan, “Dari Amr bin Muhammad An-Nagid dari 
Sufyan dengan sanad ini, dari Nabi SAW”. Imam Bukhari menukil 


dalam pembahasan tentang tauhid, dari riwayat Syu'aib: Dari Abu Az- 
Zinad, dengan sanad-nya, bahwa Rasulullah SAW bersabda. 


Ad-Daraguthni menukil di dalam Ghara 'ib Malik, dari riwayat 
Abdul Malik bin Yahya bin Bukair, dari ayahnya, dari Ibnu Wahab, 
dari Malik, dengan sanad tersebut, &1 J8 :J8 emg PN Ta Ta Wa AD » 
Ka Okaan Inka J 1Jp3 & (Dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Allah 


7 


berfirman, "Aku mempunyai sembilan puluh sembilan nama'”) 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits ini diriwayatkan juga dari Al 
A'raj oleh Musa bin Ugbah yang dinukil oleh Ibnu Majah dari riwayat 
Zuhair bin Muhammad darinya dan menyebutkan nama-nama-Nya. 


Diriwayatkan juga dari Abu Az-Zinad oleh Syu'aib bin Abi 
Hamzah sebagaimana yang telah dikemukakan pada pembahasan 
tentang syarat-syarat, dan akan dikemukakan lagi pada pembahasan 
tentang tauhid. At-Tirmidzi menukilnya dari riwayat Al Walid bin 
Muslim dari Syu'aib dan menyebutkan nama-nama-Nya. 
Diriwayatkan juga (dari Abu Az-Zinad) oleh Muhammad bin Ajlan 
yang dikemukakan oleh Abu Awanah, Malik yang dikemukakan oleh 


FATHUL BAARI — 731 


Ibnu Khuzaimah, An-Nasa'i, serta Ad-Daraguthni di dalam Ghara 'ib 
Malik, dan dia mengatakan, “Shahih dari Malik tapi tidak terdapat di 
dalam Al Muwaththa' sebagaimana yang dikemukakan oleh Abu 
Nu'aim dari berbagai jalur tentang asma “ul husna”, Abdurrahman bin 
Abi Az-Zinad yang dikemukakan oleh Ad-Daraguthni, Abu Awanah 
dan Muhammad bi Ishag yang dikemukakan oleh Ahmad dan Ibnu 
Majah: Musa bin Ugbah yang dikemukakan oleh Abu Nu'aim dari 
riwayat Hafsh bin Maisarah darinya. 


Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah oleh Hammam bin 
Munabbih yang dikemukakan oleh Imam Muslim dan Ahmad, 
Muhammad bin Sirin yang dikemukakan oleh Imam Muslim, At- 
Tirmidzi, Ath-Thabarani di dalam Ad-Du'a' dan Ja'far Al Firyabi di 
dalam Adz-Dzikr, Abu Rafi” yang dikemukakan oleh At-Tirmidzi: 
Abu Salamah bin Abdurrahman yang dikemukakan oleh Ahmad dan 
Ibnu Majah: Atha' bin Yasar, Sa'id Al Magburi, Sa'id bin Al 
Musayyab, Abdullah bin Syagig, Muhammad bin Jubair bin Muth'im 
dan Al Hasan Al Bashri, yang mana Abu Nu'aim menukilnya dengan 
berbagai sanad dari mereka yang kesemuanya adalah lemah, Irak bin 
Malik yang dikemukakan oleh Al Bazzar namun ada keraguan di 
dalamnya, dan diriwayatkan kepada kami di dalam Juz ' Al Ma'ali dari 
jalurnya tanpa keraguan. 


Selain diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi SAW, juga 
diriwayatkan oleh Salman Al Farisi, Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Ali, 
semuanya dikemukakan oleh Abu Nu'aim yang juga dengan sanad- 
sanad yang lemah. Hadits Ali disebutkan di dalam Thabagat Ash- 
Shufiyah karya Abdurrahman As-Sulami, Hadits Ibnu Abbas dan Ibnu 
Umar disebutkan di dalam juz ketiga belas dari Amali Abi Al Gasim 
bin Basyran dan Fawaid Abi Umar bin Haiwah yang disarikan dari 
Ad-Daraguthni. Semua ini yang telah saya temukan jalur-jalur 
periwayatannya. 

Ibnu Athiyyah mengatakan di dalam Tafsir-nya, bahwa 
riwayat ini mutawatir dari Abu Hurairah, dia mengatakan, “Tentang 


732 — FATHUL BAARI 








penyebutan nama-nama itu perlu diteliti lebih jauh, karena 
sebagiannya tidak terdapat di dalam Al Our'an dan tidak pula di 
dalam hadits yang shahih, dan hadits ini tidak mutawatir dari asalnya 
walaupun disebutakn dalam Ash-Shahih, tapi yang mutawatir hanya 
dari Abu Hurairah.” Demikian yang dikatakannya, namun sebenarnya 
ini juga tidak mutawatir (tidak banyak orang yang meriwayatkan) dari 
Abu Hurairah, paling maksimal hadits ini termasuk kategori masyhur. 
Kemudian dari itu, tidak ada yang menyebutkan nama-nama-Nya 
kecuali dalam riwayat Al Walid bin Muslim yang dikemukakan oleh 
At-Tirmidzi dan dalam riwayat Zuhair bin Muhammad dari Musa bin 
Ugbah yang dikemukakan oleh Ibnu Majah. Kedua riwayat ini 
kembali kepada riwayat Al A'raj, dan mengenainya ada perbedaan 
pandangan yang tajam terkait dengan penyebutan nama-nama, 
penambahan dan pengurangan, sebagaimana yang akan saya sebutkan. 
Penyebutan nama-nama juga terdapat dalam jalur ketiga yang dinukil 
Al Hakim di dalam Al Mustadrak dan Ja'far Al Firyabi dalam Adz- 
Dzikr dari jalur Abdul Aziz bin Al Hushain, dari Ayyub, dari 
Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah. 


Para ulama berbeda pendapat mengenai penyebutan nama- 
nama, apakah itu marfu' (dari Nabi) atau merupakan perkataan 
periwayat yang dimasukkan dalam hadits. Sebagian besar mereka 
berpendapat dengan yang pertama (yakni marfu”), dan mereka berdalil 
dengan bolehnya menamai Allah dengan nama yang tidak disebutkan 
dalam Al Our'an sebagai nama, karena kebanyakan nama-nama itu 
memang demikian. Yang lainnya berpendapat, bahwa penetapan 
nama-nama itu merupakan perkataan periwayat, karena mayoritas 
riwayat tidak menyebutkannya. Demikian yang dinukil oleh Abdul 
Aziz An-Nakhsyabi dari banyak ulama. 


Setelah menukil hadits ini dari jalur Shafwan bin Shalih dari 
Al Walid bin Muslim, Al Hakim mengatakan, “Hadits tersebut shahih 
menurut kriteria Imam Bukhari dan Muslim, namun keduanya tidak 
menukilnya dengan konteks asma 'ul husna. Alasan mereka, karena Al 


FATHUL BAARI — 733 


Walid bin Muslim meriwayatkannya sendirian.” Lebih jauh dia 
mengatakan, “Aku tidak mengetahui adanya perbedaan pandangan di 
kalangan para ahli hadits, bahwa Al Walid lebih tsigah, lebih hafal, 
lebih utama dan lebih berilmu daripada Bisyr bin Syu'aib, Ali bin 
Ayyasy dan para sahabat Syw'aibi lainnya.” Ini mengisyaratkan bahwa 
Bisyr, Ali dan Abu Al Yaman meriwayatkannya dari Syu'aib tanpa 
disertai penyebutan nama-nama (asma'ul husna). Riwayat Abu Al 
Yaman adalah yang dikemukakan oleh Imam Buhkari, riwayat Ali 
dikemukakan oleh An-Nasa'i, dan riwayat Bisyr dikemukakan oleh Al 
Baihagi. Yang benar, alasan Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak 
menukilnya bukan saja karena Al Walid meriwayatkannya sendirian, 
tapi juga karena sanad rancu serta indikasi adanya perkataan 
periwayat yang dimasukkan dalam hadits. Al Baihagi mengatakan, 
“Kemungkinan penetapan (penyebutan asma 'ul husna) itu berasal dari 
sebagian periwayat dalam kedua jalur itu. Oleh karena itu, terjadi 
perbedaan di antara keduanya. Berdasarkan kemungkinan inilah Imam 
Bukhari dan Muslim tidak menukil riwayat yang menyebutkan 
penetapan (asma 'ul husna).” 


At-Tirmidzi mengatakan setelah menukil dari jalur Al Walid, 
“Ini adalah hadits gharib, diceritakan kepada kami oleh lebih dari satu 
orang, dari Shafwan. Kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits 
Shafwan, sedangkan dia adalah periwayat yang terpercaya. 
Diriwayatkan juga dari beberapa jalur dari Abu Hurairah, dan dari 
riwayat-riwayat itu tidak ada yang menyebutkan nama-nama kecuali 
pada jalur ini. Diriwayatkan juga dengan sanad lainnya dari Abu 
Hurairah dengan menyebutkan nama-nama, namun sanad-nya tidak 
shahih.” Sebenarnya Shafwan tidak meriwayatkannya sendirian, 
karena Al Baihagi menukilnya dari jalur Musa bin Ayyub An-Nashibi 
—dan dia terpercaya-, dari Al Walid juga. Ada perbedaan sanad-nya 
dari Al Walid, yang mana Utsman Ad-Darimi di dalam An-Nagdh 'ala 
Al Marisi menukilnya dari Hisyam bin Ammar dari Al Walid, dia 
mengatakan, “Dari Khulaid bin Da”laj, dari Gatadah, dari Muhammad 


734 — FATHUL BAARI 


bin Sirin, dari Abu Hurairah,” lalu dia menyebutkannya tanpa 
menyebutkan nama-nama. Al Walid mengatakan, “Sa'id bin Abdul 
Aziz menceritakan seperti itu kepada kami, dan dia berkata, 
“Semuanya terdapat di dalam Al Our'an surah Al Hasyr ayat 22, 3 12 


Mi LAI PGN RI IE AYI DV sid (Dialah Allah Yang 
fiada Ilah (yang berhak disembah) selain Dia, Yang Mengetahui yang 


ghaib dan yang nyata, Dialah Yang Maha Pemurah lagi Maha 
Penyayang),” lalu dia menyebutkan nama-nama itu. 


Abu Asy-Syaikh Ibnu Hibban menukilnya dari riwayat Abu 
Amir Al Ourasyi dari Al Walid bin Muslim dengan sanad lainnya, dia 
berkata: Zuhair bin Muhammad menceritakan kepada kami dari musa 
bin Ugbah, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah. Zuhair mengatakan, 
“Lalu sampai kepada kami, bahwa lebih dari seorang ahli ilmu 
mengatakan, bahwa permulaannya didahului dengan Jaa ilaaha 
illallaah.” Lalu dia menyebutkan nama-nama. Jalur ini juga dinukil 
Ibnu Majah, Ibnu Abi Ashim dan Al Hakim dari jalur Abdul Malik 
bin Muhammad Ash-Shan'ani dari Zuhair bin Muhammad, namun 
lebih dulu menyebutkan nama-nama. Lalu setelah menyebutkan, »— 


— ad J5 (lai (barangsiapa menghafalnya maka dia masuk surga) 
dia menyebutkan, .. Xi AA Si (Allah, Yang Maha Esa, tempat 
meminta segala sesuatu...), kemudian setelah itu dia menyebutkan, 
“Zuhair berkata, “Lalu sampai kepada kami dari lebih seorang ahli 

4 8 5 Pd A, @ 2 2... 
ilmu, bahwa permulaannya didahului dengan, sam II — di VI I Y 
Lab (tidak ada sesembahan kecuali Allah, Dia memiliki nama-nama 


, » 


yang paling baik). 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Al Walid bin Muslim lebih 
terpercaya daripada Abdul Malik bin Muhammad Ash-Shan'ani. 
Riwayat Al Walid mengesankan bahwa penetapan (nama-nama) 
merupakan perkataan periwayat yang dimasukkan dalam hadits. 
Dalam riwayat Al Walid dari Zuhair ada pengulangan tiga nama, yaitu 


FATHUL BAARI — 735 





Kai Kata 2 (Yang Maha Esa, Yang Maha Dibutuhkan, Yang 


Maha Pemberi Hidayah), dan sebagai gantinya dalam riwayat Abdul 
Malik disebutkan, 3! di bamisli (Yang Maha Adil, Yang Maha 


Kuasa, Yang Maha Memelihara), Dalam riwayat Al Walid 
disebutkan, &——57! dl4—i (Yang Maha Memelihara, Yang Maha 


Memberi Petunjuk), sementara dalam riwayat Abdul Malik 
disebutkan, A51! J/4—! (Yang Maha Memelihara, Yang Maha 


Memberi Petunjuk), Dalam riwayat Al Walid disebutkan, Ni Jodi 


(Yang Maha Adil, Yang Maha Menerangi), sementara dalam riwayat 
Abdul Malik disebutkan, jai "Wi (Yang Maha Menjadikan, Yang 


Maha Menguasai), adapun selebihnya sama. 

Adapun riwayat Al Walid dari Syu'aib, yaitu jalur yang paling 
mendekati shahih, dan berdasarkan inilah penakwilan mayoritas orang 
yang menjelaskan asma'ul husna, redaksi yang dikemukakan At- 
Tirmidzi adalah sebagai berikut: MP GAN AIA gn ya 
deh BEI KE Idi Ci bad denga! BAL Ceng Mali 
dadi dani SI Cai Ca EGA Legi Ga GUI ras 
cabin! cold! ad AanbalN ISA SAN Saad! cpanel Bai NP 
han Gl TI cela omi Senkad! Sandal e dai KA Gaia 
ai JI daa ba edi dua SPI SA pa Lali 
dad! edi ega! uga Cimahi baal! Cnabuad! bea! PI ena 
SAI di li dala Jai Gali data HI ai ceri 
el Sa Age li Aa LAN GA daa gi He Ga 
Dai RAIN GA Bi akal peta AI ASN Jadi 33 
Aga! Hal va Bri dd “pan! «3G! (Dialah Allah, yang tidak ada 
Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Yang Maha Pemurah, 
Yang Maha Penyayang, Maha Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha 


736 — FATHUL BAARI 


Se Pen BEA BK AS AN PPN Nan nan 





Sejahtera, Yang Maha Pemberi Keamanan, Yang Maha Memelihara, 
Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Memiliki 
Kebesaran, Yang Maha Menciptakan, Yang Maha Mengadakan, Yang 
Maha Membuat Bentuk, Yang Maha Pengampun, Yang Maha 
Perkasa, Yang Maha Memberi, Yang Maha Pemberi Rezeki, Yang 
Maha Pembuka, Yang Maha Mengetahui, Yang Maha Menyempitkan, 
Yang Maha Melapangkan, Yang Maha Merendahkan, Yang Maha 
Meninggikan, Yang Maha Memuliakan, Yang Mana Menghinakan, 
Yang Maha Mendengar, Yang Maha Melihat, Yang Maha 
Memutuskan Hukum, Yang Maha Adil, Yang Maha Halus, Yang Maha 
Mengetahui, Yang Maha Penyantun, Yang Maha Agung, Yang Maha 
Pengampun, Yang Maha Menerima Syukur, Yang Maha Tinggi, Yang 
Maha Besar, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Memelihara, Yang 
Maha Membuat Perhitungan, Yang Maha Luhur, Yang Maha Mulia, 
Yang Maha Mengawasi, Yang Maha Memperkenankan, Yang Maha 
Luas, Yang Maha Bijaksana, Yang Maha Mencintai, Yang Maha 
Mulia, Yang Maha Membangkitkan, Yang Maha Menyaksikan, Yang 
Maha Benar, Yang Maha Mewakili, Yang Maha Kuat, Yang Maha 
Kokoh, Yang Maha Pelindung, Yang Maha Terpuji, Yang Maha 
Menghitung, Yang Maha Memulai, Yang Maha Mengembalikan, Yang 
Maha Menghidupkan, Yang Maha Mematikan, Yang Maha Hidup, 
Yang Maha Berdiri Sendiri, Yang Maha Menemukan, Yang Maha 
Mulia, Yang Maha Esa, Yang Maha, Yang Maha Dibutuhkan, Yang 
Maha Kuasa, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Mendahulukan, Yang 
Maha Mengakhirkan, Yang Maha Awal, Yang Maha Akhir, Yang 
Maha Nyata, Yang Maha Tersembunyi, Yang Maha Memelihara, 
Yang Maha Tinggi, Yang Maha Dermawan, Yang Maha Penerima 
Taubat, Yang Maha Memberi Balasan, Yang Maha Pemaaf, Yang 
Maha Pelimpah Kasih, Yang Maha Pemilik Kerajaan, Yang Maha 
Memiliki Kemuliaan dan Kemurahan, Yang Maha Adil, Yang Maha 
Mengumpulkan, Yang Maha Kaya, Yang Maha Pemberi Kekayaan, - 
Yang Maha Menghalangi, Yang Maha Pemberi Mudharat, Yang 
Maha Pemberi Manfaat, Yang Maha Pemilik Cahaya, Yang Maha 


FATHUL BAARI — 737 


Pemberi Hidayah, Yang Maha Pencipta, Yang Maha Kekal, Yang 
Maha Pewaris, Yang Maha Memimbing, Yang Maha Sabar). 


At-Thabarani menukilnya dari Abu Zur'ah Ad-Dimasygi dari 
Shafwan bin Shalih dengan menyelisihi beberapa nama, dia berkata, 
Si «II (Yang Maha Berdiri Sendiri, Yang Maha Abadi) sebagai 
ganti — Pai (Yang Maha Menyempitkan, Yang Maha 
Melapangkan)y, KA (Yang Maha Keras) sebagai ganti X—4'j! (Yang 
Maha Memberi Petunjuk), SA! 2 Ul Tetpi Je (Yang Maha 
Tinggi, Yang Maha Meliputi, Yang Maha Menguasai hari 
pembalasan) sebagai ganti «SJ! Lem! 3559! (Yang Maha Mencintai, 
Yang Maha Mulia, Yang Maha Bijaksana). 


Dalam riwayat Ibnu Hibban dari Al Hasan bin Sufyan 


disebutkan, #15! (Yang Maha Meninggikan) sebagai ganti malai (Yang 


Maha Menghalangi/Menahan). Disebutkan dalam Shahih Ibnu 
Khuzaimah dalam riwayat Shafwan juga beberapa nama yang 
berbeda, dia menyebutkan, «S dl (Yang Maha Memutuskan) sebagai 


ganti ae (Yang Maha Bijaksana), —— A (Yang Maha Dekat) 
sebagai ganti L— 3! (Yang Maha Mengawasi), dd! (Yang Maha 
Pelindung) sebagai ganti di (Yang Maha Melindungi), dan ASI 
(Yang Maha Esa) sebagai ganti — (Yang maha Memberi 
Kekayaan). Disebutkan dalam riwayat Al Baihagi dan Ibnu Mandah 
dari jalur Musa bin Ayyub dari Al Walid: &——4dl! (Yang Maha 
Penolong) sebagai ganti Ora) (Yang Maha Memelihara). 

Antara riwayat Zuhair dan Shafwan ada perbedaan dalam dua 
puluh tiga nama, dalam riwayat Zuhair tidak terdapat: 4! 
te MEN AN AI dala ati «sabu Jai kasmmbadl dia (Pd 
Sai 3 aed IU IP eng LI Sandal OUR Casa petai GA 


738 — FATHUL BAARI 





Ap NN (Yang Maha Pembuka, Yang Maha Perkasa, Yang Maha 


Memutuskan Hukum, Yang Maha Adil, Yang Maha Membuat 
Perhitungan, Yang Maha Luhur, Yang Maha Menghitung, Yang Maha 
Kuasa, Yang Maha Mendahulukan, Yang Maha Mengakhirkan, Yang 
Maha Dermawan, Yang Maha Pemberi Balasan, Yang Maha Pemberi 
Kekayaan, Yang Maha Pemberi Manfaat, Yang Maha Sabar, Yang 
Maha Pencipta, Yang Maha Pengampun, Yang Maha Memelihara, 
Yang Maha Besar, Yang Maha Luas, Yang Maha Esa, Yang Maha 
Memiliki Kerajaan, Yang Maha Memiliki Kemuliaan dan Kemurahan) 
dan sebagai gantinya dia menyebutkan, cepaadl Gatal gt Sah 
Ca SB dia Dn pi IS esai usa dead! coal 
ya Pc Sg SI HI Sai celana! Jari Sada (Rabb, Yang Maha 
Esa, Yang Maha Mencukupi, Yang Maha Perkasa, Yang Maha 
Menerangkan, Yang Maha Benar, Yang Maha Indah, Yang 
Menciptakan, Yang Maha Dahulu, Yang Maha Dermawan, Yang 
Maha Memenuhi, Yang Maha Pemberi Petunjuk, Yang Maha Kuat, 
Yang Maha Memelihara, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Menjaga, 
Yang Maha Adil, Yang Maha Menetahui, Yang Maha Esa, Yang Maha 
Abadi, Yang Maha Esa, Yang Maha Memiliki Kekuatan). 


Dalam riwayat Abdul Aziz bin Al Hushain ada perbedaan 
lainnya, yaitu tidak terdapat apa yang terdapat di dalam riwayat 
Shafwan, yaitu 5-—64! (Yang Maha Perkasa) hinga 15 nama, dan juga 
tidak terdapat, J—asI! (ASIP cad dani ea Ae Kemal ee 
SI dig BU Gea cpat! Sauna cdiadi (Yang Maha Kuat, Yang 
Maha Halus, Yang Maha Mulia, Yang Maha Menyempitkan, Yang 
Maha Melapangkan, Yang Maha Merendahkan, Yang Maha 
Meninggikan, Yang Maha Memuliakan, Yang Maha Menghinakan, 
Yang Maha Mengumpulkan, Yang Maha Memberi Madharat, Yang 


Maha Memberi Manfaat, Yang Maha Melindungi, Rabb /Yang 
memelihara)). Di dalamnya disebutkan 18 nama yang tersebut dalam 


FATHUL BAARI — 739 











riwayat Musa bin Ugbah, di dalamnya juga disebutkan, HL cod 
HAN BA Gi ABI LI AS dai bi at led 
Pasi Ayi dai Ps ga s3 (digali 5 agar da ali Kama 
(Yang Maha Menyayangi, Yang Maha Memberi, Yang Maha Luhur, 
Yang Maha Menjamin, Yang Maha Meliputi, Yang Maha Kuasa, Yang 
Maha Tinggi, Yang Maha Mensyukuri, Yang Maha Mulia, Yang Maha 
Menjadikan, Yang Maha Pencipta, Yang Maha Membuka, Yang Maha 
Mengganjar, Yang Maha Mengetahui, Yang Maha Pelindung, Yang 
Maha Menolong, Yang Mempunyai Karunia, Yang Mempunyai 


tempat-tempat naik, Yang mempunyai karunia, Sesembahan yang 
Maha Mengatur). 


Al Hakim mengatakan, “Sebenarnya saya menukil riwayat 
Abdul Aziz bin Al Hushain sebagai penguat riwayat Al Walid dari 
Syu'bah, karena nama-nama yang ditambahkannya pada riwayat Al 
Walid semuanya terdapat di dalam Al Our'an.” Demikian yang 
dikatakannya, padahal sebenarnya tidak begitu, tetapi disimpulkan 
dari Al Our'an, bukan berarti semua nama-nama itu disebutkan secara 
tekstual di dalam Al Our'an. Al Ghazali mengatakan di dalam Syarh 
Al Asma', “Aku tidak mengetahui seorang ulama pun yang menggali 
nama-nama dan menghimpunkannya selain seorang laki-laki dari 
kalangan para hafizh Maghrib yang bernama Ali bin Hazm, dia 
mengatakan, “Yang berhasil aku kumpulkan secara shahih hampir 
mencapai 80 nama yang kesemuanya terdapat di dalam Kitabullah dan 
riwayat yang shahih. Silakan mencari selebihnya di dalam riwayat 
yang shahih.” Aku kira, belum sampai kepadanya hadits yang dinukil 
At-Tirmidzi, atau mungkin juga telah sampai kepadanya namun dia 
menyatakan bahwa sanad-nya lemah.” Saya (Ibnu Hajar) katakan, 
dugaan kedua yang benar (yakni karena dinilai dha'if), karena di 
dalam Al Muhalla dia menyebutkan riwayat yang menyerupainya, lalu 
dia mengatakan, “Hadits-hadits yang menyebutkan nama-nama itu 
adalah lemah, tidak ada yang shahih. Semua yang telah saya telusuri 


740 — FATHUL BAARI 





di dalam Al Our'an berjumlah 68 nama.” Nama-nama yang dimaksud 
ini adalah yang disebutkan dalam bentuk nama, jadi tidak mengambil 
dari derivasinya (kata yang dibentuknya), seperti (83! dari firman- 
Nya, B3 13 is) (Dan tetap kekal Wajah Tuhanmu. (Os. Ar- 
Rahmaan 27)), dan tidak juga mengambil kata mudhaf (kata sandang) 
seperti ws! dari firman-Nya, PI nj B4 (Dia pencipta langit 
dan bumi. (Os. Al Bagarah 117: Al An'aam 101)). Selanjutnya akan 
saya sebutkan nama-nama tersebut. 


Hadits tersebut juga dinilai dha'if oleh Jama'ah. Ad-Dawudi 
mengatakan, “Tidak ada riwayat yang kuat dari Nabi SAW yang 
menyebutkan nama-nama tersebut.” 


Ibnu Al Arabi mengatakan, “Kemungkinan nama-nama 
tersebut hanya pelengkap hadits yang marfu', dan kemungkinan itu 
adalah yang dikumpulkan oleh sebagian periwayat.” Inilah yang benar 
menurut saya. 


Abu Al Hasan Al Oabisi mengatakan, “Nama-nama Allah dan 
sifat-sifatnya tidak dapat diketahui kecuali berdasarkan dalil dari Al 
Our'an, Sunnah atau ijma”, tidak termasuk giyas. Di dalam Al Gur'an 
tidak disebutkan jumlah tertentu, sementara di dalam Sunnah 
disebutkan 99, lalu sebagian orang menukil 99 nama dari Al Our'an.” 


Al Fakhrurrazi menukil dari Abu Zaid Al Balkhi, dia 
mengatakan, “Riwayat yang tidak menyebutkan nama-nama adalah 
riwayat yang disepakati lebih kuat daripada riwayat yang 
menyebutkan nama-nama. Kelemahannya bahwa Nabi SAW 
menyebutkan jumlah tertentu dan mengatakan bahwa orang yang 
menghafalnya akan masuk surga, namun orang-orang yang 
mendengarnya tidak menanyakannya secara detail. Padahal telah 
diketahui betapa antusiasnya mereka untuk meraih tujuan itu. 
Seandainya mereka meminta itu, beliau pasti menjelaskannya, dan 
seandainya  belian menjelaskannya, mereka tidak akan 


FATHUL BAARI — 741 


menyembunyikannya, dan tentu ada riwayat yang dinukil dari mereka. 
Adapun riwayat yang menyebutkan nama-nama, menunjukkan 
kelemahannya karena tidak sesuai dengan konteks hadits. Sebab, jika 
yang dimaksud adalah nama-nama saja, mengapa yang disebutkan itu 
sebagian besar adalah sifat, dan jika yang dimaksud adalah sifat, maka 
sifat-sifat itu tidaklah terbatas.” Al Fakhrurrazi menjawab yang 
pertama, bahwa tidak adanya penafsiran itu adalah agar mereka 
senantiasa berdoa dengan semua nama yang ada dengan harapan 
mengenai nama-nama yang khusus itu. Ini sebagaimana tidak 
diketahuinya dengan pasti tentang waktu mustajab pada hari Jum'at, 
lailatul gadar dan shalat wustha. Kemudian yang kedua, bahwa 
penyebutan nama-nama itu dihasilkan dari penelusuran dan penelitian, 
maka yang benar bahwa itu tidak sesuai. Kemudian bahwa yang 
dimaksud dengan “barangsiapa menghafal nama-nama ini, maka dia 
akan masuk surga” adalah berdasarkan perbedaan pandangan 
mengenai yang dimaksud dengan kata ihshaa' (faman ahshaahaa), 
jadi maksudnya bukanlah pembatasan jumlah nama-nama itu.” 


Oleh karena penyebutan nama-nama itu tidak marfu', maka 
sejumlah orang telah menelusurinya dari Al Ouran tanpa 
membatasinya dengan jumlah. Diriwayatkan kepada kami di dalam 
Kitab Al Mi 'atain karya Abu Utsman Ash-Shabuni dengan sanad-nya 
hingga Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhali, bahwa dia menukil 
nama-nama dari Al Our'an. Demikian juga riwayat yang dinukil Abu 
Nu'aim dari Ath-Thabarani, dari Ahmad bin Amr Al Khallal, dari 
Ibnu Amar, Gi ine USU Sogabdi CP Oi KAA Gi ikan Gi Saba Ge 
ora d3 Jaa ad sai £ Got! kosw (Muhammad bin Ja'far 
bin Muhammad bin Ali bin Al Husain menceritakan kepada kami, 
“Aku tanyakan kepada Abu Ja'far bin Muhammad Ash-Shadig 
tentang asma'ul husna, dia pun berkata, “Itu terdapat di dalam Al 
Our an'”). 


Hadits itu diriwayatkan kepada kami di dalam Fawa'id 


742 — FATHUL BAARI 


Tammam dari jalur Abu Ath-Thahir bin As-Sarh, dari Hibban bin 
Nafi”, dari Sufyan bin Uyainah, Lo—w! per3 Zaw3 AJ 0! (Sesungguhnya 
Allah mempunyai sembilan puluh sembilan nama). Dia mengatakan, 
“Sufyan menjanjikan kepada kami untuk menyebutkannya kepada 
kami dari Al Our'an, namun dia lambat, maka kami menemui Abu 
Zaid, dia pun mengeluarkannya kepada kami, kemudian kami 
mengemukakannya kepada Sufyan dan dia memperhatikannya hingga 
empat kali, lalu berkata, “Ya, memang ini.” 

Berikut ini adalah redaksi yang disebutkan oleh Ja'far dan Abu 
Zaid, keduanya mengatakan, “Di dalam surah Al Faatihah terdapat 
lima nama, yaitu WI II &) AI (Allah, Rabb, Yang Maha 
Pemurah, Yang Maha Penyayang, Yang Maha Penguasa). Di dalam 
surah Al Bagarah adalah, «ya DI ce ie IP (pad atau 
ab BB ep Senat Uijah Cbata AP ISU Cai Sa) BG eoag ed3 
Pa Gis «ker (Yang Maha Meliputi, Yang Maha Kuasa, Yang Maha 
Bijaksana, Yang Maha Tinggi, Yang Maha Agung, Yang Maha 
Menerima Taubat, Yang Maha Melindungi, Yang Maha Luas, Yang 
Maha Mencukupi, Yang Maha Penyantun, Yang Maha Menciptakan, 
Yang Maha Mensyukuri, Yang Maha Esa, Yang Maha Mendengar, 
Yang Maha Menyempitkan (rezeki), Yang Maha Melapangkan 
(rezeki), Yang Maha Hidup, Yang Senantiasa mengurus makhluk-Nya, 
Yang Maha Kaya, Yang Maha Terpuji, Yang Maha Pengampun, Yang 
Maha Penyantun).” Ja'far menambahkan, “si “2 kem ad AI 
PAP Sa AA «3 (Sesembahan, Yang Maha Dekat, Yang Maha 
Memperkenankan, Yang Maha Mulia, Yang Maha Melihat, Yang 


Maha Kuat, Yang Maha Keras, Yang Maha Cepat, Yang Maha 
Mengetahui). 


Keduanya mengatakan, “Di dalam surah Aali “Imraan, “2, 
ta (Yang Maha Pemberi, Yang Maha Menjaga).” Ja'far Ash-Shadig 


FATHUL BAARI — 743 








. 
2 


menambahkan, (as ea «&64 (Yang Maha Membangkitkan, Yang 
Maha Memberi Nikmat, Yang Maha Melebihkan). Berikutnya dalam 
surah An-Nisaa', J3 Ceko Septi era (mms (Yang Maha 
Mengawasi, Yang Maha Menghias Yang Maha Menyaksikan, Yang 
Maha Memelihara, Yang Maha Mewakili), Ja'far menambahkan, 


101 ve AT 


MA S5 Ci—a3 (Yang Maha Menghidupkan, Yang Maha 
Pengampun, Yang Maha Menunjuki), Sufyan menambahkan, Cai 
Ki TP (Yang Maha Halus, Yang Maha Mengetahui, Yang Maha 
Kuasa). Dalam surah Al A'raaf, Ls y—Pua (Yang Maha 
Menghidupkan, Yang Maha Mematikan). Dalam “surah Al Anfaal 
adalah, poa—3! #3 SS gk (Sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik 


2 - 
pi 


' Penolong). Dalam surah Huud adalah, 4 » 3 IG 3133 dina Jati 
(Yang Maha Menjaga, Yang Maha Mulia, Yang Maha Mencintai, 


Yang Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia dikehendaki), Sufyan 
menambahkan, Lv Lom—m 3 (Yang Maha Dekat, Yang Maha 


Mengabulkan). Dalam surah Ar-Ra'd, Jis IS (Yang Maha Besar, 
Yang Maha Tinggi). Dalam surah Ibrahim, oa (Yang Maha Pemberi), 
Ja'far menambahkan, & 15 (Bol—e (Yang Maha Benar, Yang Maha 
Mewarisi). Dalam surah Al Hijr, GS (Yang Maha Pencipta). Dalam 
surah Maryam, & 39 (3s (Yang Maha Benar, Yang Maha Mewarisi), 
Ja'far menambahkan, 3'— (Maha Esa). Dalam surah Thaahaa —hanya 
dari riwayat Ja far-, 5 (Yang Maha Pengampun). Dalam surah Al 
Mu'minuun, & s (Yang Maha Mulia). Dalam surah An-Nuur, I— 
Ga (Yang Maha Benar, Yang Maha Menjelaskan), Sufyan 
menambahkan, 3 (Cahaya). Dalam surah Al Furgaan, 343 (Yang 
Maha Memberi Petunjuk). Dalam surah Saba", 13 (Yang Maha 


744 — FATHUL BAARI 








Membuka). Dalam surah Az-Zumar —hanya dari riwayat Ja' far-, Aa 
(Yang Maha Mengetahui). Dalam surah Al Mu'min, Jis 33 «kd JG 
(Yang Maha Pengampun, Yang Maha Menerima, Yang mempunyai 
karunia), Sufyan menambahkan, &d—4 (Yang Maha Keras), Ja'far 
menambahkan, 3) (Yang Maha Tinggi). Dalam surah Adz- 
Dzaariyaat, 5! 201 33 31 (Yang Maha Pemberi Rezeki, Yang 
Mempunyai Kekiitan Lagi sangat Kokoh). Dalam surah Ath-Thuur, 
(Yang Maha Dermawan). Dalam surah Igtarabat, daa (Yang Maha 
Kuasa), Ja'far menambahkan, Yes (Yang Maha Memiliki). Dalam 
surah Ar-Rahmaan, ASN Sitadi 3 (Yang Maha Memiliki Kemuliaan 
dan Kemurahan), Ja'far menambahkan, «86 «ox padi “ 3 pa 5 
Cem3s (Yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Yang 
memelihara kedua tempat terbenamnya, Yang Maha Kekal, Yang 
Maha Penolong). Dalam surah Al Hadiid, "65 “A8 “#1 «Jyl (Yang 
Maha Awal, Yang Maha Akhir, Yang Maha Tampak, Yang Maha 
Tersembunyi). Dalam surah Al Hasyr, Casa Uap GX diy ia 
Tekanan CE IE (YA (Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, 
Yang Maha Pemberi Keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha 
Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Memiliki Kebesaran, Yang 
Maha Menciptakan, Yang Maha Mengadakan, Yang Maha Membuat 
Bentuk), Ja'far menambahkan, &k—4 (Yang Maha Memiliki). Dalam 
surah Al Buruuj, is cisi—a (Yang Maha Memulai, Yang Maha 
Mengembalikan). Dalam surah Al Fajr —hanya dari riwayat Ja'far-, 55 
(Yang Maha Ganjil). Dalam surah Al Ikhlaash, xsxe (3x! (Yang Maha 


Esa, Yang Maha Dibutuhkan). Inilah bagian terakhir yang kami 
riwayatkan dari Ja'far dan Abu Zaid, serta pernyataan Sufyan dari 
penelusuran nama-nama di dalam Al Our'an. 


FATHUL BAARI — 745 








Di situ terdapat perbedaan yang sangat besar, di samping 
terjadi beberapa pengulangan, bahkan sebagian nama-nama tidak 


a13 0 03 au 


disebutkan dalam bentuk ism, yaitu “Ags disita alir ank Kania Hop 
s5 Cm (yARA OB PN AeTU en, Kemudian saya mengkaji 
kitab Al Magshad Al Asna karya Abu Abdillah Muhammad bin 
Ibrahim Az-Zahid, bahwa dia telah menelusuri nama-nama di dalam 
Al Our'an, lalu saya cermati dan saya dapati dia mengulang sebagian 
nama dan menyebutkan sebagiannya dengan lafazh yang menurut saya 
bukan ism, yaitu @Yadi PEN) (Bole (Yang Maha Benar, Yang Maha 
Membuka, Yang Maha Mengetahui). Dia juga menyebutkan dari 
mudhaf (kata yang disandangkan), yaitu -——d (Yang Maha 
Menumbuhkan) dari firman-Nya dalam surah Al An'aam ayat 95, H6 
S3 ——5Ji (Menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah- 
buahan). Semestinya dia juga menyebutkan Idi (Yang Maha 
Menerima) dari firman-Nya dalam surah Ghaafir ayat 3, aya dbs 
(Menerima taubat). 

Saya telah menelusuri nama-nama yang disebutkan di dalam 


Al Our'an dalam bentuk isim (kata benda) yang tidak Ma ounan 
dalam riwayat At-Timidzi, yaitu, di Pai dari dy B3 
Hi (pdam da Cai pa Gp Ai ai (Hook NA 
Ke sad KA II GI an Pai Ia canda Bp Hd 
di aa (Rabb, Ilaah, Yang Maha Meliputi, Yang Maha Kuasa, 
Yang Maha Mencukupi, Yang Maha Mensyukuri, Yang Maha Keras, 
Yang Maha Menjaga, Yang Maha Bijaksana, Yang Maha Menjadikan, 
Yang Maha Pengampun, Yang Maha Menguasai, Yang Maha 
Melindungi, Yang Maha Penolong, Yang Maha Kuasa, Yang Maha 
Pencipta, Yang Maha Tinggi, Yang Maha Raja, Yang Maha 


Menyaksikan, Yang Maha Menciptakan, Yang Maha Mulia, Yang 
Maha Tinggi, Yang Maha Menjelaskan, Yang Maha Baik, Yang Maha 


746 — FATHUL BAARI 





Dekat, Yang Maha Esa, Yang Maha Menjaga). Ini semua berjumlah 
27 nama yang bila digabungkan dengan nama-nama yang terdapat 
dalam riwayat At-Tirmidzi yang diambilkan dari Al Our'an dalam 
bentuk isim (kata benda), maka jumlahnya menjadi 99, semuanya 
terdapat di dalam Al Our'an. Namun, sebagiannya berupa kata 
sandang, seperti, LAH! (Yang Maha Keras) dari Jis! Wa& (Sangat 
keras siksa-Nya)', — (Yang Maha Tinggi) dari Sei — 
((Dialah) Yang Maha Tinggi derajat-Nyay', di (Yang Maha 
Menjaga) dari Ki wa ii NG NG 3 (Yang menjaga setiap diri 
terhadap apa yang diperbuatnya)', Pali (Yang Maha Menjadikan) 
dari Agt “3 (Yang menjadikan langit)", ai (Yang Maha 
Menguasai) dari ss—$ Ga “ati “5 (Dan Dialah yang berkuasa atas 
sekalian hamba-hamba-Nyay, PPA (Yang Maha Pelindung) dan 
sma! (Yang Maha Penolong) dari ppam! —3 dri & (Sebaik-baik 
Pelindung dan sebaik-baik Penolong), Si (Yang Maha Mengetahui) 
dari ci SW (Dia mengetahui yang gaib)', Bd (Yang Maha 
Pencipta) dari s—s js GE (Pencipta segala sesuatu), Ai (Yang 
Maha Pengampun) dari Si j6 (Yang mengampuni dosa), Hi 
(Maha Kuasa) dari » —1 — He Ap (Dan Allah berkuasa terhadap 


"At Bagarah: 196, 211, Aali “Imraan: 11, Al Maa'idah: 2, 98: Al Anfaal: 13, 25, 
48, 52, Ar-Ra'd: 6: Ghaafir: 3, 22: Al Hasyr: 4, 7. 

? Ghaafir: 15. 

?  Ar-Ra'd: 33. 

4 An'aam: 14: Yuusuf: 101, Ibraahiim: 10 Faathir: 1, Az-Zumar: 46, Asy- 
Syuuraa: 11. 

5 AlAn'aam: 18, 61. 

8 Al Anfaal: 40: Al Hajj: 78. 

1 Al An'aam: 73: At-Taubah: 94, 105, Ar-Ra'd: 9, Al Mu'minuun: 92, As-Sajdah: 
6, Saba': 3, Az-Zumar: 46, Al Hasyr: 22, Al Jumu'ah: 8, At-Taghaabun: 18: Al 
Jinn: 26.) 

' Al An'aam: 102, Ar-Ra'd: 16: Az-Zumar: 62: Ghaafir: 62. 

?  Ghaafir: 3 


FATHUL BAARI — 747 


urusan-Nya)", based (Yang Maha Menjaga) dari ws pa ag (Maka 
Allah adalah sebaik-baik Penjaga)" dan Oa 1 5 (Dan 
sesungguhnya Kami pasti menjaganya)”. 

Demikian juga yang terdapat dalam riwayat At-Tirmidzi, 
Yaitu: —el! (Yang Maha Menghidupkan) dari j:—d! s—5) (Benar- 
benar (berkuasa) menghidupkan orang-orang yang telah mati)", 
Oli (Yang Maha Memiliki) dari ali CL (Yang mempunyai 
kerajaan)", Ai (Maha Pemberi Cahaya) dari PI MY gm 
((Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi), sai (Yang Maha 
Pencipta) dari PN DI paml &w (Allah pencipta langit dan bumi)", 
petai (Yang Maha Mengumpulkan) dari AN -— (Mengumpulkan 
manusia)", Sad (Yang Maha Memutuskan Hukum) dari Sl Aa peti 
ne (Maka patutkah aku mencari hakim selain Allah), & yg (Yang 


30 ge 


Maha Mewarisi) dari og ag «33 (Kami (pulalah) yang mewarisi)". 


Adapun nama-nama lainnya yang disebutkan dalam riwayat 
At-Tirmidzi yang tidak terdapat di dalam Al Our'an dalam bentuk 
isim ada 27 nama, yaitu «JA! JA! aed! ABI ABI dam jas ll 
SG BARAN Stm Ce! LA Ah esa paha es jadi 
BB LAB ABU Al Kila ega ruak! ASN Itali pg 
“seal! (Yang Maha Menyempitkan, Yang Maha Melapangkan, Yang 





10 Yuusuf: 21 

1 Yuusuf: 64 

2 Yuusuf: 12, 63, Al Hijr: 9 

13 Ar-Ruum: 50: Fushshilat: 39 
19 Aali “Imraan: 26 

1 An-Nuur: 35 

16 Aj Bagarah: 117 

Aali “Imraan: 9 

18 Al An'aam: 114 

8 Al Hijr: 23 


748 — FATHUL BAARI 


Maha Merendahkan, Yang Maha Meninggikan, Yang Maha 
Memuliakan, Yang Mana Menghinakan, Yang Maha Membangkitkan, 
Yang Maha Menghitung, Yang Maha Memulai, Yang Maha 
Mengembalikan, Yang Maha Mematikan, Yang Maha Menemukan, 
Yang Maha Mulia, Yang Maha Mendahulukan, Yang Maha 
Mengakhirkan, Yang Maha Pelindung, Yang Maha Memiliki 
Kemuliaan dan Kemurahan, Yang Maha Adil, Yang Maha Pemberi 
Kekayaan, Yang Maha Menghalangi, Yang Maha Pemberi Mudharat, 
Yang Maha Pemberi Manfaat, Yang Maha Abadi, Yang Maha 
Memimbing, Yang Maha Sabar). Jika dari riwayat At-Tirmidzi hanya 
diambil selain yang ini dan diganti dengan 27 nama yang saya 
sebutkan tadi, maka semuanya menjadi 99 nama yang kesemuanya 
terdapat di dalam Al Our'an dalam bentuk isim, dan letak-telaknya di 
dalam Al Our'an sangat jelas, kecuali end (Yang Maha Baik), karena 


disebutkan dalam surah Maryam ayat 47 dalam perkataan Ibrahim, 


bis & ss Ul & Ob karat (Aku akan meminta ampun bagimu kepada 
Rabbku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku), dan hanya sedikit 
orang yang menyoroti hal itu. Setelah itu tidak ada lagi hal lain 
kecuali menyoroti nama-nama yang diambil dari satu sifat, seperti 
ENI SEMASA PI cegah CA! GUI gadi Gaal Gatal Ca 
II GE SE BI aed Gea Latah AI cai KA bui 
ATA Adapun pendapat yang membolehkan untuk menggap nama- 
nama itu, maka jumlahnya akan berubah, walaupun memang 
sebagiannya menambah kekhususan terhadap lainnya yang tidak 
memiliki kekhususan itu, dan sudah disepakati, bahwa ss m5! dan 
Pi adalah dua nama walaupun keduanya merupakan derivasi dari 


satu sifat. Seandainya hal itu dilarang, maka semestinya juga tidak 
boleh menganggap nama-nama yang bermakna sama atau 
mengandung makna yang sama, seperti HJ! (Yang Maha Pencipta), 


& Ka (Yang Maha Pencipta) dan pr (Yang Maha Membentuk). 


FATHUL BAARI — 749 





Demikian ini tetap dianggap karena walaupun mengandung makna 
yang sama, yaitu mengadakan dan membuat, namun berbeda dari segi 
lainnya, yaitu bahwa Hl——sJi menunjukkan kekuasaan untuk 


mengadakan, ts — menunjukkan pengadaan unsur-unsur makhluk, 
dan #xa—sl! menunjukkan pembentukan pada dzat yang diciptakan. 
Seandainya tidak dilarang merubah (dari sifat menjadi isimJ, maka 
tentu tidak terlarang juga mengategorikannya sebagai isim (termasuk 
nama-nama) disamping memang hal itu telah disebutkan. 

Berikut ini saya kemukakan agar bisa mudah dihafal, 

ts P 28 en oy 200. 

meskipun ada pengulangan: atu! cw yA celah Mer yaa Jl 
Sah CA Yaa! de SE SKA Odi Ona! nasa ya jali 
ae amal ji mala! tmladi cai ca 3 NE BAGI “Di 
pai Sampe! Aka ada Ad (ali Casa (as! di cdi 
Kia Ceromma IP AA teen! CB ca SI Casa ipad 
AB Kep AN edi Inai BII Ip ey Cia 3g ea 
Pa AMAN NYA) gt Cai (yi Ga (dookesd PENA 2 KA 
ai Ai LAS Ia bb Cak GAY Cd Cp candi pi 
SAI 23 udin Saki pati Bea ai sed dadi Bj 
IA Sy REA ceiadi Hg edi GS Bye Giat OK Oia 
AA AS HK da Dg Sa id cokdi Ialah SPI (Allah, Yang Maha 
Pemurah, Yang Maha Penyayang, Maha Raja, Yang Maha Suci, Yang 
Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan keamanan, Yang Maha 
Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki 
Segala Keagungan, Yang Maha Menciptakan, Yang Mengadakan, 
Yang Membentuk Rupa, Yang Maha Pengampun, Yang Maha 
Perkasa, Yang Maha Penerima Taubat, Yang Maha Pengampun, 


Yang Maha Pencipta, Yang Maha Pemeri Rezeki, Yang Maha 
Pembuka, Yang Maha Mengetahui, Yang Maha Lembut, Yang Maha 


750 — FATHUL BAARI 








Agung, Yang Maha Luas, Yang Maha Bijaksana, Yang Maha Hidup, 
Yang terus menerus mengurus makhluk-Nya, Yang Maha Mendengar, 
Yang Maha Melihat, Yang Maha Halus, Yang Mengetahui, Yang 
Maha Tinggi, Yang Maha Besar, Yang Maha Meliputi, Yang Maha 
Kuasa, Yang Maha Pelindung, Yang Maha Penolong, Yang Maha 
Mulia, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Dekat, Yang Maha 
Mengabulkan, Yang Maha Mewakili, Yang Maha Menghitung, Yang 
Maha Menjaga, Yang Maha Menghitung, Yang Maha Mencintai, 
Yang Maha Mulia, Yang Maha Mewarisi, Yang Maha Menyaksikan, 
Yang Maha Penolong, Yang Maha Terpuji, Yang Maha Benar, Yang 
Maha Menjelaskan, Yang Maha Kuat, Yang Maha Kokoh, Yang Maha 
Kaya, Yang Maha Menguasai, Yang Maha Keras, Yang Maha 
Menguasai, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Perkasa, Yang Maha 
Mencukupi, Yang Maha Mensyukuri, Yang Maha Penolong, Yang 
Maha Menciptakan, Yang Maha Menjadikan, Yang Maha 
Pengampun, Yang Maha Awal, Yang Maha Akhir, Yang Maha 
Tampak, Yang Maha Tersembunyi, Yang Maha Melindungi, Yang 
Maha Kuasa, Yang Maha Bijaksana, Yang Maha Tinggi, Yang Maha 
Memelihara, Yang Maha Menjaga, Yang Maha Menghidupkan, Yang 
Maha Mengumpulkan, Yang Maha Memiliki, Yang Maha Luhur, 
Maha Pemberi Cahaya, Yang Maha Memberi Petunjuk, Yang Maha 
Memberi Ampun, Yang Maha Mensyukuri, Yang Maha Pemaaf, Yang 
Maha Pelimpah Kasih, Yang Maha Mulia, Yang Maha Dermawan, 
Yang Maha Baik, Rabb, Ilaah, Yang Maha Esa, Yang Maha Tunggal, 
Yang Maha Dibutuhkan, Yang tidak beranak dan tidak pula 
diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia). 


Om hang PT (Allah mempunyai sembilan puluh sembilan). 
Dalam riwayat Al Humaidi disebutkan, 290m Leroy xD) 


(Sesungguhnya Allah mempunyai sembilan puluh sembilan). 
Demikian juga dalam riwayat Syu'aib. 


3d Y (kurang satu). Ibnu Baththal mengatakan, “Demikian 


FATHUL BAARI — 751 





yang disebutkan di sini. Sedangkan dalam bahasa Arab tidak 
dibolehkan.” Dia juga mengatakan, “Dalam riwayat Syu'aib pada 
pembahasan tentang berpegang teguh kepada Al Our'an dan Sunnah 
disebutkan, '4—-13 Y! dengan bentuk mudzakkar. Itulah yang benar.” 


Sebenarnya riwayat tersebut bukan pada pembahasan tentang tentang 
berpegang teguh kepada Al Our'an dan Sunnah, tapi pada pembahasan 
tentang tauhid, namun riwayat yang dicantumkan di sini juga tidak 
salah, karena ada alasannya. Dalam riwayat Al Humaidi di sini 
disebutkan, 4-13 z5 Lu. 


Sebagian ulama mengatakan, “Hikmah kalimat, 4-15 — Tn 
(seratus kurang satu) setelah kalimat, Ona dam (sembilan puluh 


sembilan) adalah agar masuk ke dalam jiwa pendengar dengan 
memadukan yang global dan yang rinci, atau untuk menepis kesalahan 
dugaan dan pendengaran. Ini sebagai dalil benarnya pengecualian 
yang sedikit dari yang banyak. Dan tidaklah tepat menjadikan ini 
sebagai dalil untuk membolehkan pengecuali secara mutlak sehingga 
mencakup juga pengecualian yang banyak hingga hanya tersisa 
sedikit.” 


Ad-Dawudi mengemukakan pendapat yang dipandang janggal 
sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu At-Tin darinya, karena dia 
menukil kesepakatan yang membolehkan pengecualian yang lebih 
banyak sehingga tersisa yang sedikit, dan bahwa orang yang telah 
menetapkan lalu mengecualikan, maka yang berlaku adalah sesuai 
dengan pengecualiannya, sekalipun dia mengatakan, “Aku berutang 
seribu kecuali sembilan ratus sembilan puluh sembilan,” maka yang 
berlaku hanya satu. Ibnu At-Tin menanggapi, “Memang ada sejumlah 
orang yang berpendapat demikian, tapi bila disepakati, maka itu 
tertolak, karena perbedaan pendapat mengenai hal ini tetap ada, 
bahkan dalam madzhab Imam Malik sendiri.” Abu Al Hasan Al- 
Lakhmi, salah seorang dari kalangan mereka, berkata, “Seandai dia 
mengatakan, “Engkau dicerai tiga kecuali dua,” maka yang belaku 


752 — FATHUL BAARI 








adalah tiga.” 


Abdul Wahhab dan yang lainnya menukil dari Abdul Malik 
dan yang lainnya, bahwa pengecualian yang banyak dari yang sedikit 
adalah tidak benar. Di antara bukti-bukti mereka, bahwa orang yang 
mengatakan, “Aku berpuasa sebulan kecuali dua puluh sembilan hari,” 
dikritik karena sebenarnya dia hanya berpuasa sehari, dan itu tidak 
dapat disebut sebulan. Demikian juga orang yang mengatakan, “Aku 
berjumpah dengan semua kaum kecuali sebagian mereka,” padahal 
yang dijumpainya hanya satu orang. Saya (Ibnu Hajar) katakan, 
masalah ini cukup terkenal sehingga tidak perlu diperpanjang. 


Ada perbedaan pendapat mengenai jumlah tersebut, apakah 
maksudnya adalah pembatasan asma 'ul husna dengan jumlah tersebut, 
atau sebenarnya lebih banyak dari itu, namun dikhususkan bagi yang 
menghafal sebanyak itu, maka akan masuk surga? Jumhur 
berpendapat dengan yang kedua. An-Nawawi menukil adanya 
kesepakatan ulama, dia mengatakan, “Hadits ini tidak menunjukkan 
pembatasan nama-nama Allah, dan maknanya bukan berarti tidak ada 
nama lain selain yang 99 nama tersebut. Akan tetapi maksud hadits 
ini, bahwa siapa yang menghafal nama-nama tersebut, maka dia 
masuk surga. Jadi maksudnya adalah mengabarkan tentang masuk 
surga bagi yang menghafalnya, bukan tentang pembatasan jumlah 
nama-nama itu.” Ini dikuatkan oleh sabada Nabi SAW dalam hadits 
Ibnu Mas'ud yang dinukil Imam Ahmad dan dinyatakan shahih oleh 
Ibnu Hibban, YSS SSP Al Tha Ul ph ga! JW 
Bis — — Da Sita YP Uas "ata 12 (Aku memohon 
kepada-Mu dengan setiap nama-Mu yang Engkau sebut Diri-Mu 
dengannya, atau Engkau turunkan di dalam Kitab-Mu, atau Engkau 
ajarkan kepada seseorang di antara makhluk-Mu, atau Engkau 
sembunyikan di alam ghaib di sisi-Mu). Disebutkan dalam riwayat 
Malik dari Ka'ab Al Ahbar dalam sebuah doa, & Sell Uiunt WIT, 
—i en) Ly (gi Cale (Dan aku memohon kepada-Mu dengan nama- 


FATHUL BAARI — 753 





nama-Mu yang paling baik, baik yang aku ketahui maupun tidak aku 
ketahui). Ath-Thabari juga menukil riwayat serupa dari Oatadah, dan 
dari hadits Aisyah, bahwa dia berdoa seperti itu dengan dihadiri oleh 
Nabi SAW. Penjelasannya akan dikemukakan pada pembahasan 
tentang nama yang paling agung. 

Menurut Al Khaththabi, hadits ini menunjukkan penetapan 
nama-nama khusus dengan jumlah tersebut, dan di dalamnya tidak ada 
indikasi yang menolak kemungkinan adanya tambahan. Adapun 
pengkhususannya adalah karena itu merupakan mayoritas nama-nama 
tersebut dan yang paling jelas maknanya. 


Ibnu Baththal menukil dari Al Oadhi Abu Bakar bin Ath- 
Thayyib, dia berkata, “Dalam hadits ini tidak ada yang menunjukkan 
bahwa Allah tidak mempunyai nama-nama lain selain jumlah tersebut, 
karena makna hadits ini adalah, bahwa siapa yang menghafalnya, 
maka dia masuk surga. Tentang tidak terbatasnya itu ditunjukkan oleh 
kenyataan bahwa mayoritas nama-nama itu berasal dari kata sifat, 
sedangkan sifat-sifat Allah itu tidak terbatas.” 


Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah 


berdoa dengan nama-nama tersebut, karena hadits ini berdasarkan 
firman Allah dalam surah Al A'raaf ayat 180, 87238 bul slam Y! Ag 


te (Hanya milik Allah asma 'ul husna, maka bermohonlah kepada-Nya 


dengan menyebut asma'ul husna itu), lalu Nabi SAW menyebutkan 
bahwa nama-nama itu ada 99 agar berdoa dengan nama-nama itu dan 
tidak dengan selainnya. Demikian yang dikemukakan oleh Ibnu 
Baththal dari Al Muhallab. Pendapat ini perlu dikaji, karena telah 
disebutkan secara akurat di dalam riwayat-riwayat yang shahih 
tentang berdoa dengan nama-nama yang tidak terdapat di dalam Al 
Our'an, seperti dalam hadits Ibnu Abbas mengenai shalat malam, adi 


23 cf, siilli (Engkaulah yang Maha Mendahulukan dan 
Engkaulah yang Maha Mengakhirkan) dan sebagainya. 


754 — FATHUL BAARI 





Al Fakhrurrazi mengatakan, “Karena nama-nama itu dari kata 
sifat, baik itu ditetapkan secara hakiki seperti AA (Yang Maha 


Hidup), atau sebagai penambahan seperti, « Saad (Yang Maha Agung), 
atau sebagai penisbatan seperti, :» sah (Yang Maha Suci), atau secara 
hakiki dan penambahan, seperti, pH! (Yang Maha Kuasa), atau 
penambahan dan penisbatan seperti, di (Yang Maha Awal) dan P3 


(Yang Maha Akhir), atau secara hakiki, penambahan dan penisbatan 
seperti, “ls! (Yang Maha Memiliki). Penisbatan itu tidak terbatas, 


karena Dia Maha Mengetahui tanpa ada batasan, Maha Kuasa tanpa 
ada batasan, maka tidak menolak kemungkinan untuk itu Allah 
memiliki nama tersendiri, sehingga tidak ada batasan untuk nama- 
nama-Nya. 


Al Oadhi Abu Bakar Ibnu Al Arabi menceritakan dari 
sebagian mereka, bahwa Allah mempunyai 1000 nama. Ibnu Al Arabi 
mengatakan, “Yang ini merupakan sebagain kecil dari itu.” Al 
Fakhrurrazi menukil dari sebagian mereka, bahwa Allah mempunyai 
4000 nama, 1000 di antaranya disembunyikan dalam ilmu ghaib, 2000 
di antaranya diberitahukan kepada para malaikat dan para nabi, dan 
1000 lagi kepada semua manusia. Penyataan ini perlu dilandasi oleh 
dalil. Sebagian mereka berdalil bahwa dalam hadits bab ini juga 
disebutkan, “Allah ganjil dan menyukai yang ganjil”, sedangkan 
riwayat yang menyebutkan nama-nama tidak mencantuman sai (Yang 


Maha Ganjil), maka ini menunjukkan bahwa masih ada nama lainnya 
selain yang 99 itu. Ini ditanggapi oleh orang-orang yang bependapat 
bahwa nama-nama itu hanya 99, seperti Ibnu Hazm, bahwa riwayat 
yang ada itu tidak marfu', tapi itu hanya perkataan periwayat yang 
dimasukkan dalam hadits sebagaimana telah disinggung di atas. 
Mereka juga berdalil untuk menyatakan bahwa sebenarnya hal itu 
tidak terbatas, karena konotasinya adalah angka. Namun pendapat ini 
lemah. Menurut Ibnu Hazm dan yang lainnya yang berpendapat 


FATHUL BAARI — 755 


bahwa jumlah nama-nama itu terbatas sesuai jumlah tersebut, bahwa 
dia tidak berdalil dengan makna inplisitnya, tapi dengan kalimat 
dalam perkataan beliau SAW, 11-15 Y! ih (seratus kurang satu), dia 


mengatakan, “Sebab, bila memang ada nama tambahan selain jumlah 
tersebut, tentu jumlahnya menjadi 100 nama, maka tidak ada gunanya 
perkataan beliau, t4—--13 Y! i—ib (seratus kurang satu)” Yang 


dikatakannya ini tidak bisa diterima sebagai dalil sebagaimana yang 
telah disinggung di muka, karena menurut mereka, bahwa pembatasan 
jumlah tersebut adalah untuk yang dijanjikan surga bagi yang 
menghafainya. Karena itu, orang yang menyatakan bahwa janji itu 
berlaku bagi yang menghafalnya secara lebih, maka dia telah keliru. 
Ini tidak berarti bahwa tidak ada nama lain selain itu. 


Dia juga berdalil dengan firman Allah dalam surah Al A'raaf 
ayat 180, #lawt d O ghe Said! 13939 Kg 9 38 Lebdi Ae AI, (Hanya 
milik Allah asma'ul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan 
menyebut asma'ul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang 
menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut nama-nama-Nya). 
Para ahli tafsir mengatakan, “Di antara penyimpangan terhadap nama- 
nama-Nya adalah menamai-Nya dengan sebutan yang tidak terdapat di 
dalam Al Our'an atau Sunnah yang shahih. Allah telah menyebutkan 
beberapa di antaranya yang terdapat di akhir surah Al Hasyr, dan 
Allah menutupnya dengan mengatakan bahwa Dia memiliki asma 'ul 
husna.” Dia mengatakan, “Adapun adanya tambahan dari jumlah 
tersebut, kemungkinan karena pengulangan secara makna walaupun 
lafazhnya berbeda, seperti 3Wi, 3Wii dan 4 sial, yang seperti ini hanya 
dianggap satu. Dengan demikian, jika semua nama yang terdapat di 
dalam Al Our'an dan hadits-hadits shahih dikumpulkan, maka 
jumlahnya tidak lebih dari jumlah tersebut.” 


Yang lainnya mengatakan, “Yang dimaksud dengan asma 'ul 
husna dalam firman-Nya surah Al A'raaf ayat 180, (mei slam Yi Aly 


756 — FATHUL BAARI 


- 


3 P3 (Hanya milik Allah as xul husna, maka bermohonlah 


kepada-Nya dengan menyebut asma 'ul husna itu) adalah yang tersebut 
di dalam hadits, 20) ke 4D! (Sesungguhnya Allah 
mempunyai sembilan puluh sembilan nama). Jika riwayat yang 
menetapkannya itu akurat, maka harus dijadikan pedoman, tapi jika 
tidak, maka harus menelusurinya dari Al Our'an dan As-Sunnah yang 
shahih, karena penyebutan al asmaa ' secara definit (menggunakan alif 
laam ta'rifl memastikannya bisa diketahui, karena Allah memerintah 
untuk berdoa dengannya dan melarang berdoa dengan selain-Nya, ini 
memastikan keberadaan yang diperintahkan itu.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, mencarinya dalam Al Our'an lebih 
mendekati kebenaran, dan saya telah malkukan dan mengumpulkan 
sebagaimana yang telah saya kemukakan di atas. Berikutnya tinggal 
membatasi yang terulang secara lafazh dan makna dari Al Our'an, lalu 
melengkapinya dengan mencarinya dari hadits-hadits shahih sehingga 
mencapai jumlah tersebut. 


Tentang hikmah pembatasan dengan angka yang khusus itu, Al 
Fakhrurrazi menyebutkan bahwa itu adalah bentuk ibadah, maknanya 
tidak dapat dicerna, sebagaimana halnya jumlah shalat dan 
sebagainya. Dikutip dari Abu Khalaf Muhammad bin Abdil Malik 
Ath-Thabari As-Sulami, dia mengatakan, “Dikhususkannya angka 
tersebut mengisyaratkan bahwa nama-nama itu tidak dapat ditentukan 
dengan analogi.” Ada juga yang mengatakan, “Hikmahnya, bahwa 
makna nama-nama tersebut walaupun sangat banyak, tapi terkumpul 
pada yang 99 itu.” Ada juga yang mengatakan, “Hikmahnya, bahwa 
angka terdiri dari tunggal dan ganda (pasangan), dimana tunggal lebih 
utama daripada ganda, sedangkan puncaknya tunggal tanpa 
pengulangan adalah sembilan puluh sembilan, karena seratus satu 
adalah pengulangan satu. Lebih utamanya tunggal daripada ganda, 
karena ganjil lebih utama daripada genap, karena ganjil adalah sifat 
Pencipta sedangkan genap adalah sifat makhluk, dan genap 


FATHUL BAARI — 757 














membutuhkan ganjil, namun ganjil tidak membutuhkan genap.” 


Ada juga yang mengatakan, “Sempurnanya angka adalah 
seratus, karena angka terdiri dari tiga jenis, yaitu: satuan, puluhan dan 
ratusan. Adapun seribu adalah permulaan satuan lainnya, maka nama- 
nama Allah adalah seratus namun Allah menyembunyikan yang satu, 
yaitu al ism al a'zham (nama yang paling agung), tidak ada seorang 
pun yang mengetahuinya. Jadi seolah-olah dikatakan: Seratus tapi 
yang satu di sisi Allah.” 


Yang lainnya mengatakan, “Nama yang menggenapkan 
menjadi seratus adalah Jalaalah |Allah).” Di antara yang menyatakan 
demikian adalah As-Suhaili. Dia berkata, “Asma 'ul husna ada seratus 
berdasarkan hitungan derajat-derajat surga. Yang menggenapkannya 
menjadi seratus adalah “Allah”. Ini dikuatkan oleh firman Allah dalam 
surah Al A'raaf ayat 180, —g 39 Lab slang ai, (Hanya milik 
Allah asma'ul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan 
menyebut asma'ul husna itu). Jadi yang sembilan puluh sembilan 
adalah yang dimiliki Allah, dan itu ditambah dan dilengkapi dengan- 
Nya (Allah) sehingga menjadi seratus.” 

Hadits ini menunjukkan bahwa ism (nama/sebutan) itu adalah 
musammaa (yang dinamai/yang disebut). Demikian yang 
dikemukakan oleh Abu Al Oasim Al Ousyairi di dalam Syarh Asma ' 
Allah Al Husna, dia berkata, “Hadits ini menunjukkan bahwa ism 
adalah musammaa, sebab bila berarti yang lainnya, maka nama-nama 
itu juga selain itu. Hal ini berdasarkan firman-Nya, LA AKI ng 
— 869 (Hanya milik Allah asma'ul husna, maka bermohonlah 


kepada-Nya dengan menyebut asma'ul husna itu)” Kemudian dia 
berkata, “Ringkasnya, bahwa yang dimaksud dengan ism (nama) di 
sini adalah tasmiyah (penamaan/penyebutan).” 


Al Fakhrurrazi mengatakan, “Yang masyhur dari perkataan 
para sahabat kami, bahwa ism (nama) adalah musamma (yang 


758 — FATHUL BAARI 


dinamai) itu sendiri, dan bukan tasmiyah (penamaan). Sedangkan 
menurut Mu'tazilah bahwa ism (nama) adalah tasmiyah (penamaan) 
itu sendiri dan bukan musamma (yang dinamai). 


Al Ghazali memilih bahwa ketiganya saling menjelaskan, dan 
inilah yang benar menurutku, karena bila ismm (nama) adalah ungkapan 
tentang lafazh yang menunjukkan sesuatu dengan menisbatkan 
kepadanya, sementara musamma adalah ungkapan tentang sesuatu 
yang disebut atau dinamai, maka kesimpulannya bahwa ism itu bukan 
musamma. Inilah yang tidak mungkin diperselisihkan.” 


Abu Al Abbas Al Ourthubi mengatakan dalam kitab Al 
Mufhim, “Ism adalah pengenal yang umum, yaitu kalmat yang 
menunjukkan sesuatu yang tunggal. Dengan ini, maka tidak ada 
bedanya antara ism (kata benda), fi"! (kata kerja) dan harf (particle) 
jika masing-masing bisa disebut demikian. Perbedaan di antara itu 
hanya dalam istilah para ahli tata bahasa Arab, namun bukan itu yang 
dimaksud dalam pembahasan ini. Jika demikian, maka diketahui 
kekeliruan orang yang mengatakan bahwa ism adalah musammaa 
dalam arti yang sebenarnya sebagaimana yang dinyatakan oleh 
sebagian orang sehingga memastikan bahwa orang yang mengatakan, 
Gl N (api terbakar) maka tidak bisa menyelamatkan diri dari itu. 


Adapun maksud para ahli tata bahasa Arab, bahwa ism (nama) 
itu musamma (yang dinamai), adalah karena tidak menunjukkan 
kecuali kepadanya dan tidak memaksudkan kecuali itu. Jika nama itu 
termasuk nama-nama yang menunjukkan dzat musamma (yang 
dinamai), maka ia menunjukkan kepadanya tanpa tambahan lain, dan 
jika termasuk nama-nama yang menunjukkan kepada makna 
tambahan, maka itu menunjukkan bahwa dzat itu dinisbatkan kepada 
tambahan itu secara khusus tanpa yang lainnya. 


Penjelasannya: Bila Anda mengatakan “Zaid”, maka ini 
menunjukkan kepada dzat tertentu yang tidak disertai tambahan atau 
pengurangan. Jika Anda mengatakan “orang alim' maka ini 


FATHUL BAARI — 759 





menunjukkan bahwa dzat itu dinisbatkan kepada ilmu. Dari sini, 
secara logika adalah benar bahwa nama bisa banyak dan beragam 
untuk satu dzat, dan itu tidak menunjukkan bahwa dzatnya berbilang 
atau banyak.” 


— Dia berkata, “Hal ini tidak dipahami oleh sebagian mereka, 
sehingga menyatakan bahwa bila demikian berarti dzat Allah 
berbilang. Dia pun mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan ism 
(nama) adalah tasmiyah (penamaan), dan dia memandang bahwa 
dengan begitu berarti melepaskan-Nya dari berbilang. Sebenarnya ini 
cara menghindar ke tempat yang bukan tempat menghindar. Demikian 
ini, karena tasmiyah (penamaan) adalah penempatan nama dan 
penyebutan nama, yaitu penisbatan nama kepada yang dinamai. Jika 
kita mengatakan dua penamaan kepada si fulan, berarti dia 
mempunyai dua nama yang kita nisbatkan kepadanya.” 


Kemudian Al Ourthubi mengatakan, “Terkadang ism 
dikatakan musamaa dengan maksud bahwa kalimat yang merupakan 
ism ini memaksudkan musamma, sebagaimana yang dikatakan dalam 
firman Allah dalam surah Al A'laa ayat 1, Hi m3 —! — 


(Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi). Maksudnya, 
sucikanlah Tuhanmu. Jadi yang dimaksud dengan ism (nama) di sini 
adalah musamaa (yang dinamai).” 


Yang lainnya mengatakan, “Yang benar dalam hal ini adalah, 
jika anda menamai sesuatu dengan suatu nama, maka dilihat dari tiga 
hal: nama tersebut (lafazhnya), maknanya sebelum penamaan, dan 
maknanya setelah penamaan (dzat yang dinisbatkan lafazh itu 
kepadanya), karena dzat dan lafazh tentu berbeda. Adapun para ahli 
tata bahasa Arab, mereka menisbatkannya kepada lafazh, karena 
mereka memang berbicara tentang lafazh, dan itu jelas berbeda 
dengan musamma (yang dinamai), sedangkan dzat adalah musamaa, 
yang tentu bukan ism (nama). Perbedaannya ada pada masalah yang 
ketiga, yaitu makna lafazh sebelum dijuluki. Para ahli kalam menisbat 


760 — FATHUL BAARI 


nama kepadanya, kemudian berbeda pendapat pada ism maknawi, 
apakah itu musamaa atau bukan. Adapun ahli tata bahasa tidak 
mensbatkan nama kepada selain lafazh, sementara ahli kalam tidak 
menyangkalnya dalam hal itu dan tidak menolak untuk menisbatkan 
nama kepada yang menunjukkan.” 


Dia mengatakan, “Contohnya, jika anda mengatakan, Ja far 
memiliki julukan hidung unta.” Ahli tata bahasa Arab memaksudkan 
julukan itu adalah “hidung unta”, sementara ahli kalam memaksudkan 
maknanya, yaitu pujian atau celaan. Ini tidak menghalangi ucapan ahli 
tata bahasa yang menyatakan bahwa julukan itu adalah lafazh yang 
mengesankan kelemahan atau ketinggian, karena memang lafazh itu 
untuk menunjukkan makna, sedangkan pada hakikatnya maknanya 
adalah terkait dengan kelemahan atau ketinggian. Dzat Ja'far sendiri, 
menurut keduanya (ahli tata bahasa Arab dan ahli kalam) adalah yang 
dijuluki. Dengan demikian, jelaslah perbedaannya, bahwa ism (nama) 
adalah musamaa (yang dinamai) atau musammaa adalah khusus pada 
nama-nama alam yang ada turunan kata darinya.” 


Al @urthubi mengatakan, “Walaupun nama-nama Allah 
banyak, tapi tidak berbilang pada Dzat-Nya, tidak pula dirasakan 
sebagaimana yang berfisik, dan tidak pula dilogikakan sebagaimana 
yang terbatas, tetapi berbilangnya nama-nama itu sesuai dengan 
adanya makna-makna yang lebih pada Dzat. Berdasarkan petunjuk 
atau dalilnya, maka ada empat macam, yaitu: 


Pertama, yang menunjukkan Dzat-Nya saja, seperti Al 
Jalaalah (&'J), karena ini menunjukkan kepada-Nya secara mutlak 


tanpa batasan, dan dengannya diketahui semua nama-nama-Nya, maka 
dikatakan —misalnya-: 'y»-'md! adalah dari nama-nama &$, dan tidak 


dikatakan 41 dari nama-nama #5. Karena itu, yang paling tepat 


bahwa Allah adalah ism “alam yang tidak ada turunan kata darinya 
dan bukan kata sifat. Kedua, yang menunjukkan kepada sifat yang 


FATHUL BAARI — 761 


tetap bagi Dzat, seperti ali (Yang Maha Mengetahui), Stm! (Yang 
Maha Kuasa), Tai (Yang Maha Mendengar), per (Yang Maha 
Melihat). Ketiga, yang menunjukkan penisbatan sesuatu kepada-Nya, 
seperti Hi (Yang Maha Menciptakan), 835! (Yang Maha Memberi 
Rezeki). Keempat, yang menunjukkan Palebasan sesuatu darinya, 
seperti ai (Yang Maha Tinggi), .» aa (Yang Maha Suci). Keempat 
macam ini merupakan penafian dan penetapan.” 


Kemudian terjadi perbedaan pendapat, apakah asma 'ul husna 
itu taugifiyah, yakni tidak boleh seorang pun untuk mengambil dari 
perbuatan-perbuatan yang ditetapkan bagi Allah dan menjadikannya 
sebagai nama-nama-Nya, kecuali bila memang ada nashnya di dalam 
Al Our'an atau Sunnah. 


Al Fakhrurrazi mengatakan, “Yang masyhur dari para sahabat 
kami, bahwa nama-nama itu adalah taugifiyah.” 


Golongan Mu'tazilah dan Karramiyah mengatakan, “Jika akal 
mengatakan bahwa makna teksnya memang ditetapkan pada hak 
Allah, maka boleh menisbatkannya kepada Allah.” 


Al Oadhi Abu Bakar dan Al Ghazali mengatakan, “Nama- 
nama itu adalah raugiftyah, sedangkan sifat-sifat-Nya tidak.” Dia 
mengatakan, “Inilah yang dipilih.” Al Ghazali berdalil dengan adanya 
kesepakatan, bahwa kita tidak boleh menamai Rasulullah SAW 
dengan nama yang ayah beliau ataupun diri beliau tidak menamainya 
dengan nama itu. Jika hal itu tidak boleh dilakukan dilarang terhadap 
makhluk, apalagi terhadap Allah. Mereka juga sepakat bahwa 
menisbatkan nama atau sifat kepada-Nya yang mengesankan 
kekurangan adalah dilarang, walaupun ada nashnya, maka tidak boleh 
dikatakan, 3-36 (Yang Maha Menghamparkan), £ 35 (Yang Maha 


Menumbuhkan), 35 (Yang Maha Menumbuhkan) dan sebagainya 
walaupun itu terdapat dalam firman Allah dalam surah Adz- 


762 — FATHUL BAARI 





Dzaariyaat ayat 48, oji—atili aa (maka sebaik-baik yang 
menghamparkan fadalah Kami)), dan surah Al Waagi'ah ayat 64, af 
Kya ja ce (Kamikah yang menumbuhkannya), serta surah Al An'aam 
ayat 95, S3 Ladi "J8 (Menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan 
biji buah-buahan) dan sebagainya. Juga tidak boleh dikatakan, 5 — 
(Yang Maha Membuat Tipu Daya) dan 2 (Yang Maha Membangun), 
walaupun disebutkan dalam surah Aali “Imraan ayat 54, & Sar (Dan 
Allah membalas tipu daya mereka itu), dan surah Adz-Dzaariyaat ayat 
47, B3 slaeis (Dan langit itu Kami bangun).” 


Abu Al Oasim Al Ousyairi mengatakan, “Nama-nama itu 
diambil secara taugifi dari Al Our'an, Sunnah, dan ijma'. Maka setiap 
nama yang terdapat di dalamnya, harus dinisbatkan kepada-Nya. 
Adapun yang tidak ada, maka tidak boleh dinisbatkan kepada-Nya 
walaupun dari segi makna benar.” 


Menurut Abu Ishag Az-Zajjaj, tidak ada seorang pun yang 
boleh menyeru Allah dengan sesuatu yang Allah tidak pernah 
menisbatkannya kepda Diri-Nya. Tepatnya, bahwa setiap yang 
diizinkan syariat, baik itu kata turunan atau bukan, maka termasuk 
nama-nama-Nya. Dan setiap yang boleh dinisbatkan kepadanya, baik 
itu yang bisa ditakwilkan atau tidak, maka itu termasuk sifat-sifat-Nya 
dan juga boleh dinisbatkan kepada-Nya sebagai nama.” 


Menurut Al Hulaimi, asma'ul husna terdiri dari lima 
keyakinan, yaitu: 


Pertama, penetapan Sang Pencipta, sebagai bantahan terhadap 
golongan Mu 'aththilah (yang tidak mengakui seluruh atau sebagian 
sifat-sifat Allah dan tidak mengakui makna sebenarnya), yaitu — 


(Yang Maha Hidup), ai (Yang Maha Kekal), . NI (Yang Maha 


Mewarisi) dan lain-lainnya yang semakna. Kedua, pengesaan-Nya, 


FATHUL BAARI — 763 





sebagai bantahan terhadap orang-orang musyrik, yaitu Pn (Yang 
Maha Mencukupi), ii (Yang Maha Tinggi), ae (Yang Maha 


Menguasai) dan serpertinya. Ketiga, penyucian-Nya, sebagai bantahan 
terhadap Potongan Musyabbihah (yang Tenyaupakan Allah dengan 
makhluk), yaitu '» peri (Yang Maha Suci), 42 Jumali (Yang Maha Mulia), 


Ta (Yang Maha Meliputi) dan sebagainya. Keempat, meyakini 


bahwa setiap wujud adalah dari ciptaan-Nya. Ini sebagai bantahan 
terhadap pendapat tentang sebab akibat, yaitu Sl (Yang Maha 


Pencipta), & — (Yang Maha Mengadakan), ye IA (Yang Maha 
Membentuk), & ai (Yang Maha Kuat) dan sebagainya. Kelima, Dialah 
yang Maha Mengatur semua yang diciptakan sesuai dengan kehendak- 
Nya, yaitu Si (Yang Maha Mengatur), ri (Yang Maha 
Mengetahui), 6 i (Yang Maha Bijaksana) dan sebagainya.” 
Menurut Abu Al Abbas bin Ma'ad, di antara nama-nama itu 
ada yang menunjukkan Dzat, yaitu &!. Ada juga yang menunjukkan 
Dzat disertai penisbatan, seperti (» sai (Yang Maha Suci) dan AM ma 
(Yang Maha Sejahtera), disertai dengan penisbatan, seperti ai (Yang 
Maha Tinggi) dan ii (Yang Maha Agung), disertai dengan 
penegasan dan penisbatan, seperti Sudi (Yang Maha Menguasai) dan 
p AN (Yang Maha Mulia). Ada juga yang kembali kepada sifat, seperti 
maa! (Yang Maha Mengetahui) dan Pali (Yang Maha Kuasa), disertai 
dengan penisbatan, seperti e-b 5 (Yang Maha Halus) dan Ah (Yang 


Maha Mengetahui), atanu kembali kepada kekuasaan yang disertai 
dengan penisbatan, seperti Ar (Yang Maha Perkasa). Kembali 


kepada kehendak yang disertai dengan perbuatan atau penisbatan, 
seperti 2 l (Yang Maha Pengasih) dan #4! (Yang Maha 


764 — FATHUL BAARI 








Pemurah). Kembali kepada sifat perbuatan, seperti Gi (Yang Maha 
Mencitapakan) dan && Na (Yang Maha Mengadakan). Dan disertai 
dengan menunjukkan kepada perbuatan, seperti & —S (Yang Maha 
Mulia) dan Uli (Yang Maha Lembut). Jadi semua nama-nama itu 


tidak berasal dari kesepuluh ini, dan tidak ada satu pun yang sama, 
sebab setiap nama mempunyai kekhususan walaupun sebagian makna 
asalnya sama.” 


Kemudian saya mencermatinya dari perkataan Al Fakhrurrazi 
di dalam Syarh Al Asma" Al Husna, dia juga mengatakan, “Lafazh 
yang menunjukkan sifat itu ada tiga, yaitu lafazh yang tetap dan tidak 
berubah dalam hak Allah, lafazh yang terlarang dalam hak Allah, dan 
lafazh yang tetap namun disertai dengan cara. Bagian pertama, di 
antaranya ada yang boleh disebutkan secara tersendiri dan dinisbatkan 
kepada yang lain, dan itu sangat banyak, seperti Asi (Yang Maha 
Kuasa) dan pH! (Yang Maha Mengalahkan), ada juga yang boleh 
secara tersendiri dan tidak boleh dinisbatkan kepada yang lain kecuali 
dengan syarat, seperti #4! (Yang Maha Menciptakan), dan boleh H4 
(Yang Maha Menciptakan) atau boleh —misalnya- s,—s 1G S4 (Yang 
menciptakan segala sesuatu), tapi tidak boleh 23 Sl— (Sang 
Pencipta kera). Ada juga yang sebaliknya, yaitu boleh dinisbatkan 
tapi tidak boleh tersendiri, seperti Ce (Yang Maha Mengadakan), 


ini hanya boleh Ssi pem (Yang Mengadakan Makhluk) dan tidak 
boleh Ah saja. Bagian kedua, bila terdengar sesuatu dari itu, maka 


harus dinisbatkan dan diartikan sesuai dengan yang layak bagi-Nya. 
Bagian ketiga, bila terdengar sesuatu dari itu maka harus dinisbatkan 
sesuai dengan yang didengar dan tidak boleh menganalogikan 
kepadanya, dan tidak membentuk kata turunannya, seperti firman 
Allah dalam surah Aali “Imraan ayat 54, &1 543 (Dan Allah membalas 


FATHUL BAARI — 765 


tipu daya mereka itu) dan surah Al Bagarah ayat 15, —# ts HE (Allah 


akan (membalas) olokan-olokan mereka), maka tidak boleh 
dikatakan, "S4 (Yang Maha Membuat Tipu Daya) dan ts jgtmum—as (Yang 
Maha Mengolok-olok).” 


Catatan: 


Dalam pembahasan-pembahsan di atas telah disinggung 
tentang al ism al a'zham (nama yang paling agung), maka sebaiknya 
di sini diulas sedikit tentang itu. Ada sebagian orang yang 
mengingkarinya, seperti Abu Ja'far Ath-Thabari, Abu Al Hasan Al 
Asy'ari dan lainnya setelah mereka, seperti Abu Hatim bin Hibban 
dan Al Gadhi Abu Bakar Al Bagillani. Mereka mengatakan, “Tidak 
boleh mengutamakan sebagian nama atas sebagian yang lain.” 
Sebagian mereka menisbatkan ini kepada Malik, karena menurutnya, 
mengulang-ulang bacaan suatu surah tanpa yang lainnya tidak 
diperbolehkan, agar tidak muncul dugaan bahwa sebagian Al Our'an 
lebih utama dari sebagian lainnya. Mereka mengartikan, bahwa yang 
dimaksud dengan al a'zham adalah al “azhiim (yang agung), dan 
bahwa nama-nama Allah semuanya agung. 


Abu Ja'far Ath-Thabari berkata, “Atsar-atsar yang 
menetapkan al ism al a'zham (nama yang paling agung) adalah 
berbeda-beda. Menurut saya, bahwa semua perkataan itu shahih, 
sebab tidak ada riwayat yang menetapkan mana al ism al a'zham dan 
tidak juga menetapkan bahwa salah satunya paling agung.” Seolah- 
olah dia mengatakan, bahwa setiap nama dari nama-nama Allah boleh 
disifati dengan a'zham, sehingga kembali kepada makna 'azhiim 
sebagaimana yang telah disinggung. 


Ibnu Hibban mengatakan, “Maksudnya 4 'zhamiyah 
(keagungan) yang terdapat dalam riwayat-riwayat itu adalah tambahan 
pahala bagi yang berdoa dengan lafazh-lafazh itu, sebagaimana hal itu 
dinisbatkan kepada Al Our'an dengan maksud tambahan pahala bagi 


766 — FATHUL BAARI 


pembacanya.” 


Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan al 
ism al a'zham (nama yang paling agung) adalah setiap nama dari 
nama-nama Allah yang dipakai berdoa oleh hamba-hamba-Nya secara 
khusyu', sehingga pikirannya tidak terfokus kepada selain Allah, 
karena orang yang melakukan seperti itu maka doanya akan 
dikabulkan. Demikian yang dinukil dari Ja'far Ash-Shadig, Al Junaid 
dan lainnya. 


Adapun menurut yang lain, Allah menyembunyikan al ism al 
a'zham (nama yang paling agung) dan tidak ada satu pun makhluk- 
Nya yang mengetahui.” 

Yang lainnya menetapkan hal itu secara beragam hingga 
mencapai empat belas pendapat, yaitu: 

Pertama, al ism al a'zham (nama yang paling agung) adalah & 
(Dia). Demikian yang dinukil oleh Al Fakhrurrazi dari sebagian ahli 
kasyf. Dia berdalil bahwa orang yang hendak mengungkapkan 
perkataan orang besar dengan kehadirannya, maka dia tidak akan 
mengatakan, “Engkau mengatakan demikian,” tapi mengatakan, “Dia 
mengatakan,” sebagai sikap santun kepadanya. 

Kedua, & (Allah), karena nama ini tidak dinisbatkan kepada 


selain-Nya, dan ini merupakan asal asma 'ul husna. 

Ketiga, P3 PI & Ullah Yang Maha Pemurah lagi Maha 
Penyayang). Kemungkinan ini berdasarkan riwayat yang dinukil Ibnu 

.. 2 z8 . ” o« . ud A . s - 

Majah dari Aisyah, #4 AYI em! Geli Ol peka MIE AI eko AI ta 
D3 Ker! DPI AI Debag dn DPT JI Hb 12053 ah Uji 
At d Lay lain Tale ws Sendi Gilas (Bahwa dia meminta kepada 
Nabi SAW agar diajari al ism al a'zham, namun beliau tidak 
melakukannya, maka Aisyah pun shalat dan berdoa, “Ya Allah, 
sesungguhnya aku menyeru-Mu Allah, aku menyeru-Mu Yang Maha 


FATHUL BAARI — 767 


Pemurah, aku menyeru-Mu yang Maha Penyayang, dan aku menyeru- 
Mu dengan semua nama-nama-Mu yang paling baik, baik yang aku 
ketahui maupun yang tidak aku ketahui.”) di dalamnya disebutkan 
bahwa Nabi SAW mengatakan kepadanya, —# S3 Sa sam Yi S 2 
(Sesungguhnya itu terdapat di dalam nama-nama yang engkau berdoa 
dengannya). Saya (Ibnu Hajar) katakan, sanadnya lemah. Disamping 
itu menggunakan riwayat ini sebagai dalil tidaklah tepat. 


Keempat, a Peri LA 3! ye JI (Yang Maha Pemurah, Maha 
Penyayang, Maha Maha Hidup lagi Terus menerus mengurus 
makhluk-Nya). Ini berdasarkan riwayat yang dinukil At-Tirmidzi dari 
hadits Asma' binti Yazid, bahwa Nabi SAW bersabda, (4 BI “ al 
ON AS JT Boga RAS or Ha! PI ALI AG UI San Ker aa 
2 — — —B y di) Yi (Nama Allah Sang paling agung terdapat 


— dalam dua ayat ini, “Dan Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa, 


Tidak ada tuhan keculi Dia, Yang Maha Pemurah lagi Maha 
Penyayang.” (Os. Al Bagarah: 163) dan pada awal surah Aali 
'Imraan, “Allah, tidak ada tuhan kecuali Dia. Yang hidup kekal lagi 
terus menerus mengurus makhluk-Nya” (Os. Aali “Imraan: 2)), para 
penyusun kitab-kitab Sunan kecuali An-Nasa'i juga menukilnya, dan 
dinilai hasan oleh At-Tirmidzi, dan di dalam naskahnya dinyatakan 
shahih. Ini perlu diteliti lebih jauh, karena berasal dari riwayat Syahr 
bin Hausyab. 


Kelima, 2 —i —A (Yang Maha Hidup lagi Terus menerus 
mengurus makhluk-Nya). Ibnu Majah menukil dari hadits Abu 
Umamah, 43 Ol oo niy BA : je ig Aa wi (Nama yang 
paling agung terdapat di dalam tiga surah, yaitu Al Bagarah, Aali 
'Imraan dan Thaahaa). Al Gasim yang meriwayatkannya dari Abu 


Umamah mengatakan, “Aku mencarinya, lalu aku pun tahu bahwa itu 
adalah 2 pai AP? Al Fakhrurrazi menguatkannya, dan berdalil bahwa 


keduanya menunjukkan sifat Rububiyah yang agung yang tidak 


768 — FATHUL BAARI 














ditunjukkan oleh selain keduanya.” 

Keenam, AA AN adi P pn SN Caca! Sa OLalt Odi 
2 — (Yang Maha Menyayangi, Yang Maha Memberi, Yang 
menciptakan semua langit dan bumi, Yang Memiliki keagungan dan 
kemuliaan, Yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk- 
Nya). Ini disebutkan dalam hadits Anas yang dinukil Imam Ahmad 
dan Al Hakim. Asalnya terdapat dalam riwayat Abu Daud dan An- 
Nasa'i, dan Ibnu Hibban menyatakannya shahih. 

Ketujuh, NN) Idi 3 PNG AM Kari S3 (Yang 
menciptakan semua langit dan bumi lagi Memiliki keagungan dan 
kemuliaan). Abu Ya”la menukil dari jalur As-Sudi bin Yahya, dari 
seorang laki-laki dari Thayyi' dan dia memujinya, 4x Ul di Ji IS 
Sa LL ra S ata 5 aa sai (Aku pernah memohon 
kepada Allah agar memperlihatkan kepadaku nama yang paling 
agung. Lalu diperlihatkan kepadaku pada gugusan bintang-bintang di 
langit). 

Kedelapan, am NI) Jadi 3 (Yang Memiliki keagungan dan 
kemuliaan). At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Mw'adz bin Jabal, 
dia mengatakan, “ASN Jadi 18 G Oya er peking KIE AI eko Ya Tana 
ea On Lambat 3 Jd (Nabi SAW mendengar seorang laki-laki 
berkata, “Wahai Dzat Yang Memiliki keagungan dan kemuliaan.” 
Maka beliau bersabda, “Telah dikabulkan untukmu, maka 
memohonlah.”). Dengan ini Al Fakhrurrazi berdalil bahwa itu 
mencakup semua sifat-sifat ilahiyah, karena dalam “keagungan” 
menunjukkan penafian sifat-sifat yang tidak layak untuk Allah dan 
dalam “kemuliaan” tersirat semua sifat-sifat yang dinisbatkan kepada- 
Nya. 

Kesembilan, Pe ag dy Ai wig d Sab Ialah TA S1 SY Ai 


FATHUL BAARI — 769 





ist gas 4 (Allah, tidak ada sesembahan kecuali Dia, yang Maha Esa, 


Yang bergantung kepada-Nya segala urusan. Yang tidak beranak dan 
tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara 
dengan Dia). Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan 
Al Hakim menukil dari hadits Buraidah. Ini yang lebih kuat sanad-nya 
dibanding riwayat-riwayat lainnya. 


Kesepuluh, », 5, (Wahai Tuhanku, Wahai Tuhanku). Al 
Hakim menukilnya dari hadits Abu Darda' dan Ibnu Abbas dengan 
redaksi, DL) 5) SI A4 | (Nama Allah yang paling besar adalah 
Rabbi Rabbi). Ibnu Abi Ad-Dunya menukil riwayat dari Aisyah, J8 sj 
Ii Ya SAS Dba : Ji 3 Je KENA KE IRU tadi (Bila seorang hamba 
mengucapkan, “Ya Rabbi, ya Rabbi,” Maka Allah berfirman, “Aku 


penuhi seruanmu wahai hamba-Ku. Mintalah niscaya engkau 
diberi.” dia meriwayatkannya secara marfu' dan mauguf. 
Kesebelas, doanya Dzun Nun (Yunus AS). An-Nasa'i dan Al 


4 
pend 


Hakim meriwyatkan dari Fadhalah bin Ubaidillah secara marfu', 35 
Ha GA BI aa LA Ueta AN Aoi DA 3 
SA Perta 5 bi ama J3 (Doanya Dzun Nun di dalam perut ikan: 
Laa ilaaha illa anta subhaanaka innii kuntu minazhzhaalimiin (Tidak 
ada sesembahan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya 


aku termasuk orang-orang yang zhalim|. Tidaklah seorang muslim 
berdoa dengannya kecuali Allah mengabulkannya). 


Kedua belas, Al Fakhrurrazi menukil dari Zainul Abidin, 
bahwa dia pernah memohon kepada Allah agar diberitahu al ism al 
a'zham, lalu dia bermimpi, el! SAI Sy AA Y sell dl dl dl ja 
(Dialah Allah, Allah, Allah, yang tidak ada sesembahan kecuali Dia 
Tuhan 'Arsy yang agung). 


Ketiga belas, tersembunyi di dalam asma'ul husna. Ini 
dikuatkan oleh hadits Aisyah yang lalu, yaitu ketika dia berdoa 


770 — FATHUL BAARI 





dengan sebagian asma 'ul husna, Nabi SAW mengatakan kepadanya, 
kas D3 " sari Ea 3 (Sesungguhnya itu terdapat di dalam nama- 


nama yang engkau Fera dengannya). 


Keempat belas, kalimat tauhid. Iyadh menukil ini sebagaimana 
yang telah dikemukakan. 


Hadits bab ini dianggap sebagai dalil sahnya bersumpah 
dengan setiap nama yang terdapat di dalam Al Our'an atau Hadits 
yang shahih sebagai nama Allah. Pendapat yang ganjil dikemukakan 
oleh Ibnu Kujj dari golongan ulama Syafi'i, karena mayoritas mereka 
melarangnya bedasarkan sabda Nabi SAW, ah adi 58 uya 
(Baransiapa bersumpah, maka hendaklah bersumpah dengan 
menyebut nama Allah). Lalu dijawab, bahwa yang dimaksud adalah 
dzat, bukan lafazhnya. Inilah yang dianut oleh para ulama Hanafi, 
ulama Maliki, Ibnu Hazm, dan juga yang dikemukakan oleh Ibnu 
Kujj. 

Adapun yang dikenal di kalangan ulama Syafi'i, Hambali dan 
ulama lainnya, bahwa nama-nama itu terbagi menjadi tiga bagian: 


Pertama, yang khusus Allah, seperti Jalalah (41), 2x5! (Yang 
Maha Pemurah) dan txd Ag (Tuhan semesta alam). Sumpah yang 


menggunakan kalimat ini adalah sah walaupun diniatkan dengan 
selain Allah. 


Kedua, yang dinisbatkan kepada Allah dan selain-Nya, namun 
mayoritas dinisbatkan kepada-Nya, sedangkan untuk selain-Nya diberi 
batasan-batasan tertentu, seperti 3-2! (Yang Maha Perkasa), gi 


(Yang Maha Benar), 5! (T uhan) dan sebagainya. Jika bersumpah 


dengan lafazh-lafazh ini, maka itu dianggap sumpah, tapi bila 
diniatkan selain Allah, maka tidak dianggap sumpah. 


Ketiga, yang dinisbatkan kepada Allah dan kepada selain-Nya 
dalam batasan yang sama, seperti —A (Yang Maha Hidup), 2: 


FATHUL BAARI — 771 





(Yang Maha Memberi Keamanan). Jika diniatkan selain Allah, maka 
bukan sebagai sumpah, tapi jika diniatkan Allah, maka ada dua 
pendapat, dan An-Nawawi menganggapnya sah sebagai sumpah. 
Demikian juga yang disebutkan di dalam Al Muharrar, sementara 
dalam dua penjelasannya menyelisi itu, yaitu dianggap bukan sebagai 
sumpah. Sedangkan ulama Hambali berbeda pendapat, dimana Al 
@adhi Abu Ya'la mengatakan bukan sumpah, sementara Ibnu 
Taimiyah di dalam Al Muharrar menyatakan bahwa itu sumpah. 


air -h—3 (Barangsiapa menghapalnya). Demikian yang 
diriwayatkan Ali bin Al Madini dan disepakati oleh Al Humaidi. 
Demikian juga riwayat Amr An-Nagid yang dimukil Imam Muslim. 
Sementara Ibnu Abi Umar dari Sufyan yang dinukil Imam Muslim 
dan Al Ismaili dari jalurnya menyebutkan, Ka — (Barangsiapa 
menguasainya). Demikian juga yang dikatakan Syu'bah dari Abu Az- 
Zinad sebagaimana yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang 
syarat-syarat dan sebagaimana yang akan dikemukakan pada 
pembahasan tentang tauhid. 


Al Khaththabi mengatakan, “Pengertian ihshaa'" (penguasaan) 
yang seperti ini mempunyai beberapa kemungkinan: Pertama, 
menyebutkannya secara lengkap. Maksudnya, tidak hanya dengan 
sebagiannya tapi menyeru Allah dengan semua nama-nama itu. Maka 
orang yang berdoa seperti itu berhak mendapatkan ganjaran yang telah 
dijanjikan. Kedua, yang dimaksud dengan ihshaa' adalah ithaagah 
(kemampuan), sebagaimana firman Allah dalam surah Al Muzzammil 
ayat 20, 8 pam y— Of H£ (Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali 
tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu) dan hadits Nabi, 
PA 3 lm! (Beristigamahlah dan kalian tidak akan mampu 
mencapai puncak istigamah). Artinya, barangsiapa yang mampu 
melaksanakan hak nama-nama itu dan mengamalkan konsekuensinya, 
yaitu menyelami makna-maknanya, sehinga ketika mengatakan (Yang 
Maha Memberi Rezeki) ia meyakini rezeki, begitu juga nama-nama 


772 — FATHUL BAARI 


lainnya. Ketiga, yang dimaksud dengan ihshaa' adalah meliputi 
makna-maknanya. Ini dari perkataan orang Arab, 3kas 35 UY8, artinya 
fulan mempunyai akal dan pengetahuan.” 


Al Ourthubi mengatakan, “Yang diharapkan dari kemurahan 
Allah adalah, bahwa orang yang berhasil mengamalkan nama-nama 
tersebut dengan salah satu tingkatan ini disertai dengan niat yang 
benar, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Tingkatan- 
tingkatan itu ada tiga, yaitu as-saabiguun (orang-orang yang paling 
dahulu beriman), para shiddigin (orang-orang yang membenarkan para 
rasul), dan ash-haabul yamiin (golongan kanan)” Yang lainnya 
mengatakan, bahwa makna &te—s! adalah LS (mengetahuinya), 
karena orang yang mengetahuinya sudah pasti beriman, dan orang 
yang beriman akan masuk surga. Menurut yang lain, bahwa maknanya 
adalah mengakuinya dengan meyakininya, karena kaum atheis tidak 
mengakui adanya pencipta, dan filusuf tidak mengakui adanya Dzat 
yang menguasai. Pendapat lain mengatakan, bahwa makna ate! 
adalah mengamalkannya, sehingga ketika mengatakan, AI (Yang 
Maha Bijaksana) —misalnya-, dia memasrahkan segala perkaranya, 
karena semuanya sesuai dengan kebijaksanaan-Nya, dan ketika 
mengatakan, 2» ai (Yang Maha Suci), dia mensucikan-Nya dari 
semua kekurangan. Demikian pendapat yang dipilih oleh Abu Al 
Wafa' bin Ugail. 

Ibnu Baththal mengatakan, “Cara mengamalkannya, bahwa 
yang dianjurkan untuk diikuti darinya, seperti e—! (Yang Maha 
Penyayang) dan & —Si (Yang Maha Mulia), bahwa Allah menyukai 
agar tampak pada hamba-Nya, sehingga sang hamba hendaknya 
melatih dirinya agar bisa berkarakter seperti itu. Adapun yang 
dikhususkan bagi Allah, seperti )-—sJ! (Yang Maha Menguasai) dan 
melaali (Yang Maha Agung), maka sang hamba harus mengakuinya dan 


FATHUL BAARI — 773 





1 











tunduk serta tidak bersifat seperti itu. Sementara yang mengandung 
makna janji, maka kita harus berusaha dan mengharapkannya, dan 
yang mengandung makna ancaman, maka kita harus merasa takut. 
Inilah makna Wax! (menguasainya) dan L-4bis (menghapalnya). Hal 
ini dikuatkan, bahwa barangsiapa yang menghapalnya dengan 
mengakuinya namun tidak mengamalkannya, maka seperti orang yang 
hapal Al Our'an tapi tidak mengamalkannya, padahal telah disebutkan 
dalam riwayat yang kuat tentang golongan Khawarij, bahwa mereka 
membaca Al Our'an namun tidak melewati kerongkongan mereka.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang disebutkannya adalah tingkat 
yang sempurna. Itu bukan berarti pahalanya tertolak bagi yang hanya 
menghapalnya, beribadah dengan membacanya dan berdoa dengannya 
namun masih melakukan kemaksiatan, sebagaimana terjadi pada 
pembaca Al Our'an. Karena seorang yang membaca Al Ouran, 
walaupun ada kemaksiatan adanya yang tidak terkait dengan 
bacaannya, maka bacaannya itu tetap mendapat pahala. Demikian 
menurut Ahlu Sunnah. Jadi yang dibahas oleh Ibnu Baththal itu tidak 
menolak pendapat yang menyatakan bahwa yang dimaksud adalah 
menghafalnya dengan meyakininya. 

An-Nawawi dan peneliti lainnya mengatakan, “Maknanya 
adalah menghapalnya.” Inilah yang lebih tepat, karena nash 
riwayatnya seperti itu. Di dalam kitab Al Adzkar, dia mengatakan, 
“Demikian pendapat mayoritas.” Ibnu Al Jauzi mengatakan, “Karena 
dalam sebagian jalur periwayatan hadits ini disebutkan, ai “pa 


sebagai ganti Wal, maka kami memilih bahwa yang dimaksud 
adalah mengakuinya, yakni mengakui untuk memenuhinya dengan 


. cara menghafalnya.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapat ini perlu diteliti, karena 
untuk memenuhi dengan lafazh yang dihapalnya tidak harus selalu 
berarti di luar kepala, bahkan hapal secara maknawi. Ada juga yang 
mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hafal ini adalah hafal Al 


774 — FATHUL BAARI 





Our'an, karena mencakupnya. Maka orang yang membacanya dan 
berdoa dengan nama-nama yang ada di dalamnya berarti telah 
mencapai maksudnya. An-Nawawi mengatakan, “Pendapat ini 
lemah.” 


Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah 
menelusurinya dari Al Our'an. Ibnu Athiyyah mengatakan, “Makna 
Wa——f adalah mengakuinya dan menghapalnya. Ini mencakup 
mengimaninya, mengagungkannya, menyukainya dan mengambil 
pelajaran dengan makna-maknanya.” Al Ashili mengatakan, “Yang 
dimaksud dengan ihshaa' bukan sekadar mengakuinya, karena orang 
jahat pun bisa saja mengakuinya, tetapi maksudnya adalah 
mengamalkannya.” Abu Nu'aim Al Ashbahani mengatakan, “Ihshaa ' 
yang disebutkan dalam hadits itu bukan berarti mendatanya, tetapi 
mengamalkan dan menghayati makna nama-nama itu dan 
mengimaninya.” Abu Umar Ath-Thalamanki mengatakan, “Di antara 
kesempurnaan mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya, 
dimana orang yang berdoa dengannya dan yang menghapalnya berhak 
mendapatkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah 
mengenal nama-nama dan sifat-sifat itu beserta faidah yang 
terkandung di dalamnya. Adapun yang tidak mengetahui berarti tidak 
mengetahui makna nama-nama itu dan tidak mengambil manfaat 
dengan menyebutkannya.” 


Abu Al Abbas bin Ma'ad mengatakan, “Kemungkinan ada dua 
makna yang dimaksud dengan ihshaa'. Pertama, menelusurinya dari 
Al Guran dan Sunnah hingga mendapatkannya. Kedua, 
menghapalnya setelah menemukannya secara lengkap. Ini dikuatkan 
oleh redaksi pada sebagian jalur periwayatannya, bt pom 
(barangsiapa yang menghapalnya). Kemungkinan juga yang 
diucapkan Nabi SAW adalah, 3—2J! J25 lekax! sa (barangsiapa yang 
menguasainya maka ia masuk surga) dan menugaskan para ulama 
untuk mencarinya, kemudian beliau memudahkan untuk umat 


FATHUL BAARI — 775 





sehingga mengatakan kepada mereka, ta 333 Wat "ya (Barangsiapa 
yang menghapalnya, maka dia masuk surga).” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan ini sangat jauh, 
karena tidak mungkin Nabi SAW mengucapkan hadits ini dua kali, 
dengan format yang berbeda, padahal sumber kedua lafazh itu sama? 
Yaitu dari Abu Hurairah. Lebih jauh dia mengatakan, “Ada beberapa 
pengertian ihshaa' (penguasaan), di antaranya, penguasaan 
pemahaman, yaitu mengetahui makna-maknanya secara bahasa dan 
mensucikannya sesuai syari'at. Pengertian yang lain adalah 
penguasaan penalaran, yaitu mengetahui makna setiap nama dengan 
nalar dalam memperhatikan redaksinya dan menjadikannya sebagai 
bukti di alam wujud, sehingga anda tidak melewati suatu wujud 
kecuali tampak pada diri anda suatu makna dari makna nama-nama 
tersebut, dan anda dapat mengenali kekhususan setiap nama. Inilah 
tingkat ihsha' yang tertinggi. Puncaknya adalah menghadap Allah 
dengan amal lahir dan batin yang dituntut oleh setiap nama dari nama- 
nama Allah, sehingga dia menyembah Allah sesuai dengan sifat-sifat 
kesucian yang wajib bagi Dzat-Nya. Barangsiapa mencapai semua 
tingkatan ihshaa, maka dia mencapai puncaknya, sedangkan yang 
hanya mencapai tingkat tertentu, maka ganjarannya pun sesuai dengan 
yang dicapainya.” 


Catatan: 


Disebutkan dalam Tafsir Ibnu Mardawaih dan dalam riwayat 
Abu Nu'aim dari jalur Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah, J5 ka 63 Kya 


in (Barangsiapa berdoa dengannya, maka dia masuk surga) sebagai 
ganti itali J3 Latest 3 (Barangsiapa menguasainya maka dia masuk 


surga). Di dalam sanadnya terdapat Hushain bin Mukharig, periwayat 
yang lemah. Khulaid bin Da” laj menambahkan dalam riwayatnya yang 
telah disinggung, v! Ti d Tit 3 (dan semua itu terdapat di dalam Al 


776 — FATHUL BAARI 


Our 'an). Demikian yang dicantumkan dari perkataan Sa'id bin Abdil 
Aziz. Demikian j juga yang terdapat dalam hadits Ibnu Abbas dan Ibnu 
Umar, 6! Ti TI Peta J3 Kari we (Barangsiapa menguasainya 


maka dia masuk surga, dan itu ada di dalam Al Our 'an). Dalam 
pembahasan tentang tauhid akan dikemukakan penjelasan makna 
sejumlah nama-nama yang disebutkan Imam Bukhari pada judulnya. 
Kalimat, — 5! J3 (masuk surga) disebutkan dalam bentuk kata kerja 


masa lampau, yang menunjukkan bahwa hal itu pasti terjadi, dan 
sebagai peringatan bahwa meskipun hal itu belum terjadi tapi 
hukumnya sama dengan yang sudah terjadi, karena itu pasti terjadi. 

5 II Lu F3 H3 (Dia ganjil dan menyukai yang ganjil). Dalam 
riwayat Imam Muslim disebutkan, F $! z4 55 415 (Dan Allah adalah 
ganjil, Dia menyukai yang ganjil). Dalam riwayat Syu'aib bin Abi 
Hamzah disebutkan, 7 —! Lv —3 1 (Sesungguhnya Dia ganjil, 
menyukai yang ganjil). Dalam hal ini boleh dibaca 'j5 atau 'f5. Makna 
“3 il dalam hak Allah adalah bahwa Dia Maha Esa, tidak ada yang 
serupa dalam Dzat-Nya dan tidak pula terbagi. 

Bei 4 (Menyukai yang ganjil). Iyadh mengatakan, 
“Maksudnya, bilangan ganjil itu memiliki keutamaan dalam nana- 
nama Allah dibanding bilangan genap, karena hal ini menunjukkan 
keesaan pada sifat-sifat-Nya.” Pendapat ini ditanggapi, bahwa jika 
yang maksudnya untuk menunjukkan keesaan, tentu nama-Nya tidak 
akan berbilang. Jadi sebenarnya yang dimaksud adalah, bahwa Allah 
menyukai yang ganjil dalam segala sesuatu, walaupun berbilang 
selama itu ganjil. 

Ada juga yang mengatakan, bahwa ini memaksudkan orang 
yang menyembah Allah dengan mengesakan-Nya secara tulus ikhlas. 
Ada juga yang mengatakan, demikian ini karena Allah memerintahkan 
dalam jumlah yang ganjil dalam sejumlah amal dan ketaatan, seperti 


FATHUL BAARI — 777 


shalat lima waktu, witir malam hari, jumlah bilangan dalam bersuci, 
kain kafan mayit, dan juga tentang jumlah makhluk, seperti langit dan 
bumi. 


Al Ourthubi mengatakan, “Yang benar, bahwa ganjil di sini 
menunjukkan jenis. Jadi maknanya, bahwa Allah itu ganjil dan 
menyukai setiap sesuatu yang ganjil yang ditetapkan-Nya. Makna 
“menyukai yang ganjil” adalah Allah memerintahkannya dan 
mengganjarnya. Indikasi umum ini juga mencakup apa yang 
diciptakan-Nya dalam jumlah yang ganjil. Atau makna menyukai di 
sini adalah bahwa Allah mengkhususkannya karena hikmah yang Dia 
ketahui. Kemungkinan juga bahwa yang dimaksud dengan ganjil 
adalah ganjil itu sendiri, walaupun sebelumnya tidak disebutkan.” 
Kemudian orang-orang berbeda pendapat, ada yang mengatakan 
bahwa yang dimaksud adalah shalat Witir, ada juga yang mengatakan 
shalat Jum'at, ada juga yang mengatakan hari Jum'at, ada juga yang 
mengatakan hari Arafah, ada juga yang mengatakan Adam, dan 
sebagainya. 

Al Ourthubi berkata, “Yang lebih tepat adalah diartikan secara 
umum.” Dia juga berkata, “Menurut saya, ada pengertian lain, yaitu 
bahwa yang dimaksud dengan — ini adalah tauhid (mengesakan 
Allah), sehingga maknanya, bahwa Allah dalam Dzat-Nya, 
kesempurnaan-Nya dan perbuatan-perbuatan-Nya adalah Esa dan 
menyukai diesakan dan diyakini keesaan-Nya dengan uluhiyah tanpa 
disertai oleh makhluk-Nya. Dengan demikian, bagian awal hadits 
menjadi serasi dengan bagian akhirnya.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan orang yang 
menakwilkannya dengan shalat Witir berdalil dengan hadits Ali, vi 


ea 2 0 NI ana MN ON NX T hb 0 - - ae Sat o- - aa 
KI OB Kla ALE AI sela At Sah 9 MAS ia ud NI 


5 ii ui Ht og oi dat (Bahwa witir tidaklah wajib seperti 
halnya shalat fardhu, tetapi Rasulullah SAW melakukan witir 


778 — FATHUL BAARI 





kemudian bersabda, “Laksanakanlah (shalat) Witir kalian wahai 
para ahli Al Our 'an, karena sesungguhnya Allah adalah witir (ganjil) 
dan menyukai witir.”) Mereka menukilnya dari kitab Sunan yang 
empat, dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah. 


Abu Zaid Al Balkhi justru mengkritisi keshahihan hadits 
tersebut, karena masuk surga yang dinyatakan di dalam Al Our'an 
disyaratkan dengan pengerahan jiwa dan harta, lalu bagaimana 
mungkin itu bisa dicapai hanya dengan menghapal lafazh-lafazh yang 
bisa diraih hanya dalam waktu singkat? Pendapat ini ditanggapi, 
bahwa syarat tersebut bukan batasan, karena masuk surga bisa tercapai 
dengan selain itu, sebagaimana disebutkan dalam berbagai riwayat 
mengenai amalan selain jihad, dimana orang yang mengamalkannya 
dapat masuk surga. Adapun klaim bahwa menghapalnya bisa digapai 
hanya dalam waktu singkat, maka sebenarnya yang dimaksud adalah 
menghafal dan menguasainya di luar kepala. Adapun menakwilkannya 
dengan penakwilan-penakwilan sebagaimana yang telah dipaparkan di 
atas, maka itu adalah penakwilan yang menyulitkan. Adapun pendapat 
bahwa syarat masuk surga itu adalah dengan mengerahkan jiwa dan 
harta, dapat dijawab bahwa anugerah Allah itu sangat luas. 


69. Memberi Nasihat dari Waktu ke Waktu 


Jana eta oa nada IE gas 
Born “YG Ha SI SA Ya 33, A96 Te 
Iri 


Pe) : 2 
ps al 


s 
- 


LN 


X 


Oo - 


SJ UE A3 aa IA A9 MLS As Tea 


KY 


a 


A 
w 


Ie Io Io SS GIA Gp AN (Saka 
Ae SUN RAS SI 3 Tar, KAS OS ah 


6411. Dari Syagig, “Ketika kami sedang menunggu Abdullah, 


FATHUL BAARI — 779 





tiba-tiba Yazid bin Muawiyah datang, aku berkata, “Maukah engkau 
duduk?” Dia menjawab, “Tidak, tapi aku akan masuk (ke tempat 
Abdullah) lalu membawa sahabat kalian kepada kalian, jika tidak, 
maka aku datang lalu duduk.” Kemudian muncullah Abdullah sambil 
memegang tangannya, dia pun berdiri kepada kami lalu berkata, 
“Sebenarnya aku diberitahu tentang keberadaan kalian, tetapi yang 
menghalangiku untuk keluar kepada kalian adalah bahwa Rasulullah 
SAW memilih waktu yang tepat untuk memberi nasihat kepada kami 
dalam hari-hari itu (tidak setiap hari) karena tidak mau membuat kami 


, » 


bosan. 


Keterangan Hadits: 

Hubungan bab ini dengan pembahasan tentang doa adalah 
bahwa nasihat itu biasanya disertai dengan dzikir kepada Allah, dan 
telah dikemukakan bahwa dzikir itu termasuk doa. Imam Bukhari 
menutup bab-bab doa dengan judul ini yang kemudian disambung 
dengan pembahasan tentang kelembutan hati sehingga ada 
penggabungan dari keduanya. 

Ai Ap ai (Kami sedang menunggu Abdullah). 
Maksudnya, Ibnu Mas'ud. 

iyaa Ia aj AI (Tiba-tiba Yazid bin Muawiyah datang). 
Dalam riwayat Imam muslim dari jalur Abu Muawiyah, dari Al 


Pa 
. 620 


A'masy, dari Syagig, disebutkan, 4 s3 oya “ Ie AN big Va pala & 
HI m yna aa 1 (Ketika kami duduk di depan pintu Abdullah sedang 
menunggunya, Yazid bin Muawiyah An-Nakha'i lewat). 

KA KN 5 SA JB 3 SI 16 Seda II 13 (Aku 
berkata, 'Maukah sngka duduk?' Dia menjawab, “Tidak, tapi aku 


akan masuk (ke tempat Abdullah) lalu membawa sahabat kalian itu 
kepada kalian). Dalam riwayat Abu Muawiyah disebutkan, hal : sah 


780 — FATHUL BAARI 








ala NE AKu (maka kami berkata, “Tolong beritahukan dia tentang 
keberadaan kami.” Maka dia pun masuk ke tempatnya). 
'—5 (Diberitahu). Pada pembahasan tentang ilmu disebutkan 


bahwa perkataan ini dikatakan oleh Ibnu Mas'ud sebagai jawaban atas 
perkataan mereka, » — JS G3 Y UH V355 (Kami ingin agar engkau 
memberi nasihat kami setiap hari), karena selama itu dia hanya 
memberi nasihat mereka setiap hari Kamis. Dalam riwayat itu 
disebutkan, bahwa Ibnu Mas'ud berkata, Koi OI 3731 — 
(Sesungguhnya aku tidak mau membuat kalian jemu). 

i—bs'yalu ras os (Beliau memilih waktu yang tepat untuk 
memberi nasihat kepada kami). Pembahasan, penjelasan maknanya 
telah dikemukakan. Al Khaththabi mengatakan, “Maksudnya, dia 
mengatur jadwal mengajar dan memberi nasihat kepada mereka, dan 
tidak melakukannya setiap hari karena khawatir menimbulkan 
kebosanan.” Sebagian periwayat meriwayatkannya dengan kata Wp 


yang maksudnya adalah memperhatikan kondisi dimana mereka 
sedang bersemangat untuk menerima wejangan, dan tidak 
memperbanyak agar mereka tidak jemu. Demikian yang dikemukakan 
oleh Ath-Thaibi. Dia mengatakan, “Namun, riwayat yang terdapat di 
dalam kitab-kitab Shahih adalah dengan kata 065.” 


si «5 (Dalam hari-hari). Maksudnya, mengajari mereka 
selama beberapa hari dan meninggalkan mereka selama beberapa hari 
yang lain. Pada pembahasan tentang ilmu, Imam Bukhari memberinya 
judul bab “Orang yang Menetapkan Hari-hari Tertentu untuk para 
Penuntut Ilmu”. 

HE ai kalS (Karena tidak mau membuat kami bosan). 
Maksudnya, agar tidak terjadi kebosanan pada kami. Telah dijelaskan 
maksud penggunaan kata ts pada pembahasan tentang ilmu, dan 


FATHUL BAARI — 781 





bahwa UI (kebosanan) mengandung makna kesulitan, karena itu 
menggunakan kata bantu — (—5k). Ini menunjukkan kasih sayang 
Nabi SAW terhadap para sahabatnya, dan baiknya cara mengajar dan 
memahamkan mereka, agar mereka bisa mengambil pelajaran dari 
beliau dengan penuh semangat tanpa rasa jemu dan bosan, agar 
menjadi contoh bagi mereka, karena memberi pelajaran secara 
bertahap lebih meringankan dan lebih kuat dalam menerimanya. 
Hadits ini juga menunjukkan keutamaan Ibnu Mas'ud karena 
mengikuti Nabi SAW dalam perkataan dan perbuatan, serta 
memeliharanya. 


Penutup 


Pembahasan tentang doa-doa ini memuat 145 hadits marfu', 
41 diantaranya adalah hadits mu'allag dan sisanya maushul. Adapun 
hadits yang diulang pada pembahasan ini dan pembahasan 
sebelumnya sebanyak 121 hadits. Imam Muslim juga menukil hadits- 
hadits tersebut, kecuali hadits Syaddad tentang sayyidul istighfar, 
hadits Abu Hurairah tentang jumlah istighfar setiap hari, hadits 
Hudzaifah dan hadits Abu Dzar tentang bacaan ketika hendak tidur, 
hadits Abu Darda' tentang orang yang bersaksi bahwa tidak ada 
sesembahan kecuali Allah, hadits Ibnu Abbas tentang menjauhi sajak 
dalam doa, hadits Jabir tentang istikharah, dan hadits Abu Ayyub 
tentang tahlil. Pada pembahasan ini juga disebutkan 9 atsar dari 
sahabat dan tabi'in. 


782 — FATHUL BAARI 





